


Imam Al Hakim 





(Hadits- Hadits Shahih yang gDihimpun 
oleh Al Hakim yang Tidak Tercantum - 

dalam Shahih Al Bukhari dan Muslin) 
| Disertai Komentar ( 


Imam Adz-Dzahabi, Al Iragi, Al Munawi, 
dan lain-lain Tu 


Studi dan Penelitian 
nishina Abdul risa Atha 


Tatan: Tips 
Shalat dan Zakat 





Imam Al Hakim 


AL MUSTADRAK 


Pembahasan: 


Shalat dan Zakat 


5 
| 








Penerbit Buku Islam Rahmatan 














Daftar Isi 


Kata Pengantar sn nan an Kena vili 
SHALAT Lionel ian nike man an Ia nana ab oma Sa US RA en 1 

Bab: Waktu Shalat ........ooooooocoooooo Pe kaan Kaka 1 

Bab: Adzan dan Igattat 4.».iooomoowioimineme nina anansinanae 35 

Bab: Keutamaan Shalat Lima Waktu... 44 

Bab: Imamah dan Shalat Jamaah ..................oooooooo 68 

Bab: Mengucapkan Amin... 116 
JUM'AT Keisiessbnta bisakah saban Nkane kab anu sen ana ank NA Be Nan 334 
SHALAT ID (IDUL FITHRI & IDUL ADHA) “seoceeecesesesereoenerens0ata 397 
WELIR iisersenebisnesesepanon mo mesnbosa enam ankahemn ain an spasa Nenen an NananN maen aN AA 421 
SHALAT SUNNAH ...rereeereoeseseneesonenrennnenene000nsenenenes00s00e0s00c0s00000e0o200010200 449 
SUJUD SAHWI .....coroooceoseoevensevosensoneonnsenenpnsenene0sr0enns0ona0v0se0s00e0ne0e02o0e0e0n 503 
SHALAT ISTISOAS ...orooorooesersesenanenseonceneeseseese0000ne000ne0500enesoene000senas0en 517 
SHALAT KUSUF (GERHANA) ....eeoeoeoeoseneseneeenentevene0n0neneneransenenenenanan 531 
SHALAT KHAUE w.eessirsstesswesnstekekenyadesk mbk mena enakan ab isawan ena nian anna 551 
JENALA Hieiiukeos essen akenkamas enbakar tah ban kabhk basa besisntbn en bkan ss 565 
ZAKAT ses oworersmeravesserknroekoetsise rekanan snap maen ma samna aan kanan asnsaekannaansen 741 
DAFTAR ISTILAH eeisarnowomatsiveksnarissssn abis onatas aka tenadnavensssnnandansesabaas 755 


Al Mustadrak — | vii 


Kata Pengantar 


Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla Tuhan seru semesta alam, yang 
senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada umat manusia, 
menuntun kita untuk terus menggali ilmu yang ditebarkan di setiap ciptaan- 
Nya, serta menjaga agama-Nya dengan memberikan tongkat estafet misi 
kenabian kepada para ulama. 


Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan 
dan suri teladan yang diakui oleh lawan maupun kawan, Muhammad SAW. 
Juga kepada keluarga dan seluruh sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti 
petunjuknya hingga Hari Pembalasan. 


Buku yang berada di tangan pembaca ini adalah salah satu karya 
monumental Imam Abu Abdillah Al Hakim (W. 405 H) atau biasa dikenal dengan 
Imam Al Hakim. Buku yang diberi judul Al Mustadrak ini memuat hadits- 
hadits shahih yang tidak terdapat dalam kitab Shahih Al Bukhari dan Shahih 
Muslim yang menurut Imam Al Hakim sesuai syarat (kriteria) Al Bukhari dan 
Muslim, atau sesuai syarat salah satunya, atau shahih menurut ijtihad Hakim 
meskipun tidak sesuai syarat salah satu dari keduanya. Selain itu, penilaian 
yang dikemukakan oleh Imam Al Hakim terhadap hadits yang disebutkannya 
diperkuat dengan komentar Imam Adz-Dzahabi dalam At-Talkhish dan Al 
Mizan, Al Munawi dalam Faid Al Oadir, Al Iragi dalam kitab Amali-nya dan 
ulama-ulama lainnya. 


Perlu diketahui bahwa setiap istilah hadits yang digunakan dalam buku 
ini, kami sebutkan dalam istilah bahasa Arab agar lebih memudahkan dan dikenal 


— Al Mustadrak 





oleh masyarakat. Karena itu, kami juga melampirkan daftar istilah hadits yang 
digunakan dalam buku ini. 


Semoga buku yang kami persembahkan ini dapat memperkaya khazanah 
pengetahuan dan literatur Islam kita, serta memberikan kontribusi positif untuk 
pengembangan agama Islam di tanah air. Sesungguhnya setiap manusia adalah 
makhluk yang tidak bisa luput dari kesalahan dan kekeliruan, karena 
kesempurnaan hanya milik Allah Azza wa Jalla maka kritik dan saran yang 
membangun sangat diharapkan dari pembaca yang budiman, sehingga kami 
dapat mempersembahkan buku dan karya tulis yang lebih baik dan bermutu. 


Pustaka Azzam 


Al Mustadrak — 














Haus 


SHALAT 


Bab: Waktu Shalat 


pa Aa En aa Op no ea 5 WAN 


3 hd -. ? 4 0 Ba ea 2 .o o Pri “2 3 
Pn Eta a33 KA Ea Saka pra aa JL 
SA ITA IP AI op dpi Gi DG ES dab 
Pap, Peer - Aa 3 Tt Aa ex e . h7 o- 0 dg 
SI lag tele ul Jaw) JL JG ai IS (gladi 
3 Idi TI Se 13 3) di KA JB Sai JI 
ya £.... a43 4 03 N Ta 
LAHAN YA Ke 3 at Jha 


674/1. Abu Amr Utsman bin Ahmad bin Abdullah bin As- 
—#Ammak seorang periwayat fsigah ma mun menceritakan kepada kami 
“di Baghdad, Al Hasan bin Mukram menceritakan kepada kami, 
Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, Malik bin Mighwal 
menceritakan kepada kami dari Al Walid bin Al Aizar, dari Abu Amr 
Asy-Syaibani, dari Abdullah, dia berkata: Aku pernah bertanya 
kepada Rasulullah SAW, "Amalan apakah yang paling utama?" Beliau 


Al Mustadrak — Li 


menjawab, "Shalat pada awal waktu." Aku bertanya lagi, "Kemudian 
apa lagi?" Beliau menjawab, "Jihad di jalan Allah." Aku bertanya 
lagi, "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab, "Berbakti kepada kedua 


orang tua." 


Hadits dengan redaksi ini diriwayatkan oleh Muhammad bin 
Basysyar bin Bundar dari Utsman bin Umar. Bundar adalah salah 
seorang periwayat yang dinilai hafizh mutgin tsabit. 


ME AJE KAT d Ka Li de Ela —x/1Vo 
PAKE AN apk gal op OGAN oi AIA op da Hi 
F kasi Jaa 2 pang Para & Ie & Len LI 36 CH gara 


675/2. Ali bin Isa menceritakan kepada kami dengan 
periwayat-periwayat lainnya, mereka berkata: Abu Bakar Muhammad 
bin Ishag menceritakan kepada kami, Bundar menceritakan kepada 
kami, Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, Malik bin 
Mighwal menceritakan kepada kami dari Al Walid bin Al Aizar, dari 
Abu Amr Asy-Syaibani, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: Aku 
bertanya kepada Rasulullah SAW, "Amalan apakah yang paling 
utama?" Beliau menjawab, "Shalat pada awal waktu.” 


Redaksi hadits ini shahih sesuai kesepakatan dua periwayat 
tsigah, yaitu Bundar bin Basysyar dan Al Hasan bin Mukram, dari 
Utsman bin Umar. Selan itu, hadits ini shahih sesuai syarat Al 
Bukhari dan Muslim, tapi keduanya tidak meriwayatkannya. 


| Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim.” 
2 Lih. hadits no. 674. 


(2 J| — Al Mustadrak 











Namun demikian hadits ini memiliki beberapa syahid dalam 
bab ini, diantaranya: 


Lo! 3.0 £ 36 an 


BA AN AE 3 Jr kta AI EA CG yaa 
ar Da5 AE ES ES NN an Atas 
UP at 2JE IGAN aj JII op HA Gas ai ai 3 


4 3 .. - Pa Cu 8 mg 0 
PA IE JAN ola lo CAS 1IE PEN yk 


$. : aah 25 Pi Tea an 2 APA BL or. 040 
SI dag —le de ds) HL J6 (korang (JD grand 
dadi “Ju 2 ai 253 (43 Bai d RA “JG c kasi JK 

BI BEN JA PJB SL 23 Jt S 


676/3. Abu Sa'id Ismail bin Ahmad Al Jurjani 
menceritakannya kepada kami, Muhammad bin Al Hasan bin Mukram 
menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Asy-Sya'ir menceritakan 
kepada kami, Ali bin Hafsh Al Madaini menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al Walid bin Al Aizar, dia 
berkata: Aku mendengar Abu Amr Asy-Syaibani berkata: Pemilik 
rumah ini menceritakan kepada kami. Dia menunjuk rumah Abdullah 
bin Mas'ud tanpa menyebutkan namanya. Dia (Abdullah bin Mas'ud) 
berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, "Amalan-amalan 
apakah yang paling utama?" Beliau menjawab, "Shalat pada awal 
waktu." Aku bertanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab, 
"Jihad di jalan Allah." Aku bertanya lagi, "Kemudian apa lagi?” 
Beliau menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Seandainya 
aku minta agar ditambah, tentu beliau menambahkannya untukku. 


3 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Golongan periwayat meriwayatkan 


dari Syu'bah tanpa redaksi, “Pada awal waktu”. Tidak ada yang menyebutkan 


Al Mustadrak — | 3 | 


Hadits ini diriwayatkan oleh segolongan periwayat dari 
Syu'bah, dan tidak ada yang menyebutkan redaksi ini selain Hajjaj bin 
Asy-Sya'ir dari Ali bin Hafsh. Hajjaj adalah periwayat yang tsigah. 

Muslim berhujjah dengan Ali bin Hafsh Al Madaini, 
diantaranya: 


Sad SA 2 San aan al Ga WS ANY 


Tea daa AAA Tana CAK Hb op IP 3 


A3 0 - o- 3038. 3 


ui nata Ia Kh ta al Ab Ha ajaa 
H3 SEA Ata ip PIP AN UP yah 
js JAE Ge il ae At Lia A1 Ipa Jo 208 


677/4. Abu Sa'id Ahmad bin Ya'gub Ats-Tsagafi 
menceritakannya kepada kami, Al Hasan bin Ali bin Syabib Al 
Ma'mari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Ubaid Al Muktib 
mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Abu Amr Asy- 
Syaibani menceritakan dari seorang laki-laki, sahabat Nabi SAW, dia 
berkata: Rasulullah SAW ditanya, "Amalan-amalan apakah yang 
paling utama?” Beliau menjawab, "Shalat pada awal waktu." 


Laki-laki yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud, karena 
para periwayat sepakat bahwa yang meriwayatkan darinya adalah Abu 
Amr Asy-Syaibani. Diantaranya adalah: 





redaksi ini selain Hajjaj bin Asy-Sya'ir dari Ali bin Hafsh. Hajjaj adalah 
periwayat yang tsigah. Muslim berhujjah dengan Ali bin Hafsh Al Madaini.” 
4 Lih. hadits no. 676. 


C4 ) — Al Mustadrak 














o Bo 3 2o2G- 3 te 1 K3 aga 


Nag ng na sat G -efivA 
SEE ian Gatel Be ii E Yi Pang ena 
AE IP CA gi DA Ip AIA Val CA AA 
Sian Ja 15 Ala ala lo Ipa) JE :JB GAS Gi 
Tana 


678/5. Hadits yang dikabarkan oleh Abu Ja'far Muhammad 
bin Muhammad bin Abdullah Al Baghdadi kepada kami, Yahya bin 
Utsman bin Shalih As-Sahmi menceritakan kepada kami di Mesir, Ali 
bin Ma'bad menceritakan kepada kami, Ya'gub bin Al Walid 
menceritakan kepada kami dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi, dari 
Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Amalan yang 
paling baik adalah shalat pada awal waktu." 


Ya'gub bin Al Walid di sini adalah seorang syaikh dari 
Madinah. Dia tinggal di Baghdad, dan bukan termasuk syarat kitab 
ini, namun haditsnya merupakan syahid yang diriwayatkannya dari 
Ubaidillah. 


350 386. 43 


In Bah op KA 5 Saba ya Pai Pn —-/uva 
AA Ga SA asah ai Up Mas as SPI 


Op Jar Me ee 


$ Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Ya'gub seorang Pe besar 


—yakni Ya'gub bin Al Walid—.” 


Al Mustadrak — | 5 | 


IS Ky Ja eh alat Sl dn Jade 
s :3 2g 
A3) IP SKI 


679/6. Abu Amr Muhammad bin Ahmad bin Ishag Al Adl An- 
Nahwi menceritakan kepadaku, Muhammad bin Ali bin Al Hasan Ar- 
Raggi menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Muhammad bin 
Shadagah Al Amiri menceritakan kepada kami di Kindah dalam 
majelis Al Asyaj, Muhammad bin Humair Al Himshi menceritakan 
kepada kami dari Abdullah bin Umar Al Umari, dari Nafi, dari Ibnu 
Umar, dia berkata: Rasulullah SAW ditanya, "Amalan apakah yang 
paling utama?" Beliau menjawab, "Shalat pada awal waktu." 


Diantaranya adalah: 


18. - ot. 0386. 3 0 Pt - . 
PA SAS Ca yani Aj Ia pl Aa Gas GC -—vJAA: 
Hara CA Ca ui Pipa ank Pt) Ga Ce Kana ui 
03 Do Y, 50 


o - Pi NG 0 g. . Ss - 3 3 $ 
OS EA LAI SP Cell oi eri GP Sa AS Uh AB Int 


FO wak ore to 8, 9 aa 0 ng ...0 - 
elem—ay —at ai ciee ata) suhu ya TAN TN. :1 Pa 
ore A4 Mn 3 - 22 - - La 0. 
Te Io seat LN pre ia AS) 
A33 JIN AA JUS JUS Yam GP Jia 

680/7. Hadits yang diceritakan oleh Abu Al Abbas 

' Muhammad bin Ya'gub kepada kami, Al Abbas bin Muhammad Ad- 
Duri menceritakan kepada kami, Abu Salamah Manshur bin Salamah 
Al Khuza'i menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Umar Al Umari 


menceritakan kepada kami dari Al Oasim bin Ghannam, dari 
neneknya Ad-Dunya, dari neneknya Ummu Farwah yang pernah 





£ Lih. hadits no. 680. 


L& |) — Al Mustadrak 











membaiat Nabi SAW dan termasuk wanita yang hijrah pertama kali, 
bahwa dia mendengar Nabi SAW ditanya tentang sebagian amalan, 


lalu beliau menjawab, "Shalat pada awal waktu." 


Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Laits bin Sa'ad, Al Mu'tamir 
bin Sulaiman, Gaza'ah bin Suwaid, dan Muhammad bin Bisyr Al 
Abdi dari Ubaidillah bin Umar, dari Al Gasim bin Ghannam. 


Hadits Al-Laits bin Sa'ad adalah: 


?. 
. So 1G. e1G 


Pa (GD  BENGAng CNG Vera S SEA AIM 

BA oi Naa Ela IE GAN KE Ja Cia 
HL AB op Gb MAP paka ata 
Ip HS 3 Ap Al din 33 asa 


681/8. Abu Bakar Muhammad bin Daud bin Sulaiman Az- 
Zahid menceritakannya kepada kami, Ahmad bin Abdurrahman bin 
Muhammad bin Al Hasan Al Ma'afiri menceritakan kepada kami di 
Mesir, Ali bin Abdurrahman Allan menceritakan kepada kami, Amr 
bin Ar-Rabi' bin Tharig menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'ad 
menceritakan kepada kami dari Ubaidillah bin Umar, dari Al Gasim 
bin Ghannam Al Anshari, dari neneknya —-yaitu ibu dari ayahnya Ad- 


7 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Al-Laits, Mu'tamir, dan segolongan 
periwayat, meriwayatkannya dari Ubaidillah bin Umar dan Al Gasim dengan 
redaksi ini.” 

Ibnu Ma'in berkata, “Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Al Oasim bin 
Ghannam, tapi saudaranya —yaitu Ubaidillah— tidak meriwayatkan darinya.” 


Al Mustadrak — 


Dunya— dari Ummu Farwah neneknya, dari Rasulullah SAW, dengan 
hadits yang sama maknanya." 


Aku mendengar Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
berkata: Aku mendengar Al Abbas bin Muhammad Ad-Duri berkata: 
Aku mendengar Yahya bin Ma'in berkata: Abdullah bin Umar 
meriwayatkan dari Al Oasim bin Ghannam, tapi saudaranya —yaitu 
Ubaidillah bin Umar— tidak meriwayatkan darinya. 


as 


reda tsla v aa - NA jaan Fa Wa — AJIAN 
Pt na £ . 3.3 
Ta aa) ear ml Ke. san oa ap Lana) Ja 5 MEA 
” . Lea 7... A . . . 

un es Ml 3 UE 3 Ba Ca ip cant 
TN . 2 22 Pi . or A 2 y, - 8. Ha 
AN A3 Fb PN Ng) AN Gel EA elo Al Jia cake 
682/9. Abu Ja'far Muhammad bin Shalih bin Hani' 
menceritakan kepada kami, Al Husain bin Al Fadhl Al Bajali 
menceritakan kepada kami, Hasyim bin Al Oasim menceritakan 
kepada kami, Al-Laits bin Sa'ad menceritakan kepada kami dari Abu 
An-Nadhr, dari Amrah, dari Aisyah RA, dia berkata, "Rasulullah 


SAW tidak pernah shalat pada akhir waktu sampai beliau diwafatkan 
oleh Allah." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. 
Dalam riwayat Al-Laits terdapat sanad yang lain. 


8 Lih. hadits no. 680. 

9 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim. Dalam riwayat Al-Laits terdapat sanad lain yang diriwayatkan oleh 
Outaibah darinya, dari Khalid bin Yazid, dari Sa'id bin Abu Hilal, dari Ishag bin 
Umar, dari Aisyah, dia berkata, 'Rasulullah SAW tidak pernah shalat pada akhir 
waktu sampai dua kali hingga Allah mewafatkannya'.” 


— Al Mustadrak 











ud 
LB 


(kat aa AS (be 5 Iban Bab AAY 


Jos 0 - Pt k10 35. 4 


- 
Pet - 


Santa s Dp ui NM na ai SA Chania u A3 Karta OG 
- o SAE Pa PAP £. 0. 2.3 0 Lage 0 o - £ o 
0 E WS AI op) Lele US LS Yi Ola! 52 IX ui 
Pn om. - - 23 pa a Ha - or. A 23, N g o Ia s 
SPP AN k33) GOL play dele A le Ai Sya) Ce 
Pa 
683/10. Muhammad bin Shalih menceritakan kepada kami, 
Abu Sa'id Muhammad bin Syadzan menceritakan kepada kami, 
Outaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan 
kepada kami dari Khalid bin Yazid, dari Sa'id bin Hilal, dari Ishag bin 
Umar, dari Aisyah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW tidak pernah 
shalat pada akhir waktu dua kali kecuali sampai Allah 
mewafatkannya." : 


Hadits ini memiliki syahid lain dari riwayat Al Wagidi, tapi 
dia tidak termasuk dalam syarat kitab ini. 


LD 233 18-03 ga. TP) Ye 2035. I ..- 8 3 30. 
AS MAKA EN SINI IP ep Maba SAS AA Kl 


- 
Pn 


Kaban Jet Kira POS SNN AT 


“ N 


4 


“4 
Pn nd 2aP 


PA EA NA SN Pa ANN Sara 
Do Tn ala aa Ko Ai Ip Sh SG ag 

: | A P3 33 3 - 9 
AN K3 PPN 


684/11. Abu Bakar Ismail bin Muhammad bin Ismail Al Fagih 
menceritakan kepada kami di Rayy, Muhammad bin Ali Al Azrag 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Umar menceritakan 


10 Lih. hadits no. 682. 


Al Mustadrak — 


kepada kami, Rabi'ah bin Utsman menceritakan kepada kami dari 
Imran bin Abu Anas, dari Abu Salamah, dari Aisyah, dia berkata, 
"Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menunda shalat sampai 
akhir waktu hingga Allah mewafatkannya.""' 


40 Ao. 


HA 5 Ya PI PI 3 al AS SG —y/rno 
Kn land na va Cant 


aa P an 23 Je Ian al Pan J9 Ia 
E 10210. 


DA pi BAP oa SUN Ae -JE Ill 3 
Gan di A5 AI HE ME Lt id Ela jas 06 2 
SI Ab 4 Ba asa UB Ot UG LAI & 
A TA Cah aa Us OS satu An, El gs ada 
HI JM Ip ni da Hi ala ale Jae 
AA YA SL and SAY pa ANGIN yi 
685/12. Abdullah bin Al Husain Al Gadhi mengabarkan 
kepadaku di Marwah, Al Harits bin Abu Usamah menceritakan 


kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag memberitakan (kepada kami). 


1 Muhammad bin Umar bin Wagid Al Aslami, maula mereka adalah Al Wagidi. 
Adz-Dzahabi berkata dalam 4! Mizan setelah menyebutkan pendapat para ulama 
tentang Al Wagidi, “Para ulama telah sepakat bahwa Al Wagidi seorang 
periwayat yang lemah.” (Al Mizan, 31666). 


— Al Mustadrak 














Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i mengabarkan kepadaku dengan 
redaksinya, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada 
kami, ayahku menceritakan kepadaku, Ismail —yaitu Ibnu Ulayyah— 
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishag, dia berkata: 
Yazid bin Abu Habib menceritakan kepadaku dari Martsad bin 
Abdullah Al Yazni, dia berkata: Abu Ayyub datang menemui kami 
untuk berperang, sedangkan Ugbah bin Amir saat itu berada di Mesir. 
Dia kemudian menunda (mengakhirkan) shalat, maka Abu Ayyub 
mendatangi kami dan bertanya, "Shalat apa yang kamu lakukan ini, 
wahai Ugbah?” Dia menjawab, "Kami sibuk (sehingga menundanya)." 
Abu Ayyub berkata, "Demi Allah, aku merasa sedih karena nanti 
orang-orang akan menyangka kamu pernah melihat Rasulullah SAW 
melakukan ini. Sungguh, aku pernah mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, “Senantiasa umatku dalam kebaikan —atau di atas fitrah— 
selama mereka tidak menunda shalat Maghrib hingga bintang- 


bintang betebaran'."” 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


Hadits ini juga memiliki syahid yang sanadnya shahih. 


2 Penata KO daan Gta 54 SI EA —AIAAN 
AN 3 IR EA GAN nh AG AS ca oi Lap 
PE Oi HE GP Ko gp GIE YP AA) mL oi Yah 
JG 2 Ge le JO op sabah Ag HN yA 
Kab uga Sop YA Pena AA 
12 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim. 


Hadits ini memiliki syahid yang shahih, kemudian dia menyebutkan hadits no. 
686.” 


Al Mastadrak — | 11 | 


686/13 Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada 
kami, Al Husain bin Ali bin Ziyad menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Musa Al Farra menceritakan kepada kami, Abbad bin Al 
Awwam menceritakan kepada kami dari Umar bin Ibrahim dan 
Ma'mar, dari Oatadah, dari Al Hasan, dari Al Ahnaf bin Oais, dari Al 
Abbas bin Abdul Muththalib, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Senantiasa umatku berada di atas fitrah selama mereka tidak 


menunda shalat Maghrib hingga bintang-bintang betebaran." 1 


- 
o B3 30 3G. 3 AG 


Bo 2 01 0, & E 
cankall Lian 9g OP Jepun jp Sabun Pi » KI &JNAV 
PE AS EaS AN oh Bebi YLSA KA 
Mp Papa 0 - 0 3 -. 4 at so 2 - 
PEN eni gara YA Ye Mt era LA KI ANA NA KO PA Ga 
ot N “5 Yg 3 Be o - O Gs Tan o-3 : - 
—A Al ko di Iya OI Url ol 9 lks ye AA 
g -- 3 at PE te 0, Aloe X0 0.0 T X0 4 AL ON 
Pu (WA) A3 Jai alel Ad api Tama LOL z3 “amal Jb dag 

@ 2 Ie o, 3 

Anal A3 Jpg INA A3 A3 
687/14. Abu An-Nadhr Muhammad bin Muhammad bin Yusuf 
Al Fagih menceritakan kepada kami, Abu Bakar Muhammad bin 
Ishag bin Khuzaimah menceritakan kepadaku, Muhammad bin Ali bin 
Mahraz —yang berasal dari Baghdad— menceritakan kepada kami di 
Al Fusthath, Abu Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', dari 
Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Fajar ada dua, yaitu 
fajar yang pada saat itu haram makan namun halal menunaikan 


8 Lih. hadits no. 685. 


(12 ) — Al Mustadrak 











shalat, dan fajar yang pada saat itu haram menunaikan shalat namun 
halal makan." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. Aku menduga bahwa aku telah 
melihatnya dari hadits Abdullah bin Al Walid, dari Ats-Tsauri, secara 
mauguf. 


Hadits ini memiliki syahid dengan redaksi yang mufassar, dan 
sanadnya shahih. 


SI Je K3 Pap desa S Maan —NJUAA. 


0. Pap o- J0 Y 3 oe 


SI Eh onga HI ES Ga eh Ke KAS Ya 
Pe 
f « An NP 

sing die Si at Ty) JB J6 Bab oi ar up Org 
SIA Jai IG OA His o ok Sa HA CE: Oam Li 
a23 — 5 GI Ph Magi Sri si Tip calaba $ ( Yj an dag 
Aa "3g GA) 

688/15. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Hatim Ad- 
Darabardi menceritakan kepada kami di Marwa, Abdullah bin Rauh 
Al Madaini menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun 
menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Dzi'ib memberitakan (kepada 
kami) dari Al Harits bin Abdurrahman, dari Muhammad bin 


Abdurrahman bin Tsauban, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Fajar ada dua, adapun fajar yang seperti 


4 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim. Sebagian mereka meriwayatkannya secara mauguf dari Sufyan. 
Hadits ini memiliki syahid yang shahih —yaitu no. 688—.” 


Al Mustadrak — | 13 | 


ekor serigala, maka pada saat itu tidak boleh shalat dan tidak 
diharamkan untuk makan, sedangkan fajar yang membentuk persegi 
panjang di ufuk, maka pada saat itu halal menunaikan shalat dan 


dilarang untuk makan." 


"Aa Bf dbs "je 2 Sea Tap des Jana 


PA ONE Ne vee AAA Kerta aU JA AN 5 


2 o- an 


SKA SI 2 Aa He sea oa alan 5 DESA see 


PA Sa PP gi apb ap laba 
He Ni Aa ala aa Ad do :JG SAS 
JB Ipa Ui APE 3 435 Ga & ERA ce 
Aa AS IN Sa PN AA aya ah PU 


. 


SI Si PS Oei G3 OY Sara HA 
AN At ab Ny: KG 


689/16. Abu Ali Al Husain bin Ali Al Hafizh mengabarkan 
kepada kami, Ali bin Al Abbas Al Bajali memberitakan (kepada kami) 
di Kufah, Abu Musa Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan 
kepada kami, Abu Ashim Adh-Dhahhak bin Makhlad menceritakan 
kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abu 
Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm menceritakan kepadaku dari 
Sa'id bin Al Musayyilb, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu 
yang dapat melebur dosa-dosa dan menambah kebaikan-kebaikan?” 
Mereka menjawab, "Ya, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, 


I5 Lih. hadits no. 687. 


Li4 |) — Al Mustadrak 














"Sempurnakan wudhu pada hal-hal yang tidak disukai dan menunggu 
shalat setelah shalat. Tidaklah seseorang keluar dari rumahnya lalu 
shalat bersama imam, kemudian dia duduk untuk menunggu shalat 


yang lainnya, kecuali para malaikat akan mendoakannya, 'Ya Allah, 


ampunilah ia. Ya Allah, berilah dia rahmat." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Hadits ini gharib dari riwayat Ats-Tsauri, karena aku pernah 
mendengar Abu Ali Al Hafizh berkata, "Hanya Abu Ashim An-Nabil 
yang meriwayatkannya dari Ats-Tsauri." 


0.0 30 JG. AA 


ISI PA pan ata en 
Aa MEA iga 3 SAR AAS eta DI 33 daa CAS 
3 PAI 3 ama aa AE Olah yi HP 
B3 IE SR JG AGAN ALI K5 yA 
JJ OS salem "year Ita 5, BEI TPA S Para 
CA IE ES Kind Lobi JUS Ujak) Giaa Gaal 6 2 
IA SAS ajh SN YAI ES Bra 
ARE con 2 mn 
690/17. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balawaih Al 
Jallab menceritakan kepada kami, Muhammad bin Syadzan Al Jauhari 


!6 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim. Abu Ashim meriwayatkan secara menyendiri darinya —yaitu dari 
Sufyan—.” 


Al Mustadrak — Lis | 


menceritakan kepada kami, Al Mu'alla bin Manshur menceritakan 
kepada kami, Abdurrahim bin Sulaiman menceritakan kepada kami, 
Abu Ishag Asy-Syaibani menceritakan kepada kami dari Al Abbas bin : 
Dzuraih, dari Ziyad bin Abdurrahman An-Nakha'i, 17 dia berkata: 
Kami pernah duduk bersama Ali RA di masjid Kufah yang terbesar, 
saat itu Kufah masih berupa bangunan-bangunan sederhana berbentuk 
kubus. Lalu datanglah muadzin dan berkata, "Sekarang waktunya 
shalat Ashar, wahai Amirul Mukminin." Ali berkata, "Duduklah." Dia 
lalu duduk, kemudian dia kembali lagi dan berkata demikian. Ali 
berkata, "Orang ini mengajarkan Sunnah kepada kita." Ali lalu berdiri, 
kemudian shalat Ashar, lantas kami bubar dan kembali ke tempat 
kami duduk. Kami kemudian duduk di atas unta-unta kami dengan 
menindih lutut-lutut kami, sementara kami melihat matahari mulai 
terbenam di ufuk Barat." 


Hadits ini shahih. Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya meski telah berhujjah dengan para periwayatnya. 


Aan aa get AN Ga AAA 


-JU CA Ca ah cal SA Tp) Aj o JII tp 
— ai & 136 pa 5 S5 PA Pa Ai 
ng OA PAN 2 aa 2g FI ag Ads 
691/18. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Al Abbas bin Al Walid bin Mazid Al Bairuti 


7 Dalam Sunan Ad-Daraguthni disebutkan, “Ziyad bin Abdullah An-Nakha'i. 
Abbas bin Dzuraih meriwayatkan secara menyendiri darinya.” 
Ad-Daraguthni berkata, “Majhul.” (Al Mizan, 2/91). 

I8 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih.” 


— Al Mustadrak 











menceritakan kepada kami, ayahku mengabarkan kepadaku, dia 
berkata: Aku mendengar Al Auza'i berkata: Abu An-Najasyi 
menceritakan kepadaku, dia berkata: Rafi' bin Khadij menceritakan 
kepadaku, dia berkata, "Kami shalat Ashar bersama Rasulullah SAW, 
lalu kami menyembelih unta dan memotong-motongnya menjadi 
sepuluh bagian, lalu kami masak. Kemudian kami makan daging 


matang sebelum matahari terbenam."'? 


Al Bukhari dan Muslim sepakat meriwayatkan hadits Al 
Auza'i dari Abu An-Najasyi, dari Rafi' bin Khadij, dia berkata, —& 
MA lp "pati Vipty U jati Ad Kla APA Io A1 dipo) Hd kal "Kami 
pernah shalat Maghrib bersama Rasulullah SAW, kemudian kami 


bubar, sedangkan salah seorang dari kami masih bisa melihat tempat 
anak panahnya." 


Hadits ini memiliki dua syahid yang shahih tentang 
menyegerakan shalat, tapi Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


PA yo data ep KA opa af stget —yalaay 
Pa MN ai Sei an bi ta 
DE LA Pin Gi PA AL AB HIP PB 


pEA NP og Ai Ang Para Si saka Be aa ai 


I9 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Dalam dua kitab sanadnya hanya 
disebutkan dengan redaksi, “Kami shalat Maghrib kemudian bubar, dan salah 
seorang dari kami masih bisa melihat tempat-tempat anak-anak panah yang kami 
lemparkan jatuh”.” Redaksi ini diriwayatkan dari Al Walid bin Mazi, darinya 
—yaitu dari Al Auza'i—.” 


Al Mustadrak — 


Sp Bai & Na ai AA alah AAN, 
AR PA IS Jet Ea Lag dadali 


692/19. Abu Al Hasan Ahmad bin Muhammad bin Abdus Al 
Ghabari mengabarkan kepada kami, Utsman bin Sa'id Ad-Darimi 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada 
kami, Al-Laits bin Sa'ad menceritakan kepadaku dari Yazid bin Abu 
Habib, dari Usamah bin Zaid, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dia 
berkata: Aku mendengar Basyir bin Abu Ma'ud menceritakan dari 
Abu Mas'ud, dari Nabi SAW, bahwa beliau menunaikan shalat Ashar 
ketika matahari masih putih dan tinggi. Seorang laki-laki lalu berjalan 
sampai tiba di Dzul Hulaifah yang jaraknya 6 mil sebelum 
terbenamnya matahari. 

Al Bukhari dan Muslim sepakat atas hadits Basyir bin Abu 
Mas'ud pada akhir hadits Az-Zuhri dari Urwah, yang redaksinya tidak 
seperti ini. 

Syahid kedua adalah: 


Ai Kaba Aa Lara BA "IG jt seb —y/nar 

er Okan GaS :YG Je G3 P3 SAN Eve Jan Heat 
PA Si San SU PI 5 
AI dapa (OP Ge gp Gal bo MU Gi 
GAN IG an PB Kai gita SN Ke Pln de ale MN Lo 
ja AP YP DE ir Sai lin (AAN GS LA 


2 Lih. hadits no. 691. 


— Al Mustadrak 











CA ii AU Ag Gila 3 entttai Tai on Lo Ali Ke 
— la IP AAN Raba C5 oa Pi 0 le ef Haa 


) 


HAN HI sp Hp IS JP DS Dip AI Ga AB ia 
aa ab tp YP an pama da its 
HIP JI 2 Aa ag Jo P3 ella Ja ie Lp 
AN 3 Kia SALA GE ca ian PA 0 dl 

23 jab Ae IN 


693/20. Abu Ali Al Hafizh mengabarkannya kepada kami, 
Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Abu Ahmad 
Az-Zubairi dan Mu'ammal bin Ismail menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari 
Abdurrahman?! bin Al Harits bin Abu Rabi'ah, dari Hakim bin Hakim 
bin Abbad bin Hunaif, dari Nafi' bin Jubair bin Muth'im, dari Ibnu 
Abbas, dia berkata, “Jibril mendatangi Nabi SAW dua kali di 
Baitullah, lalu dia mengimami beliau shalat Zhuhur ketika matahari 
tergelincir (ke arah Barat) sejarak tali sepatu. Kemudian dia 
mengimami lagi shalat Ashar ketika bayang-bayang segala sesuatu 
seukurannya. Lalu dia mengimami shalat Maghrib ketika orang yang 
berpuasa berbuka. Kemudian dia mengimami shalat Isya ketika sinar 
merah matahari (syafag) telah hilang. Kemudian keesokan harinya dia 
mengimami shalat Zhuhur ketika bayang-bayang segala sesuatu 
seukurannya seperti waktu Ashar kemarin. Kemudian dia mengimami 
shalat Ashar ketika bayang-bayang segala sesuatu sama persis. 
Kemudian dia mengimami shalat Maghrib ketika orang yang berpuasa 
berbuka. Kemudian dia mengimami shalat Isya pada sepertiga malam 


21 Abdurrahman bin Al Harits bin Abu Rabi'ah merupakan periwayat yang 


dipertentangkan, tetapi riwayatnya bisa diperkuat (dengan riwayat lain) (At- 
Talkhish Al Habir). 


Al Mustadrak — 


yang pertama. Kemudian dia mengimami shalat fajar ketika pagi 
mulai terang, lalu dia berkata, “Wahai Muhammad, ini adalah waktu- 
waktu para nabi sebelummu (beribadah), dan waktunya antara dua 
waktu ini”."? 


Hadits Abdul Aziz bin Muhammad adalah: 


CA Pai eta 5 Jet C3 — nat 
AS Ta Aoi SIA Oi AN APP ab 
S1 Ip Of ESA P3 AP IP Pi MP 3 


BE SB Lanka Se Je 
694/21. Ismail bin Muhammad bin Al Fadhl Asy-Sya'rani 
mengabarkan kepada kami, kakekku menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Hamzah Az-Zubairi menceritakan kepada kami, Abdul 
Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Abdurrahman 
bin Al Harits bin Abu Rabi'ah, dari Hakim bin Hakim, dari Nafi' bin 
Jubair, dari Ibnu Abbas RA, bahwa Rasulullah SAW.... Dia kemudian 
menyebutkannya dengan redaksi yang serupa. 


KAI IE 1 ISA Mx MU -yx/1A0 

S5 HE FA iB AN Gb UIN 
GP KP Gp Ula GI CA dj ah Gi Aa 
2 Lih. hadits no. 691. 


2 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, “Ad-Darawardi juga meriwayatkan dari 
Abdurrahman.” 


— Al Mustadrak 




















RP 0 PEN KEP MAS KEP SAN G3 ar Ya 


18. 3 


58 ja naa Para Nb ar Pena 
5, wetan - J3 Sis aa al 3 


695/22. Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Az-Zahid Al 
Ashbahani mengabarkan kepada kami, Al Hasan bin Ali bin Yahya Al 
Barni menceritakan kepada kami, Abu Ya'la Muhammad bin Ash- 
Shalt At-Tuzi menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muslim 
menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Namir, dari Az- 
Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah, dari Abdurrahman bin Yazid bin 
Jariyah, dari pamannya Mujammi' bin Jariyah, bahwa Nabi SAW 
ditanya tentang waktu-waktu shalat, maka beliau menyebutkannya 
dengan memajukan waktunya, kemudian mengakhirkannya. Beliau 
lalu bersabda, "Antara keduanya ada waktunya. 12 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Ubaidillah di sini adalah Ibnu Abdullah bin Tsa'labah bin Abu 
Shu'air Al Adzri. 


) Be dor 2036G- 3 - Ri banya 
TA Cin Ba Ci katun Aa pa —1y/YAN 


Ke 33 AS NS saka Ipa at AG Hap SI SA 
Hi Con ui IP oi Kaban YP aa AM oi PLN 
Jie Oa Pengan MAA en Pa ip 


. 


PA WES 3 Ia ai -J6 DA VI 33 3 KA 4 cikas 


24 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim. Ubaidillah bin Abdullah adalah Ibnu Tsa'labah bin Abu Shu'air Al 
Adzri.” 


Al Mustadrak — (21) 








2 2g 


HS AAN AE Tg Kia IA ip FA 3 ya AE 


696/23. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Al Abbas bin Muhammad Ad-Duri menceritakan 
kepada kami, Abu Nu'aim Al Fadhl bin Dukain menceritakan kepada 
kami, Umar bin Abdurrahman bin Usaid menceritakan kepada kami 
dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far Al Muadzdzin, bahwa dia 
mendengar Abu Hurairah mengabarkan bahwa Rasulullah SAW 
menceritakan kepada mereka bahwa Jibril mendatanginya, lalu shalat 
mengimaminya pada dua waktu kecuali shalat Maghrib. Beliau 
bersabda, "Dia mendatangiku lalu shalat mengimamiku saat 
terbenamnya matahari. Kemudian keesokan harinya dia 
mendatangiku lagi lalu shalat mengimamiku pada saat terbenamnya 


matahari tanpa merubahnya." 


Sanad hadits ini shahih, tapi Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya, karena keduanya tidak meriwayatkan dari 
Muhammad bin Abbad bin Ja'far. 


Aku telah menyebutkan dua syahid untuk riwayatnya. Aku 
juga menemukan syahid lainnya yang shahih sesuai syarat Muslim: 


Bab AE pai Hj AI al yA Ui —ye/nav 

3 Jail KA ajaa Gi Hay Gas Opa Ip KA AN Pi 
sal J5 ka inkag dia Ito Mp5 JB J3 HE 
HPA aj Jo GAN LIA KU 


25 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih.” 


— Al Mustadrak 








AL ir OA Sen Ga ta AN 


SJ 3) 


697/24. Abu Al Abbas Al Oasim bin Al Oasim As-Sayyari 
mengabarkan kepada kami, Abu Al Muwajjih Muhammad bin Amr 
menceritakan kepada kami, Yusuf bin Isa menceritakan kepada kami, 
Al Fadhl bin Musa menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amr 
menceritakan kepada kami dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah RA, 
dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Ini adalah Jibril, dia 
mengajarkan kepada kalian (ajaran) agama kalian." Beliau lalu 
menyebutkan waktu-waktu shalat. Beliau juga menyebutkan bahwa 
beliau shalat Maghrib ketika matahari terbenam, kemudian ketika 
Jibril datang lagi keesokan harinya, dia shalat Maghrib ketika 
matahari terbenam pada satu waktu. 


CP JH gi kana ALA JA Ust -yo/tan 
Ap eh Cara Sg OP ab UAS gir Gia 
AB BY AO PAT oi MN GP el gi HS GP Uu 
' ore 1 2 $ Na in CA a. . - Pe “1G 0. ?. 
—s Wi cebe W dm) Os 3 Yi! A3) Op 29,3) OB Hy 
B3 AA PN eat dlu 
698/25. Ismail bin Muhammad Al Fadhl Asy-Sya'rani 
mengabarkan kepada kami, kakekku menceritakan kepada kami, Amr 
bin Aun Al Wasithi menceritakan kepada kami, Husyaim 
menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr, dari Habib bin Salim, dari 


An-Nu'man bin Basyir, dia berkata, "Sungguh, aku merupakan orang 
yang paling mengetahui tentang waktu shalat ini. Rasulullah SAW 


26 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 


Al Mustadrak — | 23 ) 


menunaikan shalat ini, yaitu shalat Isya terakhir, ketika bulan 
terbenam pada malam ketiga (setiap bulannya)."” 


Hadits ini diperkuat oleh Ragabah bin Mashgalah dari Abu 
Bisyr. Ragabah dan Husyaim sepakat meriwayatkan hadits ini dari 
Abu Bisyr, dari Abu Habib bin Salim, yang sanadnya shahih. Tapi 
Syu'bah dan Abu Awanah berbeda dengan mereka, keduanya berkata: 
Dari Abu Bisyr, dari Bisyr bin Tsabit, dari Habib bin Salim. 


Hadits Syu'bah adalah: 


“ga BA HA oa AA at7gG —ya/1aa 


D1 Ef e o- Pt . So do Pt 


3 aka Cl ora Ip EA jaka Gi Aga WAS ig 
Aa AN ya gta vip ag Aa Paul 
2. 3 Oa aan Hall Po 2g ya “ha - 
ab aa aa Fat) PA Bi Gilkag ta ala 


'699/26. Abu Al Abbas Muhammad bin Ahmad Al Mahbubi 
mengabarkannya kepada kami di Marwa, Sa'id bin Mas'ud 
menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada 
kami, Syu'bah memberitakan (kepada kami) dari Abu Bisyr, dari 
Bisyr bin Tsabit, dari Habib bin Salim, dari An-Nu'man bin Basyir, 
dia berkata, "Sesungguhnya akulah yang paling mengetahui waktu 
shalat Isya yang terakhir. Rasulullah SAW menunaikannya ketika 


77 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini diperkuat oleh Ragabah bin 
Mashgalah dari Abu Bisyr dan sanadnya shahih. Syu'bah dan Abu Awanah 
berbeda dengan keduanya, mereka berkata: Dari Abu Bisyr, dari Bisyr bin 
Tsabit, dari Habib —dengan redaksi yang serupa—. Lafazh "Yang ketiga," atau 
"Yang keempat" merupakan keragu-raguan Syu'bah. Beginilah Yazid bin Harun 
meriwayatkan darinya. | 


— Al Mustadrak 











bulan terbenam pada malam ketiga (setiap bulannya)." Syu'bah ragu- 


ragu.? 


Hadits Abu Awanah adalah: 


ae up HE EL ama anggi Ko ana —rviv 
3 0 £ Papa 


Aap Tea JAE oi AA DUS jl Wa Sa 
AI LA DAA GP Gl gi se Dp rai Pan be ujaa 
Se daan CL TANI 2 Las Dai WA oi Hp AI ai &! 


BII AI BRI ear pl dl Para AD Io 


700/27. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih mengabarkan kepada 
kami, Ali bin Abdul Aziz memberitakan (kepada kami), Abu An- 
Nu'man Muhammad bin Al Fadhl menceritakan kepada kami, Abu 
Awanah menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr, dari Bisyr bin 
Tsabit, dari Habib bin Salim, dari An-Nu'man bin Bisyr, dia berkata, 
"Sesungguhnya aku merupakan orang yang paling mengetahui waktu 
shalat ini, yaitu shalat Isya terakhir, Rasulullah SAW menunaikannya 
ketika bulan terbenam pada malam ketiga (setiap bulannya)."” 


Eat Bel KA B5 yaa 


| ia 


oa 
5 Hi o T - Ae Na sa £ 


3 “ga - 


9 — "3 Ius Luo en 3S Gas YG Nag ia Ja 


28 Lih. hadits no. 698. 
2 Lih. hadits no. 698. 


Al Mustadrak — | 25 ) 


e 0. 0. 
, 


2 ara N os o 2 0 . A0 
eSP MAN SI yi ahh 6 
Pn € - Ea Ma na na 5 or A 5 3 ga 1 . », F3 
SAI Ip KAS AR peng ALE Al laa AI Sia) ga el lo 
22 8 Lor 4. £ - 0. La. sg . S0. 
TAN dad Gl dent AA GA AS 


701/28. Abu Bakar bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu 
Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan 
kepada kami. i 

Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i mengabarkan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku, keduanya berkata: Abbad bin Abbad 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amr menceritakan 
kepada kami dari Sa'id bin Al Harits Al Anshari, dari Jabir bin 
Abdullah, dia berkata, "Aku menunaikan shalat Zhuhur bersama 
Rasulullah SAW, lalu aku mengambil segenggam kerikil untuk 
didinginkan di telapak tanganku, lantas aku letakkan di dahiku, 
kemudian aku bersujud di atasnya karena cuaca sangat panas." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim. 


IN A5 ES coba Mae Ip SAI ay alv 


ata IE PAI gl GP Co Di ana BAL ra aa yi 
SA nk ea Jodi Ii Je daa PS oi 
AN 3 Le DN AAS Fa Gak Pp Ol ag Dila 

| IP 


702/29. Al Husain bin Abdullah Al Gaththan memberitakan 
(kepada kami), Abdussalam bin Abdul Hamid menceritakan kepada 


30 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 


— Al Mustadrak 











kami, Musa bin A'yun menceritakan kepada kami dari Abu An- 


Najasyi, dia berkata: Aku mendengar Rafi' bin Khadij berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian kuberitahu shalatnya 
orang munafik? Yaitu shalat Ashar yang ditunda sampai matahari 
seperti omentum sapi betina, saat itulah dia baru shalat." 


Muslim meriwayatkan hadits Al Ala' bin Abdurrahman dari 
Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, (& BA eeu BEI IX Ul 
KA Sio! 151 Vtulah shalatnya orang munafik. Salah seorang 


dari mereka duduk hingga ketika matahari telah menguning....” (Al 
Hadits) 


2613 pl Bab dl AP SA aa Ml Gas Sab —YoIVeY 


L so ..o £ 


CA CR Ml Ip IA Gis CEAU AP oh yA A8 
& Hn eno Ae SAE 


PN 


03 ag IE Ko AI Ip AE Lp aing AT OS J6 
A3 Pein aah Ph AA 
3 an Sen aus He 
Mala edi Jo An dn Jess ula u Ka odk 


3 Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Al Jami' Ash-Shaghir, dan telah di- 
shahih-kannya. Ia menisbatkannya kepada Ad-Daraguthni dan Al Hakim dari 
Rafi bin Khadij. 

Al Munawi berkata dalam A/ Faidh: Al Hakim menilai hadits shahih dan Adz- 
Dzahabi mengakuinya. 

Demikianlah yang terdapat dalam Faidh Al Gadir. Yang tampak dalam kitab At- 
Talkhish, Adz-Dzahabi tidak berkomentar tentangnya. 

HR. Ahmad (Al! Musnad, 3/247), dan Ad-Daraguthni (Sunan-nya, 1/254) dari 
Anas. 


Al Mustadrak — 


703/30. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Abu Zur'ah Abdurrahman bin Amr Ad-Dimasygi 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid Al Wahbi 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishag menceritakan 
kepada kami dari Ashim bin Umar bin Oatadah, dari Anas bin Malik, 
dia berkata, “Dua orang sahabat Nabi SAW yang paling jauh 
rumahnya adalah Abu Lubabah bin Abdul Mundzir, saat itu 
keluarganya berada di Ouba', dan Abu Abbas bin Jabr yang rumahnya 
berada dalam komunitas bani Haritsah, bahwa keduanya pernah shalat 
Ashar bersama Rasulullah SAW. Kemudian ketika keduanya pulang 
ke tengah-tengah kaumnya, ternyata mereka (kaumnya) belum shalat, 
karena Rasulullah SAW sudah lebih dahulu shalat Ashar. 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


ai SE pil Ap Km Gaal pt Ul wav 
SN 1 Cas NU Ga DEGAI Hi 3 23 Aam yaaa 
TA 35 Ea eh ine BP de GAN Ab 1 MASA 
LS AG PAS tea oi IE aa CT sn 
DK Dip He 16 dea NI K3 AS Es 
aa # “ en 0 “2 (R7) AN | Naah or 
3 SAB Jaa Kaban C3 II CA DG Ge AA ala 
$ a 5 Sp aan On 5 eh 1 05 9 Pu Mg 
maa Jo Md OS Ea EA 3 tema ENG Eren dal ea 
Les me Pep gp Pa ML ANA na Tanpa 30 
LSG 3 ak! Jaad pUi3 Ojadl Jas Kaban G A3 2 slim calta 
2 an PA Nan NG DP 0N A1 te 
CE con LN plis Lo adi Jas Ad JUS too yaaa im 


?2 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 


—— Al Mustadrak 











kan SIB na GAN 3 SK MEA 
Pd ee AI Lia Gn Hen 3 Aa Kia Aa 
ppt MU sena 2. | ia ARA Kab MAA 
Gi et Haha Jab A3 fa pas LS IR dita 
Ia 3 PAN Ya LG IR ala YEN 13 OS 
AE Ig IK Gp Oni HE up LA or 43 Haa 
NN au 


aa Le aa oglr - 5 2 tali eka ua d: “JS da gb 


35 A5 jin pi Ce VJ A3 Kali Jah 3 JUS dor 


704/31. Abu Al Abbas Al Oasim bin Al Oasim As-Sayyari dan 
Abu Muhammad Al Hasan bin Al Halim Al Marwaz mengabarkan 
kepada kami di Marwa, keduanya berkata: Abu Al Muwajjih 
Muhammad bin Amr Al Fazari menceritakan kepada kami, Abdan bin 
Utsman memberitakan (kepada kami), Abdullah bin Al Mubarak 
menceritakan kepada kami, Al Husain bin Ali bin Al Husain 
memberitakan (kepada kami), Wahb bin Kaisan menceritakan 
kepadaku, Jabir bin Abdullah Al Anshari menceritakan kepada kami, 
dia berkata, “Jibril mendatangi Nabi SAW ketika matahari tergelincir, 
lalu berkata, “Wahai Muhammad, bangunlah dan tunaikanlah shalat 
Zhuhur”. Beliau pun berdiri dan shalat Zhuhur ketika matahari telah 
tergelincir (ke arah Barat). Kemudian beliau diam hingga ketika 
bayang-bayang seseorang telah sama dengan badannya, Jibril AS lalu 
mendatanginya dan berkata, “Bangunlah dan tunaikanlah shalat 
Ashar”. Nabi SAW lantas berdiri dan menunaikan shalat Ashar. 
Kemudian beliau diam sampai terbenamnya matahari, lalu Jibril AS 
berkata, “Bangunlah dan tunaikanlah shalat Maghrib”. Beliau pun 


Al Mustadrak — 


berdiri dan menunaikan shalat Maghrib ketika matahari terbenam. 
Kemudian beliau diam hingga sinar merah (syafag) hilang, lalu Jibril 
AS mendatanginya lagi dan berkata, “Bangunlah dan tunaikanlah 
shalat Isya”. Beliau pun berdiri dan menunaikan shalat Isya. 
Kemudian Jibril AS datang lagi ketika fajar menyingsing, lalu berkata, 
“Wahai Muhammad, bangunlah dan tunaikanlah shalat'. Nabi SAW 
pun berdiri dan menunaikan shalat Subuh. 


Keesokan harinya, Jibril AS datang lagi ketika bayang-bayang 
seseorang sama dengan badannya, lalu dia berkata, “Wahai 
Muhammad, bangunlah dan tunaikanlah shalat Zhuhur”. Nabi SAW 
pun bangun dan menunaikan shalat Zhuhur. Kemudian Jibril datang 
lagi ketika bayang-bayang seseorang sama persis, lalu berkata, “Wahai 
Muhammad, bangunlah dan tunaikanlah shalat Ashar”. Beliau 
kemudian berdiri dan menunaikan shalat Ashar. Lalu Jibril datang lagi 
pada waktu Maghrib, ketika matahari terbenam yang waktunya satu 
dan tidak bergeser, lalu berkata, “Berdirilah dan tunaikanlah shalat 
Maghrib”. Nabi SAW kemudian menunaikan shalat Maghrib, lalu dia 
datang lagi pada waktu Isya pada waktu sepertiga malam pertama 
telah berlalu, lantas berkata, “Berdirilah dan tunaikanlah shalat Isya”. 
Nabi SAW kemudian menunaikan shalat Isya, kemudian dia datang 
lagi pada waktu Subuh, ketika hari mulai terang, lantas berkata, 
“Berdirilah dan tunaikanlah shalat Subuh”. 


Kemudian Jibril berkata, 'Antara dua waktu ini semuanya 
merupakan waktu (untuk shalat)'."? 


Hadits ini shahih, yang terkenal dari riwayat Abdullah bin Al 
Mubarak. Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya lantaran 
adanya illat pada hadits Al Husain bin Ali Al Ashghar, yang 
Abdurrahman bin Abu Al Mawal serta lainnya telah meriwayatkan 
darinya. 


3 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Shahih masyhur. Husain adalah orang 
yang sedikit haditsnya.” 


(30 | — Al Mustadrak 











Abu Muhammad Al Hasan bin Abu Muhammad bin Yahya Al 
Ugaili mengabarkan. kepada kami, ayahku mengabarkan kepadaku 
dari kakekku, Musa bin Abdullah bin Al Hasan menceritakan kepada 
kami, ayahku dan keluarga kami lainnya menceritakan kepadaku, 
mereka berkata, "Al Husain bin Ali bin Al Husain adalah anak Ali bin 
Al Husain yang paling mirip dengannya dalam beribadah." 


Al Hakim berkata, "Hadits ini memiliki dua syahid yang 
redaksinya sama, yaitu dari Jabir bin Abdullah." 


Syahid pertama adalah: 


CA di Tae Se Tae Af Ass —rvIV.o 


Io 3 er 0 


AP EA Apa SA Oi Bela KIS GEA OKE 
o 7 0. .. . Te... - 24 0 03 LG 8. 2 . 
AP on Bl oi EA pup Hi 3 ba UBI itu 
1 5, PO ” si x i 8 8 Ka 4 0. Ai to. 4 Pa 2 y j 1g 
d—aday pel y Aa Do A3 dr 0 sn op) Ml aa 
gan OLS up AG seat Jina LI BUS SMA 
705/32. Abu Ali Al Husain bin Ali Al Hafizh menceritakan 
kepadaku, Abdan Al Ahwazi memberitakan (kepada kami), Ishag bin 
Ibrahim bin Ash-Shawwaf menceritakan kepada kami, Amr bin Bisyr 
Al Haritsi menceritakan kepada kami, Burd bin Sinan menceritakan 
kepada kami dari Atha' bin Abu Rabah, dari Jabir bin Abdullah RA, 
bahwa Jibril AS mendatangi Nabi SAW untuk mengajari beliau shalat. 
Lalu dia menyebutkan redaksinya yang sama dengan redaksi riwayat 
Wahb bin Kaisan.” 


Syahid kedua adalah: 


2 Lih. hadits no. 704 


Al Mustadrak — C31 | 


g aa GA 1 Heen Na rak Aa Dea De HAN 2G —rrlvea 
Ae Da Ear Apar A3 Sabah PI Pn rara 


3 o- 18. 


UAS Pte 53 (IBU A5 3 Opa 3 JAN AL ee 
ad SE 7 2 . 0 
Et aa AA Alah alan Ko JG - JG 
706/33. Abu Ahmad Bakar bin Muhammad Ash-Shairafi 
mengabarkan kepada kami di Marwa, Abu Al Ahwash Muhammad 
bin Al Haitsam Al Oadhi menceritakan kepada kami, Suraij bin An- 
Nu'man menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Al Majisyun 
menceritakan kepada kami dari Abdul Karim, dari Atha, dari Jabir, dia 


berkata: Nabi SAW bersabda, "Jibril pernah mengimamiku dua kali 
ketika di Makkah." Lalu dia menyebutkan hadits yang makna. 


Abdul Karim di sini adalah Ibnu Abu Al Makharig, tidak 
diragukan lagi. Aku meriwayatkannya hanya sebagai syahid. 


Gia Binaan sea 3 Kara Et rn 
TN. Oa 2 Kal An gps Ba 
NS un en Ii SA il 
EK AGAN POLA 
Hai Ag Ala Ke Nda aoi 

DAY 1333 Aja 


8 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Abdul Karim adalah periwayat yang 
lemah.” 


(32: |) — Al Mustadrak 











707/34. Abu Ahmad Bakar bin Muhammad Ash-Shairafi 


menceritakan kepada kami, Abu Ismail Muhammad bin Ismail As- 
Sulami menceritakan kepada kami, Ayyub bin Sulaiman bin Bilal 
menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Uwais menceritakan 
kepadaku dari Sulaiman bin Bilal, dari Abdurrahman bin Al Harits 
dan Muhammad bin Amr, dari Hakim bin Hakim, dari Nafi' bin 
Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Jibril AS mendatangi Nabi SAW, lalu 
mengimaminya shalat pada dua waktu kecuali Maghrib.” 


Sanad hadits ini shahih dan memiliki syahid dari Sufyan Ats- 
Tsauri serta Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, dari 
Abdurrahman bin Al Harits —dengan redaksinya yang panjang. 
Sulaiman bin Bilal meringkas faedah hadits dengan redaksi ini—. 


Abdurrahman bin Al Harits adalah Ibnu Abdullah bin Ayyasy 
bin Abu Rabi'ah Al Makhzumi, salah seorang pemimpin Ouraisy yang 
riwayatnya diterima. Sedangkan Hakim bin Hakim adalah Ibnu Abbad 
bin Hunaif Al Anshari. Keduanya adalah orang Madinah. 


Hadits Ats-Tsauri adalah: 


9 (PN, 3 aa PETA Ind 0d. Pt ANA 
Ka aa BE ea JA SAS 0 JP Kia —Yo/VUA 
PARA 0. 8 . Pp 0 EY0o0 0, 9- To 
Ola 6 € pm hara Ke) Bo Ko Eagl! 
Pt .” g 1 Pt 0. Png” 0 o —. an 
9 PN £ 8. Lan 0 0 o PPT 3G. 3 
IA SUS ad EA Ola IP takkan Ap SI GIS SIA 
Pt . . (3 Pt . - 0 Jo 9 Pt - 2 0. 5. 
KL al Hi) Ci Ib A3 BII EN ee sasa 
s016- 8 es 30 300 anna” Lo 200. 
Op Na Mod Kel op AI XS Kab (BBI Olga oa Jia 


36 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih. Hadits ini memiliki 
syahid —kemudian dia menyebutkan hadits no. 708—.” 


Al Mustadrak — | 33 | 


JL “JG ca Ir cl s (arah 2 Be 2pa tee Aoa Pi 541 

.. o - “3 EU us PPN 35. 9 y Sa - 

ipa Ed Pal OA Iya iekag le AI to MN Sip) 

Papar . 02. 297, - o,- 020”. 0401 0 

eta Sta) oma rat beda Ry rol 

708/35. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, 

Yazid bin Al Haitsam menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Abu 

Al-Laits menceritakan kepada kami, Al Asyja'i menceritakan kepada 
kami dari Sufyan. 


Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada kami, Abu 
Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id 
menceritakan kepada kami dari Sufyan, Abu Zakaria Yahya bin 
Muhammad Al Anbari menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Abu 
Thalib menceritakan kepada kami, Ibnu Hani menceritakan kepada 
kami, Sahl bin Mihran Ad-Daggag menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Bakar As-Sahmi menceritakan kepada kami, Sawwar 
bin Daud Abu Hamzah menceritakan kepada kami, Amr bin Syu'aib 
menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Suruhlah anak-anak kecil shalat ketika 
mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka ketika berusia 


sepuluh tahun, serta pisahkanlah mereka di tempat tidur." 


Aku mendengar Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
berkata: Aku mendengar Al Abbas bin Muhammad Ad-Duri berkata: 
Aku mendengar Yahya bin Ma'in berkata: Amr bin Syu'aib adalah 
periwayat yang Isigah. 

Al Hakim berkata, "Mereka mengatakan ini karena haditsnya 
yang mursal, karena dia adalah Amr bin Syu'aib bin Muhammad bin 
Abdullah bin Amr, sedangkan Syu'aib tidak mendengar dari kakeknya 
Abdullah bin Amr. Aku mendengar ustadz Abu Al Walid berkata: 
Aku mendengar Al Hasan bin Sufyan berkata: Aku mendengar Ishag 


3 Lih. hadits no. 707. 


134 J — Al Mustadrak 











bin Ibrahim Al Hanzhali berkata: Apabila periwayat (yang 
meriwayatkan) dari Amr bin Syu'aib adalah orang yang tsigah, maka 
dia seperti riwayat Ayyub dari Nafi', dari Ibnu Umar RA." 


Bab: Adzan dan Igamat 


Ob apa KA GAS GA Af Es —yaIY Aa 
Pan heran gi Pa AA SN AN er ea 
3 BEI Aan cara Be 3 Ka Kh Tua ag 


? 
Joy J0. 6 


P) C4 - 

AR ASIS ONE Lp IN KLASAS tep 

Pt Td ... 2 Rd o Pu” 0 0 ya aa ie 

Pafitara Gan SINI Jd gd Bee oh KA Uh, 
- “. o 
Ina na ca SA OS Ci (Anya 

IE NG didi gi Kah camlngi Kades, 
“An Lo. 023. 0G. Papa AG -- 0-90 301 
Ba Cin Ga GA Kab MAS Cg ia Jab og KE AI 
£, £ Ps ai 0 3 0 Bat to. £ 0. 23, 
IL KA TI PA PU aa lp aah 
SAN “ P3 o - o.- aa. ag AA NP 203 20, 8 0 
Ale AI lea Jiya) IG JP OSN OS SIA CAS Gal Tana 
2x g Lo Tlah -0”, ai "a at - oh - SA an EP 
MA AG D3 sda AN GA Ga Oa MEI OS GEA alay 
PI In US BEYI Cal 8 


709/36. Abu Al Abbas Muhammad bin Ahmad Al Mahbubi 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isa Ath-Tharthusi 
menceritakan kepada kami, Ar-Rabi' bin Yahya menceritakan kepada 
kami, Syu'bah menceritakan kepada kami. 


Al Mustadrak — 


Abu Bakar Ahmad bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ghalib bin Harb memberitakan (kepada kami), 
Abdullah bin Khairan menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami. 


Abu Bakar bin Ishag Abu Nashr Ad-Darabardi mengabarkan 
kepada kami di Marwa, Abu Al Muwajjih menceritakan kepada kami, 
Abdan memberitakan (kepada kami), ayahku mengabarkan kepadaku 
dari Syu'bah. 

Abu Bakar bin Ishag dan Abu Bakar bin Balawaih 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdullah bin Ahmad 
bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepadaku, Muhammad —-yaitu Ibnu Ja'far— menceritakan kepada 
kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far Al Madaini, 
dari Muslim Abu Al Mutsanna Al Oari, dia berkata: Aku mendengar 
Ibnu Umar berkata, "Adzan pada masa Rasulullah SAW adalah dua 
kali-dua kali, sedangkan igamat satu kali-satu kali. Hanya saja, lafazh 
'gad gamatish-shalaah' dibaca dua kali. Jadi, apabila kami mendengar 
igamat, kami pun berwudhu lalu keluar untuk menunaikan shalat." 


Sanad hadits ini shahih, karena Abu Ja'far di sini adalah 
Umair bin Yazid bin Habib Al Khathmi. Dia meriwayatkan dari Sa'id 
bin Al Musayyib dan Umarah bin Khuzaimah bin Tsabit. Sementara 
yang meriwayatkan darinya adalah Sufyan Ats-Tsauri, Syu'bah, 
Hammad bin Salamah, dan Imam-Imam lainnya. 


Abu Al Mutsanna Al Oari termasuk guru Nafi' bin Abu 
Nu'aim. Namanya adalah Muslim bin Al Mutsanna. Yang 
meriwayatkan darinya adalah Ismail bin Abu Khalid, Sulaiman At- 
Taimi, dan kalangan tabiin lainnya. 


4 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih. Abu Ja'far Umair 
bin Yazid Al Khathmi dan Abu Al Mutsanna termasuk guru Nafi bin Abu 
Nu'aim, yang namanya Muslim bin Al Mutsanna.” 


— Al Mustadrak 














en Da YA 3 1 B35 —rv/va. 


CI ARI XS Gis oma Ina rae SIN SA 3 
N gps Oi PI sudi kasa Aa 
BY Pre CON aka Bi YSL MA da ala PA 


710/37. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Al Abbas bin Muhammad Ad-Duri menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Ma'in menceritakan kepada kami, Abdul 
Wahhab Ats-Tsagafi menceritakan kepada kami dari Ayyub As- 
Sakhtiyani, dari Abu Oilabah, dari Anas, bahwa Rasulullah SAW 
menyuruh Bilal untuk menggenapkan bacaan adzan (membacanya dua 
kali-dua kali) dan mengganjilkan (membaca satu kalisatu kali) bacaan 


Hadits ini diriwayatkan secara musnad oleh imam ahli hadits 
dan orang yang membersihkan para periwayat tanpa ada pertentangan 
lagi. 


Hadits ini diperkuat oleh periwayat yang tsigah ma mun, yaitu 
. Outaibah bin Sa'id. 


AN Pa PE AS V3 IL CS —yalYAA 
OA ae da yi BI YU SIA pia Dena ola AI yi Png 
naa Saga ta ba Ye as 


'? Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu 
Ma'in dan Outaibah bin Abdul Wahhab darinya. Hadits ini sesuai syarat Bukhari 
dan Muslim.” 


Al Mustadrak — 


8g Pangaa 2 . £o. Tas 0 - oE oo. ? Mnekg BD. 
ol ae PT) SP) oi YG ipa Lalu «asa Hail 
Aa Oo So Lg. - 9 - ena at Pa an Ni 2, An 
A83 cOSYI pay ol Yu nang se DN eko Ml Sya) 


711/38. Abu Al Hasan Ahmad Ahmad bin Al Khidhr Asy- 
Syafi'i dan Abu Al Abbas Muhammad bin Ja'far Al Harawi 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Ali Abdullah bin 
Muhammad bin Ali Al Hafizh Al Balkhi menceritakan kepada kami, 
Outaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab Ats- 
Tsagafi menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Abu Oilabah, dari 
Anas RA, bahwa Rasulullah SAW menyuruh Bilal menggenapkan 
bacaan adzan dan mengganjilkan bacaan igamat.' 


Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya dengan gaya 
redaksi ini, tapi hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan 
Muslim. 


CAS soitati Dea SA as dua —palvan 


-.. Boca 3 tara . .. Mean 3 Lao Audi 
Sy Gp pgn ya Kiralon ta ya Ga oi Segan Uaalon COLA 


: Ye Lena 9 .. .- Oia G - 1 0 
d— drag obeng saka yi Jaa ot je Pnjkteya an) 
SA Kie PAN s0 BY SBY ob JL alah ala Ai 

900-033, 0-3 Ie 0 0. 
“ag peang la yen PI ALS) 


712/39. Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Ash-Shaffar 
mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Mihran menceritakan kepada 
kami, Sa'id bin Abu Maryam menceritakan kepada kami, Musa bin 
Ya'gub Az-Zam'i menceritakan kepada kami, Abu Hazim 
menceritakan kepada kami, bahwa Sahl bin Sa'ad mengabarkan 
kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ada dua saat yang doa 


“0 Lih. hadits no. 710. 


— Al Mustadrak 














tidak akan ditolak atau jarang sekali ditolak, yaitu ketika adzan dan 


ketika terjadi pertempuran sengit antara dua kelompok yang 
"41 


menyerang kelompok lainnya. 


Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Musa bin Ya'gub. Hadits 
ini diriwayatkan dari Malik, dari Abu Hazim dan Musa bin Ya'gub, 
oleh periwayat yang kedapatan meriwayatkannya secara menyendiri. 


Hadits ini memiliki beberapa syahid, diantaranya hadits 
Sulaiman At-Taimi dari Anas, hadits Mu'awiyah bin Ourrah, serta 
hadits Yazid bin Abu Maryam dari Anas. 


PB, 
Peti - orJo AG. 3 


I—— Dn HIS ad yi GA 38, -€ ./VAY 

Ui bae ABI PAS Gam PIP AIA UI AI 
A5 je ae sae 
SAN Gap Ga Ve Demian AE :JG bala ale lo 


713/40. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Mungidz Al Khaulani menceritakan kepada 
kami di Mesir, Idris bin Yahya menceritakan kepadaku, Al Fadhl bin 
Al Mukhtar menceritakan kepada kami dari Humaid Ath-Thawil, dari 
Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Doa antara adzan 
dan igamat dikabulkan. "” 


. 0 22203823 y 58 - 


3 € Alan ae da Sa AE CI INI sja 


“| Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Musa meriwayatkan secara 
menyendiri. Hadits ini memiliki beberapa syahid.” 
42 Lih. hadits no. 712. 


Al Mustadrak — 


os kah . PL pi Tap e- -,., : Sc "ng SI o 40 Pa 
3 on ah (Xodew d Sa du FENGARA| 
AI 061 ae Dat ol Ang die Ai 2 Ai da Par "Ju 
SP WA poly BG UI JG Ia Aa 


714/41. Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Ali bin Al Husain Al Hilali menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Al Walid Al Adni menceritakan kepada kami, Al Oasim 
bin Ma'an Al Mas'udi menceritakan kepada kami dari Abu Katsir — 
maula Ummu Salamah—, dari Ummu Salamah RA, dia berkata: 
Rasulullah SAW mengajariku untuk membaca doa ketika adzan 
Maghrib, "Allaahumma haadzaa igbaalu lailika wa idbaaru 
nahaarika wa ashwaatu du'aatika faghfir lii (ya Allah, malammu ini 
telah tiba, dan siangmu telah pergi serta suara-suara penyeru-Mu 
diperdengarkan, maka ampunilah aku)" 

Hadits ini shahih, tapi Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. Oasim bin Ma'an bin Abdurrahman bin Abdullah 
bin Mas'ud RA termasuk pemimpin Kufah dan periwayat yang tsigah. 
Haditsnya juga termasuk yang dihimpun, tapi aku tidak menulisnya 
kecuali dari guru kami, Abu Abdillah. 


Hei Saka Kail ol Ip aa una evo 
a 90. Hi " 20 '.. KB Ta | d 8s. 3 o 2 o- 
da) 1) 63las oya Japa Udan aral Ul) Cekapua 031 Aeladi A5 
3 oc . o 0. ate KJ . Pt 7 2 
s, P3 . 
tata A3 aah ES Cip AR Mi Daan patah si WA 


o Jo - . aa 


#, Pa £ T- o g.- 16 2 8, 3 & 18 
| 3 Jatun Uda (Laku Ke He SA OLS Gam (Glual 
, . 2. 


43 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih.” 


— Al Mustadrak 











oi 


App ang IP SN AP AA 


(AA HI 2JL Kp Iga Al Ip G J6 ya 
Tetapi PAKAN PAT Ie Las 
PA Pe 0e1 HAROL 5 5) 


715/42. Ahmad bin Salman Al Fagih mengabarkan kepada 
kami di Baghdad dengan cara gira'ah (membaca) di hadapan Abdul 
Malik bin Muhammad, sedangkan aku mendengarkannya, Sahl bin 
Hammad dan Abu Rabi'ah menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Sa'id 
Al Jurairi. 


Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ishag Ash-Shaghani menceritakan kepada 
kami, Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami, Sa'id bin Iyas Al Jurairi menceritakan 
kepada kami dari Abu Al Ala, dari Mutharrif bin Abdullah, dari 
Utsman bin Abu Al Ash, dia berkata, "Wahai Rasulullah, jadikanlah 
aku sebagai pemimpin kaumku." Nabi SAW bersabda, "Kamu 
menjadi pemimpin mereka, ikutilah orang-orang yang lemah dari 
mereka dan pakailah muadzin yang tidak mengambil upah dari 
adzannya."" 


Hadits ini sesuai syarat Muslim, tapi Al Bukhari dan Muslim 
tidak meriwayatkannya. 


“4 Hadits ini gugur (hilang) dalam At-Talkhish. 
Tentang Ea id bin Iyas Al Jariri, Ahmad berkata, “Dia seorang ahli hadits daki 
Bashr 5 
Abu Hatim berkata, “Hapalannya berubah sebelum dia meninggal.” 
Muhammad bin Abu Adi berkata, “Kami tidak berdusta atas nama Allah, kami 
mendengar dari Al Jurairi, dan dia orang yang mukhtalith. 
Ibnu Ma'in berkata, “Yahya bin Sa'id bertanya kepada Isa bin Yunus, “Apakah 
kamu pernah mendengar dari Al Jurairi, sedangkan dia orang yang mukhtalith? 
Ia menjawab, “Ya”. Yahya bin Sa'id lalu berkata, “Jangan meriwayatkan 
darinya”.” (AI Mizan, 2/127). 


Al Mustadrak — 





AI an: BE ab ikan jl SA tv 


- - £ 
a90. # eA.o £ 


OP Ia AR Gis 


V5 baja 5 Sina Ga SP Au 
DE an ea Ana ai VA Ea 


ol Uji KA PA Bb gi Jt Fa 


s 


Io da) 3 Ae AS OS JB 3 2 Halah HN KP 
au RI gl Kan MEN Ip east EP ag ala an 


716/43. Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Duhaim Asy- 
Syaibani mengabarkan kepadaku, Ahmad bin Hazim bin Abu Azrah 
menceritakan kepada kami. 


Ali bin Isa Al Hiyari menceritakan kepadaku, Musaddad bin 
Oathan menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Utsman bin 
Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Ubaidah bin Hamid 
menceritakan kepada kami dari Abu Malik Al Asyja'i Sa'id bin 
Tharig, dari Katsir bin Mudrik, dari Al Aswad bin Yazid, bahwa 
Abdullah bin Mas'ud RA berkata, “Kadar shalat Rasulullah SAW 
adalah tiga telapak kaki (dari bayang-bayang matahari yaitu ketika 
' bayangan beliau sejarak tiga telapak kaki dari telapak kaki beliau) 
pada musim dingin dan lima telapak kaki pada musim panas." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim. Dia berhujjah dengan 
Abu Malik Al Asyja'i tentang shalat beliau pada musim panas. Begitu 
juga Katsir bin Mudrik. Selain itu, Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


48 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 


Ca2 | — Ai Mustadrak 











o 4 . 


IP Jaa PASAL uap Hi IP KAS 3 —£ & /VNV 


Aa 3s | ugj « Ran « Naa bj Nek) 
wu 9 aah LA Pi DL 


AA ES GAB Mae HK KG 

SS G3 al Yi MG Gis Pen Be Sa 
Ab AR GA oi op alba ab ai 
bat ala Un 3 pil dl IM In ale 1G al 
Ha JET G3 JD sih Oo tla HS Naba Je 


- na Et 


LA pian le al - Jas (Ipar Ss Ui SI Kea A 
5, Cyabdl £ lb J3 Fan JG TO Had ng sala te u 
ea Ya 

717/44. Ali bin Isa menceritakan kepada kami, Abu Manshur 

Yahya bin Ahmad bin Ziyad menceritakan kepada kami, Yahya bin 


Ma'in menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada 
kami, Daud bin Abu Hindun memberitakan (kepada kami). 


Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Asy-Syafi'i 
mengabarkan kepadaku, Muhammad bin Bisyr bin Mathar 
menceritakan kepada kami, Wahab bin Bagiyyah menceritakan 
kepada kami, Khalid bin Abdullah menceritakan kepada kami dari 
Daud bin Abu Hindun, dari Abu Harb bin Abu Al Aswad, dari 
Abdullah bin Fadhalah, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah SAW 
mengajariku, dan di antara yang beliau ajarkan kepadaku adalah, 
"Jagalah shalat lima waktu." Aku pun berkata, "Sesungguhnya pada 
saat-saat itu aku memiliki kesibukan, maka suruhlah aku agar 


Al Mustadrak — 


melakukan sesuatu yang meliputinya, sehingga bila aku 
melakukannya maka akan mencukupiku." Beliau lalu bersabda, 
"Jagalah dua Ashar." Dikarenakan itu bukan bahasa kami, maka kami 
pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu dua Ashar?” Beliau 
menjawab, "Shalat sebelum terbitnya matahari dan shalat sebelum 


terbenamnya (matahari)." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, tapi Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


Abdullah adalah Ibnu Fadhalah bin Ubaid. Muslim 
meriwayatkan kedua haditsnya dalam shahih-nya. 


Bab: Keutamaan Shalat Lima Waktu 


BA Kg Oh lo GBLA jika YA Ge —t IVAN 
s3 ana 5 A 3 SN Me rp 5 Mean Pa 


3 


de apa HA ah YA ae GEA Laba 
. 0 EN Lan Hd 


o- Sa Se TEA Tega LI EL LA aa 3 y 03. 
AAS BIA Ibr) OS 20j,ih og Kla Al ola AI Jiya) 


» 
2... 


MEN Sa Ya Kana OS alah ala MI Ke Si J5 
PA BE 5 AR uni dag JAN ae 3 ist Ga sa 
KI AN Ie JII Tina pg ale lo Md 
Jp JA ea AI OS bt JP Ui NU tan AS 


46 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim. 
Fudhalah adalah Ibnu Ubaid.” 


— Al Mustadrak 











2 2 - 6 3... Bea aa » co AAA Aa EA Tn 4 8, y 
JH CS (Ala Ag LA IA SU ab Tel ala Ai lho dl 


. 0. 2 e, A4 Pa kae 8 8. Pd - 0 2 18 
Ia pa JS A3 peikh DAS pad Jr) Kel Jln ji JAS PAI 
MP Aa AAS OA 3 Uya ia ON AS OA 


718/45. Abu Ja'far Muhammad bin Shalih bin Hani 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ismail bin Mihran 
menceritakan kepada kami, Abu Ar-Rabi' —putra saudaraku 
Risydin— dan Abu Ath-Thahir menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Abdullah bin Wahb memberitakan (kepada kami), 
Makhramah bin Bukair mengabarkan kepadaku dari ayahnya, dari 
Amir bin Sa'ad bin Abu Waggash, dia berkata: Aku mendengar Sa'ad 
dan beberapa orang sahabat Rasulullah SAW berkata, “Dulu pada 
masa Rasulullah SAW ada dua orang bersaudara yang salah satunya 
lebih utama daripada yang lain, lalu yang lebih utama tersebut 
meninggal dunia, sementara yang satunya lagi diberi umur panjang 
setelahnya selama 40 hari, kemudian dia wafat. Mereka lalu 
memberitahukan keutamaan orang yang pertama atas orang yang 
satunya. Rasulullah SAW pun bertanya, “Bukankah yang satunya juga 
shalat?” Mereka menjawab, “Benar, wahai Rasulullah, dan dia orang 
yang cukup baik”. Rasulullah SAW bersabda, “Kalian tidak tahu apa 
hasil yang dicapai dari shalatnya itu. Sesungguhnya perumpamaan 
shalat adalah seperti air sungai yang mengalir meluap di pintu rumah 
seseorang yang sedang disiksa, air tersebut lalu menerobos masuk ke 
dalamnya lima kali dalam sehari. Jadi, apakah akan kalian lihat ada 
kotoran yang masih tersisa padanya? Kalian tidak tahu apa hasil 


yang dicapai akibat shalatnya tersebut Ag 


47 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih. Keduanya tidak 
meriwayatkan Makhramah karena dikatakan bahwa dia tidak mendengar dari 
ayahnya lantaran usianya yang masih kecil. Tapi sebagian dari mereka 
menyatakan bahwa dia mendengar dari ayahnya.” 


Al Mustadrak — 





Sanad hadits ini shahih, tapi Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya, karena keduanya tidak meriwayatkan Makhramah 
bin Bukair. /llat-nya adalah karena segolongan periwayat Mesir 
mengatakan bahwa dia tidak mendengar hadits dari ayahnya saat 
“usianya yang masih lalu, tapi sebagian lainnya menyatakan bahwa dia 
pernah mendengar hadits dari ayahnya. 


Lo 3G. 3 Ef L olo. 2026. naa 


BSA GP anang YAA aa 6 
Ii SJ G SAP GP cah GG SE aa gi Dag 
Ga AI (Ia Lp Ol AE Came Ui Oi? LA Ju Pi 


aa 


—$1/VYA 


Sl de Aa hi Ang depe Oa 0 
IE L 


Un Nas 2G paman aan 
Nan Ta CL Je Pena 
Law) TK ml aya Se Hi AKU Sm) aga. 


K3 33 ."£ PA Sa ““ KEC aa 13 ban IL t Gala: di Ui pa 
pe 


719/46. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam 
memberitakan (kepada kami), Ibnu Wahb memberitakan (kepada 
kami), Amr bin Al Harits bin Abu Hilal mengabarkan kepadaku 
bahwa Nu'aim Al Mujmir menceritakan kepadanya, bahwa Shuhaib 
—maula Al Atwariyyin— menceritakan kepadanya, bahwa dia 
mendengar Abu Sa'id Al Khudri dan Abu Hurairah mengabarkan dari 
Nabi SAW, bahwa beliau duduk di atas mimbar lalu bersabda, "Demi 


— Al Mustadrak 











Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya.” Sampai tiga kali. Beliau 


lalu terdiam. Setiap laki-laki dari kami pun menangis tersimpuh 
karena sumpah yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau kemudian 
bersabda, "Tidak seorang hamba pun yang menunaikan shalat lima 
waktu, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan menjauhi dosa-dosa 
besar yang tujuh, kecuali pintu-pintu surga akan dibukakan untuknya 
sampai pintu-pintu tersebut (benar-benar) terbuka." Beliau lalu 
membaca ayat, "Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa- 
dosa yang dilarang untuk kamu kerjakan, maka pasti Kami hapus 
kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil)”” (Os. An-Nisaa' 
(41: 31p.8 

Sanad hadits ini shahih, tapi Al Bukhari dan Muslim tidak 


meriwayatkannya. 


Menurutku, keduanya menyisihkannya (tidak 
menampilkannya) karena Shuhaib —maula Al Atwari— menyebutkan 
Nu'aim bin Abdullah (...J” dan Abu Hurairah. Keduanya sepakat 
menyatakan bahwa riwayat Nu'aim dari sahabat adalah shahih. 
Semoga Allah senantiasa melimpahkan keridhaan-Nya kepada mereka 


133 Kata 


0 0. & 90 0 1G 


PJ JB SB 3 BBG ti da Ya 


3 ea Pepe 


Jia) 6 
JB Aga Ant 1IE CNG Sya pole de AI L2 IS AI 
Has ta sale JPN BAL 28 Saga Ga Sa Ya 


48 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih.” 
“Antara dua tanda kurung siku ini gugur (hilang) dari naskah asli. 
50 Antara dua tanda kurung siku ini gugur (hilang) dari naskah asli. 


Al Mustadrak — 


A Ne 3 Pr anag Lena KEL BN aka Be nan 2 Bni man an 
Il do MI Sya) J3 cai Y9 yele NY DU Jr Wales 
TE J3 Sato Ol 13 ala 


720/47. Yahya bin Manshur Al Gadhi menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Salamah bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Nashr bin Ali Al Jahdhami menceritakan kepada kami, Nuh bin Oais 
menceritakan kepada kami dari saudara laki-lakinya Khalid bin Oais, 
dari Oatadah, dari Anas, dia berkata: Seorang laki-laki bertanya, 
"Wahai Rasulullah, berapa (jumlah) Allah mewajibkan shalat kepada 
hamba-hamba-Nya?" Beliau menjawab, "Lima shalat." Dia bertanya 
lagi, "Sebelumnya atau sesudahnya ada shalat lagi?” Beliau bersabda, 
"Allah mewajibkan kepada hamba-hamba-Nya lima kali shalat." Laki- 
laki tersebut lalu bersumpah dengan nama Allah, bahwa dia tidak akan 
menambahnya atau menguranginya. Rasulullah SAW pun bersabda, 
"Jika dia benar maka dia akan masuk surga." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. Muslim meriwayatkan dalam Ash- 
Shahih dengan hadits pokok dengan sanad ini. 

P Be AB otoL0 1G. 3 & E 9 
PASI WAS yi Lp Kaban AA 3 Sab —LAIVYA 
ANA AA EA cah KAN DAN A2 den AA 
ore ta Ta ? —. ai . 20. of oo. TA o 0 & 0 
EM oo ah SI ai IP Aha SI -y 
3 pena 0 se 3 KAP 2 0. jin Te - - Pan DG 
| g—ai Is, AHAD Ya 3 Giaa Tecadi SY di Isl "JB tolug 
“0 Te 0 Jo o, C0 “0, 
Pai JP Rp3 oi pa 

721/48. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 

kepada kami, Al Abbas bin Muhammad Ad-Duri menceritakan 


SI Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 


— Al Mustadrak 











kepada kami, Ya'gub bin Ibrahim bin Sa'ad menceritakan kepada 
kami, Abdul Malik bin Ar-Rabi' bin Sabrah menceritakan kepada 
kami dari ayahnya, dari kakeknya —yang meriwayatkan secara marfu' 
kepada Nabi SAW—, bahwa beliau bersabda, "Apabila anak-anak 
kalian telah mencapai usia tujuh tahun, pisahkanlah tempat tidur 


mereka. Jika mereka telah mencapai usia sepuluh tahun, pukullah 


mereka jika meninggalkan shalat."” 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim. Dia berhujjah dengan 
Abdul Malik bin Ar-Rabi' bin Sabrah dari ayah-ayahnya, tapi 
kemudian salah seorang dari Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkan hadits ini. 


o£ 30 AG. Aa 2 AS 


Kaban pall lg Ne PE An Sa Wa — LA/VYY 


, 
Puga 0 30 1G. 3 Pa Ipa Pa SN BP N 


(Ea Or) Es An al Blah Op Natan AS AKI Up 


Ja gp IA Ip AA AA GJAN op dal 3s 


OA — 


Cendr AA dl Iyan Gde AI Se 
Getas Je bi Up Indi Matah ir HATI 2 cl ju 


722149. Abu Ja'far Muhammad bin Shalih menceritakan 
kepada kami, Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub, Muhammad bin 
Ishag Ash-Shaghani menceritakan kepada kami, (Usfan menceritakan 
kepada kamil ?, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami 
dari Al Jariri, dari Abu Al Ala, dari Mutharrif bin Abdullah, dari 
Utsman bin Abu Al Ash, dia berkata, "Wahai Rasulullah, jadikanlah 
aku pemimpin kaumku." Nabi SAW lalu bersabda, "Kamu adalah 


S2 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 
5 Antara dua tanda kurung siku tidak tercantum dalam manuskrip asli, kami 
menyempurnakannya dari As-Sunan Al Kubra (1/429). 


Al Mustadrak — 


pemimpin mereka. Ikutilah orang-orang yang lemah dari mereka dan 


pakailah muadzin yang tidak mengambil upah dari adzannya."“ 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkan dengan redaksi ini. Muslim hanya 
meriwayatkan hadits Syu'bah dari Amr bin Murrah, dari Sa'id bin Al 
Musayyib, dari Utsman bin Abu Al Ash, bahwa Rasulullah SAW 


p0m 


bersabda, ...i— y Cal ISI "Jika kamu mengimami suatu kaum...." (Al 
Hadits) 


oZo.2016. 3 


EA Na an da AN 2 DAS 5 sn 
8 oa Tea mi. 9 Pa Ipa 8 s4 BD. 2 39 0 
Fa 9 8... o- 4 08. 30 4G. Lo. at 
KISI HEEI pe G IP oi Naa. Ma Rep 
4 ji TER Jen ee 
PN 03 22 Ling 
para — Ka SD » Dive aa cdi Bab :YG «Jas Lam! 
x # , TTU & mand Ae PN PENA PUta A 2 Ka uh 2 
AD de Jyay SL) hp CIran 3 US IX OS "J8 (9 ya 
DA GEb ea 3 ah ale 
723/50. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 


kepada kami, Al Abbas bin Muhammad Ad-Duri menceritakan 
kepada kami, Ishag bin Manshur As-Saluli menceritakan kepada kami. 


Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Ruhaim Asy-Syaibani 
mengabarkan kepada kami di Kufah, Ahmad bin Hazim bin Abu 
Azrah menceritakan kepada kami, Abu Ghassan Malik bin Ismail 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Isra'il menceritakan 
kepada kami dari Simak bin Harb, dari Jabir bin Samurah, dia berkata, 


s8 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 


— Al Mustadrak 











"Bilal mengumandangkan adzan, lalu diam sebentar, kemudian saat 
dia melihat Rasulullah SAW keluar, maka dia pun mengumandangkan 
igamat."95 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, tapi Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. Muslim hanya meriwayatkan hadits 
Zuhair bin Simak, “2d! x— A3 151 053 JM OLS "Bilal 
mengumandangkan adzan ketika matahari telah tergelincir ke arah 
Barat (dari tengah-tengah langit)." 


o- Ao Ao 


C5 Cp Wap 2 KE ia jl Gis -0 Ivy 
ab Ah S9 Ce ARA A2 La Sabun Ae tega UP Delay 
MP AS Laga Lp SP 2 Gas laa 3 IS BAL :YG 
a00 Ne : E 08. 0. PIPI NA 0 J0 - o 0-3 o ..t 
CE Kop) Ab al ot CAP OP UNI Dara OP Lae Ui BU 
. Ta 9 APN Gam GP er A.A 25 3 3 ag Ka nona aan 
3 o Kemnad D OT lag AA AI Gabe Ml ipa) OS J8 
". “ Ime A si. T- bin Dan BA PaAeA Lea 
dede Welaa SAT II Cedko 3 Umbar SS HATI ca 
724/51. Abu Muhammad Ahmad bin Abdullah Al Muzani 
menceritakan kepada kami, Yusuf bin Musa menceritakan kepada 
kami, Mahmud bin Khalid Ad-Dimasygi dan Daud bin Rusyaid 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Al Walid bin Muslim 
menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami dari 
Musa bin Ugbah, dari Nafi' bin Jubair, dari Mas'ud Az-Zuragi, dari 
Ali bin Abu Thalib RA, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah berada 
di dalam masjid ketika igamat dikumandangkan. Saat mereka masih 


58 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 


Al Mustadrak — | 51 | 





sedikit, beliau duduk lalu shalat sunah, namun jika beliau melihat 
mereka telah berjumlah banyak maka beliaupun shalat fardhu."6 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, tapi 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Mas'ud di sini adalah Abu Al Hakam Az-Zuragi. 


Bed Ae YLSA Mas Ane Cit -o1/vyo 
AA Hit da AE aa DE S5 AP AAU 
aa Ea LI, Saba at pa Coal, 
Pop Colak 59 SG Ia Was Pn Ja yi s5 


HA REI AI NA hh 2U sb aed 3p WAS ai 
Sd ale Jl Bon AB ge ah ug uh 
Jah cbU WE SA HA SAT IM AS el aa 
Adly IU KA ai PA aa daa oi Ip 
Be Oa Ie ale, 

725/52. Al Hakim Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Al 


Hafizh menceritakan kepada kami dengan cara imla pada bulan Rajab 
tahun 394 (H), Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 


56 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim.” 


C2) — Al Mustadrak 

















kepada kami, Usaid bin Ashim menceritakan kepada kami, Al Husain 
bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Sufyan. 


Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i mengabarkan kepada kami 
dengan redaksinya, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Abdurrazzag 
menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Aun bin Abu Juhaifah, 
dari ayahnya, dia berkata: Aku melihat Bilal mengumandangkan 
adzan dengan berubah arah (ketika membaca, hai'alatain) dengan 
mulut bergerak-gerak ke sana kemari (ke kanan dan ke kiri) dan jari- 
jemarinya di kedua telinganya, dan saat itu Rasulullah SAW sedang 
berada di kubah merah yang terbuat dari kulit yang disamak. Bilal lalu 
keluar dari hadapan beliau dengan membawa tongkat, kemudian 
menancapkannya di Al Batha. Rasulullah SAW lalu shalat dengan 
menghadap kepadanya, dan di depan tongkat tersebut anjing dan 
keledai lewat. Saat itu beliau memakai dua pakaian dari satu jenis, 
seakan-akan aku melihat putih mengkilapnya betis beliau.” 


MBA MIS oi HA PE aa AA is -orIvya 
BA ten ad oi UI aa oi ALA HIP ES SAY 
Ipa Gi WIL) aj pp AE Oh BAG CAS UG Oi Ha) 
da Ip Ih ba Us ag Ona 
pa HS FS adah Dp as 
726/53. Abu Sahl Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Al 
Oaththan menceritakan kepada kami di Baghdad, Ali bin Muhammad 


57 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Al Hakim tidak mengomentarinya 
dalam Al Mustadrak.” 
Ia berkata dalam At-Talkhish, “Keduanya meriwayatkan darinya ...." 
Lihat komentar Al Hakim pada hadits no. 726. 


Al Mustadrak — | 53 | 





| bin Abdul Malik bin Abu Asy-Syawarib menceritakan kepada kami, 

| Ibrahim bin Basysyar menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Utbah 
menceritakan kepada kami dari Ats-Tsauri dan Malik bin Mighwal, 
dari Aun bin Abu Juhaifah, dari ayahnya, dia berkata, "Aku melihat 
Rasulullah SAW di Al Abthah." Lalu dia menyebutkan hadits dengan 
makna hadits yang sama.” 5 


Al Bukhari dan Muslim sepakat meriwayatkan hadits Malik 
bin Mighwal dan Umar bin Abu Zaidah dari Aun bin Abu Juhaifah, 
dari ayahnya tentang istirahatnya Nabi SAW di Al Abthah. Hanya 
saja, keduanya tidak menyebutkan redaksi "meletakkan jemarinya di 
kedua telinga dan menggiringnya ke semua bagian telinga”. 


am ———— gg -—- 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, dan itu 
merupakan Sunnah yang dianjurkan. 


Pns 


Ia MA oi Bae AA KM Was -04/VYV 
Pan ebanta Pabean 
GEN AI 2 OS IA Cal oi PI Gi ip Ha" 

H5 ai dg mei 3 IP Oi Je YO eh 3 
| Kean| 


721154. Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Al Jarrah Al 
Adl menceritakan kepada kami di Marwa, Yahya bin Sasawaih 
menceritakan kepada kami. Abu Al Walid Hassan bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Sufyan menceritakan kepada : 
kami, dan Muhammad bin Nu'aim, mereka berkata: Abdul Karim bin | 
Muhammad As-Sukkari menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Ali bin Al Hasan bin Syagig berkata: Abdullah bin Al | 


2 Lih. hadits no. 725. 


— Al Mustadrak 








a.s 





NANGA pe RA 











Mubarak apabila melihat muadzin tidak meletakkan jari-jarinya di 
telinganya, maka dia akan berteriak kepadanya dengan berkata, 
"Apakah kamu bernapas dengan kausy? Apakah kamu bernapas 
dengan kausy?” | 


o £ Papa 3 “01 8. 2 0 Ge o £ Ag 
ag Ci STAN Jasa PES 4 Com —00/VYA 
SAI AI ae 


PA 4 8 8. Gn aa (TEd £ IG. 
Oki Ip Aja KA Chaaa j3 Ulat AS gl SA 


2 & 0-85 20 35 Ae 


Ca ko tua al Ai 01z 
— AN 3 akan Op CN SAS AB CA NU tea Kabag 
An TN an en ma an anna Mat MAY ata aan va 
AA Ia GP Ea 3 MP US AE 0m oa AL AS Yi 
2 aa se Ne Aa he aa asalan . 
Aa Are JB La 1IB talang KIE aa Ml Jiya) GP P3 


IL. Ma ANnO 3-0. 3 :d PA 0 . 0, Pn Aa In 

Au Mery of ad Org Y od—3 Y! al Y al Agt ui, 105 Fall 
e F ? s0 : (3 rd - . 5 Ie h o . 2 .. 
A3 3 3 MY IA AL 3) Vpn) 
728/55. Abu Zakaria Yahya bin Muhammad Al Anbari 
menceritakan kepada kami, Abu Abdillah Al Abdi menceritakan 


kepada kami. 


Outaibah menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'ad 
menceritakan kepada kami dari Al Hakam bin Abdullah bin Oais Al 
Madaini, dari Amir bin Sa'ad, dari Sa'ad bin Abu Waggash, dari 
Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa membaca doa ketika 
mendengar muadzin (mengumandangkan adzan), 'Aku bersaksi bahwa 
tidak ada tuhan selain Allah, yang Esa dan tiada sekutu bagi-Nya, 
dan Muhammad adalah hamba sekaligus rasul-Nya. Aku juga ridha 


59 Adz-Dzahabi mendiamkannya dalam At-Talkhish. 
Begitulah yang terdapat dalam manuskrip asli, mungkin itu merupakan bahasa 
Persia. 


Al Mustadrak — Lss) 


Allah sebagai Tuhanku, Muhammad sebagai nabiku, dan Islam 


sebagai agamaku', maka dosanya akan diampuni." 


Hadits ini shahih, tapi Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


Al Hakam bin Abdullah adalah saudara Muhammad bin 
Abdullah bin Oais bin Makhramah Al Ourasyi. Dalam hal keteguhan 
(ke-shahih-an) dia berada di atas Ali bin Abbas Al Himshi. 


4 Bo 9 - oto 2015. 3 - 


LA SA ge A5 -01/vya 


4 0 


9 . . . 


oa toa (aa Glow 


! 


ik 3 ye 3 KA GI 36 bni KA En, 


o Bu Ao 03 5. Pa 3 o- nt 


Pun YP « Aa UAS Wak NE HE JR AS Ela 
me oa Mana Sana 
AL Ki No Ie oya Ba , Sy Tang 


0 aa “JG Bal yi Ki An 3. Fara 


Al BIA ita ya 


729/56. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ishag Ash-Shaghani menceritakan 
kepada kami, Affan menceritakan kepada kami. 


Abu Bakar bin Ishag menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Amr bin Ja'far memberitakan (kepada kami), Abdul Wahid bin 
Ghiyats menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari 


80 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih.” 


— Al Mustadrak 


maag 





Tm Te SN Sa Se aa Se 











Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian mendengar adzan, 


sementara dia memegang bejana di tangannya, maka janganlah dia 
meletakkannya sampai dia menyelesaikan hajatnya padanya." 


Dalam hadits Abu Bakar bin Ishag dia berkata: Hammad 
menceritakan kepada kami dari Ammar, dari Abu Hurairah RA, 
dengan redaksi dan makna hadits yang sama.'! 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, dan Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


“aa 3g y o- 035. y o- 0 .. 
BS Gua DI 3 1 AA Ws ui -ov/vr. 


AI MEI ep SS GP ANA ES CA ap HA 
0 P . 9 - 9 .. 8 0 - o Tor 0. o- 4 0 
PENA Ao ALI AE GL eh AA 
an ap 3d £ sa ab A ap 21 “ie 2 & 2 ed aa 
Ip OLS Png ale AI Iko AI Ipa ol AI 2833 
" org Pad Pan 3 Prana OEb 2202L 9 5, ane 03 in 
Ie ae, dorg ot ah mn Sang JI Al 
AA 3 3 
730/57. Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Ash-Shaffar 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Yunus Adh-Dhabbi 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Daud Al Khuraibi 
menceritakan kepada kami, Al Walid bin Jumai?' menceritakan kepada 
kami dari Laila binti Malik dan Abdurrahman bin Khalid Al Anshari, 
dari Ummu Waragah Al Anshariyah, bahwa Rasulullah SAW 


bersabda, "Marilah kita pergi berziarah ke wanita syahid." Beliau lalu 
menyuruh agar dikumandangkan adzan dan igamat, kemudian beliau 


SI Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim. - 
Hammad juga meriwayatkannya dari Ammar bin Abu Ammar, dari Abu 
Hurairah.” 


Al Mustadrak — 








menjadi imam penghuni rumahnya (keluarganya) pada shalat-shalat 
fardhu."?2 


Muslim berhujjah dengan Al Walid bin Jumai'. Ini merupakan 
Sunnah yang gharib. Dalam bab ini aku tidak menemukan suatu 
hadits yang diriwayatkan secara musnad selain hadits ini. Kami telah 
meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah RA, bahwa dia 
mengumandangkan adzan dan igamat serta mengimami kaum wanita. 


oto. 3025 4 


CA MI Dijiki II NASA yaaa yi G5 —0AIVYA 


oo. - 0.0, J0 Y, 30. LG. 3 ra aa? o- 30 Jo 
ae 1 mh D3 AA ES ke BAN Ma 33 KA 
40 Fi C3 da 2 oh MN “ Ea Lt, . 0. re 0. 
03 cela api) Kaali) OP LIS Upi CALile yS celas us 

, 


Bar. 
"oem 


731/58. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub Al Asham 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdul Jabbar Al Utharidi 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Idris menceritakan kepada 
kami dari Laits, dari Atha', dari Aisyah, bahwa dia 
mengumandangkan adzan dan igamat serta mengimami kaum wanita 
dengan berdiri di tengah-tengah mereka.” | 


Kp gp Gl catln ga IA KA Cia -oalven 


gi lal II Ate GAS Il SAS BE AI 


Kd 
Pe NG J0. - 


IL €eabuma u P3 Vidoe C3 au 8 3r£ rara CA 
' Au Lea V0 2 2 5 o- . e .. n Pr 
De de AI Iyo) Ol AP yi Ar Pp collar geri 


S2 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Muslim berhujjah dengan Al Walid.” 


. 8 Lih. hadits no. 730. 


— Al Mustadrak 











CA TG MU 3 JR SI SI JB ea 
4 Br. or, ne PO Uk 2S Ig Lot co” 
08 DASI CAST Iya JII PA LAS LAGI Dita Oy Ja, 
MEA eka J3 NI RI ah 


732/59. Abu Bakar Ahmad bin Ishag menceritakan kepada 
kami, Ali bin Abdul Aziz memberitakan (kepada kami), Ali bin 
Hammad bin Abu Thalib menceritakan kepada kami, Abdul Mun'im 
bin Nu'aim Ar-Riyahi menceritakan kepada kami, Amr bin Faid Al 
Aswari menceritakan kepada kami, Yahya bin Muslim menceritakan 
kepada kami dari Al Hasan dan Atha, dari Jabir bin Abdullah, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, "Jika kamu adzan maka 
bacalah dengan tenang dan santai (dengan memberi jeda). Bila kamu 
igamat maka cepatkanlah bacaanmu. Berilah waktu antara adzan 
dengan igamatmu seperti orang yang makan selesai dari makannya 
dan orang yang minum selesai dari minumnya, serta orang yang 
menahan hajatnya (buang air besar) hingga dia telah 
menyelesaikannya." 


Dalam sanad hadits ini tidak ada periwayat yang dicela selain 
Amr bin Faid, sementara yang lain adalah syaikh-syaikhnya orang 
Bashrah. Ini merupakan Sunnah yang gharib. Aku tidak mengetahui 
ada hadits lain yang diriwayatkan secara musnad selain hadits ini. 
Disamping itu, Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


2.3 0 


Bas BEN KE goes Es aIvrr 





$$ Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Ad-Daraguthni berkata, “Amr bin Faid 
Statusnya matruk'.” 


Al Mustadrak — 


PAN Aa cetaah 


. 
- 


ng 


- 


Ba kn GAS Sa os Yang M3 Sam AS 

pe Ui taat 2JE ja Sp ak 5 NE ai 

Baba Jan Ya ana Mp da dn UI 
Sasak OS Anta Bi oa ang 


733/60. Abu Amr Utsman bin Ahmad bin As-Sammak 
menceritakan kepada kami, Abu Oilabah menceritakan kepada kami, 
Wahb bin Jarir menceritakan kepada kami. 


Abdurrahman bin Al Hasan Al Asadi mengabarkan kepadaku, 
Ibrahim bin Al Husain menceritakan kepada kami, Adam bin Abu 
Iyas menceritakan kepada kami. 


Ahmad bin Ya'gub Ats-Tsagafi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ayyub menceritakan kepada kami, Abu Al Walid 
menceritakan kepada kami, mereka berkata: Syu'bah menceritakan 
kepada kami dari Abu Bisyr, dia berkata: Aku mendengar Abu Al 
Malih menceritakan dari Abdullah bin Utbah, dari Ummu Habibah, 
bahwa apabila Rasulullah SAW mendengar adzan, maka beliau 
mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin sampai dia diam 
(selesai). 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


€S Hadits ini gugur (hilang) dalam At-Talkhish. 
Adz-Dzahabi berkata dalam A4! Mizan: Ahmad berkata: Ibnu Mahdi berkata, 
“Ada beberapa orang yang meriwayatkan dari Syu'bah, 'Kami tidak melihat 
mereka bersamanya —maksudnya Wahb bin Jarir—'.” Imam Ahmad berkata, 
“Wahb sama sekali tidak pernah terlihat bersama Syu'bah, akan tetapi Wahb 
seorang Ahlus-Sunnah.” (4/351). 


— Al Mustadrak 











Hadits ini memiliki syahid dengan sanad yang shahih. 


Bro BASA hat St ve 


” 
“70 9 


- 0. .. A4 ?. an 2 0 K3 20 o. 

BIP ui PA PE Ui Lain Kab SK Olaxs 
- Dn ena ORA MU nik or NX 8, 5. #£ Pisua 0 of. 
EP OLS An IE AI daa ya Oi KE 3 aa up 
SE LA SNN MEP 
Ae sgt sg 
734/61. Abu Bakar bin Ishag menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ayyub memberitakan (kepada kami), Sahl bin 
Utsman Al Askari memberitakan (kepada kami), Hafsh bin Ghiyats 
menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari 
Aisyah, bahwa apabila Nabi SAW mendengar muadzin maka beliau 

mengucapkan, "Aku (juga begitu), aku (juga begitu)." 


20 J0 — Pane Lo oto. so. 3 


GA EA DAN GUA oa AN G5 —ay/vyo 

RJ Gi YAS HE hh GAN BIS AYI Hai 
He TA Aa aoi Up 3 #3 
SA JI AS ig lan Io NIA a Ek SA 
Ea Tia Jt do ea Ie JM IS J8 KL CB 


S6 Adz-Dzahabi mendiamkannya dalam At-Talkhish. 
As-Suyuthi menyebutkannya dalam Al Jami' Ash-Shaghir dan telah dinyatakan 
shahih olehnya. Ia menisbatkannya kepada Abu Daud dan Al Hakim dari 
Aisyah. Tapi, dia tidak memberikan komentar dalam Al Faidh. 


Al Mustadrak — 





735/62. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Bahr bin Nashr Al Khaulani menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, Amr bin Al Harits 
mengabarkan kepadaku dari Bukair bin Al Asyaj, dari Ali bin Khalid 
Ad-Du'ali, dia memberitakan kepadanya bahwa dia mendengar Abu 
Hurairah berkata: Ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW, Bilal 
berdiri mengumandangkan adzan. Ketika dia diam (selesai), 
Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa mengucapkan seperti ini 


dengan yakin maka dia akan masuk surga." 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


P4 


— aj AS NU —a/vra 
Bas Ayla Fera Gi ISA Tlah jl KAS Slbkg - 
0 rs - 2 o 4 Ke o- 

Pena gd MG S3 aa peLaa 

5 Os aa “JG ge KD Tg si 
dan Ora Ip Sd SES, Aa Oon Kas 
Fe Ob PATI 
736/63. Abu Al Husain Ahmad bin Utsman bin Yahya Al Audi 
mengabarkan kepada kami di Baghdad, Abu Ismail Muhammad bin 
Ismail As-Sulami menceritakan kepada kami, Abdullah bin Shalih Al 
Mishri menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub menceritakan 


kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi 
SAW bersabda, "Barangsiapa mengumandangkan adzan selama 12 


67 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih.” 


— Al Mustadrak 





tahun, maka dia wajib masuk surga dan akan dicatat untuknya setiap 
kali adzan 60 kebaikan sedangkan untuk igamatnya 30 kebaikan." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari. 


Hadits ini memiliki syahid dari hadits Abdullah bin Lahi'ah. 
Muslim telah menjadikan haditsnya sebagai syahid. 


4 aa tanya 


Pee LAS Cha oi Sa kalang -1/VYV 

“emil Sia YG pa 1 Tan Ja Ba Oa yi Jet 
AP ia dai Bab al 
dea Sh FA ON Iga aa IA ae 
Opa Ha BE IG 3 Da ON Teman D5 


737/64. Muhammad bin Shalih bin Hani' menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ismail bin Mihran menceritakan kepada kami, 
Abu Ath-Thahir dan Abu Ar-Rabi' menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Ibnu 
Lahi'ah menceritakan kepada kami dari Ubaidillah bin Abu Ja'far, 
dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa 
mengumandangkan adzan selama 12 tahun maka dia wajib masuk 
surga dan akan dicatat untuknya setiap kali adzan 60 kebaikan serta 
untuk setiap kali igamat 30 kebaikan." 


S8 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari.” 
69 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Muslim menjadikannya sebagai hadits 
syahid,” 


Al Mustadrak — (63) 


2 BG. 3 £ 0 ba 


ee ae ee 


I— PA Ke Haa Even ui pe: Tara ata Tea pa aa | 


—TO/VYA 


Manna Na nun Pena 
Yp Ad SARAN Gp GA SN ea ae AM Ke 


Aa OS os th (gema) Y) Y ET 


738/65. Ismail bin Muhammad bin Al Fadhl bin Muhammad 
Asy-Sya'rani menceritakan kepada kami, kakekku menceritakan 
kepada kami, Nu'aim bin Hammad menceritakan kepada kami, Abdul 
Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Ubaidillah bin 
Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW tidak 
mengumandangkan adzan ketika waktu shalat di perjalanan dan tidak 
mengumandangkan igamat kecuali untuk shalat Subuh, tetapi saat itu 
Beliau mengumandangkan adzan dan gamat.” 


Sanad hadits ini shahih. Muslim berhujjah dengan Abdul Aziz 
bin Muhammad, sementara Al Bukhari berhujjah dengan Nu'aim bin 
Hammad, padahal yang terkenal adalah dari perbuatan Umar sendiri. 


Pt Ina 


Lai y— LA SA AI X6 yA CS ANTA 


K0 ih 0 G2 30, 20. 1... 


jp Cadar PI US oi SA AN MG CAS CPI 


- 3 o- Pane . Te R0 


Gb RA NA 3 SA oi LAN MP SAS “ga Tala 5f 
Le SEN AN GB OS ae ya au 


7 Adz-Dzahabi berkata dalam A4t-Talkhish, “Nu'aim bin Hammad meriwayatkan 
darinya secara marfu'. Ia juga menambahkan, “Kecuali shalat Subuh, dia 
mengumandangkan adzan dan igamat'.” 


— Al Mustadrak 











739/66. Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Baththah Al 
Ashbahani menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin 
Zakaria Al Ashbahani menceritakan kepada kami, Muhriz bin 
Salamah Al Adni menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin 
Muhammad menceritakan kepada kami dari Ubaidillah bin Umar, dari 
Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia tidak mengumandangkan adzan 
dalam perjalanan dan tidak mengumandangkan igamat dalam shalat- 
shalatnya.” 


SPL” Lolos 01G. 3 Pt 


Aan AI (gini Op Kaban edi Cas —v/vt» 


Pt Pa - 9 


De Cs ea Gan S3 


Ha aa ai AAN Bhi KA Heat 


EA PEG PR Is 


Ah - 3 0- Pt - 


:YG GAB JII AS Eno ai 


PT Td 


Ta ap 2 Ju EA gi Up data al Ya jab al ak 
He Io MI JG W GA pa NS 
AI Si Wo IP YG SA pa BI Tang 


20 Pad 


K0) Ain Low 


Pa 


740/67. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ishag Ash-Shaghani menceritakan 
kepada kami, Affan menceritakan kepada kami. 


Abu Bakar bin Ishag Al Fagih mengabarkan kepada kami, 
Ahmad bin Amr bin Hafsh memberitakan (kepada kami), Abdul 
Wahid bin Ghiyats menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin 


1 Lih. hadits no. 738. 


Al Mustadrak — 


Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, Hammad berkata: Ammar 
bin Abu Ammar menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah, dia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang dari kamu 
mendengar adzan. sementara dia sedang memegang bejana di 
tangannya, maka janganlah dia meletakkannya sampai menyelesaikan 
hajatnya padanya." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


. 


MIEEAS CAN TP Ii NASA "Ip Al G3 AMIN EA 

KE EAI CA hi 3 EA Aap Lila Ui Aan 
DA AP Ke Bab pa BA 
A3 SRI SPN 33 C J6 alay ala Ke 


741/68. Abu Ali Muhammad bin Ali Al Isfirayini 
menceritakan kepada kami, Abu Yusuf Ya'gub bin Yusuf Al Wasithi 
menceritakan kepada kami, Syua'ib bin Ayyub menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami dari Ubaidillah 
bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW bersabda, 
"Antara Timur dan Barat adalah kiblat." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, karena 
Syu'aib bin Ayyub merupakan periwayat yang tsigah dan 
meriwayatkannya secara musnad. 


72 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini telah disebutkan.” 
Aku katakan bahwa hadits ini telah disebutkan pada no. 729, dan akan 
disebutkan lagi untuk ketiga kalinya pada no. 1552. 

73 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim.” 


— Al Mustadrak 








Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muhammad bin 
Abdurrahman bin Muhabbir, seorang periwayat yang tsigah, dari Nafi' 
dari Ibnu Umar RA, secara musnad. 


Gi HAN KE SA aa Hata —aalvay 


0 So AG. 3 2 SO do. en 030 - Lo Jo kera 


at, 23 KAT Nonna 2. o - ... 0. 04 o 0 
EA ee AI Ipin O AE II PB PA PL 
A3 SAI) SAI oa La 1G tah 
742/69. Abu Al Abbas Muhammad bin Ahmad Al Mahbubi 
mengabarkan kepada kami di Marwa, Sa'id bin Mas'ud menceritakan 
kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdurrahman bin Muhbir menceritakan kepada kami 


dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Antara 
Timur dan Barat adalah kiblat." 


Hadits ini shahih dan diriwayatkan secara mauguf oleh 
segolongan periwayat dari Abdullah bin Umar. 


P3 v Ina Gs Ja SAS 3 Uas —y. Jver 
AN K5 AA Ea AN yha 3 313 CA GP 
Ba C3 ee UbG Pena ad ba 





" Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Ibnu Muhbir periwayat yang tsigah, 
tetapi hadits ini diriwayatkan secara mauguf oleh segolongan periwayat dari 
Ubaidillah, dan telah di-shahih-kan oleh Abu Hatim Ar-Razi yang sanadnya 
mauguf pada Abdullah.” 


Al Mustadrak — 





Batak papa Deli ana Da Uban 


Bi Ag Ea an IS TE dk Je bsa JS Kaban 3 
SA ab da Jera cf KSEI ag ag 
Ko LN PA Up SY 


743/70. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Ali Al Kharraz menceritakan kepada kami, Daud bin Amr 
Adh-Dhabbi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yazid Al 
Wasithi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Salim 
menceritakan kepada kami dari Atha', dari Jabir, dia berkata: Kami 
shalat bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan, lalu 
mendung menaungi kami sehingga kami bingung dan berbeda-beda 
dalam menghadap ke kiblat. Masing-masing dari kami pun shalat 
sendiri-sendiri dan membuat garis di depannya agar kami bisa 
mengetahui tempat-tempat kami. Kami kemudian mengadukan hal 
tersebut kepada Nabi SAW, dan ternyata beliau tidak menyuruh kami 
mengulangnya. Beliau bersabda, "Shalat kalian telah cukup." 


Seluruh periwayat hadits ini digunakan sebagai hujjah, selain 
Muhammad bin Salim, karena aku tidak mengetahui bahwa dia di- 
ta'dil dan di-jarh. Aku telah mengamati kitab Al Bukhari dan Muslim, 
dan ternyata keduanya tidak meriwayatkan sedikit pun seputar bab ini. 


Bab: Imamah dan Shalat Jamaah 


Pa e- 8&0 35- 4 


HA LataM na nama Ui —vi/vee 


ARA ana | 


78 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, “Dia —yakni Muhammad bin Salim— 
adalah Abu Sahl, periwayat yang lemah.” 


— Al Mustadrak 











«$ JI PN ena An JI 5 ai bh 
SP EPA ata oi SIP Ae GAS :YG ain Yi Wa 
ag Coy 3 aka ala SI Jae HI AJB 2G GIA 3 

He Gi VA 


? 
Pt 


744171. Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Ash-Shaffar 
mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Isa Al Oadhi 
menceritakan kepada kami, Abu Ma'mar menceritakan kepada kami. 


Al Husain bin Al Husain bin Ayyub mengabarkan kepada 
kami, Abu Hatim Ar-Razi menceritakan kepada kami, Harami bin 
Hafsh menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdul Warits 
bin Sa'id Al Magburi menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah, 
dia berkata: Abu Al Oasim SAW bersabda, "Apabila salah seorang 
dari kalian berwudhu di rumahnya lalu datang ke masjid, maka dia 
seperti dalam shalat (yaitu pahalanya sama seperti shalat) sampai dia 
pulang. Oleh karena itu, janganlah dia mengucapkan demikian." 
Beliau kemudian menjalinkan jari-jemarinya.' 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. Hadits ini diperkuat oleh riwayat 
Muhammad bin Ajlan dari Al Magburi, dan shahih sesuai syarat 
Muslim. 


. 
.. . 


BN Tp 21 AAA Ii aa jl Maa —vy/vto 


SG. 3 Pa e BG. 3 30 2. an 


Haa EA PU gp MAT yi Lap Viham 


76 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim.” 


Al Mustadrak — 


oo #30 


KAA Ka Ci upah LN aa ea 
Tan aNnan Yaa AP aa EYE ul Ja 
II Ag ee KO AA Sp aa 
Mata Ga ASET YG bom CE 3 Tete AON 18 Ta 
745/72. Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub Al Hafizh 


menceritakan kepada kami, Yahya bin Muhammad bin Yahya 
menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami. 


Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i mengabarkan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku, keduanya berkata: Yahya bin Sa'id 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ajlan, Sa'id menceritakan 
kepada kami dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda kepada 
Ka'ab bin Ujrah, "Apabila kamu berwudhu kemudian masuk masjid, 
janganlah kamu menjalinkan jari-jemarimu."" 


Syarik bin Abdullah meriwayatkan dari Muhammad bin Ajlan, 
namun dia keliru dalam menyebutkan sanadnya. 


na Kue 


8 


HB UL SI 


7. 


IE Ii AAA ah al Ugal —vrIven 


# 
Jo Ao 


Nan TA Pa sole Pe Kara ye sala LU- Pi Te han 
. . FN anna TON Kd Geo #£.. AN an o BB. 9 
Bl Iya) SE SE BPA AP MN UMR yi Labu 6 
- —. lh . 7 £ 8 .o ATA 0. . 2 ne 4 Pa ae pt A - 
Ii Ubntel Jaeni S8 Aom 3 LIS 15) lag see Al aa 


- 
. - oo. 
& . 
2 p ( 5 , 
- 


" Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Syarik meriwayatkan dari Ibnu Ajlan, 
dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Tapi, rupanya Syarik keliru.” 


— Ai Mustadrak 














746/73. Abu Ja'far Muhammad bin Ali Asy-Syaibani 
mengabarkan kepada kami di Kufah, Ahmad bin Hazim bin Abu 
Azrah menceritakan kepada kami, Abu Ghassan menceritakan kepada 
kami, Syarik menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ajlan, 
dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Apabila kamu berada di masjid maka janganlah kamu 
menjadikan jemarimu begini (yaitu menjalinkannya)."'" 


Me AASA ya yi CAS —vEIVEN 

GA aah A6 gi ASN Ih 12 Kl Es GA Oka 13 
af abang 2 “ PAN As Se” Nasa 
Fa sm “as JE3 Sy -JU al ae Ko & Tang 
KPA AAN Ga pa AA da Aa aa Ko 


741/74. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Sinan Al Oazzaz menceritakan kepada 
kami, Abu Bakar Abdul Kabir bin Abdul Majid Al Hanafi 
menceritakan kepada kami, Adh-Dhahhak bin Utsman menceritakan 
kepada kami, Sa'id Al Magburi menceritakan kepadaku dari Abu 
Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang 
dari kalian masuk masjid, maka dia hendaknya membaca shalawat 
kepada Nabi SAW dan berdoa, 'Ya Allah, selamatkanlah aku dari 
godaan syetan yang terkutuk.” 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, tapi 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


78 Lih. hadits no. 745. 
7 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim.” 


Al Mustadrak — 





5 PE AP oi JAN KP JASA jl Ul —vo/VtA 
BI Las AKI 5 Ha CA Es Ia PM Jaa 


- 2.9 8-3 o Ao. Kare 
oi Je PEN SA yi JAN AS 6 


#.0. 


S5 DN Ay Kya ya ag PA palo 


SE eko ga laga ala: 


- 


ce0. JA 9 


A5 SN AS 


4 


D3 5 Be PU Pake "all 
EU JA OI SA SEN - JG PEN AAN 


DN? pe (S1 Pa ale Ai 2 3 aren Ja Ai Nag 
0 Jasa S naa: RN 
748/75. Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdurrahman bin 
Sahl Ad-Dabbas mengabarkan kepada kami di Makkah, Muhammad 
bin Ali bin Zaid Al Makki menceritakan kepada kami, Ibrahim bin 
Hamzah Az-Zubairi menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin 
Muhammad Ad-Darawardi menceritakan kepada kami dari Suhail bin 
Abu Shalih, dari Amir bin Sa'id bin Abu Waggash, dari ayahnya 
Sa'ad, bahwa seorang laki-laki datang untuk shalat, dan saat itu Nabi 
SAW sedang shalat mengimami kami. Orang tersebut lalu berkata 
setelah berada di shaf, "Ya Allah, berilah aku pahala terbesar yang 
Engkau berikan kepada hamba-hamba-Mu yang shalih." Setelah Nabi 
SAW selesai shalat, beliau bertanya, "Siapa yang tadi berbicara?” 
Laki-laki tersebut menjawab, "Aku, wahai Rasulullah." Rasulullah 
SAW lalu bersabda, "Kalau begitu kudamu yang kencang telah 
terluka dan syahid di jalan Allah telah diperoleh." 


80 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 


— Al Mustadrak 














Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


2 9-0. 5. 0 GG. 33.0 20. ... 


Ka aga pi Kaze ep Ls Uu H —yn/vea 


Tu 0 ac : t) B- Ka ap £ . ee. -. . o o 
3 g - 030 - e - 3 serak Ma #0. a o 
OS JB IA AN YP Cenlam PA HP AP BE yi 

2 sa? Hd Tan ng an Pa Tea LA... or. x 2 K3 bana 

. Psi ": £ La LP ... . Td . P4 3g. 

2 ag | M3R5 9 CARA 9 CO ja) CI Olesi Gn Ore 
ng 1 Sae Pa g (3 
se | asa 53 YAA | 1215, (Aya 


749176. Abdullah bin Muhammad bin Musa mengabarkan 
kepada kami, Muhammad bin Ayyub menceritakan kepada kami, Abu 
Bakar bin Abu Syaibah memberitakan (kepada kami), Muhammad bin 
Fudhail menceritakan kepada kami dari Atha' bin As-Sa'ib, dari 
Abdurrahman As-Sulami, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Rasulullah 
SAW apabila akan shalat maka beliau mengucapkan, 'Ya Allah, aku 
berlindung kepada-Mu dari godaan syetan yang terkutuk, rayuan, 


9, ” 


tiupan, dan bisikannya'. 
Rayuannya adalah kegilaan, bisikannya adalah syair, dan 
tiupannya adalah sombong."' . 


Sanad hadits ini shahih. Al Bukhari berhujjah dengan Atha' 
bin As-Sa'ib. 


8! Adz-Dzahabi berkata dalam t-Talkhish, “Hadits ini shahih. Al Bukhari 
berhujjah dengan Atha (menjadikan riwayatnya sebagai syahid).” 


Al Mustadrak — 


BO BL YA Ke KSAU —vvIvo: 

di La KAA Ie gi Bl ea va rara SRG Ja 

3 — Ha da le Ko AI In) OS J6 LA A 
P3 LAI 


750/77. Abu Muhammad Abdullah bin Ishag bin Ibrahim Al 
Adl mengabarkan kepada kami di Baghdad, Ahmad bin Ishag bin 
Shalih Al Wazzan menceritakan kepada kami, Abdullah bin Amr bin 
Hassan: menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan kepada kami 
dari Salim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, 
“Rasulullah SAW membaca bismillahirrahmanirrahim dengan 
keras.” 


Al Bukhari berhujjah dengan Salim, yaitu Ibnu Ajlan Al 
Afthas, sementara Muslim berhujjah dengan Syarik. Ini merupakan 
sanad yang shahih dan tidak ber-illat, tapi keduanya tidak 
meriwayatkannya. 


PER oi Ade Oi Kaban jiki yh Up -VNNVON 


751/78. Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Rahim Asy- 
Syaibani mengabarkan kepada kami |...).$ 


82 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Shahih dan tidak ada illat-nya 
—demikianlah yang dinyatakan oleh Al Hakim—. Ibnu Hassan dianggap 
sebagai pendusta oleh lebih dari seorang ulama. Hadits seperti ini tidak samar 

83 lagi bagi pengarang.” . .. - . 
Mayoritas redaksi hadits ini gugur (hilang) dalam Al Mustadrak, dan kami 
meralatnya sesuai dengan yang kami dapatkan padanya. Redaksi hadits ini juga 
hilang total pada manuskrip At-Talkhish. 


— Al Mustadrak 








Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. | 


18 - 2 LO oto. 503550.) o- Pa 
Cia Cast Torang 1 3A5A Ma Af Cia —va/vor 
0 -. o- » kg ng aa 2. o Boa 3 9 2 
Oalagan GL Gea Vide Gdaaa Calo KPI 3 he 3 
SA KEP Ir gi MEN AE Pi au 
2.0 Cat Bana or. “3 3 7 - Aan at "3 
SY 3! :J8 Kala ANA Io GP Op Inna Cia 
KAA ab Am Gp 

75279. Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub Al Hafizh 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Muhammad bin Yahya 
menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, 
Yahya —yaitu Ibnu Sa'id— menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu 
Dzi'ib, dari Abdurrahman bin Mihran, dari Abdurrahman bin Sa'ad, 
dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Yang lebih jauh 
kemudian yang lebih jauh dari masjid adalah yang lebih besar 
pahalanya."” 

Hadits ini shahih, yang para periwayatnya merupakan orang- 
orang Madinah. Yahya bin Sa'id adalah Imam dalam mengkritik para 
periwayat. Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya karena 
selain sanad ini tidak ada yang meriwayatkannya. 


ge 
: 


3 ditanah BP eka atln 3 SG AA —A Ivory 


7 
2. 0G 0 


s5 Jt Na Ci alan Ps) era Pu Hg! co bvJ— A3 


8 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Shahih, sanadnya merupakan orang- 
orang Madinah.” 


Al Mustadrak — 





Men an ate ..3? e- (nd 0. o ". .. Tao 
Al Span JB IE AE alan AP MH Oi an 33 aa 
ap - 0 0 - 5... » Na TN Sa ag 8 va ore ta “5 
AMS Up ebeg Un Jai BU Sta Pig ale Lp 

AN Gia AG OS Pat GE IS IN 3 AI 5 

753/80. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih mengabarkan kepada 
kami, Ismail bin Outaibah memberitakan (kepada kami), Yahya bin 
Yahya menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah menceritakan 
kepada kami dari Hilal bin Abu Maimunah, dari Atha' bin Yazid, dari 
Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Shalat 
berjamaah sebanding dengan 25 shalat, dan jika dia shalat di padang 
pasir dengan menyempurnakan ruku serta sujudnya maka pahalanya 
sebanding dengan 50 shalat." 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. 
Keduanya sepakat berhujjah dengan riwayat-riwayat Hilal bin Abu 
Hilal. Dia disebut "Ibnu Abu Maimunah", "Ibnu Ali", serta "Ibnu 
Usamah”. Semua itu sebutan untuk dirinya. 


SA AAN Jia IA ai jl Unge -A IVot 
TA IA Ip IE IG SI oi SEE Aga Gi 


s3? 1.3 3 “20 - 


P3 To 0, 0... 6 PA EUR” . 9. Er Ea an) 
OS Ill D8 Ga ASP Ch 3 cerah ra Co La te 


$$ Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim. Hilal adalah Ibnu Abu Hilal. Ia disebut pula “Ibnu Abu Maimunah' 
dan 'Ibnu Usamah'.” 


(76 | — Al Mustadrak 




















- - ma Me ab 
KA Ia UB Laki Y Gan) daa Ga Al Io RI AA 


Ma 


- 


754/81. Abu Nashr Ahmad bin Sahl Al Fagih mengabarkan 
kepada kami di Bukhara, Abu Ishmah Sahl bin Al Mutawakkil Al 
Bukhari menceritakan kepada kami, Abdullah bin Maslamah Al 
@a'nabi menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad 
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Thahla, dari Muhshin 
bin Ali, dari Auf bin Al Harits, dia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Barangsiapa berwudhu kemudian memperbaiki wudhunya, 
lalu dia pergi (ke masjid) dan mendapati orang-orang telah shalat, 
maka Allah akan memberinya pahala seperti orang yang 
menunaikannya dan hadir, serta tidak akan mengurangi pahala 


mereka sedikit pun." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


Ya LA . | Ia u Ave FP Aa Me aa Pa —AY/Voo 
up 2 adi Gi CO Ya Ag 1 BAL Go galah Ip nia ee ri al 


CA 
ah - 


SN UPN -JU Cab pb Ao AA an 
SA aan aa Sa Pe ta ale a 

755/82. Abu Al Abbas Muhammad bin Ahmad Al Mahbubi 

menceritakan kepada kami di Marwa, Sa'id bin Mas'ud menceritakan 

kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Al 


Awwam bin Hausyab menceritakan kepada kami, Habib bin Abu 
Tsabit menceritakan kepadaku dari Ibnu Umar, dia berkata: 





85 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 


Al Mustadrak — 


— Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian menghalangi kaum 
. wanita untuk pergi ke masjid, dan rumah-rumah mereka itu lebih baik 
bagi mereka." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. 
Keduanya sama-sama berhujjah dengan Al Awwam bin Hausyab. 
Telah sah juga bahwa Habib mendengar dari Ibnu Umar. Keduanya 
tidak meriwayatkan tambahan redaksi, "Dan rumah-rumah mereka 
lebih baik bagi mereka." 


Syahid hadits ini adalah: 


is 7 


Oa ti Kep renaan Te oa Pa olsdo- La —Ar/Vo1 

et sn 3 P5 Ga SG (SI ae je 
wi Fa Aga AG “ape Hb gp “il aa ai res 
Kon lin pa Sela Te Fo pp age KN 


s 038 20 


Oa 3 ae 


756/83. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakannya kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Abdul 
Hakam menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb memberitakan (kepada 
kami), Amr bin Al Harits memberitakan bahwa Darraj Abu As-Samh 
menceritakan kepadanya dari As-Sa'ib —maula Ummu Salamah— 
dari Ummu Salamah —istri Nabi SAW—, dari Nabi SAW, —beliau 
bersabda—, "Sebaik-baik masjid perempuan adalah bagian dalam 
rumah-rumah mereka." 


"7 Adz-Dzahabi berkata dalam A4t-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim, dan tidak ada hadits lainnya pada keduanya.” 
8 Adz-Dzahabi mendiamkannya dalam At-Talkhish. 


— Al Mustadrak 











Ti CA AAN 
0. EL 0 Telo. 13 8: . X0 Lo. 
HA Ia OS oa gs celah boa— ISI 3 NN Dona 
fo.” Ian IR LA ADOL on N 03 E? - Y o- 0 .. £ 
PASI 0 JB ea Kla eko AP APP PPNI 
0 Tn and MIN ANN AN Me PN MEN AN senin o STAN Dan 3 
Oa Jani Uepiaah BOS ian (BAL oa Jadi Lesa 3 
ia Be 
757184. Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah bin Ahmad 
Az-Zahid Al Ashbahani menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Mahdi bin Rustum Al Ashbahani menceritakan kepada kami, Amr bin 
Ashim Al Kilabi menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan 
kepada kami dari Gatadah, dari Muwarrig, dari Abu Al Ahwash, dari 
Abdullah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Shalat perempuan di 


rumahnya lebih utama daripada shalatnya di ruangannya, dan 


shalatnya di kamarnya lebih utama daripada shalatnya di 
139 


0 A-o £ 


4 - 8 # LL. 30 .. 3 £ 
CA KAI Hah Ii SA oi LA 


rumahnya. 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. Keduanya sama-sama berhujjah 
dengan Al Muwarrig bin Musyamrikh Al Ijli. 





As-Suyuthi menyebutkannya dalam Al Jami' Ash-Shagir, dan telah dinyatakan 
hasan olehnya. Ia menisbatkannya kepada Ahmad dan Al Baihagi dalam As- 
Sunan Al Kubra dari Ummu Salamah. 
Al Munawi berkata dalam Al Faidh: Dalam Al Muhadzdzab dikatakan, 
“Sanadnya Shuwailih.” 
Ad-Dailami berkata, “Hadits ini shahih.” Ini merupakan kesalahan dari hadits 
Ibnu Lahi'ah, dari Darraj. 
Aku katakan, “Ibnu Lahi'ah tidak termasuk dalam sanadnya Al Hakim.” 

89 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim.” 


Al Mustadrak — 


Oa Sa LN Kah pap ra ai Ws -Ao/VoA 

LAN EA JA Op dapa HA ika do S3 yh Cia 
31 o- ena & Aan o- Pa oa 0 
CE eta AP PU ISI AP gu OI 56 
2, naa 3 Ang An Pena ani aP 25X s, &$ 
J3 VJ ah) Iai Ser pai Clnh le AI Io 
daa “T Tai T- 3. Papa 

Aa Ka Nih Se OK 
758/85. Abu Ahmad Bakar bin Muhammad Ash-Shairafi 
menceritakan kepada kami di Marwa, Abu Bakar bin Abu Khaitsamah 
menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail menceritakan kepada 
kami, Wuhaib menceritakan kepada kami dari Sulaiman Al Aswad, 
dari Abu Al Mutawakkil An-Naji, dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa 
Nabi SAW melihat seorang laki-laki shalat sendirian, maka beliau 


bersabda, "Adakah seseorang yang mau bersedekah untuk orang ini 
dengan shalat bersamanya?” 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. Sulaiman Al Aswad di sini adalah 
Sulaiman bin Suhaim. Muslim berhujjah dengannya dan Abu Al 
Mutawakkil. Hadits ini merupakan dalil pokok tentang didirikannya 
(shalat) jamaah di masjid-masjid (sebanyak) dua kali. 


2 IG GI ja BL 3 KE 5 —anIvoA 


- 


. 2 it 
LB Pu 


” Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim. 
Sulaiman adalah Abu Suhaim. Hadits ini merupakan dalil pokok tentang 
mendirikan shalat jamaah di masjid sebanyak dua kali.” 


(80 | — Al Mustadrak 











A3 Ia LAN Ca INI jl, AA data SA 


HA 3 LA Ea KA Ui Na Dar A5 ea Ja 
3 oo o 
daa Pd Ne tan 


- 2 o 


-. AT - KL eta. 23 an 
Tana ae REAK Ae Gan Ai Pa & 


759/86. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada 
kami, Ubaid bin Syarik memberitakan (kepada kami), Ibnu Abi 
Maryam menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub memberitakan 
(kepada kami). 


Ismail bin Ahmad At-Tajir mengabarkan kepadaku dengan 
redaksinya, Muhammad bin Al Hasan Al Asgalani menceritakan 
kepada kami, Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, Ibnu 
Wahb menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub mengabarkan 
kepadaku dari Abdurrahman bin Harmalah, dari Abu Ali Al Hamdani, 
dia berkata: Aku mendengar Ugbah bin Amir Al Juhani berkata: Aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa mengimami 
suatu kaum tepat pada waktunya, maka dia dan mereka akan 
mendapatkan pahala, dan barangsiapa menguranginya maka akan 
mendapatkan dosa, sedangkan mereka tidak. ti 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun Al Bukhari 
' dan Muslim tidak meriwayatkannya. 





91 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari.” 


Al Mustadrak — 


—AVIVI 


3 5. 3 as - olo.35035- 3 Sina 


Ka (DAN Up Ia padi 


03 3 


GBI MN BIS 1 3 da GS Hj Blah Gp 
pa 366 063 Je Pan an daan of eh 
Oa TA salak Se aa: bara pala 
IE oo. 2 2» fo 3 7 

















760/87. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ishag Ash-Shaghani menceritakan 
kepada kami, Ya'la bin Ubaid menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami dari Ibrahim, dari Hammam, bahwa 
Hudzaifah mengimami orang-orang di Madain di atas tempat duduk 
panjang, kemudian Abu Mas'ud meraih bajunya lalu menariknya. 
Setelah dia selesai, Abu Mas'ud berkata, "Tidakkah kamu tahu bahwa 
mereka dilarang melakukan ini?” —atau "bahwa Nabi SAW melarang 
hal tersebut?”—. Hudzaifah menjawab, "Benar, aku baru ingat ketika 
engkau menarikku."” 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


30315. 3 6 -. Te 


pasta nun Ga aa ai 
Nah 3 3 ya pt Ta Io Pa Atap . (ala 


2 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim.” 


(82 | — Al Mustadrak 











Pa Je Sen Na sang 2G aan hana dis 

yi af ae AI Ba 1: Aya 

? A1 PN ny 4 ) 
MA air UEA GG ls 20 Kana LAN AI s8 


761/88. Abu Bakar bin Ishag menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ghalib menceritakan kepada kami, Zakaria bin Yahya 
menceritakan kepada kami, Ziyad bin Abdullah menceritakan kepada 
kami dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Hammam, dia berkata: 
Hudzaifah shalat mengimami orang-orang di Madain dengan maju di 
atas tempat duduk panjang. Abu Mas'ud pun menarik bajunya, hingga 
dia kembali ke tempatnya semula. Setelah dia selesai shalat, Abu 
Mas'ud berkata kepadanya, "Tidakkah kamu tahu bahwa Rasulullah 
SAW melarang imam berdiri di atas, sementara makmum tetap di 
belakangnya (di bawahnya)?” Hudzaifah menjawab, "Itulah mengapa 
engkau lihat aku tidak membantah (menurut) ketika engkau 
menarikku." 


L 010.50326- 3 38 


Haa Eta Dani HS AG Al Cas -MAIVAY 


Ikan GP ik Saga 5 Ca Ips 


Pt 7 . 2 £ 


EA AN IE gi KAA gi ll gi Bh Muh 
Iin Pep 203 MAA Ci (Aan Bala 5 Aas 
Kap PN ie MTA IA eng NA “ah, 


bag CAN DP Ba AB bara Aap 


LA PG Aap Al ale Ea 1I8 GA yi KE 


2. 


28 Lih. hadits no. 760. 


Al Mustadrak — 


IS Sele yi SA JL ai AB yan oa u El 
Ae lean Joo MI Ie 
762/89. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 


kepada kami, Usaid bin Ashim menceritakan kepada kami, Al Husain 
bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Sufyan. 


Abu Ishag Ibrahim bin Muhammad bin Hatim Az-Zahid 
mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ishag Ash-Shaghani 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ju'syum menceritakan 
kepada kami dari Sufyan. 

Abu Bakar bin Ishag Al Fagih mengabarkan kepada kami, 
Muhammad bin Ghalib memberitakan (kepada kami), Abu Hudzaifah 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari 
Yahya bin Hani bin Urwah Al Muradi, dari Abdul Hamid bin 
Mahmud, dia berkata: Kami pernah shalat di belakang salah seorang 
amir, lalu orang-orang merasa tidak tenang, maka kami shalat di 
antara dua tiang. Setelah kami selesai shalat, Anas Malik berkata, 
"Pada masa Rasulullah SAW kami menghindari ini." 


Hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


PE JI oi KA AI Ke AA ES —a Ivar 


. 03 Pe 


SA Ca Penta ara april Glee Oi uang WAS 


tara AJE (BA ISA 25 MASA KM Cin 


.. 2. .3 3. au 3036. 3 


Can Oi uda Ci Ab pn gp Ea Hah oi asa 


# Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih.” 


(84 | — As Mustadrak 








8, 3. - 0 — Lo3 o- - 0 - - 
BP tak s3 GP le SPN 93 
& £ 1) 0... 4 - 2. BG. 0 £ en or Ni 
"J3 Aoa KAI Ip d3 PIP 3 bag ale 

Ap 533 AN SU sj KU gi 


763/90. Abu Abdillah Muhammad bin Al Khalil Al Ashbahani 
menceritakan kepada kami, Musa bin Ishag Al Gadhi menceritakan 
kepada kami, Munjab bin Al Harits menceritakan kepada kami. 


Abu Bakar Muhammad bin Ja'far Al Muzakki menceritakan 
kepada kami dalam dua hadits yang lain, mereka berkata: Muhammad 
bin Ishag menceritakan kepada kami, Ali bin Hujr menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Ali bin Mushir menceritakan kepada 
kami dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah dan Abu 
Sa'id, dari Nabi SAW, tentang firman Allah SWT, "Sesungguhnya 
shalat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat)," (Os. Al Israa' (171: 78). 
beliau bersabda, "(Maksudnya adalah), shalat tersebut disaksikan oleh 
para malaikat malam dan para malaikat siang, mereka bergabung 
— pada saat itu." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Wis Clara It tp 3 35 Ma pda ay Iva 


302 003 Ah -i. 0 


PAN EA ap Ip ARTA EN UP BU G3 Jabal 


.. Je PN at Ne 


Kanan PA boa wi 


95 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim, dan para periwayatnya tsigah.” 


Al Mustadrak — 


EN Pee SA KA Pre DA | PI Tuan, 


3.0 3 o- . 30 & o-A IS 


2 DA YA Aa Gia Kan tata 2d 


Te raya Sea 2 Dang ai ya Yaa o Al Tua P1) ah 


ar SA Ke rara van kar “ kara oi aj as 


OP naa JG 


7. 


A xg ol Pra MU naa NP 
9 oli IM & OLI UAS ISI & Oa OS Ca » 


oat Ra, 

764/91. Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Ash-Shaffar 

mengabarkan kepada kami, Ismail bin Ishag Al Gadhi menceritakan 

kepada kami, Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, Wuhaib 

bin Khalid menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan 
kepada kami. 


Abu Al Hasan Ahmad bin Muhammad Al Anazi mengabarkan 
kepada kami, Utsman bin Sa'id Ad-Darimi menceritakan kepada 
kami, Nu'aim bin Hammad menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Al Mubarak menceritakan kepada kami dari Yahya bin Sa'id. 


Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub Al Hafizh mengabarkan 
kepada kami, Muhammad bin An-Nadhr Al Jarudi menceritakan 
kepada kami, Bakar bin Khalaf menceritakan kepada kami, Abdul 
Wahhab Ats-Tsagafi menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Yahya bin Sa'id berkata: Aku mendengar Nafi' 
menceritakan bahwa Abdullah bin Umar berkata, "Apabila kami 








kehilangan seseorang dalam shalat Isya akhir dan shalat Subuh, maka 
kami akan berprasangka buruk terhadapnya." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


CI aU op Ka (Si Hanan Sal K3 -4y/vte 
Ka— Ye uv Z5 yaa (a an 2 » Ma Bar Set a 
ab Ai ui MA 8 LAI Mb 3 LAKI CAS GAN 


Asin Pe In 0. -— 20 Ta aa 3 P.T 
ga OP TP 18 AAA Gt 085 pt JG 1JE usa 
o - ia 2 PP ore 4 2 Yy Co. 3 0 - PN) c -A 
bid Gal Se AI Ke Ipa kata SAN jl 16 
H6 PELAN MI pa (EU YG IP 3 AN 
a - f . 5 Pad 1 Ig nata, 7, Pa 
Apa AI LAN IU US KASI, Bls laga 


765/92. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balawaih 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin An-Nadhr Al 
Azdi menceritakan kepada kami, Mu'awiyah bin Amr menceritakan 
kepada kami, Zaidah menceritakan kepada kami, As-Sa'ib. bin 
Hubaisy Al Kala'i menceritakan kepada kami dari Ma'dan bin Abu 
Thalhah Al Ya'muri, dia berkata: Abu Ad-Darda bertanya, "Di mana 
tempat tinggalmu?” Dia menjawab, "Di desa yang berada di bawah 
Himsh." Abu Ad-Darda lalu berkata, “Aku pernah mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah segolongan orang di suatu desa 
atau dusun yang tidak didirikan shalat jamaah oleh mereka kecuali 
syetan akan menguasai mereka. Oleh karena itu, dia hendaknya tetap 


9 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim.” 


Al Mustadrak — 


dalam jamaah, karena serigala itu hanya memangsa kambing yang 
terpisah dari rombongannya."" 


Para periwayat hadits ini shadug, dan hadits ini merupakan 
syahid bagi hadits-hadits sebelumnya. Para periwayatnya telah 
disepakati untuk dijadikan hujjah selain As-Sa'ib bin Hubaisy. Telah 
diketahui juga dalam madzhab Zaidah bahwa dia tidak meriwayatkan 
hadits kecuali dari periwayat-periwayat tsigah. 


Oi ma EA nyi ep IA yaa yh Gas —ap/vN 


f PI BAE SA 51 Si LAN CA PE | VP 


A 2, 1 . Get .A - 4 Aa LN 2.3 en. 
.. ? 1 . . EN na miatah . 2 S5 0 
MAN SA damini HA Gi Jr selai IL 1JG AT Ah ala 
Tg - “ .. » 3 5 - . ., 4 
AA daa aa Wi Febs IU MS Ps das 
7”. . . Ng -. Pa aa GS A . Ka 1. 
De oa Gobel 2 IU) KIS ANA Lag LE ss 
2... Ge o- 0 3 430 
TP BATA 
766/93. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Wahab menceritakan kepada kami, Amr bin Al Harits 
mengabarkan kepadaku dari Abu Usyanah, bahwa dia mendengar 
Ugbah bin Amir Al Juhani menceritakan dari Rasulullah SAW, beliau 
bersabda, "Apabila seseorang bersuci lalu dia berjalan menuju masjid 
dan memperhatikan shalatnya, maka malaikat pencatat amal atau dua 


malaikat pencatat amal akan mencatat setiap langkahnya ke masjid 
sebagai sepuluh kebaikan. Orang yang duduk tapi memperhatikan 


” Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Madzhab Zaidah adalah, dia tidak 
meriwayatkan hadits kecuali dari periwayat-periwayat tsigah.” 


C88 | — Al Mustadrak 








shalat sama juga seperti orang yang melakukan shalat, dan orang- 
orang yang shalat akan dicatat pahalanya sejak dia keluar dari 


rumahnya sampai dia pulang.” 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. | 


ed 
Pet ra 


3 0 4 oh 38 - Pa ena aa 0 - 
PLASA JI MS Ip IE GAS —A IVA 


Pai - o. o 2 .. $- 03 2 0 PPL, 8. o -, 
SI GP eka 3 Ha GA JS ya GA Ud S3 
. - P3 . . 


o - 0-3 o ..& oo 0. 8 o1, sa o o£ 0. - ai Dai o 
CS pan SES OP gai GL gr ye OP AN 
AA TAI MG IE 10 3 JA Gi IN AT gp gi Aa 


2... PJ 


As pe as dg uda UAN Ie SB dai Os IS 
— Ba IS 5 dab Ne UN Uh “IG KAL 
AF SNI Bah MEP :J6 plan ae Le Ippo 
alay Ip DN jae II Jipo3 tata uh 33 dm S 
Ca DS Cap SE AG II Je Catin IS sejam AE LN 
JE3 129 ca Se at OS Al S A8 Lah Si ne 
Si SANA Je Ul OS HR Ul 
ea 

767/94. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, 

Ubaid bin Syarik Al Bazzar menceritakan kepada kami, Yahya bin 


9 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 


Al Mustadrak — 








Bukair menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'ad menceritakan 
kepada kami, Al Harits bin Ya'gub menceritakan kepada kami dari 
Oais bin Rafi' Al Oaisi, dari Abdurrahman bin Jubair, dari Abdullah 
bin Amr, bahwa dia melewati Mu'adz bin Jabal yang sedang duduk di 
pintu rumahnya. Dia memberi isyarat kepadanya dengan tangannya, 
seakan-akan dia berbicara sendiri. Abdullah pun bertanya kepadanya, 
"Ada apa denganmu, wahai Abu Abdurrahman? Mengapa kamu 
berbicara sendiri?” Dia menjawab, "Ini, musuh Allah hendak 
melalaikanku dari suatu perkataan yang pernah aku dengar dari 
Rasulullah SAW, padahal aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
Janganlah kesibukanmu sebagai manusia menjadikanmu lalai 
sehingga tidak keluar menuju masjid sampai akhirnya kamu 
menceritakan hadits”. Aku juga mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, “Barangsiapa berjihad di jalan Allah, maka dia berada 
dalam perlindungan Allah. Barangsiapa duduk di rumahnya tanpa 
menggunjing seseorang dengan keburukan, maka dia berada dalam 
perlindungan Allah. Barangsiapa menjenguk orang sakit maka dia 
berada dalam perlindungan Allah. Barangsiapa pergi ke masjid, baik 
pada siang maupun sore, maka dia berada dalam perlindungan Allah. 
Barangsiapa masuk menemui seorang pemimpin untuk menegurnya, 
maka dia berada dalam perlindungan Allah'. Rupanya musuh Allah 
ingin mengeluarkanku dari rumahku menuju majelis.” 


Periwayat hadits ini adalah orang-orang Mesir. Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya: 


ter 20. Jo 3G. 3 0... Ja do 9 16 


Pi Kab AA oi Gl) SAS —90/VUA 


» tot 38 . B- 3 3020 0 (3G - Laga 0 3016. 3 

ST asa ISA HI Ha is Bana HS KA 
Sina or- ha Mp Pa ej an” ANE Ang ai - 02 Pa 0 
BJB CaE SIS Gp Al KS SG CAR OS IPA HI A3 


?  Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Para periwayatnya tsigah.” 


— Al Mustadrak 














Han Lo AG 


yi NN naa ea aan Opa) Via 


ja Tang Para 3 ca A iga JB :JG (Saad Ata & Jae 
KA 2 wi, yag Al SI sita Ss PA 


768/95. Ishag bin Ibrahim bin Muhammad bin Yahya 
menceritakan kepada kami, Abu Bakar Muhammad bin Ishag 
memberitakan (kepada kami), Ibrahim bin Muhammad Al Bashri 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Al Harits Asy-Syirazi seorang 
periwayat yang tsigah dan telah dipuji oleh Abdullah bin Daud 
mengabarkan kepada kami, dia berkata: Zuhair bin Muhammad At- 
Tamimi dan Abu Ghassan Al Madani menceritakan kepada kami dari 
Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi, dia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang 
suka berjalan di kegelapan untuk menuju masjid, bahwa mereka akan 
mendapatkan cahaya sempurna pada Hari Kiamat nanti." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Hadits ini memiliki syahid dalam riwayat yang majhul dari 
Tsabit, dari Anas. 


— isa Gl Aga EL 3 KA ES UYA 

1 ig Panik 33 36 Gl ni 

S ae) sa -JU Pap Pura AT na Pa of ca na aa 
AMAN (ai Na AA JD bb 

100 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 


dan Muslim. Hadits ini juga diriwayatkan dari Tsabit, dari Anas, dengan redaksi 
yang serupa.” 


Al Mustadrak — 


769/96. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ayyub memberitakan (kepada kami), Daud bin 
Sulaiman bin Muslim memberitakan (kepada kami), ayahku 
memberitakan (kepada kami) dari Tsabit bin Aslam Al Bunani, dari 
Anas, bahwa Nabi SAW bersabda, "Berilah kabar gembira orang- 
orang yang suka berjalan di kegelapan malam menuju masjid, bahwa 
mereka akan mendapatkan cahaya sempurna pada Hari Kiamat 


nanti "101 


ON ra 93) akan KA sea yi 6 bara —4V/VV: 


o J0. 


BI ae IA ea bb “JG urai 

BA Ge aa 5 DA Ea aga AAA Ca 
Gr my 5 gt SA ang ng Karaan 
Ne MEN, AB alta Xin Pa pra GE Ip Ha ka 53 
Ale AAA Hm SET JAS SI II na ale lo 
Pray ah Gi 2 ata Ipa .. PN MESAA nba PIN Ad Ay Rey "5 Si ' JB : Ola Yk 
ASI 
770/97. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Bahr bin Nashr memberitakan (kepada kami), dia 


berkata: Dibacakan di hadapan Ibnu Wahb, Amr bin Al Harits 
mengabarkan kepadamu. 


— Abu An-Nadhr Al Fagih mengabarkan kepada kami, Utsman 
bin Sa'id Ad-Darimi menceritakan kepada kami, Ashbagh bin Al 
Faraj menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb memberitakan 


101 Yjh. hadits no. 768 (678). 


— Al Mustadrak 

















(kepada kami), Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku dari Darraj, 
dari Abu Al Haitsam, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Apabila kamu melihat orang yang biasa 
pergi ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia orang yang beriman. 
Allah SWT berfirman, 'Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid 
Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari 
Kemudian'." (Os. At-Taubah (9): 18)!” 


Ini merupakan biografi periwayat-periwayat Mesir, mereka 
tidak memperselisihkan ke-shahih-annya dan kejujuran para 
periwayatnya, hanya saja dua syaikh (yang meriwayatkan) hadits 
shahih tidak meriwayatkannya. Telah aku jelaskan tentang ke-shahih- 
annya pada pembahasan sebelumnya. 


MAAN EA aa BEAN Mu Ii OK SAS —vAIVAA 
3.3. KS - 


yr hah 33 Pj al GAS corel ar) OP 31 Ka tea 2d u 


y . ... Geo. o- 2 Ane Ni 0 2 Pai o- 
2 . 2 ra ET 2 4 aa Pe 2G ore te 8, 
VI Ia Ho SA PP Y 2JE tea ASI Ke 
HA AI Fat CARE US Lo AI LP ya MAN SAS 
ee pa BI 
798/71. Abdan bin Yazid Ad-Daggag menceritakan kepada 
kami di Hamadan, Ibrahim bin Al Husain menceritakan kepada kami, 
Adam bin Abu Iyas menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Dzi'ib 
menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Magburi, dari 
Sa'id bin Yasar, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau 
bersabda, "Tidak seorang pun dari kalian yang menginjakkan kakinya 


102 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Darraj adalah periwayat yang banyak 
meriwayatkan hadits-hadits mungkar.” 


Al Mustadrak — 








di masjid untuk shalat kecuali Allah akan menyambutnya dengan 
penuh kegembiraan darimana saja dia keluar dari rumahnya, seperti 
halnya orang yang bepergian yang disambut gembira oleh orang- 


orang yang ditinggalkannya."' 8 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Al-Laits bin Sa'ad bin Abu Dzi'ib berbeda dalam hal ini. Dia 
meriwayatkannya dari Al Magburi, dari dari Abu Ubaidah, dari Sa'id 
bin Yasar, bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, A4 dm IA Mg B5) Dad SAP Lori Gd 
Hiu cdi dat Pp GS 4 FI NA Y 43 Wadi Y! "Tidaklah salah 
seorang dari kalian berwudhu dengan memperbaiki wudhunya dan 
berangkat lebih awal lalu datang ke masjid dengan tidak 
menginginkan kecuali shalat di dalamnya, kecuali Allah akan 
menyambutnya dengan gembira, sebagaimana orang yang bepergian 
disambut gembira oleh orang yang ditinggalkannya ketika bertemu." 


CAS lk KEN OLa Y So if usil alvi 


5 

4 o- - o- K6 . kp Papa -, 6 BB. o to. 

IE EA Ry AS IU SAS SUS op Saba Lp pik 
s - 


OR 3 


INA & Pi 4 o Lo 0 Gg. 0 PT adan £ sea p 
BAN SA ora 3 RKA ya Al 
£ Pe 2 Aa 


2 LI : 2 o .. a 0. 2:2 -.' T 
«S maa ng s IX Ka NS Asta u oke to — —3 
oa o- 0. Ao Y, Z2 0o- 


S3 ja HI ee gal SA UB ep Il XS Tanya 


09 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim. Yahya bin Bukair (telah menceritakan kepada kami), Al-Laits 
menceritakan kepada kami dari Al Magburi, dari Abu Ubaidah, dari Sa'id bin 
Yasar, dari Abu Hurairah secara marfu' dengan redaksi yang serupa.” 


— Al Mustadrak 

















aa "dya UAP Gi Tab Chat Uang Uda gl Ap aa 
Ben ena Opa taka Ale Lo J3 
MERE Yg KS 3 Up ak 39 


772199. Abu Bakar Ahmad bin Salman Al Fagih mengabarkan 
kepada kami di Baghdad, Ja'far bin Muhammad bin Syakir 
menceritakan kepada kami, Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib 
menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Harmalah menceritakan 
kepada kami. 


Abu Al Hasan Ahmad bin Muhammad bin Abdus Al Ghazi 
mengabarkan kepada kami dengan redaksinya, Utsman bin Sa'id Ad- 
Darimi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Shalih Al Mishri 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada 
kami, Yahya bin Ayyub mengabarkan kepadaku dari Abdurrahman 
bin Harmalah, dari Abu Ali Al Hamadani, bahwa dia mendengar 
Ugbah bin Amir.berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
"Barangsiapa mengimami orang-orang dan mendapati waktunya 
(dengan tepat), maka dia dan mereka mendapatkan pahala, dan 
barangsiapa menguranginya maka dia mendapat dosa sedangkan 
mereka tidak” 


Hadits ini shahih. Muslim berhujjah dengan Abdurrahman bin 
Harmalah, sementara Al Bukhari berhujjah dengan Yahya bin Ayyub, 
tapi kemudian keduanya tidak meriwayatkannya. 


104 Adz-Dzahabi berkata dalam it-Talkhish, “Hadits ini telah disebutkan 
sebelumnya.” 
Aku katakan bahwa hadits ini telah disebutkan pada no. 759, dan dia berkata, 
“Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari.” 


Al Mustadrak — 





Pd 


Ali Ear (yag Op ayang sa Pi (35 1... /vvy 


A4 0 


“£ Jah Bf ee Apata G Bh Ea Ce ya Nana 2 


Ah ala Jo AD SEA AN Pe ara Las 
Si Ja ab Se eh Bb aa Eos 


AYI 

77131100. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Al Abbas bin Muhammad Ad-Duri menceritakan 
kepada kami, Ishag bin Manshur As-Saluli menceritakan kepada kami, 
Isra'il memberitakan (kepada kami) dari Sammak, dari Jabir bin 
Samurah, dia berkata, "Muadzin Nabi SAW biasanya 
mengumandangkan adzan lalu menunggu sebentar, dan bila dia telah 
melihat Nabi SAW datang maka dia baru mengumandangkan 
igamat."!05 

Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim bin Al Hajjaj, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


23 amil GT ega Bh gi KN Bas —1.Y/vvt 


bg HI LAS telaah ape HNS aka YUL 
PGA SP KAN AI ale UK SAI 
da Ji DA 108 Gg al Ji dpn Oops og Ai 
AN Aa Ur bas LA AA, 

774/101. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada 

kami, Ibrahim bin Yusuf bin Harmalah memberitakan (kepada kami), 


108 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 


— Al Mustadrak 











Ahmad bin Amr bin As-Sirraj menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb 
menceritakan kepada kami, Mu'awiyah bin Shalih mengabarkan 
kepadaku dari Abu Az-Zahiriyah, dari Katsir bin Murrah, dari 
Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa 
menyambung shaf maka Allah akan menyambungnya, dan 


barangsiapa memutus shaf maka Allah akan memutusnya." 10. 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


Ya ON Gi Ding 1 SA AI M6 na Im —1.Y/VVO 
Hate 02 « Hae sa ag AN AG CAS uh 


Kena # P3 Sa ap C0. 
SP la SI ph Gp AANG Gpp Ne ap 


NN nona Ta Jang Ku, ANN 3 sap 


7751102. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya' gub menceritakan 
kepada kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman memberitakan (kepada kami), 
Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, Usamah bin Zaid 
mengabarkan kepadaku dari Utsman bin Urwah bin Az-Zubair, dari 
ayahnya, dari Aisyah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, 
"Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya memberi shalawat (dari 
Allah memberi rahmat dan dari malaikat mendoakan) kepada orang- 
orang yang menyambung shaf"'" 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


106 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 
107 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 


Al Mustadrak — 





bed 
AD - 


EA Ag! Ola HA yA usg. vva 
Be Tag le Je S3 DS JB Ge oi AA 
Sa BE SS pia Gia 


716/103. Abu Al Husain Ahmad bin Utsman Al Adami 
mengabarkan kepada kami, Abu Oilabah menceritakan kepada kami, 
Sahl bin Hammad menceritakan kepada kami, Hisyam bin Abu 
Abdillah memberitakan (kepada kami) dari Yahya bin Abu Katsir, 
dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Khalid bin Ma'dan, dari 
Al Irbadh bin Sariyah, dia berkata, “Rasulullah SAW memohonkan 
ampun untuk orang-orang di shaf depan tiga kali dan untuk shaf kedua 
satu kali."108 


Sanad hadits ini shahih. Al Bukhari dan Muslim sepakat 
berhujjah dengan riwayat selain sahabat, sesuai yang telah aku 
jelaskan sebelumnya tentang diterimanya atsar tabiin yang 
diriwayatkan secara menyendiri. 


LI SA YAN KL asal A SEA 

Dj GA ih do SA Ah Ba Ai 

AN Gi Si IG am raj Tar Pn aa ai en) SA 
3 


SA UP PA Ama SAAT JS BP AAA Opa si dp 


108 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih sesuai syarat Al! 
Bukhari dan Muslim, naun keduanya tidak meriwayatkan hadits Al Irbadh.” 


— Al Mustadrak 








JG EN SN Op HA 3 JA SN HI YEN Hp 
A03 325 0 S- 
CI Jaa GA a21) 38 An TPA 


771/104. Abu Al Hasan Ubaidillah bin Muhammad Al Balkhi 
At-Tajir mengabarkan kepadaku, Sa'id bin Al Hakam bin Abu 
Maryam menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb 
mengabarkan kepadaku, Ibnu Juraij mengabarkan kepadaku dari Atha' 
bin Abu Rabah, bahwa dia mendengar Abdullah bin Az-Zubair 
berpidato di hadapan massa di atas podium, "Apabila salah seorang 
dari kalian masuk masjid, sementara orang-orang sedang ruku, maka 
hendaknya dia langsung ruku ketika masuk, lalu dia hendaknya 
merangkak dalam keadaan ruku ketika masuk ke shaf, karena hal itu 
merupakan Sunnah." 


Atha' berkata, “Aku melihatnya sendiri melakukan hal itu.” 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


2g Saad 1305 A5 uji Sma Gi JP Ci Sab —N 0/VVA 

Spa Lan 3 rara Pp Haa yA Ne Ca Pera AE 
Mg oa oh Foo dp Ka Oa 6 kece Ia gn gek 
iba JA 8 Fa Haa damai 3 Sadlt HK :JU 
Ae ali LA LI Kai GG) JS SAS Ia Ia 
Lia Op Bl AS SG IS BN ah Bp Urat! C6 
Ola Id Ya FA sa ad Sa 


109 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Manu »2 


Al Mustadrak — 


Sie ella AG IE an 53 — US — yi Ja 
P, ... - 03 - - 8 - 

SAN IE Aka AK J3 du Je 

778/105. Ali bin Isa Al Janzi menceritakan kepada kami, Al 
Husain bin Muhammad Al Oabbani menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Umar Al Magdami menceritakan kepada kami, Yusuf 
bin Ya'gub As-Sadusi menceritakan kepada kami, Sulaiman bin At- 
Taimi menceritakan kepada kami dari Abu Mijlaz, dari Oais bin 
Abbad, dia berkata: Ketika aku di Madinah dan sedang berdiri shalat 
di shaf depan di dalam masjid, tiba-tiba ada seseorang yang 
menarikku dari belakang dan menggeserku, lalu dia berdiri di 
tempatku berdiri. Dia berkata, "Demi Allah, aku tidak lagi memahami 
shalatku." Setelah dia selesai, ternyata dia adalah Ubai bin Ka'ab. Dia 
berkata, "Hai anak muda, jangan sampai Allah menganggapmu buruk, 
sesungguhnya ini adalah janji Nabi SAW kepada kita, bahwa kita 
akan menggantikan beliau." Kemudian dia menghadap kiblat, lalu 
berkata, "Celakalah orang-orang yang mengadakan perjanjian (dengan 
rakyat) —sebanyak tiga kali— dan demi Tuhan Ka'bah." Kemudian 
dia berkata, "Demi Allah, mereka tidak berdosa akibat menarik, akan 
tetapi aku menarik akibat apa yang mereka sesatkan." Aku pun 
bertanya, "Siapakah yang engkau maksud?” Dia menjawab, "Umara 


(pemerintah atau orang-orang yang memimpin)."!' 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari. Dia berhujjah 
dengan Yusuf bin Ya'gub As-Sadusi. Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


AE AE AA SAN at Cas As vva 
Oo aa An en 2 rta Ii Na CL. Ab 2 iua 
3 Alika BAL ale jl BA BE TG MN EAS Saka 


. 


110 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari.” 


— Al Mustadrak 








SAN Kena AP LAN gp dis daa PK NN aa 
Pe tai aa J5 SI Na duta ubi 


Be NA, lah PANAI Yan JB Bh CE da 3 
ba 1 


7791106. Abu Al Hasan Muhammad bin Ahmad Al Hanzhali 
menceritakan kepada kami di Baghdad, Abu Oilabah Ar-Ragasyi 
menceritakan kepada kami, Abu Ashim menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Abu Bakar, dari 
Sa'id bin Al Musayyib, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Apabila imam mengucapkan allahu 
akbar, ucapkanlah allahu akbar. Apabila dia mengucapkan 
sami 'allaahu liman hamidah (Allah mendengar orang yang memiji- 
Nya), maka ucapkanlah rabbanaa walakal hamdu (Tuhan kami, bagi- 
Mu segala pujian). edu 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya dengan redaksi ini. Ini merupakan 
Sunnah yang agung, yaitu bahwa makmum hendaknya berdiri 
menunggu sampai imam takbir, dan dia tidak boleh takbir berbarengan 
dengannya. 


MB daa Bea 53 KA MEA Ava: 


Ka . 3 Tara . ai 


M1 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim.” 


Al Mustadrak — 


0.AG- 2036. 6 


OS 3 Kaban Wa (B1 Elo Naba Kit) 
Pt TN” 0-2 X0 Lo - ia art 8... y oo 3035. 3 A3 
Se ee SG ai Aan aa em Ol 
o- 43 0 0 - “ (PJ 0 na &g 2 ae . a Pa 0 M0. 
KA ja Ob SI AS ya Byan Ul Coy 2 KAMUS 2 ea 
# - ri . Pa 
or ET 9. TT 0. 0 Aap Fi 2 04 Ka AA 3 KI 
dala An ake  Jay OS lai “ beda ne enderoua Sa 
Ts 4 9 1 #... £ - £ " 2. PG 2 3 Pa R P3 Pa Pe - 


780/107. Abu Bakar Ahmad bin Ishag Al Fagih mengabarkan 
kepada kami, Abu Al Mutsanna memberitakan (kepada kami), 
Musaddad menceritakan kepada kami. 


Muhammad bin Shalih bin Hani' menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Syadzan menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Abdullah bin Bazi' menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Yazid bin Zurai” menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan 
kepada kami dari Oatadah, dari Al Hasan, bahwa Samurah bin Jundub 
dan Imran bin Hushain saling bercerita. Lalu Samurah bin Jundub 
menuturkan bahwa dia hapal suatu hadits dari Rasulullah SAW 
tentang dua saktah (diam sebentar), yaitu saktah ketika imam takbir 
dan saktah ketika dia selesai dari bacaannya ketika ruku.'!? 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya dengan redaksi ini. Keduanya hanya 
sepakat atas hadits Umarah bin Al Oa'ga' dari Abu Zur'ah, dari Abu 
Hurairah, dia berkata, “Apabila Nabi SAW telah membaca takbir, 
maka beliau diam sejenak antara takbir dan bacaan.” 


Tentang hadits Samurah ini, janganlah orang yang keliru 
menduga bahwa Al Hasan tidak mendengar dari Samurah, karena 
yang sebenarnya adalah, dia (Hasan) telah mendengar darinya. 


12 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim, dan janganlah orang yang keliru menduga-duga bahwa Al Hasan 
tidak mendengar dari Samurah. Syahid-nya berstatus shahih.” 


— Al Mustadrak 








Hadits ini memiliki syahid dengan sanad yang shahih: 


A5 SAR Kak Bp AA AG TES -A LAIVAN 


. 0 90. 50. J 3 04 


ate Bd KI NN Bea daan 
AA AO 1 daa gi Ay ap aa 
Ig He Io MI Spa) 05 US JW IN ii dah 
BIAN IN Pe Vk SK B3 Tan $ Ulas 

Lala Uya AN de aja Tar 


781/108. Abu Sa'id Ahmad bin Ya'gub Ats-Tsagafi 
menceritakan kepada kami, Yusuf bin Ya'gub menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Abu Bakar Al Magdami menceritakan kepada 
kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu 
Dzi'ib, dari Sa'id bin Sam'an, dia berkata: Abu Hurairah mendatangi 
kami di masjid bani Zuraig, lalu dia berkata, "Ada tiga hal yang dulu 
dilakukan Rasulullah SAW, namun sekarang telah ditinggalkan orang- 
orang, (yaitu) mengangkat kedua tangannya sampai melewati kedua 
telinganya dan diam sebentar setelah membaca untuk memohon 
kepada Allah akan karunia-Nya.” 


Pa Na 


Jas di en ge Sae 2 XS Pa) Wa —1 A/VAY 


3 o- Ka 8. 3 30 Deh 


MA A3 BA El LP yi MASA PI CA 
Ga HAN 5 aka ES CI oi JAN LG Cas Gas 


B3 
(4 


& yaa OS J5 Tan AE PAP 23 Pi 


13 Lih. hadits no. 780. 


Al Mustadrak — 


: PIN Up AAS mia BN Pas bg ale Ke 
La nya 

782/109. Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub Al Hafizh 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Muhammad bin Yahya 
menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Abdul Wahhab Al 
Hajabi menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad 
menceritakan kepada kami, Umarah bin Al Oa'ga” menceritakan 
kepada kami, Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir menceritakan kepada 
kami, Abu Hurairah menceritakan kepada kami, dia berkata, "Apabila 
Rasulullah SAW bangkit pada rakaat kedua, maka beliau 


membukanya dengan bacaan alhamdulillaahi rabbil aalamiin, dan 
tidak diam." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya dengan redaksi seperti ini. 


4 0 Aap 


Test KIP 01 le 01 dab 

Ge o Jo NG “06, B8. 3 00, 
an Eng WN Aa nd SORE JASA Gi Jia 
Ja Ay Ai ya cola SS dag 
al ae da Si Jpn Je JB GIA A3 : EPA 


pinta WES NA IVAY 


AE 3) B3 SA AE GIS YG RE SAN GS pi 
wi 3 


783/110. Abu Ja'far Muhammad bin Shalih bin Hani' 
menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin Muhammad Asy-Sya'rani 


IM Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim.” 


— Al Mustadrak 











menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Maryam menceritakan 
kepada kami, Nafi' bin Yazid menceritakan kepada kami, Yahya bin 
Abu Sulaiman menceritakan kepadaku dari Zaid bin Abu Attab dan 
Sa'id Al Magburi, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Apabila kalian datang saat kami sedang sujud, maka 
sujudlah dan jangan menghitung apa pun (yaitu tidak menghitungnya 
sebagai rakaat), dan barangsiapa mendapati satu rakaat, maka dia 
telah mendapati shalat." 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. Yahya bin Abu Sulaiman termasuk salah seorang 
periwayat yang tsigah dari Mesir. 


BEN IN AA 1 LAS it jd Uya IVA 
5... An 


Aa Ui ara Ap Ia GS ON Li Lis 
3 Ge . . S . 1 Pd 
IP) OS SE Ai GP Ce LP Upi Yi bf € 33 
” ” o ” 7. s 2. seba . : # . 0, ? or. ta €5 Y 
— Tlp :J6 cela & OX Aa sang ale MN dan Ai 
. 7. 8, Fa 3. 2 5 3 Pa . - 5 Po . er 4 “ y . PA 
— ie Kegagalan Klan DISS peka AS Al Gala Al dya) 
00. sel ae Ie Ye £ Mn at ve. £ 
0) Pa M3 Ala HA aa Ih Oa — 
784/111. Abu Ja'far Muhammad bin Muhammad Al Baghdadi 
mengabarkan kepada kami, Yahya bin Abu Ayyub menceritakan 
kepada kami, Sa'id bin Abu Maryam menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Farukh memberitakan (kepada kami), Ibnu Juraij 
memberitakan (kepada kami) dari Atha', dari Anas bin Malik, dia 


berkata, “Rasulullah SAW adalah orang yang paling ringan shalatnya, 
tapi sempurna. Aku pernah shalat bersama Rasulullah SAW, saat 


1S Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih. Yahya adalah orang 
Mesir yang tsigah.” 


Al Mustadrak — | 105 | 


£ ae 

setelah salam beliau ghgsung berdiri. Aku juga shalat bersama Abu 
Bakar, setelah salam dia cepat-cepat berdiri dari tempatnya, seperti 
berdiri dari batu panas."'' 






Hadits ini shahih, dan para periwayatnya juga shahih, kecuali 
Abdullah bin Farukh. Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan 
bukan karena ada cacat di dalamnya. Ini merupakan Sunnah yang 
— diterapkan, dan aku tidak hapal dalam masalah ini selain hadits 
dengan sanad ini. Sedangkan hadits Hindun binti Al Harits dari 

. SA Aa Men ha Meat Ma A5 ni Ga AAN 
Ummu Salamah dengan redaksi, 46 A1 ek Wi Jipoy M JE sladi US 
TEA ENYA Jo 131 Ang "Kami para wanita pada masa Rasulullah 
SAW apabila telah selesai shalat fardhu maka kami berdiri," 
diriwayatkan oleh Al Bukhari. 


Ap Ban GP erat Be 3 S3 f Eis - yx/vne 

UE Aa AG IS IG Oak oi Jia IP GIE al Ip bu 
le A1 Jia Ian Ato II HA ag Opa M3 OB 
KA Th Saka Ea Ah FA MAL Jia Gp OI pe 
IL ek ala AN Ko MIL OI JUS KAI Jah, (AS 


0 Gia Tut 


Os RE ol al 3 


H6 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish: Al Bukhari berkata, “Dia dikenal dan 
diingkari —yaitu Abdullah bin Farukh—.” 
Ibnu Adi berkata, “Hadits-haditsnya tidak dihapal.” 


— Al Mustadrak 




























785/112. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada 
kami, Ishag bin Al Hasan Al Harbi memberitakan (kepada kami), 
Suraij bin An-Nu'man menceritakan kepada kami, Abdul Hamid bin 
Sulaiman menceritakan kepada kami dari Abu Hazim, dari Sahl bin 
Sa'ad, dia berkata: Aku melihatnya memajukan anak-anak muda 
kaumnya, lalu dia shalat mengimami mereka. Aku lalu bertanya, 
"Engkau merupakan sahabat Rasulullah SAW yang memiliki 
keutamaan, sekaligus salah seorang yang senior, tapi engkau 
memajukan anak-anak muda itu untuk shalat mengimami mereka 
(kaummu). Mengapa tidak engkau saja yang maju dan mengimami 
kaummu?” Dia menjawab, “Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya imam itu bertanggung jawab, jika dia 
menyempurnakan maka dia dan mereka mendapat pahala, tapi jika 
dia mengurangi maka dia mendapat dosa sedangkan mereka tidak, 
dan aku tidak ingin menanggung beban itu. 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya dengan redaksi ini. 


Was AAN Al ar ep KA AAS AN ES - arIvAn 


oo 3036. 4 
Kaur 


ah ap Tab jp KAN AN AP gabl yP CASN 
Ie Ai ipa) JB JB SEA 3 Kalap 3 CN XP 
Le SAE IV SUS Y ita 3 (poli sela ala AI 
ai yak os ya Ega ate - J6 OSIS 3y Ci dan 


786/113. Abu Muhammad Ahmad bin Abdullah Al Muzani 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah Al Hadhrami 


17 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 


Al Mustadrak — 


| menceritakan kepada kami, Abu Hisyam Ar-Rifa'i menceritakan 
| kepada kami, Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami dari 
Al Hasan bin Ubaidillah An-Nakha'i, dari Thalhah bin Musharrif, dari 
Abdurrahman bin Awasjah, dari Al Barra bin Azib, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Rapatkanlah shaf, jangan sampai ada 
anak-anak buangan yang menyusup pada kalian." Aku bertanya, 
"Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud anak-anak buangan?” Beliau 
menjawab, "Kambing hitam yang tidak berbulu yang berada di negeri 


Yaman "118 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkan dengan redaksi ini. 


KI Ef ama G Ea KAU — NN &/VAV 

3 Hap LI AS mp ai) EA Mi 

ab up lag ala Ke Si Ia) JB JB ud 5 335 
BN Gp DU 


787/114. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih mengabarkan kepada 
kami, Al Hasan bin Ali bin Ziyad memberitakan (kepada kami), 
Ibrahim bin Musa menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan 
kepada kami dari Syu'bah, dari Gatadah, dari Anas, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Di antara bagusnya shalat adalah 
meluruskan shaf." 


18 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim.” 

119 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim.” 


— Al Mustadrak 








Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. 
Keduanya hanya sepakat pada selain redaksi ini, yaitu bahwa 
meluruskan shaf termasuk dari kesempurnaan shalat. 


PA kem Aa up MAA 1 ia ES NI VAA 
Aa CAS png Kana A1 25 na AA ai S3 na 
SE SA oi Mena uas A5 PP IM 
AN Ia In Ol Ga gi ATA 3 Ma ale YA 
IA IG SE (IRI Hah Gaga 


788/115. Ja'far bin Muhammad bin Nashr Al Khuldi 
menceritakan kepada kami, Al Harits bin Abu Usamah menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Bakar As-Sahmi menceritakan kepada 
kami, Hisyam Ad-Dastuwa'i menceritakan kepada kami dari Yahya 
bin Abu Katsir, dari Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits, dari 
Khalid bin Ma'dan, dari Al Irbadh bin Sariyah, bahwa Rasulullah 
SAW memohonkan ampun untuk shaf pertama tiga kali, dan untuk 
shaf kedua satu kali.!? 


Sanad hadits ini shahih dari semua jalur periwayatan, hanya 


saja Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan karena adanya illat 
riwayat dari Al Irbadh. Hal ini telah aku jelaskan sebelumnya. 


2. ah - oto. 3 3G. 3 LB - 


& E 
PI Ed gini Op Kaban Gpbadl yel Wase —YNU/VAA 
CS CP KM K6 Ip BS Ie AN BS ob ai 


120 Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 776. 
Al Hakim berkata, “Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim.” 
Keduanya tidak meriwayatkan hadits Al Irbadh. 


Al Mustadrak — 


£.. 


Al PA NE IN PI 3 3 
PPn o. "5 , Sa pn an ng 

Kn al Ale AI Go AI yah Jb JG Gp gl 3 

PA Ap HE AJA sam JI Ai sa AA EA 


?-y, 


789/116.-Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Abu Thalib menceritakan kepada kami, Abu 
Ali Ubaidillah bin Abdul Majid Al Hanafi menceritakan kepada kami, 
Ibnu Abu Dzi'ib menceritakan kepada kami dari Al Aswad bin Al 
Ala' bin Jariyah Ats-Tsagafi, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, 
dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Sejak salah seorang dari 
kalian keluar dari rumahnya menuju masjid, maka setiap langkah kaki 
akan dicatat sebagai kebaikan dan langkah lainnya dilebur darinya 
satu keburukan." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim. Dia berhujjah dengan 
hadits Al Aswad bin Al Ala' dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah 
' dengan redaksi, )t—& 3! "sumur itu sia-sia”, namun Al Bukhari dan 


Muslim tidak meriwayatkannya. 


e daun 6 H2 JAN ES & Gis —yv/va. 


IL AA HS ca can bai Jepan Inaba pa 3 Unal 


- 


OA 


Ae LP Ag RUN NT 
an Pte Bg IG Kala aa Ii Jodi Ipa DI GE 
IA MAY: Jml d LA Da S TA pa 


12) Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih sesuai syarat 
Muslim.” 


— Al Mustadrak 











. 5 . 0 3. s 3 
IE Abah END IA dana ES SY Sa Ur) 
Kena 


. 


790/117. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, 
Ismail bin Ishag Al Gadhi menceritakan kepada kami, Ismail bin Abu 
Uwais menceritakan kepada kami, saudaraku menceritakan kepadaku 
dari Sulaiman bin Bilal, dari Katsir bin Zaid, dari Abu Abdillah Al 
Oarrazh, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila 
salah seorang dari kalian berwudhu dengan memperbaiki wudhunya, 
lalu keluar untuk menunaikan shalat, dan tidak ada yang 
mendorongnya pergi ke masjid kecuali untuk shalat, maka setiap kaki 
kirinya melangkah, dileburlah darinya satu keburukan, sedangkan 
untuk kaki kanannya dicatatlah satu kebaikan, sampai dia masuk 
masjid? 

Katsir bin Zaid dan Abu Abdullah Al Oarrazh adalah orang 
Madinah. Kami tidak mengetahui kecuali bahwa keduanya merupakan 
orang-orang yang jujur. Hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


- 
. 
9 


Kera hi j5 3 ab yak HP ES NIA 
Has Et un) AN Ai EA gp Kala jl Gis 
CT IU aa PMI BANK La 1d ih 
S9 CI Ga Kai Of Abadi AE GI IR Gp Ih OS 
(Spa Ul Ia of or 


791/118. Abu Hafsh Umar bin Ja'far Al Mufid Al Mishri 
menceritakan kepada kami, Abu Khalifah Al Gadhi menceritakan 


"2 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih.” 


Al Mustadrak — | 111 | 


kepada kami, Abu Al Walid Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, 
Syaddad Abu Thalhah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Mu'awiyah bin Ourrah menceritakan dari Anas bin Malik, 
dia berkata, “Yang termasuk Sunnah adalah, bila kamu masuk masjid 
maka mulailah dengan kaki kanan, dan bila keluar (masjid) maka 
mulailah dengan kaki kiri.” 2 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim. Dia berhujjah dengan 
Syaddad bin Sa'id Abu Thalhah Ar-Rasibi. Namun, Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


aa Aa Oo ena AA 3G. 43 


Lg KG St Easy a/var 


32036. 3 


aw gi La tra db jam SN RU Ke 


Ig is aa id dna Ud jas ya da 

Na Ou ayal Ng Hak ot 3 Gali Pr Ha 

7921119. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balawaih 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin An-Nadhr Al 
Azdi menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah bin Amr 
menceritakan kepada kami, Zaidah menceritakan kepada kami dari Al 
Mukhtar bin Fulful, dari Anas, bahwa Nabi SAW menganjurkan 
mereka untuk (berangkat dini menuju) shalat dan melarang mereka 
bubar sebelum beliau selesai dari shalatnya.'“ 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


. 18 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 
| 19 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 


(12 | — AM Mustadrak 











. 3 e41 P s Ip ny 0 P Papa 
BU Ea AN KA Op adl "AE yh GAS —1Y Ivar 


o3 HK aa. 38.1 2 
ME EA PA jin ii Saba pb PN Ga 


# 


. . s 
Aa .3o3r ap .. 


Ta H3, 3 Yos Ga « ( 

AE Anna Eib WA ja oi KA UR 
" PF. 2 P3 - 2 “- Lp ' NE AA E3 Pa 
KSP UB Ani Ci aan Gi NG daa jl Gis 
LA 2IG diet PL Oi yi Ha IS IE IPA Yi Kal 
as aa NN sc. SEL pr rat 
SEN AS US Up JB Aiko A3 coat AB JB Ul 3) 
Pa ap or Aa “5 Y, Tadi 0. 
ny Me eko Al Ja) Ie 

793/120. Abu Ali Al Hasan bin Muhammad Al Mugri 
menceritakan kepada kami di Kufah, Abu Umar Muhammad bin 
Jaf'ar Al Ourasyi menceritakan kepada kami, Abu Nu'aim 
menceritakan kepada kami. 

Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balawaih 
menceritakan kepada kami, Bisyr bin Musa menceritakan kepada 
kami, Khalad bin Yahya menceritakan kepada kami. 

Abu Bakar bin Abu Nashr Al Marwazi mengabarkan kepada 
kami, Muhammad bin Ghalib menceritakan kepada kami, Abu 
Hudzaifah menceritakan kepada kami, mereka berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Hani menceritakan kepada 
kami dari Abdul Hamid bin Mahmud, dia berkata, “Aku pernah shalat 


bersama Anas bin Malik, lalu kami dimajukan di antara tiang-tiang. 
Anas pun mundur ke belakang. Setelah kami selesai shalat, dia 


Al Mustadrak — | 113 | 


berkata, “Sesungguhnya kami menghindari i ini pada masa Rasulullah 
S AW. »125 


Ha nas Ul pe Pangean 


Tai 3 Io 3 AD Aa tra 

HO 2 AB nga IS sgala 
MU 3 3 -JG PNY aon Ad alan 32 Be (eka 
AP G3 3 US 

794/121. Abu Bakar bin Ishag menceritakan kepada kami, 

Ubaid bin Muhammad bin Khalaf memberitakan (kepada kami), 
Ugbah bin Mukram menceritakan kepada kami, Muslim bin Outaibah 
menceritakan kepada kami dari Harun bin Muslim, dari Oatadah, dari 
Mu'awiyah bin Ourrah, dari ayahnya, dia berkata, "Kami dilarang 


shalat di antara tiang-tiang, dan sangat dicegah untuk 
melakukannya."126 


Kedua sanad ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkan satu pun dalam bab ini. 


Ba AIA iseng 3 Ko esis —y1Ivao 

SI 9 ya Dp Jis JAS 5 abi HN Ga Sat 

Bi AU Gg daa a 
22 Lita Pir 


125 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, “Hadits ini telah disebutkan 
sebelumnya.” | 
26 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih.” 


— Al Mustadrak 














795/122. Abu Bakar bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu 
Al Mutsanna memberitakan (kepada kami), Musaddad menceritakan 
kepada kami, Yazid bin Zurai” menceritakan kepada kami dari 
Humaid Ath-Thawil, dari Anas bin Malik, dia berkata, “Rasulullah 
SAW suka jika orang-orang Muhajirin dan Anshar mengikuti beliau, 


agar mereka dapat mengambil ilmu dari beliau. usai 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Hadits ini juga memiliki riwayat syahid tentang keharusan 
mengambil (mencontoh) dari beliau. 


9 - oto. 56 3G. 4 AG 


KN IS ARI Hj Kaban adl al Sis —yr/van 


0- Do LA o— 3 Pep 


Ia 2 Un Gi HS GIS PE Hi 


re “9 F 


ba 333 2 ola San an una 
“3 2 fo. 0. £E 0. 0. 0 Lee 0 : £ o 
Pa PP Pi PS SP AP NY 
Ban ne ora NG Pe AL SB 
Sah Sa H3 jek dele A oalo Wil Sya JB 1JB ASLI 
NA Se One 


796/123. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Usaid bin Ashim menceritakan kepada kami, Al Husain 
bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Sufyan. 


Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Ash-Shaffar 
mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Isa Al Oadhi 


127 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim. Hadits ini memiliki syahid yang shahih —kemudian dia 
menyebutkan hadits no. 796—.” 


Al Mustadrak — (115 ) 


menceritakan kepada kami, Abu Hudzaifah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Habib bin Abu Tsabit, 
dari Umarah bin Umair, dari Abu Ma'mar, dari Abu Mas'ud Al 
Anshari, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah orang- 
orang yang mengambil dariku mengikutiku (maksudnya shalat)? 


Al Bukhari dan Muslim sepakat atas hadits Abu Mas'ud, “d3 
331 331 J3 SK "Hendaklah orang-orang yang pandai dan berakal 
saja yang mengikutiku." Tambahan ini dengan sanad yang shahih 
sesuai syarat keduanya. 


Bab: Mengucapkan Amin 


Pt . 


Sig Agan ala 2 Ina SG ad Ela - yelvay 
Ka AI BR R1) ES II (K Ce Hat 

CA (Han Oia PI LAI 5 SENI see Sah 
PA ya PEN aa “Ag d3 21 Cas oi oi PS 1 
IA Ipa BP di dia ka AD Wu yi 
He Saba Y :J6 cak ale Ai 


7971/1124. Abu Bakar Ahamd bin Salman Al Fagih 
menceritakan kepada kami di Baghdad, Al Hasan bin Mukram Al 
Bazzar menceritakan kepada kami, Rauh bin Ubadah menceritakan 
kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami. 


Abdurrahman bin Al Hasan Al Gadhi mengabarkan kepadaku 
di Hamadan, Ibrahim bin Al Husain bin Dizil menceritakan kepada 


| 18 ih. hadits no. 795. 


— Al Mustadrak 








kami, Adam bin Abu Iyas menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Ashim bin Sulaiman, bahwa Utsman 
An-Nahdi menceritakan kepadanya dari Bilal, bahwa Rasulullah SAW 


bersabda, "Jangan kalian mendahuluiku dalam mengucapkan 
"129 


amin. 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. | 


Abu Utsman An-Nahdi adalah orang Yaman, dia bertemu 
dengan golongan pertama dari kalangan sahabat. 


Ini berbeda dengan madzhab Imam Ahmad tentang 
mengucapkan amin. Dia berlandaskan pada hadits riwayat Abu Shalih 
dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, J5 !5! 


Gym pan yi) (G3 al Y3 eU! "Apabila imam mengucapkan waladh- 
dhaalliin, maka ucapkanlah amin." 


Sedangkan 'ahli fikih Madinah berpendapat dengan 
berlandaskan hadits Sa'id dan Abu Salamah dari Abu Hurairah, cat 13) 


"ea pu "Apabila imam mengucapkan amin maka bacalah amin." 


0 - 0 Lo. Hg 9... 08. 5. 
ai ey AE KA JAS 3 Je Kab —1 Yo/VAA 


- 


- - 
Ao ng 5 


— HA ME ENI Cal Ole Ip AA AU if Gis 


Yi Pan SNP 3 o - aro £ 90 3 0 -— 8.4 
dil Jpn OL mag Gil GP UU GP tia Gi Keran PP kapan 
f . o 23 3 TK. ap 0, Bes o... or A, "3 
LE AS PAI Kalah tin pa Ae V3 play ale Al Ke 

NP min SUN OLI PIN FE dortedly LT 


12 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim.” 


Al Mustadrak — 


798/125. Ali bin Hamsyad menceritakan kepada kami, Ubaid 
bin Syarik menceritakan kepada kami, Abu Al Jamahir Muhammad 
bin Utsman At-Tanukhi menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin 
Muhammad menceritakan kepada kami dari Mush'ab bin Tsabit, dari - 
Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW membaca surah As- 
Sajdah pada tahun penaklukan, lalu semua orang ikut sujud, 
diantaranya orang yang berkendaraan dan yang sujud di atas tanah, 


sampai-sampai orang yang berkendaraan sujud di atas tangannya." 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. Keduanya tidak meriwayatkan Mush'ab bin Tsabit, 
dan tidak pula men-jarh-nya. 


CI III AA Oi IE yi data Kp Up —iyavaa 
(33 - , : bj UB LIA Cab IN ai Saba Gp aah 
HA SI IE Ab yi MAP oi IA 3 


sate B 4 0 ..- Ka Ke ... Jo 1, 2 03 id na 3. 
:J6 turtes at) "sa :J6 daa A5 sa It Ck "El (up 
2 “ 


“ - 2. s - . - 
AIA GB alih da Io AI 2 SJ 

2 ta t Ld . s5 2. .. tea .. Ore 
CP im Ha Kel SE BI eU ola 3 ih, 


33 0 


eta tni GG Ka tt nasi at tali JS 
, & Gt Data PA ? Ig s NA uas 2 La Pan 5 Pn NG 
St Bale JUN AN IS (A9 Sha Cp Wika 
0 3 ai 5 2 AA 20 - ee 0... s0 Sasa Pa ND 
ve AAS aa AAN ehi Lara say d3 Daig J lela) 


@ . 
. 


- Done. ora N ., yo. ot. o Tono 21 00 
53 pas aa Wi di Ong Lonte Sl J8 “SIS Bas 


' 80 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih.” 


— Al Mustadrak 








2 3 8 TAN NAS 3 hu 2 2D 2... s3? Ce 
IL JII JBL Jia Ji Ioella yA Entah Kemen 03 (oma 
SAI HS 
R0 Be IOI LL, TA 00 23036. “LI 

- 0... 9 0 ” nas 2 aa 
DL Kat AB 3 SA dm 3 el Ia Sa 
BEA UB H3 Jab SALA Jaa Ie Gam G5 
Ika ng dp NS Da GA Ai 

799/126. Abdushshamad bin Ali bin Mukram Al Bazzaz 
menceritakan kepada kami, Ja'far bin Muhammad bin Syakir 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yazid bin Khunais 
menceritakan kepada kami, Hasan bin Muhammad bin Ubaidillah bin 
Abu Yazid menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Juraij berkata 
kepadaku: Hai Hasan, kakekmu Ubaidillah bin Abu Yazid 
menceritakan kepadaku, dia berkata: Ibnu Abbas menceritakan 
kepadaku, dia berkata: Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW 
dan berkata, "Wahai Rasulullah, pada malam ini aku bermimpi seperti 
yang dialami orang-orang yang tidur, seakan-akan aku shalat di 
belakang pohon. Dalam mimpi tersebut seakan-akan aku membaca 
surah As-Sajdah, lalu aku sujud. Aku juga melihat pohon tersebut 
seakan-akan sujud ketika aku sujud, dan aku mendengar dia membaca 
dalam sujudnya, 'Ya Allah, catatlah untukku karena sujud ini pahala di 
sisi-Mu, dan jadikanlah dia sebagai simpananku (di akhirat nanti), 
hilangkanlah dari dosa, dan terimalah amalku sebagaimana Engkau 

menerima ibadah hamba-Mu Daud”.” 


Ibnu Abbas berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW membaca 
surah As-Sajdah, lalu sujud. Aku juga mendengar beliau membaca 
ketika sujud seperti yang dikatakan laki-laki tersebut tentang 
perkataan pohon dalam mimpinya." 


Al Mustadrak — 





| Muhammad bin Yazid berkata: Ibnu Khunais berkata: Al 
' Hasan bin Muhammad bin Ubaidillah bin Abu Yazid shalat 
mengimami kami di Masjidil Haram pada bulan Ramadhan, dia 
membaca surah As-Sajdah, lalu sujud sangat lama, maka ditanyakan 
kepadanya tentang hal tersebut. Dia menjawab: Ibnu Juraij berkata 
kepadaku, "Kakekmu Ubaidillah bin Abu Yazid telah mengabarkan 
kepadaku tentang ini."'?! 


Hadits ini shahih, dan para periwayatnya orang-orang Makkah. 
Tidak ada seorang pun dari mereka yang di-jarh. Hadits ini termasuk 
dalam syarat shahih, dan Al Bukhari serta Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


Lai KL Lo ok HA Kd Up -arvIAs » 


AN “ 
KS 
cc 


Pe MEN Ja Aj TA Pena era harap 

II of ana 2 IM ul 2 eelibl NE 3 MN 

Bi ea JAN TAN SA d JA 06 gag ale 
3 Spa har Chae GAS 


800/127. Abu Bakar Muhammad bin Al Husain bin Mushlih 
Al Fagih mengabarkan kepada kami di Rayy. 

Muhammad bin Ahmad bin Yazid Al Wasithi menceritakan 
kepada kami, Wuhaib bin Khalid menceritakan kepada kami dari 
Khalid Al Haddzza', dari Abu Al Aliyah, dari Aisyah, bahwa Nabi 
SAW membaca dalam sujud ayat sajdah di Al Our'an ketika malam 


81 Adz-Dzahabi berkata dalam t-Talkhish, “Hadits ini shahih, dan para 
periwayatnya tidak dinilai cacat.” 


(120 | — Al Mustadrak 








hari, "Aku bersujud beserta wajahku kepada Pencipta Yang 
Menciptakan penglihatan dan pendengaran dengan kekuasaan 
kekuatan-Nya."'? 


Hadits ini diperkuat oleh Wuhaib dari Khalid dan Abdul 
Wahhab Ats-Tsagafi dari Khalid dengan tambahan di dalamnya. 


Hadits Wuhaib adalah: 


CA CP VE—AN KSA AN KE SES YAAA 
cdi Jt Na nan Yg era Kak Pa) IA PR tt Kana! ee ip 
Ia De ala ala An Iko At Ipa ob dian 53 BIM 3 
ay ng Kls tgl ge) Sa NAN Aa 
801/128. Abdullah bin Muhammad  Ash-Shaidalani 
mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ayyub menceritakan 
kepada kami, Sahl bin Bakkar menceritakan kepada kami, Wuhaib 
menceritakan kepada kami dari Khalid Al Haddzza', dari Abu Al 
Aliyah, dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW membaca dalam sujud 
ayat sajdah, “Aku bersujud beserta wajahku kepada Pencipta Yang 
Menciptakan penglihatan dan pendengaran dengan kekuasaan dan 
kekuatan-Nya.”? 


Hadits Abdul Wahhab adalah: 


UI daa Geng 3 Asa S Ad abs NYAJA SN 


B Loc G- g AAN BIA Pt - o Pe on 
Aa jl Aa LA AAA NG Ra nan NUN Tea nge 


132 | ih. hadits no. 799. 
133 Lih. hadits no. 799. 


Al Mustadrak — | 121 | 





DS AG KIE 3 IN AP ME 53 aa aj 


.. - 03 Pe Aga 03 3 Penari na ore Aa 1 y Kn Bp 
Jaan Ill ori GS dya Calung Al AI ciee al dam) 
.... 97 Ma Ta .. Ino 00 0. ... 3 ". . .. 
AI BI H3) Spa Oni Kana ga) dala SA Ar) 

802/129. Abu Bakar Muhammad bin Ishag Al Fagih 
menceritakannya kepada kami, Al Husain bin Muhammad bin Ziyad 
memberitakan (kepada kami), Muhammad bin Al Mutsanna 
menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Abdul Majid 
menceritakan kepada kami dari Khalid, dari Abu Al Aliyah, dari 
Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW membaca dalam sujud ayat 
sajdah, "Aku bersujud beserta wajahku kepada Pencipta Yang 


Menciptakan penglihatan dan pendengaran dengan kekuasaan dan 
kekuatan-Nya, dan Allah adalah sebaik-baik Pencipta. di 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


go 25 (ISA yaa il Ul las 


Aap da MP BNI BS jak Aa Ca 


. 


2 s Lo, Tee a70 2 El ON e- 0. -. - ag” 0 
(Aam Wes IG 2g JG JB AI KE 3 GAN jp BE 


WA 1 23 ang le R1 Ko pn al 


803/130. Abu Al Abbas Muhammad bin Ahmad Al Mahbubi 
mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Mas'ud menceritakan kepada 


136 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim.” 


(122 ) — Al Mustadrak 











kami, Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami, Isra'il 
memberitakan (kepada kami) dari Abu Ishag, dari Al Aswad, dari 
Abdullah, dia berkata, "Surah pertama yang pertama kali diturunkan 
di dalamnya ayat Sajdah (perintah bersujud) adalah Al Hajj, 
Rasulullah SAW membacanya, lalu sujud dan orang-orang ikut sujud, 
kecuali orang yang mengambil debu dan sujud di atasnya. Aku 
kemudian melihat dia terbunuh dalam keadaan kafir."'? 


Hadits ini diperkuat oleh Zakaria bin Abu Zaidah dari Abu 
Ishag dengan redaksi seperti ini. 


Jadi 3 AA OI Sg KA Sis —1 JA 


J0 5 2 09 Papa 


A3 Manann 5 Al rear Sa 3 Mreia boa SULI 
JII RI KE II gp Bh dp aa 3 Gt 
£ hg S. Te sa 3 Tes ka 3 , RKA 0 
Sp SA Ia ag Ale Io AI Jipiag Uap Holy 
13 ale Kana AB Aa J3 YP AI As Isa ap 
Nata 
804/131. Abu Bakar bin Ishag menceritakan kepada kami, Al 
Abbas bin Al Fadhl Al Asfathi memberitakan (kepada kami), Minjab 
bin Al Harits menceritakan kepada kami, Yahya bin Zakaria bin Abu 
Zaidah menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Ishag, dari 
Al Aswad, dari Abdullah, dia berkata, “Surah pertama yang dibaca 


Rasulullah SAW kepada orang-orang adalah Al Hajj, dan ketika 
membacanya beliau sujud, lalu orang-orang ikut sujud, kecuali 


35 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini diperkuat oleh Zakaria bin 
Abu Zaidah dari Abu Ishag sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim.” 


Al Mustadrak — | 123) 


seseorang yang mengambil debu lalu sujud di atasnya. Aku lalu 
melihat dia mati dalam keadaan kafir.” 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim dengan 
dua sanad sekaligus, namun keduanya tidak meriwayatkannya. 
Keduanya hanya sepakat atas hadits Syu'bah dari Abu Ishag, dari Al 
Aswad, dari Abdullah, bahwa Nabi SAW membaca surah An-Najm. 
Dia lalu menyebutkannya dengan redaksi yang serupa. 


Salah satu dari dua hadits ini tidak menjadikan hadits-hadits 
ini ber-illat, karena aku tidak mengetahui ada yang memperkuat 
riwayat Syu'bah tentang pembacaan surah An-Najm selain Oais bin 
Ar-Rabi", sehingga hal ini mendorongku berijtihad bahwa dua hadits 
ini shahih. 

Diriwayatkan pula dari Abdullah bin Lahi'ah secara musnad 
bahwa dalam surah Al Hajj terdapat dua ayat sajdah. 


ed 3 ed 

2 Sia EA SN GAS Ip Cde Bi) AYI 0 
0, 0 - ..o ro Pa 8. Tom Laga 0 2 9 2g 03 
Da Pa sa (Inagl ot ba (gladi Olah 0 3 oa na si 
PA aa 9 Na Ya PAN PAR PSA - oi 0. Tana e 
Peka AAS AI Klo Bl Sya) JE JB CAP oi Kis PP MLU up 
805/132. Ali bin Hamsyad Al Adi menceritakan kepada kami, 
Bisyr bin Musa menceritakan kepada kami, Yahya bin Ishag As- 
Sailahini menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah menceritakan 
kepada kami dari Misyrah bin Ha'an, dari Ugbah bin Amir, dia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Surah Al Hajj dilebihkan (dari 


136 Lih. hadits no. 803. 


— Al Mustadrak 








surah-surah lainnya) dengan adanya dua ayat Sajdah, dan 


barangsiapa tidak sujud maka dia tidak perlu membacanya." 


6 . 


ba— LI Digia Op a fa Me sa KRS bau Oa 


0.90. 50 3 3 803 


BPA II al SAN ES Ai Loan Gi Ula 
Pe ea aa 
Jasa Ja G3 AN Ea AAN Jo as ala Para 


806/133. Abu Sa'id Ahmad bin Ya'gub Ats-Tsagafi 
menceritakan kepada kami, Yusuf bin Ya'gub Al Oadhi menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Abu Bakar menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Sulaiman At-Taimi, 
dari Abu Mijlaz, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW shalat Zhuhur dan 
kami menduga beliau membaca surah Tanzil As-Sajdah.'? 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. Ini merupakan Sunnah yang shahih 
dan gharib, yaitu bahwa imam hendaknya bersujud ketika membaca 
dengan suara lirih seperti halnya sujudnya ketika membacanya dengan 
keras. 


37 Al Hakim dan Adz-Dzahabi tidak mengomentarinya dalam At-Talkhish, meski 
dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah. 
Al Munawi berkata dalam 4! Faidh: Al Hakim berkata, “Riwayat tentang ini sah 
dari perkataan Umar dan segolongan lainnya.” 
At-Tirmidzi berkata, “Sanadnya tidak kuat.” 
Al Munawi berkata, “Itu karena di dalamnya terdapat Ibnu Lahi'ah dan Misyrah 
bin Ha'an, sedangkan hadits keduanya tidak dijadikan hujjah, sebagaimana 
dikatakan oleh Al Mundziri.” 
Sangat mengherankan karena Al Hakim mendiamkannya, dan lebih 
mengherankan lagi karena Adz-Dzahabi juga mendiamkannya. 
Ibnu Hajar berkata, “Dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah, periwayat yang 
lemah.” 

138 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim.” 


Al Mustadrak — | 125 ) 


CPI ES yA AG CA —rtIA AN 

| A3 Et AI BI Ea sop Gi CI 

II Ip AH TG GANGA CA gi Ja YP spa LP 

Oak IA AE H5 AB ate DT ale Io 
IX 020 330 — 


Ia TEA Irina) AN eU PALI IG cat 


Setu, Oil Uu IYA Has dina 

807/134. Abdurrahman bin Al Husain Al Oadhi mengabarkan 
kepada kami, Ibrahim bin Al Husain menceritakan kepada kami, 
Adam bin Abu Iyas menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 


kepada kami. 


Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balawaih 
mengabarkan kepadaku, Muhammad bin Ghalib menceritakan kepada 
. kami, Abdullah bin Khairan dan Amr bin Marzug menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami 
dari Manshur, dari Hilal bin Yasar, dari Aisyah, dia berkata, “Pada 
suatu malam Rasulullah SAW menginap di rumahku, lalu aku 
kehilangan beliau, maka aku mengira beliau sedang pergi menemui 
sebagian istrinya (yang lain). Aku kemudian mencari beliau, dan aku 
dapati beliau sedang sujud. Aku kemudian meletakkan kedua 
tanganku di tubuhnya, dan aku dengar beliau membaca, 'Ampunilah 
aku atas (dosa-dosa) yang kurahasiakan dan yang terang- 


terangan'. 21? 


139 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim.” 


— Al Mustadrak 




















Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, 
namun keduanya tidak meriwayatkannya. 


og MR USA MA -NYeJA:A 


Tea Nee Pat era Ps An yaa Aya Ca j3 AI Ea Ya Jaa 


BP AN ES EN Lp Us SEP Gi 


Pt la ala Ko Ie ai SE SN op 

Kan Kama Kemana $ Bag Pa ROTI 

808/135. Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Al Hasan 

Al Adl mengabarkan kepada kami di Marwa, Yahya bin Sasawaih 

Adz-Dzuhali menceritakan kepada kami, Abu Ammar Al Husain bin 

Huraits menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus menceritakan 

kepada kami, Ubaidillah bin Umar menceritakan kepada kami dari 

Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, “Kami pernah duduk di samping 

Nabi SAW, lalu beliau membaca Al Our'an. Setiap kali melewati ayat 
Sajdah, beliau sujud dan kami ikut sujud bersama beliau.” 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. Sujudnya para sahabat ketika 
Rasulullah SAW sujud di luar shalat merupakan Sunnah yang mulia. 


& Ja Kabah a A5 4 Da SIS YAA 


A BAL ALA SE Gatad) Ka ka AAN 3 2 J3 


140 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim. Ini merupakan sunah yang mulia tentang sujudnya orang-orang 
yang mendengar bacaan ayat Sajdah di luar shalat.” 


Al Mustadrak — 


toe 9 38. 4 


& P1) Kata GA Olisa u Kyu ea (yang CP Kebun oli 
WP ah So UR OP JEKA HA ap 
bb al gi GP la AN IP Aap oh pegi Kay 

| : F. 2 ba oi Pa “.0 n, Ka dah s8 A- 
: AN AA aa JB Ip B3 AS AG F3 05 UI JB 
Pa Ps La Fu, Ken SB 3 LA Oo o2- 
Spa Dorlla Ya Bor Letmd J3 Lg ALE AN lte MN Jiya 
Alia PA at ai SEN NI R3 Ale Ng YUL G 
MA ja Tel ja aa SE II 3 UI Syah 
AE 3 LO Sa d3 

809/136. Al Hakim Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Al 

Hafizh menceritakan kepada kami secara imla" pada bulan Dzulga'dah 
tahun 394 (H), Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Sinan Al Gazzaz menceritakan kepada 
kami, Abu Ali Abdullah bin Abdul Majid Al Hanafi menceritakan 
kepada kami, Ubaidillah bin Abdurrahman bin Mauhib menceritakan 
kepada kami, Ismail bin Aun bin Ubaidillah bin Abu Rafi' 
mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Muhammad bin Umar bin 
Ali, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ali bin Abu Thalib, dia berkata, 
"Ketika terjadi perang Badar, aku ikut berperang, kemudian aku 
datang tergopoh-gopoh untuk melihat perbuatan Rasulullah SAW. 
-Setelah aku sampai, aku dapati beliau sedang sujud dengan membaca 
ya hayyu ya gayyum', dan tidak menambahnya. Kemudian aku 
kembali bertempur, lalu aku datang lagi, dan aku temukan beliau 


masih sujud dengan membaca itu. Lalu aku kembali lagi bertempur, 
kemudian datang lagi, dan aku dapati beliau sedang sujud dengan 


— Al Mustadrak 




















membaca itu. Beliau tetap membacanya sampai Allah memberi 
"141 


kemenangan. 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. Dalam sanadnya tidak terdapat periwayat yang 
dinilai cacat. 


OA ES JAN MLS Ip IP G5 AYVIAN » 


2 
NO ui 


HA Si Ea :YG Dal 5 AA Si KO 
Ip opo Aoi pb PAD GA op ce krata aa 
SP oi EN IE AI oi SAP SEA 0 LI 
Hr An ale Ho A1 S0 Sm 33 JB 
da Jaa SES J3 SAY GI al SES sm 
2 GG deg Mob Fang Uh SAN JLG anis 
IE eh 33 SB eh Lilis in Sa 
OP ea Al Span GS pall TA RK Aap Hua NO1) 
ae LA dia du Ip aa aa aah AB Ji 


810/137. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, 
Ubaid bin Syarik dan Ahmad bin Ibrahim bin Milhan menceritakan 


WI Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Al Oazzaz dianggap pendusta oleh 
Abu Daud. Adapun mengenai Ibnu Wahb, para ulama berbeda pendapat 
tentangnya. Sementara itu, Ismail merupakan periwayat yang majhul.” 


Al Mustadrak — 


. kepada kami, keduanya berkata: Yahya bin Abdullah bin Bukair 
. menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami dari 
Ibnu Al Hadi, dari Amr bin Abu Amr, dari Abdurrahman bin Al 
Huwairits, dari Muhammad bin Jubair, dari Abdurrahman bin Auf, dia 
berkata: Aku pernah masuk masjid, lalu mendapati Rasulullah SAW 
sedang berada di luar masjid. Aku kemudian mengikuti beliau dengan 
berjalan di belakangnya tanpa beliau sadari, sampai akhirnya beliau 
memasuki perkebunan kurma. Beliau lalu menghadap kiblat dan sujud 
dalam waktu yang lama. Aku tetap di belakang beliau sampai aku kira 
Allah telah mewafatkannya, maka aku menghampiri beliau hingga 
sampai di hadapannya, lalu aku turunkan kepalaku untuk melihat 
wajah beliau. Beliau ternyata mengangkat wajahnya dan bertanya, 
"Ada apa denganmu, wahai Abdurrahman?" Aku menjawab, "Ketika 
engkau sujud dalam waktu lama, aku khawatir engkau telah wafat, 
maka aku mendatangi engkau untuk melihat." Beliau lalu bersabda, 
"Ketika aku masuk ke perkebunan kurma, aku bertemu Jibril, dia 
berkata, "Aku akan memberimu kabar gembira, bahwa Allah 
berfirman, “Barangsiapa yang memberi salam kepadamu maka Aku 
akan memberi salam kepadanya, dan barangsiapa yang membaca 
shalawat untukmu maka Allah akan memberi shalawat (rahmat) 
untuknya "2 
Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. Aku tidak mengetahui ada hadits 
yang lebih shahih dari hadits ini tentang sujud syukur. Aku akan 
meriwayatkan hadits Bakkar bin Abdul Aziz bin Abu Bakrah setelah 
ini. 


2 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim. Tentang sujud syukur, tidak ada hadits yang lebih shahih dari hadits 
ini.” 


(130) — Al Mustadrak 


, 
1 
2 












Kg Ae AA Map yA El AYAM 
5-3 Pa 


A3 Anin Win Gladi Jatah up Anta Tete AE SIA 


KN o- 0 - . s0 Ui aa -.. SANA Kata . .. f 


Bi XI 2 Ne Tia Pap - . o- 0- o- o 
Ia EN Ie AD Ian SAN apk Kana pi 

0g Para 5 aa Ur aan 2 Ag -a 2... Ne. 3 
ad png HARI 3 ON ON OA ian SAE ya rai 


Ore 0 
“ 


“3 


. 


811/138. Abu Abdillah Muhammad bin Ali Al Jauhari 
menceritakan kepada kami di Baghdad, Abu Ismail Muhammad bin 
Ismail As-Sulami menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Maryam 
menceritakan kepada kami, Nafi' bin Yazid menceritakan kepada 
kami, Al Harits bin Sa'id menceritakan kepadaku dari Abdullah bin 
Munain, dari Amr bin Al Ash, bahwa Rasulullah SAW membacakan 
untuknya 15 ayat sajdah dalam Al Our'an, tiga terdapat dalam surah 
Al Mufashshal (surah-surah pendek) dan dua ayat terdapat dalam 
surah Al Hajj."'? 


Periwayat hadits ini merupakan orang-orang Mesir. Al Bukhari 
dan Muslim berhujjah dengan mayoritas mereka, dan dalam bilangan 
sujud Al Our'an tidak ada yang lebih sempurna darinya, tapi keduanya 
tidak meriwayatkannya. 


Ga Fera KA KA MUA -ralaNg 
303 


AN oa PA tera apa TN EA PO SN an RENA 


- - ey 0... .N 30 30. .a 8 os aa 0 





M3 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Para periwayatnya orang-orang Mesir. 
Al Bukhari dan Muslim berhujjah dengan mayoritas mereka.” 


Al Mustadrak — | 131 | 











” 
“7.923 


ae “ha sa stan aan, tea ta MU 
SIA AP Ag al AP SAI HE IE LAN 
La bean HPA Rea en en eh ah Ga Ta 
— Io Aa PAI ala db AI (elo Al Jiya) OS JB 


812/139. Abu Ahmad Bakar bin Muhammad Ash-Shairafi 
mengabarkan kepada kami di Marwa, Abu Al Ahwash Muhammad 
bin Al Haitsam Al Gadhi menceritakan kepada kami, Ishag bin 
Ibrahim bin Al Ala' Az-Zubaidi menceritakan kepada kami, Amr bin 
Al Harits mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Salim, dari Az- 
Zubaidi, dia berkata: Az-Zubri mengabarkan kepadaku dari Abu 
Salamah dan Sa'id, dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah SAW, 
apabila telah selesai membaca Ummul Our'an, maka beliau membaca 
amin dengan suara keras.” 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, dan 
keduanya tidak meriwayatkannya dengan redaksi ini. 

Keduanya sepakat bahwa imam dan makmum sama-sama 
membaca amin, sekalipun imam membacanya dengan suara lirih. 
Imam Ahmad bin Hanbal memilih pendapat segolongan ahli hadits, 
bahwa bacaan amin oleh makmum didasarkan pada sabda Rasulullah 
SAW, (oa Soy Ca ahi Y, pay! YG 1S "Apabila imam membaca 
walladhdhaalliin, maka ucapkanlah amin.” 


Pt - Pad 0-8 0.1 , o- 03 aa 

Ba SIA PI Al X3 de GAS 1 JANY 

3 0 4 o Haa PA F- aah - E 8. 8 03 Ba 3 303 Ge 
CA. —5 Kab (Sand jae 3 oa Saya Kaban 0 Unta 
an Lo Seo s —.—. aa Pan LI 0. . IT 
PN Nan 251 :JG PA og danin 3 (OVakan 


2 


8 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkan dengan redaksi ini.” 


— Al Mustadrak 


en rt an oten ah apa ——etaNine me ena am ai ME ar 











3 HN BN ia FI, Sea SAE Kan iB 
.9. 0.4 - Bp Ina DB Ia . .. Ya CL oo 
23 Hoa ya Kal) Sh ye) Conan ad Al aw 1JU oa) 
PA ae -, Z & ot - PNP ee 2.9. 2... 
DI JP K0 aa PASI 2 (8 LP) SB) YP) Aom 
J9 Ii Tea PAS MP 3 AE A5 AI ol 1 Jas 
ia HE SY ASP lan ITA AAU 
25 Ta Berip st NX TN y ang ot, 

Mela eng Ale AI Ko AI Jiya) th 

813/140. Ali bin Abdullah Al Halimi menceritakan kepada 
kami di Baghdad, Al Abbas bin Muhammad Ad-Duri menceritakan 
kepada kami, Abu Amir Al Agadi menceritakan kepada kami, Fulaih 
bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Al Harits, dia 
berkata, “Ketika Abu Hurairah sakit atau tidak bersama kami, Abu 
Sa'id Al Khudri shalat mengimami kami. Dia lalu membaca takbir 
dengan suara keras ketika membuka (memulai) shalat, ketika ruku, 
ketika mengucapkan sami 'allaahu liman hamidah, ketika mengangkat 
kepalanya dari sujud, ketika sujud, serta ketika bangun dan berdiri dari 
rakaat kedua, sampai dia menyelesaikan shalatnya dengan cara 
demikian. Saat dikatakan kepadanya bahwa shalatnya orang-orang 
berbeda dengannya, dia pun keluar dan berdiri di atas mimbar, lalu 
berkata, "Wahai kalian semua, demi Allah, sesungguhnya aku tidak 
peduli apakah shalatku berbeda dengan kalian atau tidak, karena 
begitulah aku melihat Rasulullah SAW shalat." 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya dengan redaksi ini. Keduanya hanya 
sepakat atas hadits Ghailan bin Jarir dari Mutharrif, dari Imran bin 
Hushain, secara ringkas. Al Bukhari menyendiri dalam meriwayatkan 
hadits Ikrimah, dia berkata: Aku katakan kepada Ibnu Abbas, "Aku 


45 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim. Syahid hadits ini ada dalam kitab Shahih.” 


Al Mustadrak — | 133) 








shalat di Al Batha' di belakang orang tua bodoh yang membaca takbir 
sampai 22 kali." Hadits ini diriwayatkan secara ringkas. 


Ngap AS AP aib AN GAS AN NIAN 


DP Ii Kab PL gi pat Hp Alah 
: 7 £ os 2 SN ap e T Le... . A @ 
SMA 3 AP SN OS aa ale Al Ko 
814/141. Abu Hafsh Umar bin Muhammad bin Shafwan Al 
Jumahi menceritakan kepada kami di Makkah, Ali bin Abdul Aziz 
menceritakan kepada kami, Amr bin Aun menceritakan kepada kami, 
Husyaim menceritakan kepada kami dari Ashim bin Kulaib, dari 
Algamah bin Wail, dari ayahnya, bahwa bila Nabi SAW ruku, maka 
beliau merenggangkan jari-jarinya. 
Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


Ab oi IA 5 TE oa Af Ugal —veY/ANO 
3 Ao SN EA gl BA BU LAN 


o- 0 - ot 9.5 Le 8. - 00, Jo Y, 20. LG. 
AP tea 1 HP Vla tuna ot Al AS Lala) 


A8 Ip) IE 1IG AI K3 3 Kala 1 op Uh 
HI Ta Sa dn UB 3 sa Gia alah ale Jo 





HS Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 


— Al Mustadrak 














JS Ai ito IG dn D5 A3 IE S3 3 oi 
: SIA SH dia CAS din 


815/142. Abu Al Hasan Ali bin Muhammad bin Ugbah Asy- 
Syaibani mengabarkan kepada kami di Kufah, ayahku menceritakan 
kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami. 


Abdullah bin Idris menceritakan kepada kami, Ashim bin 
Kulaib menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Al Aswad, 
dari Algamah, dari Abdullah, dia berkata: Rasulullah SAW mengajari 
kami shalat. Ketika beliau hendak ruku, beliau merapatkan jari-jari 
tangannya dan meletakkannya di antara kedua lututnya. Ketika hal 
tersebut sampai kepada Sa'ad, maka dia berkata, "Saudaraku benar, 
dulu kami melakukan hal itu, tetapi kemudian kami disuruh 
melakukan yang ini, yaitu memegang lutut (meletakkan kedua tangan 
di atas lutut)."' 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya dengan redaksi ini, dan hanya sepakat 
pada hadits Ismail bin Abu: Khalid dari Mush'ab bin Sa'ad, dari 
ayahnya, dia berkata, "Dulu kami merapatkan jari-jari tangan kami 
dan meletakkannya di antara kedua lutut. Tetapi kemudian kami 
disuruh meletakkan tangan kami di atas lutut." 


IBL Ge 0 Bo 30 yh, 30. 0 


Maa MEA erna oh Kabah In BN AS Ujaet YAN 
' i 200,31 2. En in Ben 


SAI 3 P3 UBI 


036. 3 303603 oa FE 


Aa ve Dar KI 1 Elo ae LA, 


ve. Pan 


na Ita uv edi ae sUas na gp Kas :YG, A1 BA 





147 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 


Al Mustadrak — | 135) 





DB 


AI Dp Ea Ha papan Ul ypb op ab CA 16 


Pa asa On ea gan as An ae le 
ABS Ia Jt Kuto J3 KE Ie KN, - 
di da Jo Ipa Ch, lk JB 3 


816/143. Abdullah bin Muhammad bin Musa mengabarkan 
kepada kami, Muhammad bin Ayyub menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Al Mughirah mengabarkan kepada kami. 


Muhammad bin Shalih bin Hani' mengabarkan kepada kami, 
Muhammad bin Syadzan menceritakan kepada kami, Outaibah 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Jarir menceritakan 
kepada kami dari Atha' bin As-Sa'ib, dari Salim Al Barrad, dia 
berkata: Kami mendatangi Ugbah bin Amr Abu Mas'ud, lalu berkata, 
"Ceritakanlah kepada kami tentang shalat Rasulullah SAW." Dia 
| kemudian berdiri di depan kami, di masjid, lalu takbir. Ketika ruku dia 
| takbir dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya, 
dan meletakkan jari-jarinya di bawahnya, lalu merenggangkan kedua 
sikunya. Kemudian dia berkata, "Beginilah kami melihat Rasulullah 
SAW melakukannya." 


| Sanad hadits ini shahih, dan di dalamnya terdapat redaksi yang 
agung. Namun, Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya 
| karena keduanya menolak Atha' bin As-Sa'ib. 

| Aku mendengar Al Abbas bin Muhammad Ad-Duri berkata: 
Aku bertanya kepada Yahya bin Ma'in tentang Atha' bin As-Sa'ib, 
lalu dia menjawab, "Dia adalah periwayat tsigah." 


8 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih.” 
Abbas berkata, “Aku bertanya kepada Ibnu Ma'in tentang Atha bin As-Sa'ib, 
lalu dia menjawab, "Dia adalah periwayat tsigah'." 


— Al Mustadrak 


Pn 








. 


Te dahan uji & asa A6 2 NE JANV 


. 


ian SE SUNA Kara Sah “55. 


Nat .... HPN an ba aan .. A3 2 0 — Heal 
Bb) yaah ay HF Naa HAN Mn Bab ta Ta pr! 


HA aa pig HA Jia AI SIG KA 
EA 


817/144. Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Ishag 
Al Khuza'i menceritakan kepada kami di Makkah, Abu Yahya bin 
Abu Maisarah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yazid Al 
Mugri' menceritakan kepada kami, Musa bin Ayyub menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar pamanku Iyas bin Amir 
berkata: Aku mendengar Ugbah bin Amir Al Juhani berkata: Ketika 
turun ayat, "Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu 
yang Maha Besar," (Os. Al Waagi'ah (56J: 74) Rasulullah SAW 
bersabda kepada kami, "Bacalah dia ketika kalian ruku."' 


pr Ae 3 SA 3 SAS UR -A tOIANA 
3 DN gap Bt ag G bf come at ed fe 
ON Ga aa a, Bp Gu IBC 3 ah LP Uas 
CF SES) 3 Wa ag le Io S Nge) 
BEA pel ea KA d3 JK II ay 
Aa 


sa . 


19 Lih. hadits no. 818. 


Al Mustadrak — 











818/145. Al Hasan bin Muhammad bin Halim Al Marwazi 
mengabarkan kepada kami, Abu Al Muwajjih menceritakan kepada 
kami, Abdan memberitakan (kepada kami), Abdullah memberitakan 
(kepada kami), Musa bin Ayyub memberitakan (kepada kami) dari 
pamannya, dari Ugbah bin Amir, dia berkata: Ketika turun ayat, 
“Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Maha 
Besar," (Os. Al Waagi'ah (56): 74) Rasulullah SAW bersabda kepada 
kami, "Bacalah surah itu ketika kalian ruku." Kemudian ketika turun 
ayat, "Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi," (Os. Al A'laa 
(87): 1)-Rasulullah SAW bersabda kepada kami, "Bacalah surah itu 
ketika kalian sujud." 


Hadits ini diriwayatkan oleh periwayat Hijaz yang sanadnya 
shahih. Al Bukhari dan Muslim sepakat berhujjah dengan para 
periwayatnya selain Iyas bin Amir, pamannya Musa bin Ayyub Al 
Oadhi. Sanad hadits ini lurus (shahih), dan keduanya tidak 
meriwayatkannya dengan redaksi ini. Keduanya pun hanya sepakat 
atas hadits Al A'masy dari Sa'id bin Ubaidah, dari Al Mustaurid bin 
Al Ahnaf, dari Shilah bin Zufar, dari Hudzaifah, dia berkata: Nabi 
SAW membaca dalam rukunya, "Subhaana rabbiyal azhiim." 
Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda 
Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya. 


Go HA K5 Ta mua -NLUANA 
NE Be Ci CAS IA JASA BS Gi 


BA do L£- 0 


e - 0... “3 TS - “. - o 2 
Nan UE Aan op SA YA GE 
Pe OLI 20 0. KB 
c 


. Pp ru Ci gd 


190 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Iyas adalah periwayat yang tidak 
dikenal.” 


— Al Mustadrak 








Mean Pe ana 
yA YP ERA PEN IS db DA 1B ul AS 
aa Si Span S ka Us & ye “3 BO oi LL, pa 
BA Lb IN pain HSE Ga Kl 3 cal la 
AB Sp h SE ES an ed Uh jan de 
35 Li an) gp db Ang de de 3 Intan 
ah Id Tang ala M Ko 2 Ia 55 Ju ca Aang ra Hg Pa 


819/146. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad Al Muzani 
mengabarkan kepada kami di Marwa, Ahmad bin Muhammad Al 
Barti menceritakan kepada kami, Al Oa'nabi menceritakan kepada 
kami sesuai yang dibacakan di hadapan Malik. 

Ahmad bin Muhammad bin Salamah mengabarkan kepadaku, 
Utsman bin Sa'id Ad-Darimi menceritakan kepada kami, Yahya bin 
Bukair menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami. 


Ahmad bin Ja'far mengabarkan kepada kami, Abdullah bin 
Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepadaku, dia berkata: Aku membaca di hadapan Abdurrahman bin 
Mahdi dari Malik, dari Nu'aim bin Abdullah Al Mujmir, dari Ali bin 
Yahya bin Khalad Az-Zuragi, dari ayahnya, dari Rifa'ah bin Rafi' Az- 
Zuragi, dia berkata, “Suatu hari kami shalat bersama Rasulullah SAW. 
Ketika beliau mengangkat kepalanya dari satu rakaat, beliau membaca 
'Sami'allaahu liman hamidah'. Seorang laki-laki lalu membaca, 
'Rabbanaa walakal hamdu hamdan katsiiran thayyiban mubaarakan 
fiihi jaziilan'. Setelah selesai shalat, Rasulullah SAW bertanya, 


Al Mustadrak — 


“Siapakah yang tadi membacanya?” Seorang laki-laki menjawab, 
“Aku, wahai Rasulullah”. Rasulullah SAW lalu bersabda, “Aku melihat 
lebih dari 30 malaikat berlomba-lomba, siapa di antara mereka yang 
dapat menulisnya” 15! 
Hadits ini shahih dari riwayat para periwayat Madinah, namun 
.Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


2 JA CA MEA Ip OIE CAS SN EVIAN« 
Ba aj Ke ta tata Ja 5 Je tra pl Blu 
Io Jp 5 1G ol gp Kep sa 3 Ya 
cela, EA era, ah HE Tia px Tag ala Si 
TE AA ae :JU SI AB aah 
Re—as IS ag da ga ii ba Pd BN ASI 
KA ILY II KA pa JAN 2S la 1 TAK 
SPAN Eka Ika 1S. 


820/147. Ali bin Hamsyad menceritakan kepada kami, Ismail 
bin Ishag Al Gadhi menceritakan kepada kami, Arim bin Al Fadhal 
menceritakan kepada kami, Tsabit bin Yazid menceritakan kepada 
kami, Hilal bin Khabbab menceritakan kepada kami dari Ikrimah, dari 
Ibnu Abbas, dia berkata, “Rasulullah SAW membaca gunut satu bulan 
berturut-turut pada shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya, dan Subuh 
pada akhir shalat dengan membaca, “Sami 'allaahu liman hamidah' 
Beliau shalat pada rakaat terakhir untuk mendoakan kehancuran bagi 
suatu kampung bani Sulaim, yaitu Ri'il, Dzakwan, dan Ushayyah. 


J 





. 8! Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih.” 


(140 | — At Mustadrak 











Orang-orang di belakang beliau lalu mengucapkan amin. Beliau 
mengutus mubaligh kepada mereka, untuk mengajak mereka masuk 
Islam, tapi mereka justru membunuh para mubaligh tersebut.” 


Ikrimah berkata, “Ini merupakan kunci gunut.”152 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun Al Bukhari 
dan Muslim tidak meriwayatkannya dengan redaksi ini. 


- 
. s.a .. “4 9 
. 


Aa 3 AA ai KAA MAS p Bas -NLAJAYN 
SEA ear Apv ME ja jd Ia ara Cet Yi 


2... 
ara S0 


-. Pa ag ..3 oy 03 0 8 0-79 Pa 
AA au PS Dl la (Soya Ud (Lala Gpp 

ot Aa “ P Pa Sa oh La. an Ba .. 
HN JA IS IE 3 J3 LN Lah XS AN ps 

821/148. Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Baththah 

Al Ashbahani menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad' 
bin Zakaria Al Ashbahani menceritakan kepada kami, Muhriz bin 
Salamah menceritakan kepada kami, Ad-Darawardi menceritakan 
kepada kami dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, 


bahwa dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya, dan 
berkata, “Nabi SAW melakukan ini.” 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 

Ada riwayat yang bertentangan dengan hadits ini, yaitu hadits 
yang berasal dari Anas dan Wa'il bin Hujr. 





I22 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari.” 

158 Dalam dua manuskrip Al Mustadrak “Abdul Aziz bin Muhammad,” merupakan 
ganti dari “Abdullah bin Muhammad.” 

154 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 


Al Mustadrak — (| 141) 


i 
| 


Adapun hadits Anas adalah: 





Hg II Ki KENA JASA 3 LAS Gis —N 2AJANY 


ba II me na Pa s Pam trendi An GL Jet 


Cat LG S3 3 ag ale Ai Lo Ai Ip ah -J8 


| Ba aa 


. 


Bar 


ia 


822/149. Abu Al Abbas bin Muhammad Ad-Duri 
menceritakan kepada kami, Al Ala' bin Ismail Al Aththar 
menceritakan kepada kami, Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada 
kami dari Ashim Al Ahwal, dari Anas, dia berkata, “Aku melihat 
Rasulullah SAW takbir dengan menyejajarkan kedua ibu jarinya 


| dengan telinganya, kemudian beliau ruku sampai masing-masing 


pergelangan menetap (di lutut). Lalu beliau takbir dan turun hingga 
kedua lututnya mendahului kedua tangannya." 


Sanad hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. 
Sejauh yang aku ketahui, hadits ini tidak ber-illat, namun keduanya 
tidak meriwayatkannya. 

Sedangkan hadits Wa'il bin Hujr, dia berkata, 4! Kp F3 Oo 
HE Ji di ah ad ISI cela JS BS) GI Kana NI li) alle “Apabila 
Rasulullah SAW sujud maka beliau menjatuhkan dulu kedua lututnya 


sebelum kedua tangannya. Sedangkan bila bangkit maka beliau 
mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya.” 


158 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 


dan Muslim, dan aku tidak mengetahui ada illat-nya.” 

Dia lalu berkomentar tentang hadits Wa'il bin Hujr, “Hadits ini sesuai syarat 
Muslim.” 

Al Hakim berkata, “Hati lebih condong terhadap hadits Ibnu Umar.” 


— Al Mustadrak 








Muslim berhujjah dengan Syarik dan Ashim bin Kulaib. 
Barangkali orang yang keliru akan menduga tidak ada pertentangan 
dalam hadits yang shahih sanadnya dengan hadits lainnya. Orang 
seperti ini hendaknya mempelajari kitab Ash-Shahih karya Muslim, 
agar dia bisa melihat jenis ini. Tentang masalah ini, maka hati akan 
lebih condong pada hadits Ibnu Umar, karena banyak riwayat tentang 
itu, baik dari sahabat maupun dari tabiin. 


P) . 30 3G. 39 


3 KAA ES JII api 3 SA Cg do IAYY 
4. A3 2 .. 25 - kosa Papa : £ 
AP MAL CS DRL AI Ol 2G AS GL ab 
Lot 3g "3 : a39 ae A Net Ta. 
MABA 3 II ah ea Kor SIA R53 hb 
823/150. Muhammad bin Yazid Al Adl mengabarkan kepada 
kami, Ibrahim bin Abu Thalib menceritakan kepada kami, Al 
Mu'ammal bin Hisyam menceritakan kepada kami, Ismail 
menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami dari 
Nafi', dari Ibnu Umar, yang meriwayatkannya secara marfu', dia 
berkata, “Sesungguhnya kedua tangan juga sujud seperti halnya 
wajah. Apabila salah seorang dari kalian meletakkan wajahnya maka 
dia hendaknya meletakkan kedua tangannya, dan bila dia 

mengangkatnya maka dia hendaknya mengangkatnya pula." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. Keduanya hanya sepakat dengan 
hadits Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dari Amir bin Sa'ad, dari Al 
Abbas bin Abdul Muththalib, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW 


IS6 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim.” 


Al Mustadrak — 


bersabda, ist Khan Ki Kant SAN Santa | “Apabila seseorang bersujud 
maka tujuh tulang ikut sujud bersamanya.” Al Hadits. 


NA 3 2 Ae asi dg —ye ray 

Ea gih ah yA Ye eU 5 Yak Oa Gas 
:J53 Lara MI ae op pap Bil A II 3 BSI 
Ahh ang ae PN PNP KA IA EH Tag 
D3 ie 


824/151. Abu Al Abbas Muhammad bin Ahmad Al Mahbubi 
mengabarkan kepada kami, Al Fadhl bin Abdul Jabbar menceritakan 
kepada kami, Ali bin Al Husain bin Syagig menceritakan kepada 
kami, Al Husain bin Wagid menceritakan kepada kami, Abu Ishag 
Amr bin Abdullah As-Subai'i menceritakan kepadaku, dia berkata: 
Aku mendengar Al Barra bin Azib berkata, “Nabi SAW sujud di atas 
bagian telapak tangan.” 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


CE AE ega Sea oi AN ES —Nox/AYe 
al ana bela siar tata ea Ba 


. 


ale Kie Ko Ip Sp Hai be Ra nira os aa 5 





57 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim.” 


— Al Mustadrak 











2 ATA, Le TNO ox. kd en, 
Te IN P5 Bl IP NM Bni 


825/152. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada 
kami, Abu Al Mutsanna memberitakan (kepada kami), Al Oa'nabi 
menceritakan kepada kami, Daud bin Oais menceritakan kepada kami 
dari Ubaidillah bin Abdullah bin Agram, dari ayahnya, bahwa dia 
bersama ayahnya di jalanan Namirah, ternyata di tempat tersebut ada 
Rasulullah SAW sedang shalat, maka aku melihat putihnya ketiak 
Rasulullah SAW setiap kali beliau sujud.'”? 


Hadits ini shahih sesuai dengan yang aku tetapkan tentang 
(sahnya) riwayat yang menyendiri oleh seorang anak dari ayahnya. 


0 1.0 Pap 


IA Eh IMAN AI 3 Te Eh ora 
PAS UP eat Ci Na Axa 3 aa US JSI Aje 
ian da Ie Up po Kep oi 


#3. . 


Anto P Iata BS) os 


826/153. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada kami, Al Harits bin 
Abdullah Al Khazin menceritakan kepada kami, Husyaim 
menceritakan kepada kami dari Ashim bin Kulaib, dari Algamah bin 
Wa'il, dari ayahnya, bahwa apabila Nabi SAW sujud maka beliau 
merapatkan jari-jemarinya.'”? 


158 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih sesuai dengan yang 
telah aku tetapkan tentang (sahnya) riwayat seorang anak yang diriwayatkan 
secara menyendiri dari ayahnya.” 

159 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 


Al Mustadrak — 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


Me AS can Belah KI Gia Gas — 10 &/AYV 


KA gi MANA ga Gi AA BA Gl gi AG 


S0 Luo Bed 0. Td 


OP mad aa “JG Bel 3 KA Pd KAS TPA Bas 
Io Sp) JSI EP CN Ng 
Te Bea HN ia pa Ula lag aa An 

aa ata jab Y Ia Ana SI AG 5 Up 10 wa 


827/154. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada 
kami, Al Husain bin Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada 
kami, Ubaidillah bin Sa'ad bin Ibrahim bin Sa'ad Az-Zuhri 
menceritakan kepada kami, pamanku menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishag, dia 
berkata: Mis'ar bin Kidam menceritakan kepadaku dari Adam bin Ali 
Al Bakri, dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“Jangan kamu bentangkan kedua lenganmu, lekatkanlah kedua 
telapak tanganmu (ke tanah) dan renggangkanlah kedua ketiakmu. 
Jika kamu melakukannya maka setiap anggotanya ikut sujud 


bersamamu.“ 


Al Bukhari berhujjah dengan Adam bin Ali Al Bakri, 
sementara Muslim berhujjah dengan Muhammad bin Ishag. Hadits ini 
shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


10 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih.” 


— Al Mustadrak 





dg AN aka 3 MU Es oelatA 


-. 
And 


KAA Ja 5 SG Cas UE TA oi sja AA 
NA Cia ba KA NN NUSA, 
HAB ES AYU tata HL Ga Sa 
FP PB Bel AG Ap CAS PAS 
Ie in leh Jo MI DS HB anji 
ato Ye 3 D0 3 2 sda SA peta 

JAN PP 3 IE 
828/155. Abu Zakaria Yahya bin Muhammad Al Anbari 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amr bin An-Nadhr Al 


Husyi menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Nadhr As-Surini 
menceritakan kepada kami. 


Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad Ash-Shaidalani 
mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ayyub menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Al Mughirah dan Ahmad bin Manshur 
memberitakan (kepada kami), mereka berkata: An-Nadhr bin Syumail 
menceritakan kepada kami, Yunus bin Abu Ishag menceritakan 
kepada kami dari Abu Ishag, dari Al Barra bin Azib, dia berkata, 
“Apabila Rasulullah SAW shalat maka beliau membuka lengannya.” 


Aku mendengar Abu Zakaria Al Anbari berkata, “Seseorang 
membuka lengannya dalam shalat adalah merenggangkan kedua 
lengannya dan melonggarkannya dalam ruku dan sujud.”!8! 


Tn 


IS1 Adz-Dzahabi berkata dalam t-Talkhish, “An-Nadhr meriwayatkan secara 
menyendiri. Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini juga 
diriwayatkan oleh Zuhair bin Muawiyah, kemudian dia menyebutkan hadits no. 
829.” 


Al Mustadrak — 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. Ini termasuk salah satu hadits An- 
Nadhr bin Syumail yang diriwayatkannya secara menyendiri. 


Hadits ini juga diriwayatkan oleh Zuhair bin Mu'awiyah dari 
Abu Ishag, dari Irbad At-Tamimi, dari Al Bara, dari Ibnu Abbas. 


ena PI 3 "3 Kaban KA Ki dari —o1JaYa 

' £ BE Pn ara 533 CAS ka GAS OI AB AAA Pee 
Ke uu CAP gi 3 Ojak Ka 3 ge, 
Jne / yag sil LP Sih dal alah ala An 
829/156. Abu Bakar Muhammad bin Al Muammal 
mengabarkan kepada kami, Al Fadhl bin Muhammad Asy-Sya'rani, 
An-Nufaili menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada 
kami, Abu Ishag menceritakan kepada kami dari At-Tamimi, yang 
meriwayatkan tafsir, dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Aku pernah 
mendatangi Nabi SAW dari belakang, lalu aku melihat putihnya kedua 


ketiak beliau saat sedang merenggangkan kedua lengannya dan 
mengeluarkan tangannya.”192 


Bb AE ag Ta das -yov/ar: 


2 0-3 Pt 2 o- Pt . 


Naba pena Sia 


N 
“ 


SW do HS SE SA NP PN oi KT KP Yi LP ea 
aan De Oia SAN 


122 T ih. hadits no. 828. 


— Al Mustadrak 











830/157. Abu Bakar bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu 
Al Mutsanna memberitakan (kepada kami), Musaddad menceritakan 
kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan kepada kami, 
Ubaidillah bin Abdullah bin Al Asham menceritakan kepada kami 
dari pamannya Yazid bin Al Asham, dari Abu Hurairah, dia berkata, 
“Apabila Rasulullah SAW sujud maka kedua ketiak beliau yang putih 
terlihat.”193 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Ibnu Uyainah meriwayatkannya, tapi berbeda dengan Abdul 
Wahid: 


SAR ola GRAN Ig ae A La 


Pe OK WI ms ji “se old —NOAJAYA 


01 o- Jo Jo — 


2 Aap Ip KAN Gp gp Aa tea Utan 01 aga kara 
nata Aint 151 yang ale MN Kp Si Tag IS SE 
Be eat 


831/158. Ali bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Najdah menceritakan kepada kami, Sa'id bin Manshur menceritakan 
kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Al Asham, 
dari pamannya, dari Maimunah, dia berkata, “Apabila Rasulullah 
SAW sujud, maka seandainya saat itu ada binatang ternak yang mau 
lewat di depannya, dia pasti dapat lewat.” 


163 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim.” 
16 Lih. hadits no. 830. 


Al Mustadrak — 


AA AA YA ya AA 2 AI 


AAA at OP ENI Kepala Gi Saad EA KM 
3 Tyo “JB Naa ng ea 
AA an Be ih ja AN 3 P9 Kana Ja 


He 0 0 ai ala AI Ko AI Ih DAH ang ale 


Hi sad Ab Seat ge Loh, (korta Tap MP 
D3 DE Iyo Bin 4 Dasa Lp an Si IA Bala 
Bia Kas GI Bal US UC Katak dur 
Abe SAY 3 Ip Ge: Ge kak ad ul li uan 


03 


et le el Ie 1 JB TAI JA) GBU, TA 


832/159. Abu Al Abbas Muhammad bin Ahmad Al Mahbubi 
mengabarkan kepada kami, Abu Bakar Muhammad bin Isa Ath- 
Tharsusi menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Maryam 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub memberitakan (kepada 
kami), Umarah bin Ghaziyyah menceritakan kepadaku, dia berkata: 
Aku mendengar Abu An-Nadhr berkata: Aku mendengar Urwah bin 
Az-Zubair berkata: Aisyah RA —istri Nabi SAW— berkata, “Aku 
pernah kehilangan Rasulullah SAW yang saat itu tidur bersamaku di 
tempat tidurku, ternyata aku menemui beliau sedang sujud dengan 
melekatkan (merapatkan) tumitnya dan menghadap kiblat dengan 
ujung-ujung jarinya. Kudengar beliau membaca, “Aku berlindung dari 
kemarahan-Mu, dan dengan maaf-Mu dari siksaan-Mu. Aku 
panjatkan puji kepada-Mu dan aku tidak mampu untuk mencapai 
semua yang Engkau miliki”. Setelah selesai, beliau bertanya, “Wahai 
Aisyah, apakah syetanmu telah muncul? Aku lalu bertanya, “Apakah 
engkau punya syetan?” Beliau menjawab, “Tidak seorang manusia 


— Al Mustadrak 








pun kecuali dia memiliki syetan”. Aku pun kembali bertanya, “Apakah 


engkau juga begitu?” Beliau menjawab, “Termasuk aku, hanya saja 


Allah menolongku, sehingga dia masuk Islam” 85 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkan dengan redaksi ini. Aku tidak 
mengetahui ada periwayat yang menyebutkan tentang merapatkan 
tumit dalam sujud selain hadits ini. 


KAA Ea et ag 33 LA AA sn Bas YAS JAN” 
Lb KEL KS CI AR ad EA Cia GI 5 
ea 0 0.086 o- Lg oo. 0 0 co £ 1. - 
6 Ju Uda ot PI AP GP CINA Ui pan LP Ud ni 
or PE 3 PN PN Na ERA AN, @: , EN 
ap ge AAN AAN SAP 59 el NP AI Calo AI Jia) 
| s0 ab. 23 2 ag D3 3 
Ha bp CS OS Je bi 
833/160. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya' gub menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ishag Ash-Shaghani menceritakan 
kepada kami, Abu Ashim menceritakan kepada kami, Abdul Hamid 
bin Jaf'ar menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku 
dari Tamim bin Mahmud, dari Abdurrahman bin Syibl, dia berkata, 
“Rasulullah SAW melarang berlaku seperti burung gagak yang 
memukul paruhnya (maksudnya tergesa-gesa dalam menunaikan 
shalat), duduk seperti binatang buas (maksudnya melekatkan kedua 
lengan ke tanah ketika sujud dan tidak mengangkatnya), dan 
menempati satu tempat secara terus-menerus seperti yang dilakukan 

unta.”196 


165 Adz-Dzahabi berkata dalam .4t-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim.” 

16 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih. Tamim 
meriwayatkan secara menyendiri dari Ibnu Syibl.” 


Al Mustadrak — 


Hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya berdasarkan apa yang telah aku sebutkan 
sebelumnya tentang hadits sahabat yang diriwayatkan secara 
menyendiri. 


A0 AG. AA 


S3 Be Tag Anna al srta ara AYI 


o Ba 3 0 2104 0, LOTA Lo 


Php Bb ag Aa MAN PUPR 

Ai GI gi Dedi 3 An ON 

ma SAN ina Gl da Aa AI dan LE S3: -J8 

—ah ol UI) 1002 " Ju SI Inai JL paca S1 
25. 5 3 Pm Ji SI hang Je aa 


834/161. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman menceritakan kepada kami, 
Syu'aib bin Al-Laits bin Sa'ad menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ajlan, dari Sumai 
(maula Abu Bakar), dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata, 
“Para sahabat Rasulullah SAW mengeluhkan sulitnya sujud ketika 
mereka merenggangkan. Beliau lalu bersabda, 'Bantulah dengan 
lutut.” 


Ibnu Ajlan berkata, “Maksudnya dengan meletakkan kedua 
siku di atas lutut ketika sujud dalam waktu lama, dan berdoa. si 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 





17 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 


— Al Mustadrak 





Bat STAN KA 3 Ha Ls MN 3S —yav/aro 


. 


Me AS Ide Ne raba A5 ena SAN) 5 Aha dat 
US PAP UN YP ea UI Korea A5 uga 


Ld 0. 


or. Aa 2 o - 

aan Jan 5 9 J5 -JG dia Na SI X6 
Pn 042 — £ 0 £ 8, - 
asn y, Papa KAA bwg 

835/162. Abu Zakaria Yahya bin Muhammad Al Anbari 
menceritakan kepada kami, Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim Al 
Abdi menceritakan kepada kami, Abu Shalih Al Hakam bin Musa Al 
Oanthari menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muslim 
menceritakan kepada kami dari Al Auza'i, dari Yahya bin Abu Katsir, 
dari Abdullah bin Abu Oatadah, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, “Pencuri yang paling jahat adalah yang mencuri 
shalatnya.” Para sahabat lalu bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana 


dia mencuri shalatnya?” Beliau menjawab, “Dengan tidak 
menyempurnakan ruku dan sujudnya””"$ 


Ng 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. Menurutku, keduanya tidak 
meriwayatkannya karena adanya perbedaan di dalamnya antara juru 
tulis Al Auza'i dengan Al Walid bin Muslim. 


168 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim.” 
Abdul Hamid bin Abu Al Isyrin meriwayatkan dari Al Auza'i, dia berkata, "Dari 
Yahya, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Kedua sanad ini shahih." 


Al Mustadrak — | 153 | 


o- Do & o-d TEA, 


Ae 13 IS ab Belah uji XX Maa 1 UY/AYI 


PN RE NT AD 


Aa An Na Ke ta PPA SN Ban 
PA EA PA 
SA By AS Ta Fog selang sale ale Ii Ke MJ Jb “JG 


2. 


SAY 1J6 G Kit Da US da Tp NE PX Boa 


0.01 Ic 


3 geng Para 


836/163. Abu Bakar bin Ishag menceritakan kepada kami, 
Ubaidillah bin Abdul Wahid menceritakan kepada kami, Hisyam bin 
Umarah menceritakan kepada kami, Abdul Hamid bin Abu Al Isyrin 
menceritakan kepada kami dari Al Auza'i, dari Yahya bin Abu Katsir, 
Abu Salamah menceritakan kepadaku dari Abu Hurairah, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya pencuri yang paling jahat 
adalah yang mencuri shalatnya.” Para sahabat lalu bertanya, “Wahai 
Rasulullah, bagaimana dia mencuri shalatnya?” Beliau menjawab, 
“Tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya.” & 


Kedua sanad ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


PN) 


pl XS 5 Ea 1 2 An AN aah ta. He ve Wet 3 elarv 


ag X5 tara ul LS ja v Ter 
aa & nee JP Oa Mana 


390 Jae 


3 aa 3GP A5 Ot an S1 Gta 


KN — 
. 





169 T ih. hadits no. 835. 


— Al Mustadrak 























Be ag PA Un PA » Pd aat 9 “a 0. » 
CE Io :JE PP AP BL 
AS IA SE LAI Ol Ad JII ea IP alah 
a 3 3 2... s4 ur” 0 0 - 
BEN Ai JIE 3 Ol SOE bah 
837/164. Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i mengabarkan kepada 
kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepadaku, Abdurrazzag menceritakan kepada 
kami. 
Abu Ali Al Husain bin Ali Al Hafizh mengabarkan kepada 
kami, Abdullah bin Muhammad memberitakan (kepada kami), Ishag 
bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Abdurrazzag mengabarkan 
kepada kami, Ma”mar memberitakan (kepada kami) dari Ismail bin 
Umayyah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, “Nabi SAW 


melarang seseorang bersandar dengan tangan kirinya ketika duduk 
dalam shalat.” 


Dalam hadits Ishag disebutkan, “Seseorang bersandar dengan 
kedua tangannya dalam shalat.”17 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


ja TEAM Jia HA jai REI AM OIAYA 
s 2. O a - - a ” . en 

SA Je a05 33 SANA Ke JS EA 5 Han Vila 

03 303. — Pa Joo 


170 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim.” 


Al Mustadrak — (135) 





Ga 


0g "3 9 o Ed Sen Ma Pan: o- 0 - e£.. .. o 
ot EA La 1JB ESAI ap) MAS GP Aa OP AN 
l | 8.0 221 


838/165. Abu Nashr Ahmad bin Sahl Al Fagih menceritakan 
kepada kami di Bukhara, Sahl bin Al Mutawakkil Al Bukhari 
menceritakan kepada kami, Al Ala" bin Abdul Jabbar Al Aththar 
menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan 
kepada kami, Al Hasan bin Ubaidillah menceritakan kepada kami dari 
Abdurrahman bin Al Aswad, dari ayahnya, dari Abdullah RA, dia 
berkata, “Di antara yang termasuk sunah shalat adalah membaca 
tasyahhud dengan suara lirih.” 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Hadits ini memiliki syahid dengan sanad yang shahih dari 
Aisyah: 


SA SY 1D Jai s1 Gas 1 VAra 

AG Laka Ci LSN ES Ab ad Ii rai) Bis 

TG HI PA on Mae AG AIA gi ea 
ASET Il HA Ty MB 3 yA 


839/166. Abu Al Fadhl Muhammad bin Ibrahim Al Muzakki 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Abu Thalib menceritakan 
kepada kami, Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Hafsh bin 
Ghiyats menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari 





111 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 
Hadits ini memiliki syahid yang shahih, kemudian dia menyebutkan hadits no. 
839.” 


— Al Mustadrak 





ayahnya, dari Aisyah RA, dia berkata, “Ayat ini turun berkenaan 
dengan tasyahud, “Katakanlah, “Dan janganlah kamu mengeraskan 
suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahkannya." (OS. 
Al Israa' (17): 110)!” 


Tee En me Uaa TU yi AEa 


PA aa ds 3 3 A2 Es Hap 5 GA Os 
ah AA KS ai as 3 HA AN un 
HS Sen ob ala Io MJ 
Tp IE IA pl ala A1 Ja GI Ie Fil Ia dana 
AL 2,3 SIS Ae in Jas ala ea Idi 


socerr 


3 
slah Vag YP) 5 eka 


j 


840/167. Abu Al Fadhl Al Husain bin Ya'gub Al Adl 
mengabarkan kepada kami, As-Sarri bin Khuzaimah menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Yazid Al Mugri menceritakan kepada 
kami, Haiwah menceritakan kepada kami dari Abu Hani', dari Abu 
Ali Al Janabi, dari Fadhalah bin Ubaid Al Anshari, bahwa Rasulullah 
SAW melihat seorang laki-laki yang shalat tanpa memuji dan 
mengagungkan Allah, serta tidak bershalawat kepada Nabi SAW, tapi 
malah langsung bubar. Rasulullah SAW pun bersabda, “Orang ini 
tergesa-gesa.” Beliau kemudian memanggilnya dan bersabda kepada 
orang-orang yang sedang berada di sana, “Apabila salah seorang dari 
kalian shalat, maka dia hendaknya mulai dengan memuji dan 


17 L ih. hadits no. 838. 


Al Mustadrak — 


menyanjung Tuhannya, serta bershalawat kepada Nabi SAW. Setelah 
itu, berdoalah sesukanya?” 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


Bocao 38. 3 


Kai Bi darah G3 LA ya yh Ci ANA 


Ba 30 doc 3 L0. Pa na - 


2 Ga Has Pa an Gi KA Wana AN Lp 
Hd Jap dana dp Kiba en AN 
AA imp Kab Hang TA Pa Gp 


841/168. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Isa At-Timisi menceritakan kepada kami, 
Amr bin Abu Salamah menceritakan kepada kami, Zuhair bin 
Muhammad Al Makki menceritakan kepada kami dari Hisyam bin 
Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa Nabi SAW mengucapkan 
salam dalam shalat sebanyak satu kali, dengan menolehkan wajahnya 
ke arah kanannya sedikit.!7 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 

Wuhaib bin Khalid meriwayatkan dari Ubaidillah bin Umar, 
dari Al @asim, dari Aisyah RA, bahwa dia mengucapkan salam 
sebanyak satu kali. 





173 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 

14 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim. Wuhaib meriwayatkan dari Ubaidillah bin Umar, dari Al Gasim, 
dari Aisyah.” 


— Al Mustadrak 





Al Bukhari dan Muslim sepakat berhujjah dengan Amr bin 
Abu Salamah dan Zuhair bin Muhammad. 


I— — Ian Cp HA Gl Pa! Ca NA/ALY 


2 eny CAS KEAAN NG oi Saba Al IS Aa ASI 


(PA 3 0 22, PNP Le 


PE ay pa Aga Fera Gi Ya Wa— (sae 


TI 
5 PS 0 AI DARA Gi AP pa TAN ie 1 Hearag 


ara ang Op Kaban Toe: Tata edot gps Ea Grade Ga 

LA GA Ja gi GEN APP GEN 
A (3 . . 

al Nee 3 tep Je -JU agar ng Pa Ae ta 

Fa 2 ana kar ala ala 

842/169. Abu Ishag Ibrahim bin Muhammad bin Hatim Az- 

Zahid menceritakan kepada kami, Abu Abdillah Muhammad bin 

Ibrahim bin Al Abdi menceritakan kepada kami, Yusuf bin Adi 


menceritakan kepada kami, Mubasysyir bin Ismail Al Halabi 
menceritakan kepada kami pada tahun 75 (H) dari Al Auza'i. 


Abu Ali Al Husain Al Hafizh menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Al Husain bin Mukram mengabarkan kepada kami di 
Bashrah, Amr bin Ali menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Yusuf menceritakan kepada kami, Al Auza'i menceritakan kepada 
kami dari Gurrah bin Abdurrahman bin Haiwail, dari Az-Zuhri, dari 


Al Mustadrak — 





Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, “Meringankan salam adalah Sunnah” 





Hadits ini shahih" sesuai syarat Muslim. Dia menjadikan 
riwayat Ourrah bin Abdurrahman sebagai syahid pada dua tempat | 
dalam kitabnya. Abdullah bin Al Mubarak meriwayatkan hadits ini 
secara mauguf dari Al Auza'i. 


EN — et mi aava dev. larr 


— 23 s CGI S “al Ku Ci Ola Gi PARA P4) Ko 
aU 5 JG Sh arina TAP Kk an AN s ran Ag IX 
Pra SAI 


843/170. Abu Al Abbas Al Oasim bin Al Oasim As-Sayyari 
mengabarkan kepada kami, Abu Al Muwajjih menceritakan kepada 
kami, Abdan memberitakan (kepada kami), Abdullah memberitakan 
dari Al Auza'i, dari Gurrah bin Abdurrahman, dari Az-Zuhri, dari Abu | 
Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata, “Meringankan salam adalah 
Sunnah.” 


15 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim. Dia 
menjadikan hadits Ourrah sebagai syahid. Ibnu Al Mubarak meriwayatkan 
secara mauguf dari Al Auza'i.” 

Abu Abdillah Al Busyanji berkata, “Maksudnya adalah agar tidak 
memanjangkan salam.” | 

1796 Ad-Daraguthni berkata dalam Al /lal, “Yang benar adalah, hadits ini mauguf. 
Ourrah bin Abdurrahman seorang periwayat lemah yang diperselisihkan.” 
(Dikutip dari At-Talkhish Al Habir). 

177 Lih. hadits no. 842. 





— Al Mustadrak 


h 
! 
: 
: 
| 
! 
! 
2 








AE AP BAN) AKN LS Ul SIK iv late 
CA ee ES IP So Ie KA ES 


- 


0. 0 - 2 e 0. 0 Pe o Ga 0 Lo ora Lo sa? 
Aa GP JP Ot yyaR OP tee lenall G3 yaa YP (Ollun 01 panel 
sg . an Ha Oia at AN, 23 PAN nan 3 na . #. Oo. . 
en IP OS lag AE elo Ol terb al of ar ui 


“3 
“03 


Ti NN NA pig GA Jaye 

844/171. Aku bertanya kepada Abu Zakaria Al Anbari, dan dia 
menceritakan kepada kami dari Abu Abdullah, Ahmad bin Hazim bin 
Abu Azrah menceritakan kepada kami, Ali bin Hakim menceritakan 
kepada kami, Al Mu'tamir bin Sulaiman memberitakan (kepada kami) 
dari Mutsanna bin Ash-Shabbah, dari Amr bin Dinar, dari Sa'id bin 
Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa apabila Nabi SAW didatangi Jibril, 
kemudian Jibril membaca bismillahirrahmanirrahim, maka beliau 
tahu bahwa itu merupakan surah." 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


3 


AE ra BASA ati ad Bis —1vx/Ate 
2 o- J9 3s an 8. P.y” 0 () . 43 re. 
Jaa Gp da GAS dana Blah YLSA SI 


CS 3 ma Ea Ae Ja 3 la C3 va, 


A PN an Pn . - PN Nan an 5 ... 
AE H3 Okita GIS YG UI Dea Gi Aa GAS cbs ini 


PN ed 


AG ag ita Ge . . 0-3 . .. uc - . 0... 
lagi AM ah ee Gl GP Gee Gi Japan IP IS UI AS UP 


198 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Tentang Mutsanna —yaitu Mutsanna 
bin Ash-Shabah—, An-Nasali berkata, “Dia adalah perawi matruk'.” 


Al Mustadrak — 





| o 3) 3 “203 Pj ITO Pan ara 4 8, 83 89 .' 2 2. £ 
| am IPB ya ai eling KPA lho Cai OS JB 
PIA 

845/172. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya' gub menceritakan 
kepada kami, Abu Bakar Muhammad bin Ishag Ash-Shaghani 


menceritakan kepada kami, Mu'alla bin Manshur menceritakan 
kepada kami. 


Abu Outaibah Salim bin Al Fadhl Al Adami mengabarkan 
kepada kami, Al Oasim bin Zakaria Al Mugri' menceritakan kepada 
kami, Al Hasan bin Ash-Shabbah Al Bazzar menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada 
kami dari Amr bin Dinar, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas RA, 
dia berkata, “Nabi SAW pernah tidak mengetahui akhir surah, sampai 
diturunkan bismillahirrahmanirrahim.”” 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Uh bs di "ye 33 Sha Tas af hs -avrlasn 
Dan ane Den pra 

Sau AN Ben oh KAA AS AR MUA 

Gas am seberapa anakan 

oi kat ap SA ES ih SN ES ba 03 

ARA pin ae -JG Aap Re 


Dang AG AN ya PENA emg IP Sp SAS) 


179 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini tetaplahi (sah).” 


(162 | — Al Mustadrak 








9 EPA gi .... £ 0 L-03 ka PITA 0 0 5 
pk Par Ap KRI 3) yah O Iya pa al 


An er 


Pd 


846/173. Abu Ali Al Husain bin Ali Al Hafizh menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Muhammad bin Sulaiman menceritakan 
kepada kami, Ruhaim bin Al Yatim menceritakan kepada kami. 


Abu Amr Muhammad bin Ahmad bin Ishag Al Adi 
mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Al Hasan bin Outaibah 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amr Adh-Dharir 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Al Walid bin Muslim 
menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, 
Amr bin Dinar menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Jubair, dari 
Ibnu Abbas RA, dia berkata, “Kaum muslim dulu tidak mengetahui 
akhir surah sampai diturunkan bismillahirrahmanirrahim. Apabila 
turun bismillahirrahmanirrahim, maka mereka mengetahui bahwa 
suatu surah telah selesai.” 


Ruhaim tidak menyebut Sa'id bin Jubair. Hadits ini shahih 


sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak 
meriwayatkannya. 


LE yi KA ESA 1 Gas —1ve/atv 


L0 E 1036. Aa naa 


——an BU ja op KA YA Sh Wa CA 


Ta Seruan 2 ab Aga ala KU Cah ea 
Net Maa 
Brg Tg galak ALAN 5 KLT YA DIN Hy 


180 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Ruhaim meriwayatkan dengan redaksi 
ini tanpa menyebut Sa'id bin Jubair.” 


Al Mustadrak — Li63| 


847/174. Abu Ahmad Muhammad bin Muhammad bin Al 
Husain Asy-Syaibani menceritakan kepada kami, Abu Al Ala' 
Muhammad bin Ahmad bin Ja'far Al Kufi menceritakan kepada kami 
di Mesir, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, 
Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari 
Ibnu Abi Mulaikah, dari Ummu Salamah, dia berkata, “Nabi SAW 
membaca bismillaahirrahmaanirrahiim.  Alhamdulillaahi rabbil 
aalamin, dengan memotongnya huruf per huruf.”381 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
. keduanya tidak meriwayatkannya. 


Hee tra Maan 1 og Saba Gpbadl TEA —1voJALA 
MA Bath 53 
AAN AS IP JA oi Ia Ageh 
deh ai SIA Ci Alia yh Been Gi AA KIA C5 
ge ap DIN Ae Pt ala ep ME 5 ear (ara 
ts ai da Je MIA ab Tp ly 22 


AA SKA Y Fi Wa H SAS Ay? Ka 3 


o- ia, 


sol Sa d JAN 33 NG 5 «ul 2 £ 3. Redin oa 


7 o. #5... 


Aa ia MAN TKA SI y IKA :JU3 


181 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim.” 


— Al Mustadrak 








848/175. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ishag Ash-Shaghani menceritakan 
kepada kami. 


Abu Muhammad bin Ziyad Al Adl mengabarkan kepadaku di 
awal Kitab At-Tafsir, Abu Bakar Muhammad bin Ishag bin 
Khuzaimah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Ishag Ash- 
Shaghani menceritakan kepada kami, Khalid bin Khidasy 
menceritakan kepada kami, Umar bin Harun menceritakan kepada 
kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ummu Salamah, 
bahwa Rasulullah SAW membaca dalam shalat 
bismillaahirrahmaanirrahiim, dan menghitungnya sebagai satu ayat, 
(lalu membaca) alhamdulillaahi rabbil aalamiin, dan menghitungnya 
sebagai dua ayat. (Lalu membaca) ar-rahmaanirrahiim, dan 
menghitungnya sebagai tiga ayat. (Lalu membaca) maaliki 
yaumiddiin, dan menghitungnya sebagai empat ayat. Beliau juga 
membaca iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin, dan menghimpun 
lima jarinya.!82 


Umar bin Harun merupakan periwayat yang dijadikan hujjah 
dalam bidang hadits. Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. 
Aku meriwayatkannya di sini sebagai syahid. 


340 3 Pi . oto... 36. 3 6 


Somea Uu ko CI YAN) Ui ve Get Pn) sa —NV ALA 
YG ae 3 A39 AE Aja SI KE oi IN AE 


7 
G6 . 


4 . 
Lana Op Cal SAS 


182 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Mereka sepakat bahwa dia —Umar 
bin Harun— adalah periwayat dha'if.” 
An-Nas'i berkata, “Dia adalah periwayat matruk.” 


Al Mustadrak — 





0 an “o.? 0 4G. Pt & PP o -. -a 3 
Kata SA (IL Kaban Wa dota 


4. 


2 5 C4 “. Pn 
Haa UI BU Bi nata Ii LAN ES telp AI 


Sah Aa din SW 3 In 


GA IS LTE Ga Ti AN PeN MEA 
SAN tali 5) Jar SELAI html CAS JA) dagu LAS IU 
Sea as Ke 25 , 03. ag PPA MN tai - "ig 
Aka la Iko AI Ifa Do Set JI na 
849/176. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya' gub menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam Al Mishri 
menceritakan kepada kami, ayahku dan Syu'aib bin Al-Laits 


menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Al-Laits bin Sa'ad 
menceritakan kepada kami. 


Ahmad bin Salman mengabarkan kepada kami, Muhammad 
bin Al Haitsam menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Maryam 
menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'ad menceritakan kepada 
kami, Khalid bin Yazid menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abu 
Hilal, dari Nu'aim bin Al Mujmir, dia berkata: Ketika kami berada di 
belakang Abu Hurairah, dia membaca bismillaahirrahmanirrahiim, 
lalu membaca Ummul Our'an sampai waladh-dhaalliin, lalu dia 
membaca amin, dan orang-orang pun ikut membaca amin. Setiap kali 
sujud, dia membaca allahu akbar, dan setelah salam dia berkata, 
“Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku adalah orang 
yang shalatnya paling mirip dengan shalatnya Rasulullah SAW.”18 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


183 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim.” 


— Al Mustadrak 








Syahid-nya adalah: 


di ai Gb tj Nge 


Pt Pd 


Ip AS AM EL U —yvv/Ao: 

XX De Krn Kata EA oi Be 5 BA Bi Sak 
Lam Cega Si daa 5D nan Wan UG Ih Oa Odbe €gral 
FTI —a API die AM Ke Ai Ing OS JB GA d 
P3 LA 


850/177. Hadits yang diceritakan kepada kami oleh Abu 
Muhammad Abdullah bin Ishag Al Adl di Baghdad, Ibrahim bin Ishag 
bin As-Sirraj menceritakan kepada kami, Ugbah bin Mukram Adh- 
Dhabbi menceritakan kepada kami, Yunus bin Bukair menceritakan 
kepada kami, Mis'ar menceritakan kepada kami dari Muhammad bin 
Oais, dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah SAW membaca 
bismillaahirrahmanirrahiim dengan suara keras (dalam shalat). 


doc ro AG. 3 


BE Oi ip ami Ap Lama Al Pa aa BAN INGN 
a— AP BA AR oi ka 2 Gl ed Gif ok 
aga Dea yak Ko ep obs 3 MAS GA 

PA £?9g 


En aa Da ik Un du le sai 
Lor Na Ma or 09. PA 2 ang 
Boy 3 d3 OT D4 bana ny G3 Gerah 


NS IE nan LS OA DPN LI 


—m 


188 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Muhammad dianggap dha'if.” 
Maksudnya adalah Muhammad bin Oais. 


Al Mustadrak — | 167 | 


2 03 


- 3 2 Pa » P - Pena 
AA DS IS ia JSI Cai pral Sp 3 3 uh 
SR ay HUM di Cb Kel Gan ah 


Mona SS 3) MA ng DNA 


—  851/178. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman memberitakan (kepada kami), 
AsySyafi'i memberitakan (kepada kami), Abdul Majid bin Abdul 
Aziz memberitakan (kepada kami) dari Ibnu Juraij, Abdullah bin 
Utsman bin Khaitsam mengabarkan kepadaku, Abu Bakar bin Hafsh 
bin Umar mengabarkan kepadanya bahwa Anas bin Malik berkata, 
“Mu'awiyah pernah shalat di Madinah, lalu membaca dengan suara 
keras. Dia membaca bismillahirrahmanirrahim untuk Ummul Our'an 
dan tidak membaca bismillaahirrahmanirrahiim untuk surah-surah 
setelahnya sampai dia menyelesaikan surah tersebut. Setelah salam, 
orang yang mendengarnya dari kalangan Muhajirin dan Anshar 
menyeru kepadanya dari semua tempat, "Wahai Mu'awiyah, kamu 
mencuri shalat atau lupa?' 


Setelah itu dia shalat, lalu membaca 
bismillaahirrahmanirrahiim untuk surah setelah Ummul Our'an, dan 
bertakbir ketika akan sujud.” 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim. Dia berhujjah dengan 
Abdul Majid bin Abdul Aziz. Seluruh periwayatnya disepakati 
sebagai orang yang adil. Hadits ini meriwayatkan illat bagi hadits 
Syu'bah dan yang lain disebabkan Oatadah, yang sekalipun 
kedudukannya tinggi, tapi dia seorang mudallis dan mengambil hadits 
dari siapa saja. Sekalipun haditsnya dimasukkan dalam Ash-Shahih, 


185 Adz-Dzahabi berkata dalam /At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim. 
Hadits ini merupakan illat bagi hadits Gatadah dari Anas, 'Aku shalat di 
belakang Nabi SAW, Abu Bakar, dan Umar. Mereka tidak membaca 
bismillaahirrahmanirrahiim dengan suara keras”. Gatadah merupakan seorang 
mudallis. Hadits yang bertentangan dengan ini memiliki beberapa syahid.” 


— Al Mustadrak 














tapi hadits-hadits yang bertentangan dengannya memiliki beberapa 
syahid yang salah satunya telah aku sebutkan, diantaranya: 


2 AOA Oo otoeso15. ay 3 8 - 


Sig gp D yan 5 Katun dini asa An Aga 


- 
04 £ 


25 dya “IG 335 El Yg. BP celah Hara 2430 
Dn IG Sel let Ke dh 2 OS HS 


Kera ae PAI aa £ BIS Fs t Aa 
852/179. Hadits yang diceritakan kepada kami oleh Abu 
Abdillah Muhammad bin Ya'gub bin Yusuf Al Hafizh, Ali bin Al 
Husain bin Abu Isa menceritakan kepada kami, Amr bin Ashim Al 
Kilabi menceritakan kepada kami, Hammam dan Jarir menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Gatadah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Anas bin Malik pernah ditanya tentang bacaan Rasulullah 
SAW, lalu dia menjawab, “Beliau membacanya dengan panjang. Lalu 
dia membaca bismillahirrahmanirrahim dengan memanjangkan 
bacaan ar-rahman dan ar-rahim?” 


Diantaranya adalah: 


Ana Ma ea TI P3 3S GA IMO 
SA Kat SAI SS op Ola oi KA Ea 


3 avi IN IE oi SP GP IP 5 AS EA ee 


186 Lih. hadits no. 851. 


Al Mustadrak — 





He ia APA Ho AI Jp Lebat IU GNU ai oa Hp 


PI SI FI) oa 
853/180. Abu Ali Al Husain bin Ali Al Hafizh 
menceritakannya kepada kami, Ali bin Ahmad bin Sulaiman bin Daud 
Al Mahri menceritakan kepada kami, Ashbagh bin Al Faraj 
menceritakan kepada kami, Hatim bin Ismail menceritakan kepada 
kami dari Syarik bin Abdullah bin Abu Namir, dari Anas bin Malik, 
dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW membaca 
bismillaahirrahmaanirrahiim dengan suara keras.”!8 


Para periwayat hadits ini dari yang terakhir adalah tsigah. 
Diantaranya adalah: 


3 Pt Ipa 


SAS yo PE Ap yaba H MEAS CAM /Aot 

OH AA ES SEN IS 3 DS Es cola AI 

Yo PA ale eka IG ABE GAN ya ! 

PD PI ping 5 SG SA, egama SW PN 

SAT OP IT 2jah CE Tenang BAN ASI SU J3 

Sat JB) GL oi yi Pas Sab ol ju at JB) tag PD 
Aa dea Ko AI J5 San sea ol PIL su 53 


854/181. Hadits yang diceritakan kepada kami oleh Abu 
Muhammad Abdurrahman bin Hamdan Al Jallab di Hamadan, 
Utsman bin Kharzadz Al Anthaki menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abu As-Sarri Al Asgalani menceritakan kepada kami, 


187 Adz-Dzahabi berkata dalam A4t-Talkhish, “Para periwayatnya tsigah.” 


— Al Mustadrak 





dia berkata, "Aku pernah shalat di belakang Al Muw'tamir bin 
Sulaiman tak terhitung banyaknya, yaitu shalat Subuh dan Maghrib. 
Dia membaca bismillaahirrahmaanirrahiim dengan suara keras 
sebelum dan sesudah Al Faatihah." 


Aku juga mendengar Al Mu'tamir berkata, “Yang aku lakukan 
adalah mengikuti shalat ayahku. 'Ayahku berkata, “Yang aku lakukan 
adalah mengikuti shalat Anas bin Malik'. Anas bin Malik berkata, 
"Yang aku lakukan adalah mengikuti shalat Rasulullah SAW'.”88 


Para periwayat hadits ini dari yang paling akhir adalah tsigah. 
Diantaranya (hadits lainnya) adalah: 


Cs CN KA K Koh isu -tarIpoo 
Ob Ii Kata Ae PEN PN OS yi AR Jail pt 
EY02G-. 9. 


ae Bg aah d3 EA IELA ergaa ap ES 
—e Si 13 2 A Gala ap Ui -JG « ts Cha Na aan 


" — APA ea 5g Os alas 2 (pap la 5 ae an APN 3 2 (ay 
3 -. bj e Pan La Ac ta 

MEN JAN AN pia el YAA NAS mel 

855/182. Hadits yang diceritakan kepadaku oleh Abu Bakar 
Makki bin Ahmad Al Barda'i, Abu Al Fadhl Al Abbas bin Imran Al 
Oadhi menceritakan kepada kami, Abu Jabir Saif bin Amr 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abu As-Sarri 
menceritakan kepada kami, Ismail bin Abu Uwais menceritakan 
kepada kami, Malik menceritakan kepada kami dari Humaid, dari 
Anas, dia berkata, "Aku pernah shalat di belakang Nabi SAW, Abu 


LI 


188 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Para periwayatnya tsigah.” 


Al Mustadrak — 


Bakar, Umar, serta Utsman, dan mereka semua membaca 
. bismillaahirrahmaanirrahiim dengan suara keras.” '"? 


Hadits ini aku sebutkan hanya sebagai syahid atas hadits-hadits 
sebelumnya. Hadits-hadits yang telah kami sebutkan ini bertentangan 
dengan hadits Oatadah yang diriwayatkan oleh Imam-Imam kita. 


Dalam masalah ini juga masih terdapat hadits-hadits riwayat 
Amirul Mukminin Utsman, Ali, Thalhah bin Ubaidillah, Jabir bin 
Abdullah, Ubaidillah bin Umar, Al Hakam bin Umair Ats-Tsumali, 
An-Nu'man bin Basyir, Samurah bin Jundub, Buraidah Al Aslami, 
dan Aisyah binti Ash-Shiddig RA. Semuanya telah aku riwayatkan, 
| tetapi aku tinggalkan (tidak ditampilkan di sini) untuk meringankan 
(agar tidak terlalu banyak). Aku hanya meringkas yang sesuai dengan 
bab ini. Dalam bab ini aku juga menyebutkan riwayat dari para 
sahabat,  tabiin dan  tabiut-tabin RA, yang membaca 
bismillaahirrahmaanirrahiim dengan suara keras. 


Pan beta 3 


SI AS ap yan 3 Agak ll 3S —yAr/Ao1 


Jo. 39 


Pa Cai (i PEAYAI As nj ena ran aja OP - 


- G-o.3 


ND IE OM gi aa 2 P3 
Ag JH Tan ala A1 Iko Ipa) WC AE IS cai 
se Ae AN Seat MISA Jb PA II G3 Il OS sa SAS 


gan» o-0o SJ or. 


Yaa da se 3 


Jaa 


189 “Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Tidakkah sang pengarang malu karena 
dia telah menampilkan hadits maudhu ini? Aku bersumpah atas nama Allah 
bahwa hadits ini bohong. Ia berkata, 'Dalam bab ini terdapat riwayat dari 
Utsman, Ali, Thalhah, Jabir, Ibnu Umar, Al Hakam Ats-Tsumali, An-Nu'man 
bin Basyir, Samurah, Buraidah, dan Aisyah. Semuanya aku tinggalkan karena 
untuk memperingan'." 


— Al Mustadrak 











856/183. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Marzug Al Bashri menceritakan kepada 
kami di Mesir, Abu Amir Al Agdi menceritakan kepada kami, Ibnu 
Abu Dzi'ib menceritakan kepada kami dari Sa'ad bin Sam'an, dia 
berkata, “Abu Hurairah pernah masuk menemui kami di masjid bani 
Zuraig, lalu dia berkata, “Ada tiga hal yang dahulu dilakukan 
Rasulullah SAW namun kini telah ditinggalkan oleh orang-orang. 
Apabila beliau berdiri untuk shalat, maka beliau mengucapkan begini. 
Abu Amir lalu memberi isyarat dengan tangannya dan tidak 


merenggangkan jari-jarinya serta tidak pula merapatkannya.” 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


Hadits syahid-nya yang mufassar adalah: 


o- Ao S9 


CHA 5 HK ESA Mate Uu -yaalAov 


L 9. 2 or In 


— & XS (an :YG (el Uu A Ia CA jinin nj Wa 
Ie 33 SPP MN Si Eis HI Angin 
Ps ha ala So Si da Ol ana Pa 1 ta 

JAS 3 


857/184. Hadits yang dikabarkan kepada kami oleh Abu 
Muhammad Ahmad bin Abdullah Al Muzani, Abu Hafsh Al 
Hadhrami dan Abdullah bin Ghannam menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Abdullah bin Sa'id Al Asyaj menceritakan kepada 
kami, Yahya bin Al Yaman menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu 
Dzi'ib, dari Sa'id bin Sam'an, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah 





190 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih.” 


Al Mustadrak — 


“SAW merentangkan jari-jemari tangannya selebar-lebarnya dalam 
shalat.” 


Sa'id bin Sam'an merupakan seorang tabiin terkenal dari 
Madinah. 


BEN 5 KA Ip ot ape Up -MnolAon 
Ao AP ui 33 Erat an IA Bu w “3g Karpat ida 


Ha ana Ol sa JI 3. ne) AS Val 


aa Aa url AI kaan ena Oi 
—H KAN IA ES sai jiaaa Ap Kant Una 

Bea in On da da Kan Jas 
in - 

Saha 5 PA ee 
SAN OS ah al ba Je Tap las 
TE KA, ta hye Gali 
AA Log SEA DIAN Gp Op SA AA aa OS Sah 


 858/185. Abu Amr Utsman bin Ahmad bin As-Sammak 
mengabarkan kepada kami di Baghdad, Ali bin Ibrahim Al Wasithi 
menceritakan kepada kami, Wahb bin Jarir menceritakan kepada 
kami, Syu'bah menceritakan kepada kami. 


191 Lih. hadits no. 856. 


— Al Mustadrak 














Abdurrahman bin Al Hasan Al Asadi mengabarkan kepada 
kami di Hamadan, Ibrahim bin Al Husain menceritakan kepada kami, 
Adam bin Abu Iyas menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami. 


Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i mengabarkan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku, Muhammad menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami dari Amr bin Murrah, dari Ashim 
bin Al Anazi, dari Ibnu Jubair. Dalam hadits Wahb bin Jarir 
disebutkan: Dari Nafi' bin Jubair bin Muth'im, dari ayahnya, bahwa 
ketika Nabi SAW memulai shalat, beliau mengucapkan, 'Allahu akbar 
kabiran walhamdulillaahi katsiiran wasubhaanallaahi bukratan wa 
ashiilan' sebanyak tiga kali, dan membaca, 'allahumma inni a'uudzu 
bika minasy-syaithaanirrajiim min hamazihii wa naftsihii wa 
nafkhih' 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


. oto 20 3G. Pa 


AAA Aan Aging Ah Iban pakai yh Gis -YAA 04 
IS AE KEP AP AP Haa oi JA PN 
IN Ditbarha 1JB SEA kkal Sg Ag ala Ko Ai tes 
BPI Dia Tap IA BT BASA 
859/186. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 


kepada kami, Al Abbas bin Muhammad Ad-Duri menceritakan 
kepada kami, Thalg bin Ghannam menceritakan kepada kami, 


192 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih.” 


Al Mustadrak —. 


Abdussalam bin Harb Al Mula'i menceritakan kepada kami dari 
Budail bin Maisarah, dari Abu Al Jauza', dari Aisyah, dia berkata, 
“Apabila Rasulullah SAW memulai shalat, maka beliau membaca, 
'Subhaanakallaahumma wabihamdika wa tabaarakasmuka wa ta'aala 
jadduka wa laa ilaaha ghairuka (Maha Suci Engkau ya Allah, dengan 
pujian-Mu, Maha Agung nama-Mu, dan Maha Tinggi kemuliaan-Mu. 
Tidak ada Tuhan selain Engkau) del 


» Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. | 


Malik bin Anas tidak suka terhadap Haritsah bin Muhammad, 
tapi teman-temannya dari kalangan Imam menyukainya. Tentang 
sabda Nabi SAW ketika membuka shalat, “Subhaanakallaahumma 
wabihamdika,” maka tidak ada yang lebih baik dan lebih shahih 
daripada kedua hadits ini. 


Telah sah riwayat dari Amirul Mukminin Umar bin Khaththab 
RA, bahwa dia membacanya. 


198 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim. Syahid-nya adalah hadits riwayat Ahmad dalam Musnad-nya.” 
Al Hakim berkata, “Malik bin Anas tidak menyukai Haritsah bin Muhammad, 
tapi teman-temannya dari kalangan Imam menyukainya.” 
Hadits yang di dalamnya terdapat Haritsah bin Muhammad, yang telah 
dikomentari oleh Al Hakim, tidak terdapat dalam manuskrip-manuskrip Al 
Mustadrak, dan hanya terdapat dalam At-Talkhish, yang redaksinya sebagai 
berikut: Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, Haritsah bin Muhammad 
memberitakan kepada kami dari Anrah, dari Aisyah, “Apabila Rasulullah SAW 
membuka (memulai) shalat, maka beliau mengangkat kedua tangannya sejajar 
dengan kedua bahunya, lalu bertakbir. Kemudian dia membaca, 
'Subhaanakallaahumma wa bihamdika wa tabaarakasmuka wa ta'aala jadduka 
wa laa ilaaha ghairuk'.” 
Ad-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih. Tentang Haritsah, 
dia orang yang lunak. Sah juga hadits dari Umar bahwa dia membacanya ketika 
memulai shalat. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Aswad darinya, dan orang yang 
meriwayatkan secara marfu' adalah salah.” 


— Al Mustadrak 




















10» Jao35-A 3 KG 


OP ea KI gg Ikke 01 Iabaa os h— —NAVJAT 


Ja ae Oa Sen 
HN Bian 1IG Aa BI OS AT Ab Up 0g ye 
BEN YY Bi IE IKA BE Bala 

860/187. Muhammad bin Shalih bin Hani' menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Muhammad bin Yahya menceritakan kepada 
kami, Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, Mu'awiyah 
memberitakan (kepada kami), Al A' masy menceritakan kepada kami 
dari Al Aswad, dari Umar, bahwa apabila dia membuka (memulai) 


shalat maka dia membaca, "Subhaanakallaahumma wa bihamdika wa 
tabaarakasmuka wa ta'aala jadduka wa laa ilaaha ghairuka."'”" 


Hadits ini diriwayatkan secara musnad dari Umar, tapi tidak 
Shahih. 


2 Ai EA IAI MLS 3 LE Ebi AMIK 
AI AA UE «JSI Ate San Ge IP HNS CS ee 
IL SA Pi 55 ea 1 tki d OTR SA BE) 
, . .. 8 s - s Na JA an Daan hal 8, 
M3 s3 pi AB aa Al ale Io Ipa) & Ke 
OSN ET OR JB Ska AT OS 
... o— Aa 3 - 0 -$ an PR sa 2. "5 3 
IS 33 K3 pl G3 UI dlai F3 IS) (SAE | Sea 
us “1 Ia, . YA g 0 LA HN AT AKA 0.3 
Sab AL Ig SN AG AL SUN OASI etat 
BB -. .. 0 f 


Id ya C3 


19 Lih. hadits no. 859. 


Al Mustadrak — 


861/188. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, 
Hisyam bin Ali menceritakan kepada kami, Ayyasy bin Al Walid Ar- 
Raggam menceritakan kepada kami, Abdul A'la menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, Sa'id bin 
Abu Sa'id mengabarkan kepadaku dari ayahnya, dari Abu Hurairah, 
dia berkata, “Rasulullah SAW shalat Zhuhur mengimami kami. 
Setelah salam beliau menyeru seorang laki-laki yang berada di shaf 
terakhir dan bersabda kepadanya, “Hai fulan, tidakkah kamu bertakwa 
kepdda Allah? Tidakkah kamu lihat bagaimana kamu shalat? 
Sesungguhnya Apabila salah seorang dari kalian berdiri shalat maka 
dia sedang bermunajat kepada Tuhannya, sehingga dia harus melihat 
bagaimana dia bermunajat kepada-Nya. Mungkin kalian menyangka 
bahwa aku tidak melihat kalian. Demi Allah, aku melihat orang-orang 
yang berada di belakang punggungku sebagaimana aku melihat 
orang-orang yang berada di depanku ”'” 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkan dengan redaksi ini. 


o NN 38. 4 tara 


Mn aa Dai YA AA Iss —YAAJANY 


ANA Ci PN gala oi ja Hi 
Pb Kn g EN ani oi KA AN UAN, 
Si ea GA YG ae mia: mad 
ka jp eng PI UI Gia 2JU Ap ea 
Yelaaeh Jean ae Is si NA 
Ap Urjal 4303 Oto Ia dea JG Mae ag 


| 195 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 


(178 | — Al Mustadrak 











862/189. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Bahr bin Nashr bin Sabig Al Khaulani menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami. 


Abu Muhammad bin Al Oasim Al Ataki mengabarkan kepada 
kami, Al Fadhl bin Muhammad bin Al Musayyib menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Al-Laits menceritakan kepada kami, Yunus 
menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab, dia berkata: Aku mendengar 
Abu Al Ahwash menceritakan dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa 
Abu Dzar berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Allah senantiasa 
menghadap kepada seorang hamba selama dia tidak menoleh. Bila 
dia menolehkan wajahnya maka Dia pun akan menoleh (berpaling 


darinya)” 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. Abu Al Ahwash di sini adalah maula bani Al-Laits. 
Dia seorang tabiin dari Madinah. Az-Zuhri menganggap tsigah, dan 
dia meriwayatkan darinya, serta pernah terjadi perdebatan antara dia 
dengan Sa'ad bin Ibrahim tentang maknanya. 


£ 


TA KA AA PB MUA NA. san 


Abe ag oh Oia Kej ia 3 Ola GAS ea 
Sa Sa ot ML pa YA Aa gp Tj Gi aa 
(ea dag ata Je AI dapa Medi AS : JG 

Hip pn PA ap “J6 

Aa Ka an oa op ii S3 SA balai Sy Ye 


196 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih. Abu Al Ahwash 
adalah maula bani Laits, yang dinilai tsigah oleh Az-Zuhri.” 


Al Mustadrak — 


SI PI OK Png B5 Ulah MD dll Se sa 

863/190. Abu An-Nadhr Muhammad bin Muhammad bin 
Yusuf Al Fagih mengabarkan kepada kami, Utsman bin Sa'id Ad- 
Darimi menceritakan kepada kami, Abu Taubah Ar-Rabi' bin Nafi' Al 
'Halabi menceritakan kepada kami, Mu'awiyah bin Salam 
' menceritakan kepada kami dari Zaid bin Salam, bahwa Abu Sallam 
menceritakan kepadanya, dia berkata: Al Harits Al Asy'ari 
menceritakan kepadaku bahwa Nabi SAW menceritakan kepada 
mereka dengan bersabda, “Sesungguhnya Allah memerintahkan Yahya 
' bin Zakaria untuk melaksanakan lima hal: Apabila kalian meluruskan 
wajah-wajah kalian maka janganlah menoleh, karena Allah Ta'ala 
meluruskan wajah-Nya kepada wajah hamba-Nya sampai Dia 
memberikan rahmat kepadanya, dan Dia tidak akan memalingkan 
wajah-Nya darinya sampai hamba tersebut yang memalingkan 
wajahnya.” 


Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan para periwayat hadits 
ini dari yang terakhir. Kami tidak menemukan ada periwayat lain yang 
meriwayatkan dari Al Harits Al Asy'ari selain Mamthur Abu Salam, 
sehingga keduanya meninggalkannya. Aku telah membahas hal ini di 
tempat lain, maka tidak perlu mengulangnya. Hadits ini sesuai syarat 
para Imam, shahih mahfuzh. 


SA s3 Ii jas K5 jd get ya MAN 
2 Jai CAS :YG yes Ah ugae ti Sby Bunga 
0. Jo NY, £0 ea Se esna 


IA PPP Ab doi dak HA XS Da gaya 


197 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, “Hadits ini telah dibahas.” 


— Al Mustadrak 











Ta Pa Na 23 y 0 - aan 3 e - TANI, 
ai bla APA Ko AI Ipa) OS OB erie Oi op Ha Ke 
Pe ee AM Dg Dara ana 


pn ad 


864/191. Abu Muhammad Al Hasan bin Hakim Al Marwazi 
mengabarkan kepada kami, Abu Al Muwajjih memberitakan (kepada 
kami), Yusuf bin Isa dan Abu Ammar memberitakan (kepada kami), 
keduanya berkata: Al Fadhl bin Musa menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Sa'id bin Abu Hind menceritakan kepada kami dari 
Tsaur bin Zaid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, 
“Rasulullah SAW menoleh dalam shalatnya ke kanan dan ke kiri, 
serta tidak mencondongkan lehernya ke belakang punggungnya.”? 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun Al Bukhari 
dan Muslim tidak meriwayatkannya. 

Keduanya sepakat meriwayatkan hadits Asy'ats bin Abu Asy- 
Sya'tsa' dari ayahnya, dari Masrug, dari Aisyah, dia berkata: Aku 
bertanya kepada Rasulullah SAW tentang menoleh dalam shalat, lalu 
beliau menjawab, ASI IX (ya OlagedI LAI nsp “Dia merupakan 
upaya pencurian yang dilakukan syetan untuk mengurangi shalat 
seseorang.” 

Menoleh dalam hadits ini bukanlah menoleh yang disebutkan 
dalam hadits sebelumnya, karena menoleh yang diperbolehkan adalah 
menoleh ke kanan dan ke kiri dengan matanya. 


Hadits ini memiliki syahid dengan sanad yang shahih: 


BI — Ne Bana GT KEL jika MA -NA1IANO 


80 40 -a 


- 3 . 
Ka Nang) ag 3 (Ca (na Cc Bi oa Olga Jas 
88 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari.” 


Al Mustadrak — 


Ka WI am ) GL 5 SH GK 
Pia age di GUS OA Sa yi 
IE IE Kera See RAN Ie Upon JL ES 2 
NE Aa Kesan SA d3 La dus salin UG 
aa in bp ae ba 
Ja Ie Lo Ja Ja SAE GS AS 

LI 2 CB JET As KAM Ol JG po UB oa JI ah, 
Cb SE Hae 3 ia YY HIU KG US 


aa Es “30 


ye Pa AP ia lay mean OP Ss Loyal 


AL ta ON OA GAN A3 3 sent ala Mi Jo 335 3 


865/192. Abu Ja'far Ahmad bin Ubaid bin Ibrahim Al Hafizh 
mengabarkan kepada kami di Hamadan, Ibrahim bin Al Husain 
menceritakan kepada kami, Abu Taubah Ar-Rabi' bin Nafi' 
menceritakan kepada kami, Mu'awiyah bin Salam menceritakan 
kepada kami, Zaid bin Salam menceritakan kepada kami bahwa dia 
mendengar Abu Salam berkata: Abu Kabsyah As-Saluli menceritakan 
kepadaku bahwa dia menceritakan dari Sahl bin Al Hanzhaliyah, dia 
berkata: Ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan malam ke 
Hunain, beliau bersabda, “Siapakah yang mau menjaga kami malam 
ini?” Anas bin Abu Martsad Al Ghanawi lalu berkata, “Aku, wahai 
Rasulullah.” Beliau lalu bersabda, “Pergilah (untuk berjaga-jaga).” 
Pada keesokan harinya Nabi SAW keluar dan bertanya, “Apakah 
kalian merasakan kuda-kuda kalian?” Mereka menjawab, “Tidak.” 
Nabi SAW kemudian shalat dan menoleh ke arah lereng. Setelah 
salam, beliau bersabda, “Sesungguhnya penunggang kuda kalian telah 
datang.” Setelah dia datang, beliau bersabda, “Barangkali kamu 


— Al Mustadrak 











turun.” Dia menjawab, “Tidak, kecuali untuk shalat dan buang hajat.” 
Dia berkata, “Aku melihat kedua lereng, dan ternyata Hawazin telah 
pergi dengan kambing-kambing, serta unta-unta mereka menuju 


Hunain.” Rasulullah SAW lalu bersabda, “Insya Allah itu merupakan 
5199 


ghanimah (rampasan perang) bagi kaum muslim besok pagi. 


o- So1G. Aa .a 


STA A IS ep Kebun AM IS aa Wat akan 

 —pl eta Ogoh CA ge oa u 1 
Ton sedP oi A5 3 GA ATAS aa KAS SAI 
AS Ika Ag is 05 Ag ale 


866/193. Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Ash-Shaffar 
mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Yunus Adh-Dhabbi Al 
Baghdadi menceritakan kepada kami di Ashbahan, Muhadhir bin Al 
Muwarri” menceritakan kepada kami, Hisyam bin Urwah 
menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Zaid bin Tsabit, bahwa 
Rasulullah SAW membaca surah Al A'raaf dalam dua rakaat shalat 
Maghrib.“ 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim jika 
tidak mursal, namun keduanya tidak meriwayatkannya dengan redaksi 


ini, serta hanya sepakat atas hadits Ibnu Juraij dari Ibnu Abu 
Mulaikah, dari Urwah, dari Marwan, dari Zaid bin Tsabit, bahwa Nabi 


19 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, “Hadits ini shahih.” 

200 Adz-Dzahabi berkata dalam t-Talkhish, “Sanadnya mungathi. Keduanya 
sepakat atas Hadits Ibnu Juraij dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Urwah, dari 
Marwan, dari Zaid bin Tsabit, "Nabi SAW membaca dalam shalat Maghrib dua 
surah panjang (pada dua rakaat pertama)”.” 


Al Mustadrak — 


SAW membaca dalam shalat Maghrib dengan memanjangkan dua 
rakaatnya. 


Hadits Muhadhir ini mufassar dan diringkas. Al Bukhari dan 
Muslim sepakat berhujjah dengan Muhadhir. 


29. 8 0 AN peran Kes 3G. 4 hi AN Kara / 
IP (BIPA Aa Op Haa ya Bt JI —YALJANV 
IG 0 & 30 Ao Bana #0. 


Kn Be in sei Oa ba 


- 
P4 
o- 80 IA 09 £ 


AI Ot IL an HA GAS SAS NE 5 
af AA Gi EP NA AP Ab Ol op HR 
- 20, For : 0, e m pn, 2? « Z Kr Ane or x . 8 
2 ad M2 ya pas OLI AJ (elu dala Adi oa ra) 

867/194. Abu Al Abbas Muhammad bin Ahmad Al Mahbubi 
menceritakan kepada kami di Marwa dengan redaksinya lebih dari 
satu kali, Abu Al Hasan Ahmad bin Sayyar Al Marwazi menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Khallad Al Iskandarani, Asyhab bin 
Abdul Aziz, menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah 
menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Mahmud bin Ar-Rabi', 
dari Ubadah bin Ash-Shamit, bahwa Nabi SAW bersabda, “Ummul 
Our an (Al Faatihah) merupakan pengganti surah-surah lainnya, tapi 


surah-surah lainnya bukanlah penggantinya.” 


Al Bukhari dan Muslim sepakat meriwayatkan hadits ini dari 
Az-Zuhri, dari beberapa jalur yang berbeda selain redaksi ini. Para 
periwayat hadits ini mayoritas Imam, dan semuanya tsigah sesuai 
syarat keduanya. 


201 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan 
dengan selain redaksi ini.” 


— Al Mustadrak 





Hadits ini memiliki beberapa syahid dengan redaksi yang 
berbeda-beda, dan sanadnya lurus (shahih), tapi keduanya tidak 
meriwayatkannya. Diantaranya adalah: 


Ae Be et Yi gr Men ASN O/A TA 

3 040 T 5. 2g. 8-4 o oo 2 0 0 03 Lo 
AP KA OI Kaban op Hal AD USA Kanya Cp 

Bi na o- 3 0 0-3 0 Pee 3G. 3 sa agan Laga 0 
LI AL yi SAS j3 IN KS uya Kebun Cal KAB Ileeaal 
o - la Op KEK 2, Tg, iigon P5 Oa Geo, £ 0. ang 
C— Ieleag sale AI ce dam) J8 JB OA au cas 
Ag MA ASI Ag Ki GUY AA 0 (le 
£ " , 0 - »? se - 
KA MI SI DI 
868/195. Hadits yang diceritakan kepada kami oleh Ali bin 
Hamsyad Al Adl, Muhammad bin Musa An-Nahrizi menceritakan 
kepada kami, Ayyub bin Muhammad Al Wazzan menceritakan 
kepada kami, Faidh bin Ishag Ar-Raggi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdullah bin Ubaid bin Umair Al-Laitsi 
menceritakan kepada kami dari Atha', dari Abu Hurairah, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa menunaikan shalat fardhu 
bersama imam, dia hendaknya membaca surah Al Faatihah ketika 
diam, dan barangsiapa selesai membaca Ummul Kitab maka itu telah 


mencukupinya.”? 


Diantaranya adalah: 


SN SA Gp NAS Jai j3 Le —ya1/ANA 


- 


Pan 8 - o sa? Pt T E 30 30 0 0 - 
CA KE Alta G3 Ia Pa KAS IL Gl 3 mall Kab 


202 | ih. hadits no. 869. 


Al Mustadrak — 


P3 Pd 


Ie IE rata Gp IE 33 AE KN MS) MAN AI 


. 


ud 


Sea daa ale HA meta ah ala AM Jo AI Ja 


“4 BPA NIS Pe 20 3 5 ap ie Eee NP pan Ian Fiat 
da7 GA, Jai 16 PSA 253 22 Opi SIN dl :JU 


869/196. Hadits yang diceritakan oleh Abu Al Fadhl 
Muhammad bin Ibrahim Al Muzakki kepada kami, Ibrahim bin Abu 
' Thalib menceritakan kepada kami, Al Mu'ammal bin Hisyam Al 
. Yaskuri menceritakan kepada kami, Ismail bin Ulayyah menceritakan 
kepada kami dari Muhammad bin Ishag, dari Makhul, dari Mahmud 

bin Ar-Rabi' Al Anshari yang tinggal di Iliya, dari Ubadah bin Ash- 
Shamit, dia berkata, “Rasulullah SAW shalat Subuh mengimami 
kami, dan dia merasa berat membaca. Setelah selesai, beliau bersabda, 
“Aku melihat kalian membaca di belakang imam kalian”. Kami 
menjawab, “Benar, wahai Rasulullah, inilah yang kami baca”. Beliau 
lalu bersabda, “Janganlah kalian melakukannya kecuali dengan 
Ummul Our 'an, karena sesungguhnya tidak sah shalatnya orang yang 


tidak membacanya '. na 


Mahmud bin Ar-Rabi" menyisipkan Wahb bin Kaisan antara 
dia dengan Ubadah. 


2 


E 9 2 0 0. 3 9 - 3 £ 3 6 
IS BIS (jig Gi Dahan pkai! al alis —VAVJAY » 


- - 
LG — ej “9, - Ao 9 a 
ye 


CA AE Lp LIP GI Ha Ma MN AS 


203 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Pengarang menyebutkan bahwa Abu 
Nu'aim adalah Wahb bin Kaisan, tapi dia salah, karena Wahb (saat itu) masih 
kecil. Dia juga meriwayatkanya dari jalur Ibnu Ishag, dari Makhul, dengan 
berkata: Dari Mahmud, dari Ubadah. Riwayat Makhul ini memiliki syahid.” 


— Al Mustadrak | 





o- Zoo Lo -— oo 


Wa AN A3 Ata Ad YP BS tea HI 
naa Ki 2SLe Rama Ti aa d Ka Hy a Ka aya pa 
AB 8 aa PAN Opi Ja IN ala ab KD 3 

AI aa Y) MEI OB 


870/197. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Abu Zur'ah Abdurrahman bin Amr Ad-Dimasygi 
menceritakan kepada kami, Al Walid bin Utbah menceritakan kepada 
kami, Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, lebih dari 
seorang periwayat menceritakan kepadaku, diantaranya Sa'id bin 
Abdul Aziz At-Tanukhi dari Makhul, dari Mahmud, dari Abu Nu'aim, 
dia mendengar Ubadah bin Ash-Shamit (meriwayatkan) dari Nabi 
SAW, bahwa beliau bertanya, “Apakah kalian membaca dalam shalat 
bersamaku?” Kami menjawab, “Ya.” Beliau lalu bersabda, “Jangan 
kalian lakukan kecuali dengan surah Al Faatihah.”” 


' Diantaranya adalah: 


Tan ya A0 AAA yi dina CG —YAAJANA 


0 -.o 30 3. 


A3 end EA ISI Ola ai KE II Gen El NI 
#£ 01 o- O Lage 0 0 2 0.3 - Pa 2 Gn Lor. 

Be BIS Ba BP ja GAS JI Olah 
e o 340 


NA 2S SI Pa SAS OP yA 


- 3. - . ra s PN NT NE o- (ena Ea 2 - £ 
A9 YO ala SLS Gal Il KU 2JU NAN 

ar AO 0 Je 38 17 Pa Ope 24 ON Ae Fa PP 
SAI Tai A9 kata IE ASN UT Urea GAN Cb AS 


204 1 ih. hadits no. 869. 


Al Mustadrak — 


II Ba Pe en Kei In SB Psi 
Oa eni Fa On UE da Hg ae Je 


0... 


C5 Con, PA Hb Lime 5 “JG Ci Tar 
Aa PE Bora ES pay 


871/198. Hadits yang diberitakan kepada kami oleh Abu 
Muhammad Abdurrahman bin Hamdan Al Jallab, Ishag bin Ahmad 
“bin Mihran Al Khazzar menceritakan kepada kami, Ishag bin 
Sulaiman Ar-Razi menceritakan kepada kami, Mu'awiyah bin Yahya 
menceritakan kepada kami dari Ishag bin Abdullah bin Abu Farwah, 
dari Abdullah bin Amr bin Al Harits, dari Mahmud bin Ar-Rabi' Al 
Anshari, dia berkata: Ubadah bin Ash-Shamit shalat di sampingku, dia 
membaca bersama imam ketika sang imam sedang membaca, maka 
setelah dia selesai, aku bertanya, "Wahai Abu Al Walid, apakah kamu 

' membaca sambil mendengarkan pada saat dia sedang membaca 
dengan suara keras?” Dia menjawab, "Ya. Kami membaca bersama 
Rasulullah SAW, lalu ketika Rasulullah salah maka beliau membaca 
fasbih. Setelah selesai beliau bertanya kepada kami, “Apakah ada 
yang membaca bersamaku?” Kami menjawab, “Ya”. Beliau lalu 
bersabda, “Aku kagum, dan aku katakan kepada kalian, siapakah yang 
berselisih denganku tentang Al Our'an? Apabila imam sedang 


Ce 
GC: 


membaca, janganlah kalian membaca kecuali Ummul Our 'an, karena 


sesungguhnya tidak sah shalatnya orang yang tidak membacanya." 


Hadits ini merupakan syahid terhadap riwayat Makhul dari 
Mahmud bin Ar-Rabi'. Hadits ini aziz sekalipun riwayatnya Ishag bin 
Abu Farwah. Aku menyebutkannya sebagai syahid. 


205 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, “Ibnu Abu Farwah orang yang rusak.” 


— Al Mustadrak 





CA dea Ba BAE Bis -yaalavY 


? “aa M: 
DD 0 3 o- nee Io 3-0 


Gi Ot maa 3 o- o 3.0. Pa Se ru 0 

ae PER) Ulss Pi oa CO yag Uji Pas Wa cola Jaran 
Pa Na NOT 
SIB SR EPA Ol pelay sale AI le Al Oya) Ol 0 
P0 2. 7, . aa AA ? Pe 2 0 

IG KS SESI Hb del YI M0 Y Ol 


872/199. Abu Bakar Ahmad bin Ishag Al Fagih menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Salamah menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Bisyr Al Abdi menceritakan kepada kami, Yahya 
bin Sa'id Al Oaththan menceritakan kepada kami, Ja'far bin Maimun 
menceritakan kepada kami, Abu Utsman An-Nahdi menceritakan 
kepada kami dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW 
menyuruhnya keluar untuk menyeru kepada orang-orang bahwa tidak 
sah shalat kecuali dengan membaca surah Al Faatihah. Beliau tidak 
menambahnya.” 


Hadits ini shahih dan tidak cacat, karena Jaf'ar bin Maimun Al 
Abdi termasuk periwayat tsigah dari Bashrah, dan Yahya bin Sa'id 
tidak meriwayatkan kecuali dari para periwayat tsigah. 


Telah sah riwayat dari Amirul Mukminin Umar bin Khaththab 
dan Ali bin Abu Thalib RA, bahwa keduanya menyuruh membaca di 
belakang imam. : 


Hadits Umar adalah: 
LG - -... La. 045. Pt ANA 
Ca Ken IAI yaa jd Ona Yes JAVY 
.. &80 3 o, B.- 0. Solo 


206 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Shahih dan tidak cacat. Ja'far seorang 
periwayat yang tsigah.” 


Al Mustadrak — | 189 | 


re. £ 


Turan Ab ag 2 BA deng MAA 


ngetal Na PI Slal jaan iyaa Tea TI P1 
HIP Rp SIN sa He ai 


lu t 3 IS GUY Gala NAN je da pa 
2 ea ee on lu ta 5 ap 2 SN 


Kp Oo 3, “JG CO 
873/200. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakannya kepada kami, Ahmad bin Abdul Jabbar 
menceritakan kepada kami, Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada 
kami. 
Abu Bakar bin Ishag mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin 
Abu Thalib memberitakan (kepada kami), Abu Kuraib menceritakan 
kepada kami, Hafsh menceritakan kepada kami dari Abu Ishag Asy- 
Syaibani, dari Jawwab At-Taimi dan Ibrahim bin Muhammad bin Al 
Muntasyir, dari Al Harits bin Suwaid, dari Yazid bin Syarik, bahwa 
dia bertanya kepada Umar bin Khaththab tentang membaca di 
belakang imam, lalu Umar menjawab, “Bacalah surah Al Faatihah.” 
Aku bertanya, “Sekalipun engkau?” Dia menjawab, “Sekalipun aku.” 
Aku bertanya lagi, “Sekalipun engkau membaca dengan suara keras?” 
Dia menjawab, “Sekalipun aku membaca dengan suara keras."?7 


Hadits Ali bin Abu Thalib adalah: 


Bo. 3036 3 3. 


NN Ian ea pasa —y AJAvt 


ss Lage 0 Ao. 3 


Pen ara opo 3 3pAn dia Cikal 3 Inah (j3 saga 


207 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih.” 


— Al Mustadrak 





. 
Papa . So 3G. 3 Pe aa 


AS Ga CA Gp SAN EA AAS Gp IP RS 


NAN Sar gan IUP) 


O£ 5. 


ol 2 SIS al Ode 3 ad 3 wb s Pop aa sa SA 
HB II IN PE BY Ba as 
AI Au SAN 


874/201. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya' gub menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ishag Ash-Shaghani menceritakan 
kepada kami, Al Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami. 


Ali bin Hamsyad menceritakan kepadaku, Muhammad bin 
Ghab menceritakan kepada kami, Abdushshamad bin Nu'man 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari 
Sufyan bin Husain, dia berkata: Aku mendengar Az-Zuhri 
menceritakan dari Ibnu Abu Rafi, dari ayahnya, dari Ali, bahwa dia 
menyuruh membaca surah Al Faatihah dan surah lainnya di belakang 
imam pada dua rakaat pertama, sedangkan pada dua rakaat yang 
terakhir dengan surah Al Faatihah saja. sad 


0315. 4 


KA Na 7 AS Wat Mp - - .x/avo 


0-.o io. 15. 8 .» f 


AA IE aji Opa oi KA Ba ES UAN) 


— Aa us (Hlam € u HA Was Ika 


Pa aa Eh 
Ran anna Se as SIB C3 pan 


28 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih.” 


Al Mustadrak — 





Tatan Io aa DS DAN Tai OT AS, 


Era 


875/202. Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Az-Zahid Al 
Ashbahani mengabarkan kepada kami, Ishag bin Ahmad bin Mihran 
bin Khalid Al Ashbahani menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Musa menceritakan kepada kami, Isra'il menceritakan kepada kami 
dari Simak, dari Jabir bin Samurah, dia berkata, “Nabi SAW 
menunaikan shalat seperti shalat kalian, akan tetapi beliau 
meringankannya. Beliau membaca surah Al Waagi'ah pada shalat 
Subuh dan surah-surah yang serupa dengannya.” 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. Muslim hanya meriwayatkan dengan 
sanadnya, hah ri —ad 3 M0 da hi 68 “Beliau membaca surah Al 


Waagi'ah pada shalat fajar.” 


AAN yap 0-3 Aa A3 NAS 3 3 dc 2 Pre Aa ma 
Baen Dan Had GAS os v pa LN Gn 1 ASI 


an 


Ba Gan KAA ita El 
SI ko Spon IL. “JG AR yi Ka Ga 3 ALA 
JA ag EA Ga yA ap da ale 

Al Io dak ale Ai 


876/203. Abu Al Hasan Ali bin Muhammad bin Ubaid Al 
Ourasyi menceritakan kepada kami di Kufah, Al Hasan bin Ali bin 
Affan Al Amiri menceritakan kepada kami, Abu Usamah 


209 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 


— Al Mustadrak 





menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari 
Muw'awiyah bin Shalih, dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair Al 
Hadhrami, dari ayahnya, dari Ugbah bin Amir, dia berkata, “Aku 
pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Al Mu 'awwidzatain, 
apakah keduanya dari Al Our'an? Kemudian beliau mengimami kami 


dengan membaca dua surah tersebut pada shalat fajar.” 40 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. Abu Usamah meriwayatkan secara 
menyendiri dari Ats-Tsauri. Abu Usamah merupakan periwayat tsigah 
yang dijadikan pegangan. 

Abdurrahman bin Mahdi dan Zaid bin Al Hubab aa 
dari Mu'awiyah bin Shalih dengan sanad yang lain. 


Hadits Abdurrahman bin Mahdi adalah:. - 


AI Aa In gi jaan PPA 3G Jav 
Dai ab ed PA IE oi AA 
YA gp Kab Ayah aa CA PL 33 IA ye 
JB Ea OA, ge Sin di yag st 5 y 
Sat 28 di RB MB aya G3 Un Ya G 
Sta ten AN 
Lis US GS 105 


877/204. Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i mengabarkannya kepada 
kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepadaku, Abdurrahman menceritakan 


210 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim. Abu Usamah meriwayatkan secara menyendiri dari Ats-Tsauri.” 


Al Mustadrak — 


| kepadaku dari Mu'awiyah bin Shalih, dari Al Ala' bin Al Harits, dari 
Al Oasim —maula Mw'awiyah—, dari Ugbah bin Amir, dia berkata: 
Aku menuntun unta Rasulullah SAW dalami perjalanan, lalu' beliau 
bersabda, “Wahai Ugbah, maukah kamu aku beritahu tentang dua 
surah terbaik yang dibacakan?” Aku menjawab, “Ya (mau).” Beliau 
bersabda, “Oul a'udzu birabbil falag dan gul a'udzu birabbin naas.” 
Ketika beliau turun (beristirahat), beliau shalat dengan membaca 
kedua sura tersebut. Beliau kemudian bertanya, “Bagaimana 


menurutmu wahai Ugbah?””! 


Hadits Zaid bin Al Hubab dari Mu'awiyah bin Shalih sama 
seperti sanad ini. Sanad ini tidak menjadikan hadits pertama ber-illat, 
karena ini merupakan sanad bagi matan yang lain. 


LP Ea JAN Sena Ip LG ia —Y oJANA 

Oto IP APE sae 5G CAB oi AN KP ANN MAA 
PN An Ba ang ma ola IS 06 sa LA OS 
JI AS D0 GUS Je nd 3 KI 
MEA Kit gadi 0 BEAN aa pi UT tuah 
AS Yi ab ani SA ola og aa du aa Oa 
Ho A1 Ipa IPB GB HA Ol OS NS alias 3 0S 
pl le Io MIA EN AI UB YG ale FI 
2 ain G3 Kebmte ag BAG Jas oat Go G2 


2 


211 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, “Redaksinya menurut Ibnu Mahdi.” 


— Al Mastadrak 





aa 13 Ja ca AP ai LIL 5d ola 03 Je 


- Bs 


“Pa Koran (ra dina ala 


878/205. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, 
Ali bin Ash-Shifr As-Sukkari menceritakan kepada kami, Ibrahim bin 
Hamzah Az-Zubairi menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin 
Muhammad Ad-Darawardi menceritakan kepada kami dari Ubaidillah 
bin Umar, dari Tsabit Al Bunani, dari Anas, bahwa seorang laki-laki 
mengimami mereka di Ouba. Apabila dia hendak mulai membaca 
surah maka dia membaca gul huwallaahu ahad (Al Ikhlaash), 
kemudian dia membaca surah tersebut terus-menerus dalam shalatnya. 
Teman-temannya pun berkata, “Mengapa tidak kamu tinggalkan surah 
ini, atau kamu membacanya lalu kamu tinggalkan?” Dia lalu berkata 
kepada mereka, “Aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian 
menyukaiku mengimami dengan membaca surah tersebut maka akan 
aku lakukan, tapi jika tidak maka tidak akan aku lakukan (tidak akan 
menjadi imam).” 


Dia termasuk orang yang terbaik di antara mereka, dan mereka 
tidak suka jika yang menjadi imam adalah orang lain, maka mereka 
mendatangi Rasulullah SAW untuk mengadukan hal tersebut kepada 
beliau. Rasulullah SAW lalu memanggilnya dan bertanya, “Hai fulan, 
apa yang menghalangimu melakukan sesuatu yang diinginkan teman- 
temanmu, dan apa yang membuatmu tetap membaca surah ini (Al 
Ikhlaash)?” Dia menjawab, “Aku menyukainya, wahai Rasulullah.” 
Rasulullah SAW lalu bersabda, “Kecintaannya terhadap surah 
tersebut akan memasukkanmu ke dalam surga.”? 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, dan keduanya tidak 
meriwayatkannya. Al Bukhari juga berhujjah dengan menjadikan 


212 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim. Al 
Bukhari meriwayatkan secara mu'allag.” 


Al Mustadrak — 


. hadits Abdul Aziz bin Muhammad sebagai syahid di beberapa tempat 
dalam kitabnya. 


dad AP aga Ge oi KIA Bis —y alAya 


3 2 2. -a 2 . 


des pa AN ata 3 aa EN en Sa en Oa aa Bao 


Pal 


D6 ta tt eta "JG SAS 3 EA “JB 


Tahu pesan PAI B3 Si SI nang die Kp 
A4 15335 TA AS HE ol 

879/206. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada 
kami, Abu Al Mutsanna memberitakan (kepada kami), Musaddad 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada 
kami, Oudamah bin Abdullah Al Amiri menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Jasrah binti Dajajah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Abu Dzar berkata, “Nabi SAW berdiri 
membaca ayat dengan mengulang-ulangnya, Jika Engkau menyiksa 
mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau, 
dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkaulah 
Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana'.” (Os. Al Maa'idah (SJ: 
11872 


Hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


o do J0 38-3 Y Pn 


PE Ly 1 Kab AS pl Wa —Y VAN: 


£ 
o. Jo AG. Pa 


Han Sanata Batan adah ae ASpA 


213 A dz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, “Hadits ini shahih.” 


— Al Mustadrak 





BLS tega Gp ja GP dgan Bh yi KA C5 
3 XS Amal Bus saman an aa Kena 
Te Maa LA PO di 
2 J5 TAI TEA Is SAS ES gal ui Mean 
Mn PAP Aan YA Yp dd LSG aah 
ka : JG CI B3 lia Ip an TE Kala Lah -JG d4 
aa Ju Ca (3 Cal) IG Ta) 
ae 3 Gan d6 MEA DA 2 


Sa SG Sa pa Sa On, Hal 

880/207. Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub Asy-Syaibani 

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Wahhab Al Farra 

menceritakan kepada kami, Ja'far bin Aun memberitakan (kepada 
kami), Mis'ar memberitakan (kepada kami). 


Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada kami, 
Bisyr bin Musa memberitakan (kepada kami), Al Humaidi 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Mis'ar 
menceritakan kepada kami dari Ibrahim As-Saksaki, dari Abdullah bin 
Abu Aufa, dia berkata: Seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW dan 
berkata, “Wahai Rasulullah, ajarilah aku sesuatu yang mencukupiku 
dari Al Our'an, karena aku tidak bisa membaca.” Nabi SAW 
bersabda, “Ucapkanlah, “Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, 
tiada tuhan selain Allah, Allah Maha Besar, tiada kekuasaan yang 
melebihi kekuasaan Allah'.” 


. Abdullah bin Aufa berkata lebih lanjut: Laki-laki itu lalu 
menggenggam tangannya dan berkata, “Ini untuk Tuhanku, 
bagaimana untukku?” Nabi SAW bersabda, “Ucapkanlah, “Ampunilah 


Al Mustadrak — 





aku, sayangilah aku, berilah aku jalan yang lurus, berikanlah aku 
rezeki, dan ampunilah aku'.” 


Abdullah lebih lanjut berkata, "Laki-laki tersebut kemudian 
menggenggam tangannya yang lain, lalu berdiri." 


Ja far bin Aun menambahkan dalam haditsnya. Mis'ar berkata, 
“Aku berada di dekat Ibrahim ketika dia sedang menceritakan hadits 
ini, lalu aku menetapkannya dari orang lain.”24 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun keduanya 
tidak meriwayatkannya. 


Aa 3 TIP AS INN GAS ITE Gis —$ VIAAN 


y o- 0 Sue 0 Pa 6. 8. -. o 8. 9. o - 
Al XS 3 Telah SAS celah BIS le 3 CP BS Al 
5 . » P3 2... 

Hata 8... of oo. - e » 308. 9. Wan 0 
AE) da2 YP Cal YP SAS Ur PU ia ae Alb atu 


ae ala Fo Ip Ke UI AS yan Li 
Na ee Ama Ato bab CB €ekad Somad J3 
He Io AI Ippan SJ aj ah la ala Ii Ke 


PRANATA Bag api or BN ea o Png 
JUS ADE yA CI US 33) Na Ip Jia gr tlh 
Adaa dia (Ike ia Te ie Cs UJAN 


BSA 3 SAS eh ale 
Dn oh ih aya DI K3 R3 Ii 3 
2 SN ra ab JAN 0 Oa 
3 “5 Pa 3 on Na Pa 9 Pe. (3 
AAA Saba PES TEKS KA OS AI KD 


214 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari.” 


— Al Mustadrak 





83 -— 


Nun Man ae IR 3 sah 
PN ia Ea IS Kah KU 3 dll Ao 3 daa es 
Pte el oh P3 Karo da ti 
St NN EA Ra Ba Ur la Ha 


ADA 


881/207. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, 
Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Minhal 
menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami, 
Ishag bin Abdullah bin Abu Thalhah menceritakan kepada kami, Ali 
bin Yahya bin Khallad menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari 
pamannya Rifa'ah bin Rafi, bahwa dia duduk di samping Rasulullah 
SAW, lalu datanglah seorang laki-laki, kemudian masuk masjid dan 
langsung shalat. Setelah dia selesai, dia mendatangi Nabi SAW dan 
mengucapkan salam kepada beliau serta orang-orang yang ada di 
tempat tersebut. Rasulullah SAW lalu bersabda kepadanya, 
“Ulangilah shalatmu, karena kamu belum shalat” Beliau 
mengatakannya sampai dua atau tiga kali, sehingga laki-laki tersebut 
berkata, “Aku tidak tahu apa yang engkau cela dari shalatku?” 
Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya tidak sempurna shalatnya 
orang sampai dia menyempurnakan wudhunya, sebagaimana yang 
diperintahkan Allah, yaitu dengan membasuh wajahnya, kedua 
tangannya sampai siku, mengusap kepalanya, dan kakinya sampai 
mata kaki. Kemudian bertakbir dan memuji Allah serta 
mengagungkan-Nya, lalu membaca Al Our 'an sesuai yang diizinkan 
Allah, lalu takbir dan ruku dengan meletakkan dua telapak tangannya 
di atas kedua lututnya sampai persendian-persendian tulangnya 
tenang dan stabil. Lalu mengucapkan sami 'allahu liman hamidah dan 
berdiri tegak sampai setiap tulangnya seperti semula. Kemudian 
meluruskan tulang belakangnya, lalu bertakbir untuk sujud dan 


Al Mustadrak — 


. menetapkan dahinya pada tanah sampai persendian-persendian 
| tulangnya tenang dan seperti semula. Kemudian takbir dan 
mengangkat kepalanya, lalu duduk dengan tegak di atas tempat 
duduknya dan meluruskan tulang belakangnya.” 


| Beliau menjelaskan shalat seperti itu sampai selesai, lalu 
bersabda, “Tidak sempurna shalat salah seorang dari kalian sampai 
dia melakukannya.” 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim setelah 
Hammam bin Yahya meluruskan sanadnya. Dia seorang hafizh yang 
tsigah. Siapa saja yang berpendapat menyimpang, maka yang menjadi 
patokan adalah pendapat Hammam. 


Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya dengan gaya 
redaksi ini. Keduanya hanya sepakat atas Ubaidillah bin Umar dari 
Sa'id Al Magburi, dari Abu Hurairah. Muhammad bin Ismail 
meriwayatkan hadits ini dalam At-Tarikh Al Kabir dari Hajjaj bin 
Minhal, dan menyatakan bahwa hadits ini mahfuzh, kemudian dia 
berkata, “Hadits ini tidak diluruskan oleh Hammad bin Salamah.” 


- 
18 0 


BIASA S4 oa GEN SS Angan BA YAAA 
Ip Uta Aa Kemal YES IE) Ol aa PE Gi ea 


21 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim. Hammam bin Yahya meluruskan sanadnya, dan itu merupakan 
pendapatnya. Al Bukhari meriwayatkan dalam Tarikh-nya dari Hajjaj bin 
Minhal, kemudian dia berkata, “Hammad bin Salamah tidak meluruskan 


, ” 


sanadnya'. 


— Al Mustadrak 




















882/209. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balawaih 
menceritakan kepada kami sesuai dengan ke-shahih-an hadits yang 
dituturkan oleh Al Bukhari, Musa bin Al Hasan bin Abbad 
menceritakan kepada kami, Affan menceritakan kepada kami, 
Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Ishag bin 
Abdullah bin Abu Thalhah, dari Ali bin Yahya bin Khallad, dari 
ayahnya, bahwa seorang laki-laki masuk masjid ketika Nabi SAW 
telah selesai shalat, lalu laki-laki tersebut shalat —kemudian dia 


menyebutkan haditsnya—? 1 


Sanad ini diluruskan oleh Daud bin Oais Al Farra dan 
Muhammad bin Ishag bin Yasar serta Ismail bin Ja'far bin Abu Katsir. 


Hadits Daud bin Oais adalah: 
pena Ka Dn HNASA AN A36 2Wass YA JAAY 
as 3 333 Baal Hg ol Jetep IE APA Jai Hi 


ena Bu RU PARA Mn Kita LA Bi ea Ne 

Pan PE Shi sp 3333 Bf ed aa Bf 

AN Se Iya) H LI 3G ai IG 3 3 ul 

aa Ba Jai Yo PU me 9 Me ds 
Has SI S3, 


883/210. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Bahr bin Nashr Al Khaulani menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Dibacakan di hadapan Ibnu Wahab, “Daud bin Oais 
mengabarkan kepadamu.” 


216 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Daud bin Oais, Ibnu Ishag, dan Ismail 
bin Ja'far, meluruskan sanadnya.” 


Al Mustadrak — 


| Al Hasan bin Hakim Al Marwazi mengabarkan kepada kami, 
Abu Al Muwajjih memberitakan (kepada kami), Abdan memberitakan 
(kepada kami), Abdullah memberitakan (kepada kami), Daud bin Oais 
memberitakan (kepada kami), Ali bin Yahya bin Khallad 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku dari 
pamannya yang pernah ikut perang Badar, dia berkata, “Ketika aku 
sedang duduk di masjid bersama Rasulullah SAW, masuklah seorang 
laki-laki, lalu dia shalat dua rakaat. Kemudian dia mendatangi (Nabi) 
dan mengucapkan salam —lalu dia menyebutkan haditsnya dengan 
redaksinya yang panj ang—.217 


Hadits Muhammad bin Ishag bin Yasar adalah: 


A1 AG ES ai jas Anam —ya Ant 


- 0. 0 0 oo 9 Pt . Pend oo E 39 
8 2 - 8 0. 2 : 2 PN) AN - tp Haa 0 
PE CNN Ih Gi NE PE Olah 13 

Bo ye 00 


$ AL 9 - En aa KANG . . ofo. 0. 
AI dn Ale GA UT AU ga SEL) Map aa PB 


“ 


. 


N 


PA Ol ag MN Ip Joo Je he gala aa Jas 
Jah pen la 2 aa pl ph AJ J5 

884/211. Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i mengabarkannya kepada 
kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 


ayahku menceritakan kepadaku, Ismail bin Ibrahim menceritakan 
kepada kami dari Muhammad bin Ishag, Ali bin Yahya bin Khallad 


27 Lih. hadits no. 882. 


— Al Mustadrak 





bin Rafi' Al AnsHari menceritakan kepada kami, Zuraig menceritakan 
kepadaku dari ayahnya, dari pamarinya Rifa'ah bin Raff', dia berkata, 
“Ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW di masjid, tiba-tiba 
datanglah seorang laki-laki Anshar setelah Rasulullah SAW selesai 
shalat. Lalu laki-laki tersebut shalat kemudian mendatangi Nabi SAW 
hingga berdiri di hadapannya lalu dia mengucapkan salam. Maka Nabi 
SAW bersabda, 'Kembali dan shalatlah karena kamu belum shalat." 
Dia lalu menyebutkan haditsnya. mang 


Adapun Hadits Ismail bin Ja'far adalah: 


NA 5 aa beng ka) AM aeb ya vlane 


Ia Us deni an URL Lp ME Aa 
pb ajian 3 Jilat Gi IG dead AL 3 IE 


. 30 


me s AN OA Met aa 
te aa blg al JA Ian Ah gi Ph 3 
ia RIS Ja 3 HL) JG Cp daa 

Sa HS 


885/212. Abu Al Abbas Muhammad bin Ahmad Al Mahbubi 
mengabarkannya kepada kami di Marwa, Abu Isa Muhammad bin Isa 
At-Tirmidzi menceritakan kepada kami, Outaibah bin Sa'id Ats- 
Tsagafi dan Ali bin Hujr As-Sa'di menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Ismail bin Ja'far menceritakan kepada kami dari 
Yahya bin Khalad bin Rafi' Az-Zuragi, dari ayahnya, dari kakeknya, 
dari Rifa'ah bin Rafi', bahwa ketika Rasulullah SAW sedang duduk.di 
masjid pada suatu hari, dan kami sedang bersama beliau, tiba-tiba 


218 J ih. hadits no. 882. 


Al Mustadrak — 


datanglah seorang laki-laki seperti orang pedalaman, yang langsung 
shalat. Kemudian dia menyebutkan haditsnya dengan redaksinya yang 


panjang.” 


MS 3 Ama 2 IA se jl Urai —y orlAAn 

GE PES ga Ae 9 DA 2 an EiI eaAAII 

sa gp gia gi AA SN Sg Ba 

IN PA AP Ke gi op On oi Jah 

HA Ob Un RAT Ga Ha ala dn J5 

HR Hn PEN op Span MG Vio, ora 
Aa HS Maen daa HPS up M3 


886/213. Abu Ja'far Muhammad bin Muhammad bin Abdullah 
Al Baghdadi mengabarkan kepada kami, Yahya bin Utsman bin 
Shalih As-Sahmi menceritakan kepada kami, Yahya bin Abdullah bin 
Bukair menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada 
kami dari Jarir bin Hazim, dari Al A'masy, dari Ismail bin Raja', dari 
Aus bin Dham'aj, dari Abu Mas'ud, dia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, “Orang yang mengimami suatu kaum adalah yang paling 
hapal Al Our 'an. Jika hapalan Al Our an mereka sama, maka yang 
lebih dulu hijrah. Jika mereka sama-sama senior dalam hijrah, maka 
yang paling pandai fikihnya (yang paling alim). Jika fikih mereka 
sama, maka yang paling tua usianya.” 2 


219 T ih. hadits no. 882. 

20 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih. Dalam riwayat 
Muslim tidak disebutkan tentang masalah pandai dalam agama. Hadits ini 
memiliki syahid —kemudian dia menyebutkan hadits no. 387—.” 


— Al Mustadrak 








Muslim meriwayatkan hadits Ismail bin Raja', tapi tidak 
menyebutkan, “Yang paling pandai fikihnya.” Ini merupakan redaksi 
yang gharib dan aziz dengan sanadnya yang shahih. 


Hadits ini memiliki syahid, yaitu hadits Hajjaj bin Artha'ah. 


- - 3 o - ) o- M4 -.. Pe 

kang ata TIP oi one Hata yA ES —Y VEIAAN 
OA Sia fasa Oa AAA ae AN SAS 
Ci KI — ah 9 63 et WS Pa CL Kn 


. 
0. P TaTa Tan 


HA Ke oi PN IP el ui Jalal LP Ea 
03. 0£ 9. Cu Ba Pi Ge, 85 y ba Cut karma o- 
HA IE Kd ABG IG ad HPS Uh dia 


- 0... -.. 4 aa, S0 ii gn KO “Lp o 
SEN YG bah 3 JII V9 INA APU cela sa 
BLS 


887/214. Abu Ahmad Al Husain bin Ali At-Tamimi 
menceritakan kepada kami, Abu Hamid Muhammad bin Harun Al 
Hadhrami menceritakan kepada kami, Al Mundzir bin Al Walid Al 
Jarudi menceritakan kepada kami, Yahya bin Zakaria bin Dinar Al 
Anshari menceritakan kepada kami, Al Hajjaj menceritakan kepada 
kami dari Ismail bin Raja', dari Aus bin Dham'aj, dari Ugbah bin 
Amr, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Orang yang 
mengimami suatu kaum adalah yang lebih dulu hijrah. Jika mereka 
sama-sama senior dalam hijrah, maka yang paling pandai dalam hal 
agamanya. Jika kepandaian mereka dalam agama sama, maka yang 
paling banyak hapal Al Our 'annya. Tidak boleh seseorang menjadi 
makmum orang yang berada dalam kekuasaannya, dan tidak boleh 


AL Mustadrak — 


dia duduk di tempat duduk khusus seseorang kecuali dengan 


seizinnya.” 2 


G3 PI pm 2 AI K3 LAGI Uogel —YNOAAA 

£ : -. ag o- P3 MA £ 9 gg. ea DI anna 
Br PS PKS BIS Halal gl oi ab 3 Lol Ka 
Ja” o o- £ B3 oo -09 2 — » 013 Mena La 3 


A1 Jo JG IG ai PA gi FA YAA 
- “ & 3 Ao — 2, - or A 05 
PI GE Hi ah SE le 
888/215. Al Abbas Abdullah bin Al Husain Al Gadhi 
mengabarkan kepada kami di Marwa, Al Harits bin Muhammad bin 
Abu Usamah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Amr bin Abu 
Umayyah menceritakan kepada kami, Fulaih bin Sulaiman 
menceritakan kepada kami dari Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin 
Abu Waggash, dari Urwah bin Al Mughirah bin Syu'bah, dari 
ayahnya, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Seorang nabi tidak 
akan meninggal sampai dia bermakmum kepada salah seorang dari 
kaumnya.” 2 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. Keduanya sepakat bahwa 
Rasulullah SAW shalat di belakang Abu Bakar Ash-Shiddig RA. 


2 ih. hadits no. 886. 

222 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
'dan Muslim. Keduanya sepakat bahwa Nabi SAW shalat di belakang Abu Bakar 
Ash-Shiddig RA.” 


— Al Mustadrak 





Se TON sa Sa IN EGA YNA 


Pt - - e 8... 9 3036. 4 Lia £ Pa LA 
ba Aa BI Ka O3 Sabua 2d al ba (goal 


B8. 35036. 3 


IS up omah up GI ae REI Uu 1 Isa 
(ad Pop sapu Sena ee dana 8, Pan EL 
JIKA TAK JL PI S F8 BI el le AI lo Al Jo) OS 
3 Ro 243 5 an Pa 
NIS NE 2S 3 LA GP) Ama OP 


889/216. Abu Ahmad Muhammad bin Muhammad bin Al 
Husain Asy-Syaibani mengabarkan kepada kami, Abu Al Ala' 
Muhammad bin Ahmad Al Kufi menceritakan kepada kami di Mesir, 
Muhammad bin Sawwar Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada 
'kami dari Humaid, dari Anas, dia berkata, “Rasulullah SAW, jika 
berdiri hendak shalat, maka beliau mengucapkan, 'Begini dan begini”, 
ke sebelah kanan dan kirinya, lalu bersabda, “Luruskanlah (shaf) dan 


rapatkanlah” an 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya dengan redaksi ini. 


7 
8 PI . 


AI SA yi Op Kaban oa AE -YAV/AA 
Oo 0 o- TT Pol AB Lot Pd 0 0 , Ao 
Bg MAS SEP YA Hb ara 
ho, - 


P3 MU aah IE MU 3 Be GIS JI 


. 


ng Ipa Sa jpn Wa Uh 


223 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim. Keduanya meriwayatkan hadits intinya (yaitu bukan syahid).” 


Al Mustadrak — 





Ga Been na 





o- 0. 


0o#.. o£ - 8 KP - 0 o o e- to £ o 
3 IA 0358 Ig ala 1 So SI Spa) HS IS 
- 0 - nana 2... 2 s9. AA s3 3 NA BEA 
US damkar BANI TI 3 bad play APA daa Al Jiya) 
AB aa Id Ot Wing alat Io Ips TIGA 
SA Ion US, II Spa Gd IE Tlk Per cah 


£ 


: z ba Gp eta Na agen ba TAS 0 Lor 01 
BS Ig MI Jia et Ih JB dal 3 elo N3 
ck 
890/217. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya' gub menceritakan 
kepada kami, Bahr bin Nashr bin Sabig Al Khaulani menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Dibacakan di hadapan Abdullah bin Wahb, 


“Malik bin Anas mengabarkan kepadamu. 


Abdurrahman bin Hamdan Al Hamdani mengabarkan kepada 
kami di Hamdan, Ishag bin Al Jazzar menceritakan kepada kami, 
Ishag bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Malik bin Anas menceritakan dari Zaid bin Aslam, dari 
Busr bin Mihjan yang berasal dari bani Ad-Dil, dari ayahnya, bahwa 
ketika sedang duduk bersama Rasulullah SAW, kemudian 
dikumandangkan adzan untuk shalat, Rasulullah SAW pun berdiri lalu 
shalat. Kemudian beliau kembali lagi, sementara Mihjan masih berada 
di tempat duduknya seperti semula. Rasulullah SAW lantas bertanya 
kepadanya, “Apa yang menghalangimu shalat bersama orang-orang, 
bukankah kamu seorang laki-laki muslim?” Dia menjawab, “Memang, 
wahai Rasulullah, akan tetapi aku telah shalat bersama keluargaku.” 
Beliau bersabda, “Apabila kamu datang, shalatlah bersama orang- 
orang, sekalipun kamu telah shalat.” 


24 Adz-Dzahabi berkata dalam Al-Mizan, “Busr bin Mihjan Ad-Dili haditsnya 
diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam. Dia tidak dikenal, tapi ayahnya seorang 


— Al Mustadrak 








Oa! j Dj YA Ae 8 —yaNJAAN 
Ae OA aa aa 


0. 
0. Ic 


CP os 


891/218. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
'kepada kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman memberitakan (kepada kami), 
Asy-Syafi'i memberitakan (kepada kami), Abdul Aziz bin 
Muhammad memberitakan (kepada kami) dari Zaid bin Aslam. Lalu 


dia menyebutkan haditsnya dengan makna hadits yang sama. 


Hadits ini shahih. 


Malik bin Anas adalah hujjah bagi hadits orang-orang 
Madinah. Dia berhujjah dengannya dalam Al Muwaththa '. Inilah salah 
satu jenis yang telah aku sebutkan, bahwa apabila tidak ada dua orang 
periwayat yang meriwayatkan dari sahabat, maka. keduanya tidak 
meriwayatkannya. 


2 IG - 9 Lo 30 316. 4 ia 


ba CD ghng OP Sabun call 2 kw —YYA/AAY 


. 803. J3 


Aa IP tgk Gi pe SAS tee Gi 


sahabat. Redaksi haditsnya berbunyi, “Shalatlah bersama orang-orang, 
meskipun kamu telah shalat.” 
Ibnu Hajar berkata dalam At-Tagrib, “Busr bin Mihjan periwayat yang shadug 
pada tingkatan keempat.” 
Ibnu Al Oaththan seperti yang dikutip Mughalthai, “Dia tidak dikenal —yaitu 
riwayat Zaid bin Aslam darinya— dan identitasnya tidak diketahui, maka perlu 
diteliti tentang keadilannya, dan riwayat Malik tidak cukup untuk memperkuat 
haditsnya.” 

225 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits Mihjan diriwayatkan secara 
menyendiri oleh putranya. Lih. hadits no. 890.” 


Al Mustadrak — 


Hn o - Pe PANTAI Na 0 Lor o -. 1. £ 


PE an Ten a Pe ba Pan Pre aan ae 3 

HN io Ip Oo 18 ap GA UI 

JS CREAM AG 3 oa) Lai ag her Sa ag 

36 SE Eri 23 ag GI YUS SA WNA NA 


: id Pa - Sab Tr 2100 3? o Pe KN 2 2 £ Mapan 
Ulas Yaa AKAN BG Gal) 3 SA ito II Yaa NU 
Asu DG 


. 


- 
NA-W 


892/219. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya' gub menceritakan 
kepada kami, Usaid bin Ashim menceritakan kepada kami, Al Husain 
bin Hafsh menceritakan kepada kami dari Sufyan. 


Ahmad bin Sulaiman Al Fagih mengabarkan kepada kami di 
Baghdad, Ahmad bin Muhammad bin Isa Al Oadhi menceritakan 
kepada kami, Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami. 


Ali bin Hamsyad menceritakan kepada kami, Yazid bin Al 
Haitsam menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Abu Al-Laits 
menceritakan kepada kami, Al Asyja'i menceritakan kepada kami dari 
Sufyan, dari Ya'la bin Atha, dari Jabir bin Yazid bin Al Aswad, dari 
ayahnya, dia berkata, “Aku shalat bersama Rasulullah SAW di Mina. 
Setelah salam, beliau melihat dua orang laki-laki yang berada di 
belakang, beliau pun memanggil keduanya dan bertanya, 'Apa yang 
menghalangi kalian berdua untuk shalat bersama orang-orang?" 
Keduanya menjawab, “Wahai Rasulullah, kami telah shalat dalam 


— Al Mustadrak 


FE PT --5 —#@  —-E"-—— 








perjalanan”. Beliau lalu bersabda, “Apabila kalian telah shalat dalam 
perjalanan lalu kalian dapati orang-orang sedang bersama imam, 
maka shalatlah bersamanya, karena itu merupakan shalat sunah 


baginya sae 


Hadits ini diriwayatkan oleh Syu'bah, Hisyam bin Hassan, 
Ghailan bin Jami, Abu Khalid Ad-Dallani, Abu Awanah, Abdul Malik 
bin Umair, Mubarak bin Fudhalah, Syarik bin Abdullah, dan yang lain 
dari Ya'la bin Atha'. Muslim juga berhujjah dengan Ya'la bin Atha'. 


Os ae AG. 4 


Z, 


3 0s 3 0 


2 Papa ON oo o Lo 5 Kg 8 04 9. 
AA GA OP og pe IS Coal SA Kaban yi 
P3 o - 0 Jo 36 5- Ao PAPER Ne 303 PA ND 
CA 6 San Lulo JII Hera G3 AS La) 
" sg 0 o 0-1 s0. 0. 3 30. K3 P. - —a 
VOL op MEA AS OP up yh Kia dll SAI 


£090 Pa - A9 2 00,3 Hn 


ed - 5 - 
hana Ga oat 1 Cas Wis aan Cas Kbs OP medan Vido 
- - 0. 23 naa Ana 2, 848 ES 0 - 03 Jo 
SN Kelia dla AA eko DI Ae pa 
A0 IG mg pa SI 
893/220. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya gub menceritakan 
kepada kami, Al Abbas bin Muhammad Ad-Duri menceritakan 


kepada kami, Abdurrahman bin Ghazwan menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami. 


Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Isa bin As-Sakan Al Wasithi menceritakan kepada 


226 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini diriwayatkan oleh Syu'bah, 
Hisyam bin Hassan, Ghailan bin Jami, Abu Khalid Ad-Dallani, Abu Awanah, 
Abdul Malik bin Umair, Mubarak bin Fadhalah, dan beberapa periwayat lainnya 
dari Ya'la. Muslim juga berhujjah dengannya.” 


Al Mustadrak — | 211 | 


kami, Amr bin Aun dan Abdul Hamid bin Bayan menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Husyaim bin Basyir menceritakan kepada 
kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Adi bin Tsabit 
menceritakan kepada kami, Sa'id bin Jubair menceritakan kepada 
kami dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW bersabda, “Barangsiapa 
mendengar adzan tapi dia tidak menjawabnya, maka tidak ada shalat 


baginya.” 2 


Hadits ini diriwayatkan secara mauguf oleh Ghundar dan 
mayoritas teman-teman Syu'bah. Hadits ini shahih sesuai syarat Al 
Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya. 
Husyaim dan Ourad Abu Nuh adalah dua periwayat yang tsigah, maka 
apabila keduanya meriwayatkan secara maushul, yang menjadi 
patokan adalah perkataan keduanya. 


Hadits yang sanadnya dari Adi bin Tsabit ini memiliki 
beberapa syahid, diantaranya: 


Usai Age 33 GS ae af ain Uu —yy lAat 
, 


Pt - a90. 3g To 0 o- 020220 - A.A 
Ca— Grade Uu Jebol 0 Dying Uu Jeptosal Aazea Pi 
o 2 0. CT». o- 2. Ao Jo Ig 3 0 0 A0 d3 
OP SAS Stan 3S tata ja Itam Laakoe US mad! Jasa Gp lg 
Pd # La F4 


A 2, Ma PA ia 3 o - o-X 0 0. 0. & 
Do MN dya, JB :JB PUS gt GS ma ea Ian YP Ketab 
OX 0 2 pa ee an aan aa 0 Pa AP 13 

894/221. Hadits yang diceritakan oleh Abu Ali Al Husain bin 

Ali Al Hafizh kepada kami, Abu Muhammad Ismail bin Ya'gub bin 


Ismail Ash-Shaffar memberitakan (kepada kami) di Bashrah, Sawwar 


27 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini diriwayatkan secara mauguf 
oleh Ghundar dan mayoritas teman-teman Syu'bah. Hadits ini shahih sesuai 
syarat Al Bukhari dan Muslim. Husyaim dan Gurad Abu Nuh adalah dua 
periwayat yang tsigah.” 


(212 | — Al Mustadrak 





bin Sahl Al Bashri menceritakan kepada kami, Sa'id bin Amir 
menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Adi bin Tsabit, dari 
Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, “Barangsiapa mendengar adzan tapi dia tidak 
mendatanginya, maka tidak ada shalat baginya (tidak sah) kecuali 


bagi orang yang berhalangan.” 2 
Diantaranya adalah: 
1 Bo. 20 2-0 3 G- 


AAN Dki 2 AA A55 jl at GI YIAA 0 
Lp Eh AN Ga darah ajaa GAN ybs 
HE R3 EL SI an 215 Oa 4 KAS abdi 


KL. 
WN Ko 5 JB JB CA gi gp CAD oi Aa ap al 


2. 0. PRP 


Pe Nan tb nan ih dela 


895/222. Hadits yang diceritakan kepada kami oleh Abu Sa'id 
Ahmad bin Ya'gub Ats-Tsagafi, Al Hasan bin Ali bin Syabib Al 
Ma'mari menceritakan kepada kami, Abu Ghassan Malik bin Al 
Khalil menceritakan kepada kami, Abu Sulaiman Daud bin Al Hakam 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari 
Adi bin Tsabit, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa mendengar adzan tapi dia 
tidak mendatanginya, maka tidak ada shalat baginya (tidak sah), 


kecuali bagi orang yang berhalangan.” 


Hadits-hadits syahid riwayat Syu'bah ini juga diperkuat oleh 
hadits-hadits lain yang diriwayatkan secara musnad, diantaranya: 


228 Adz-Dzahabi berkata dalam A4t-Talkhish, “Hadits ini diperkuat oleh Daud bin Al 
Hakam dari Syu'bah.” 
29 Lih. hadits no. 894. 


Al Mustadrak — | 213 | 


esoan AAN Jl 3 3 Aas pd adan u —yyrjaan 


4 Z3 


Lan 


1s - » 0 - Kara 0 - 30 4 Kara AN abi 
Ta anta Io Champ denis Io CA! 3 Ya3 


. ? 
(Mp 
s 


Ka 
AA oi Aa DP AU Gi OR DP KORAN IA GA AS 
SAN panda Aja Talia ale AM Jo FI Ju LA oi 
aa 


896/223. Hadits yang diceritakan kepada kami oleh Abu Nashr 
Ahmad bin Sahl Al Fagih di Bukhara, Oais bin Unaif menceritakan 
kepada kami, Outaibah bin Sa'ad menceritakan kepada kami, Jarir 


menceritakan kepada kami dari Abu Janab dari Maghra Al Abdi, dari 


Adi bin Tsabit, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, 
Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa mendengar adzan tapi tidak 
ada udzur yang menghalanginya untuk datang, maka tidak ada alasan 
untuk tidak melaksanakan shalat baginya.” Mereka lalu bertanya, 
“Udzur apakah itu?” Beliau menjawab, “Takut atau sakit. 2 


Ha bad "ae 31 AS "je Af Es -vlAan 
s0... ? Pt PLAN Na 8 og 0 709 o S3 20 3,0 0, 
P3 Oh Lean (la 2 ae Aa 53 Jadi BA 


ara Ge L . O-. (4 0. oo -d o 7 8. 2“. z 
#2 9 si . G . -G 2 . oo Pa uya nk “5 e" :. . « - 
Unsaaa Up S3 SDA ama Aja ika MAS AI lo Al Jiya) Ju 


230 T ih. hadits no. 894. 


— Al Mustadrak 





BE Up IR BS SN Ja lb oi Ah 
aus 3 
897/224. Abu Ali Al Husain bin Ali Al Hafizh menceritakan 
kepada kami, Abu Al Fadhl Ja'far bin Muhammad bin Ibrahim Ash- 
Shaidalani menceritakan kepada kami di Baghdad, Al Hasan bin 
Abdul Aziz Al Jarwi menceritakan kepada kami, Yahya bin Hassan 
menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Garm menceritakan kepada 
kami dari Abu Janab, dari Adi bin Tsabit, dari Sa'id bin Jubair, dari 
Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa 
mendengar (seruan) shalat, sedangkan dia dalam keadaan sehat dan 
tidak ada udzur, tapi dia tidak mendatanginya, maka Allah tidak akan 
menerima shalat lainnya.” Ditanyakan kepada beliau, “Udzur apakah 
itu?” Beliau menjawab, “Sakit atau takut”! 


Diantaranya adalah: 


PI Oa - 40 2 0 0 2 . FX - 

AN aa 5 Jp Ki sd suglu -yyolaaa 
BA BE 3 PE EA SINI FAN 5 Ita BIS “jl 
IL AA L cal aa TI s u ae ana ai 5315 ge Olly aa 
PN Op RR SN SNN On MN Na 
AE AL Y 1JB (ala MEA Ge dl Syah NA al 
PN Pe Ns) 
898/225. Hadits yang dikabarkan kepada kami oleh Abu Bakar 
Ismail bin Muhammad Al Fagih di Rayy, Muhammad bin Al Faraj Al 
Azrag menceritakan kepada kami, Yahya bin Ishag menceritakan 


kepada kami, Sulaiman bin Daud Al Yamami menceritakan kepada 
kami dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu 


217 ih. hadits no. 894. 


Al Mustadrak — | 215) 


KI yag J8 :J6 al 32 Cek LG 29 So pam : el 
Natan $3 Lea Kor 0 -— 5. Ma ag £.. .. P0: at Ni . 
A0 8 Lam Ab Urionla EU SINI Aa Oa ka ME AI ela 


Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tidak sah shalatnya 
orang yang dekat dengan masjid kecuali di masjid.” 

Riwayat Abu Musa dari ayahnya dapat diterima, SAN aa ya 
Kn AT “Barangsiapa mendengar adzan tapi dia tidak menjawabnya.” 
(Al Hadits). 


? 
Pa o- 3SoJAG- A4 


Was CA AN ag 33 AA SI st GAS —yyalaaa 


0 Lie 0 —. £ ig. L NI Ooo ia an Penata 
us Pi Ai boa Ya ep Io Lal Pi Jesta 


| 
s 
- 
£ 


899/226. Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Asy-Syafi'i 
menceritakan kepada kami, Ismail Al Oadhi menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin 
Ayyasy menceritakan kepada kami dari Abu Hushain, dari Abu 
Burdah bin Abu Musa, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, “Barangsiapa mendengar adzan sedangkan dia dalam 
keadaan senggang (tidak sibuk) dan sehat, tapi dia tidak 
menjawabnya, maka tidak ada shalat baginya.” 


UE ea seng BK dua wa. 

da da Ela ai para dls dl gala 5 A3 
kis 

232 Y ih. hadits no. 894. 


233 Adz-Dzahabi berkata dalam A4t-Talkhish, “Hadits ini shahih.” 


— Al Mustadrak 





ASI A3 AAA Tab ad oh DAA IP Ca Ep AI 
» Sk raa - an Aap A.A S5. lh 0 La 
2 SUN on Lidah Gelang KIA Ko Al Ja) Sanga :J6 


900/227. Abu Bakar Ahmad bin Ishag Al Fagih mengabarkan 
kepada kami, Al Abbas bin Al Fadhl Al Asfathi memberitakan 
(kepada kami), Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Zaidah 
menceritakan kepada kami, As-Sa'ib bin Jubair menceritakan kepada 
kami dari Ma'dan bin Abu Thalhah Al Ya'muri, dari Abu Ad-Darda, 
dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah 
tiga orang yang berada di suatu desa atau dusun dan mereka tidak 
mendirikan shalat, maka syetan akan menguasai mereka. Oleh karena 
itu, tetaplah dengan jamaah.” 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


SAN Ae of dpat HA aa YAA 

Ie BAP EA Bt YAA Se Ea ct, 
PE PE in ip DL Ip AB GM Ca Aya 
Te Ha ol cal Aka L 25 JG ga | 2) o yel 
JL CI pa £ Nadi ds & Kamal :JG ep keadl oa 


ND : m3 $ :J8 ( 
24 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih.” 


Al Mustadrak — 


901/228. Ahmad bin Manshur bin Isa Al Hafizh Al Muzani 
menceritakan kepadaku di Thabiran, Abu Bakar Muhammad bin Ishag 
menceritakan kepada kami, Ali bin Sahl Ar-Ramli menceritakan 
kepada kami, Zaid bin Abu Az-Zarga menceritakan kepada kami dari 
Sufyan, dari Abdurrahman bin Abis, dari Ibnu Ummu Maktum, dia 
berkata: Aku berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya di Madinah 
terdapat banyak binatang beracun dan binatang buas.” Beliau balik 
bertanya, “Apakah kamu mendengar hayya alash shalaah hayya alal 
falaah?” Dia menjawab, “Ya.” Nabi SAW bersabda, “Kalau begitu 

datangilah”2” 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya jika Ibnu Abis mendengar dari Ibnu Ummu 
Maktum. 


Hadits ini memiliki syahid dengan sanad yang shahih. 
Mi SI Ke HASAN ap Mara —yyala.y 


”. 
. 


Pa (3 . 2. 3. 3 . » 0 £ Pa 
Hei IN PE EA Aga ip Ii nba Gis 
- 8 sj o-. .. ..& . Jago 3 16 8 1 Lo. 
OS NAS 3 MLS IP Cp AS 3 ym Led US ina 
Kganoa 0... 8 ae PA ot. 1 Na 1 To. 2 ne Nani . 
PN SAI Ja Tg le Io MI AR oa 
AAA Sah 5 Opal Cha ega AT Ol ih Aa JUS cela 
NK 0 To Y T03 0 PN PPN NA CT 02258 0 or 59 Es 
le Ad tail Spa) UI Ca Oi AB Ha ale G4 


. 


Ga 2G IG By HA IS WS Ih ge 


28 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih. Hadits ini memiliki 
syahid yang shahih —kemudian dia menyebutkan hadits no. 902—.” 


(218 |) — At Mustadrak 





03 


$ 
. 


LIB IE raih MA) MS gi Ol al ja V db 


902/229. Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Ash-Shaffar 
mengabarkannya kepada kami, Muhammad bin Yunus Adh-Dhabbi 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Bukair menceritakan 
kepada kami, Abu Ja'far Ar-Razi menceritakan kepada kami, Hushain 
bin Abdurrahman menceritakan kepada kami dari Abdullah bin 
Syaddad, dari Ibnu Ummu Maktum, bahwa Rasulullah SAW 
menghadap kepada orang-orang pada shalat Isya dan bersabda, 
“Sesungguhnya aku keingin mendatangi orang yang meninggalkan 
shalat ini, lalu aku bakar rumah-rumah mereka.” Ibnu Ummu 
Maktum lalu berkata, “Wahai Rasulullah, engkau tahu tentang 
kondisiku dan aku tidak memiliki orang yang menuntunku.” Beliau 
bertanya, “Apakah kamu mendengar igamat?” Dia menjawab, “Ya." 
Beliau pun bersabda, “Kalau begitu datanglah!” Dia berkata lagi, 
“Wahai Rasulullah, sesungguhnya antara aku dengan masjid terhalang 
kebun kurma dan pepohonan, sedangkan aku tidak memiliki orang 
yang menuntunku.” Beliau balik bertanya, “Apakah kamu mendengar 
igamat?” Dia menjawab, “Ya." Nabi SAW bersabda, “Kalau begitu 
datanglah!” Beliau tidak memberikan pengecualian kepadanya. : 


Hadits ini memiliki syahid lain dari hadits Ashim bin 
Bahdalah. 


o- Ao 3G. £ y 


MASA Si IS Iocea AI as AH SN elaa 


- 
ni 


. 4 
MPI Bln aj Jasa Kino 


26 L ih. hadits no. 901. 


Al Mustadrak — 


BL 


ia pl Gas IA Al Name Kana Pata 

3 AAN be SAS Ea Sa Ona Wit YG 
LIL taka die Io DEK 1 ON OP to Sd 
LA Aa PN Aa AN Sp Ih AS 
AJB BIN AS Ja SEE dl Ja KN 


# 
.. .A 


Aa OI Ani Y :JG ea 

903/230. Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Ash-Shaffar 
mengabarkannya kepada kami, Ismail bin Ishag Al Oadhi 
menceritakan kepada kami. 


Abu Muhammad Ahmad bin Abdullah Al Muzani 
menceritakan kepada kami, Abu Khalifah menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, 
Hammad menceritakan kepada kami dari Ashim bin Bahdalah, dari 
Abi Razin, dari Ibnu Ummu Maktum, bahwa dia bertanya kepada 
Nabi SAW, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku seorang laki-laki 
yang buta dan rumahku jauh, sedangkan aku tidak memiliki penuntun 
yang setia bagiku, jadi apakah ada keringanan bagiku untuk shalat di 
rumahku?” Nabi SAW bertanya, “Apakah kamu mendengar adzan?” 
Dia menjawab, “Ya." Nabi SAW bersabda, “Aku tidak temukan suatu 


keringanan bagimu. 2! 


BA JAN DAR Oi oa Jah Al Bas —yr at 
sila PP AI Ku tra Jb A3 ai 3 


. 8! Lih. hadits no. 901. 


— Al Mustadrak 








AE yaa Ap ON Aa YLSA Al aa MUA, 


10 


'ry9.. AG ae .?' LN an aa ga! 3? 
Ken ES Aa AI ME El NG KP amal 23 AI 


2 Pa an - 6 
A3 SA J8 one 
, 


. 


Pt .. A3. , Lo. 


adi 3 Ada fa Geng KE Kd Ea, 
Pe ba teen) ey Al LS AH « 


Ian Goa ae ts FE Jala 2 Kh 

Xp 3 Ba al PN bra UAS Gi asa Yrare 3 
Ala AI io AN Ip C0 18 AN opa Ao 
gai d LAN Sa Aa FS Jalal JUS (gama S Ang 
IA me Ja Aa ya Ia cal oafla 3 LE 


Kana (alba IN ai 33 FG KR UU Sala 


AA Sah Sila sela ala Lo Ai Ipa) JB A 
BAK 2) SARAN 19 Oak F3 KA Seo Ji H5 
5 SI BI BS BI UNO Ta SI SE 
JPN NA BS 3 SEN G UDKe 
904/231. Abu Al Fadhl Al Hasan bin Ya'gub Al Adl 


menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Thalib menceritakan 
kepada kami, Abdul Wahhab bin Atha' menceritakan kepada kami. 


Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Ash-Shaffar dan Abu 
Al Abbas Abdullah bin Al Husain Al Oadhi mengabarkan kepada 
kami, keduanya berkata: Al Harits bin Abu Usamah menceritakan 


Al Mustadrak — | 221) 


kepada kami, Sa'id bin Amir menceritakan kepada kami, dia berkata, 
“Syu'bah menceritakan kepada kami.” 


Abu Bakar Ahmad bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada 
kami, Ali bin Al Husain bin Bayan memberitakan (kepada kami), 
Abdullah bin Raja menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami. 


Ibrahim bin Ismail Al Oari mengabarkan kepada kami, Utsman 
bin Sa'id Ad-Darimi menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Katsir menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami 
dari Abu Ishag, dari Abdullah bin Abu Bashir, dari Ubai bin Ka'ab, 
dia berkata: Rasulullah SAW shalat Subuh lalu bertanya, “Apakah si 
fulan hadir?” kepada beberapa orang munafik yang tidak ikut shalat. 
Beliau lalu bersabda, “Sesungguhnya dua shalat ini merupakan di 
antara yang paling berat bagi orang-orang munafik. Seandainya 
mereka mengetahui apa yang terdapat dalam keduanya, tentu mereka 
akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak.” Maksudnya 
adalah shalat Isya dan Subuh. 


Kemudian Rasulullah SAW bersabda, “Tetaplah kalian pada 
shaf pertama, karena dia seperti shafnya malaikat. Seandainya kalian 
mengetahui keutamaan yang terdapat di dalamnya, tentu kalian akan 
berlomba-lomba untuk mendapatkannya.” 


Beliau juga bersabda, “Shalatmu secara bersama satu orang 
laki-laki lebih banyak pahalanya daripada kamu shalat sendirian. 
Shalatmu bersama dua orang laki-laki lebih banyak pahalanya 
daripada shalatmu dengan satu orang laki-laki. Semakin banyak 
maka itu lebih disukai Allah Azza wa Jalla?" 


288 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Demikianlah Yazid bin Zurai' Al 
Oaththan, Ibnu Mahdi, dan Ghundar meriwayatkan darinya. Demikian pula Ats- 
Tsauri dan Zuhair meriwayatkan dari Abu Ishag. 

Ibnu Al Mubarak berkata, “Dari Syu'bah, dari Abu Ishag, dari Abu Bashir, dari 
Ubai.” 


(222 |) — Al Mustadrak 





Demikianlah yang diriwayatkan oleh kelompok pertama dari 
teman-teman Syu'bah, yaitu Yazid bin Zurai', Yahya bin Sa'id, 
Abdurrahman bin Mahdi, Muhammad bin Ja'far, dan teman-teman 
mereka. 


Begini pula yang diriwayatkan oleh Sufyan bin Sa'id dari Abu 
Ishag. 


Hn bara Pee SA g yaaa dab yaa M6 SL —yyy/a.o 
Oil 4 ja NG ane 
sn ana IE G3 Ia Gt Can Ia RA UP uden 2 


PE esa ta "aga 


"5 5 Bi ata tenan Kai Jo 5 Koe ara 
KS Pee erat OLI op Jaa Ate WAS dea 


Hadits ini diperkuat oleh riwayat Isra'il, Abu Hamzah, Jarir bin Hazim, dan Al 
Mas'udi dari Abu Ishag. 

Zaid bin Abu Unaisah, Zakaria bin Abu Zaidah, Yunus bin Abu Ishag, dan Abu 
Bakar bin Ayyasy, meriwayatkan dari Abu Ishag, dari Abdullah bin Abu Bashir, 
dari ayahnya, dari Ubai. 

Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata, “Abu Al Ahwash menceritakan kepada 
kami dari Abu Ishag, dari Al Aizar bin Huraits, dari Abu Bashir dari Ubai.” 
Hadits ini diperkuat oleh Ali bin Bakkar Al Mishishi, “Abu Ishag Al Fazari 
menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Abu Ishag.” 

Al Hakim berkata, “Riwayatnya dari Abu Bashir dan Abdullah bin Abu Bashir 
adalah shahih. Yahya bin Sa'id, Mu'adz bin Mu'adz, dan Khalid bin Al Harits, 
meriwayatkan dari Syu'bah, dari Abu Ishag, dari Abdullah bin Abu Bashir, dari 
ayahnya.” 

Syu'bah berkata: Abu Ishag berkata: Aku mendengarnya darinya dan dari 
ayahnya. Dia berkata: Aku mendengar Ubai bin Ka'ab, Ibnu Ma'in, Ibnu Al 
Madini, dan Adz-Dzuhali telah menyatakan ke-shahih-an hadits ini. 


Al Mustadrak — | 223) 





z5 - “ot » o- nan buta SB o PPL Ne 
CA Ke Ap An CI JIN ENI Hj IE EA 


Pa 0 30 Jo 


Oa u Cm ara adl La Oo Ba 


P3 35 - 
(Hi AN Bea aa aa en 


. - “3 .- Jua en oa Pe Loco o - Ata | E 9. 
5 KM KE 3 WIN CAS Ola gi Ike Okiu yi Gis 
Ce A3 BNI BA ES ne atau 


ita 5 R3 AN aa 3 SE 

LE Et BSI AI 0 Ao Ki ea, 
AI OAAh 5 IG KE EA Cip KAL Uta oi NIP 
Pa Bs ka .. .? o. 0. e1 ag Aa 
B ig 3 2. e, .. at aa Pa 275 kah La , 
OM Dat ST 1J tera d3 Pal 3XC0 lah ML AI elo 

905/232. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Usaid bin Ashim menceritakan kepada kami, Al Husain 
bin Hafsh menceritakan kepada kami dari Sufyan. 

Abu Bakar bin Ishag mengabarkan kepada kami, Muhammad 


bin Ghalib memberitakan (kepada kami), Abu Hudzaifah 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami. 


Ahmad bin Sahl Al Fagih menceritakan kepada kami di 
Bukhara, Ibrahim bin Ali At-Tirmidzi menceritakan kepada kami, 
Abdushshamad bin Hassan menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami. 

Ali bin Hamsyad Al Adil menceritakan kepada kami, Yazid bin 
Al Haitsam menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Abu Al-Laits 


(224) — Al Mustadrak 





menceritakan kepada kami, Al Asyja'i menceritakan kepada kami dari 
Sufyan. | 

Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan kepada 
kami, Usaid bin Ashim menceritakan kepada kami, Abu Sufyan 
Shalih bin Mihran menceritakan kepada kami, An-Nu'man bin 
Abdussalam menceritakan kepada kami dari Sufyan. Abu Zakaria Al 
Anbari mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Abu Thalib 
menceritakan kepada kami, Ishag bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami, Waki' memberitakan (kepada kami) dari Sufyan. 

Abu Bakar bin Abu Darim Al Hafizh mengabarkan kepada 
kami di Kufah, Ahmad bin Ali bin Bisyr menceritakan kepada kami, 
Luwain menceritakan kepada kami, Abdurrazzag menceritakan 
kepada kami dari Sufyan, dari Abu Ishag, dari Abdullah bin Abu 
Bashir, dari Ubai bin Ka'ab, dia berkata, “Rasulullah SAW shalat 
fajar. Setelah selesai, beliau bertanya, 'Apakah si fulan hadir?” 
Mereka lalu menyebutkan haditsnya seperti hadits Syu'bah.2? 


Demikianlah yang diriwayatkan oleh Zuhair bin Mu'awiyah 
dan Ragabah bin Mashgalah, Mutharrif, Ibrahim bin Thahman, serta 
yang lain dari Abu Ishag. 


Abdullah bin Al Mubarak meriwayatkan dari Syu'bah, dari 
Abu Ishag, dari Abu Bashir, dari Ubai bin Ka' ab: 


CA SA AE ae 3 La -yrr/a La 
f 3 Lae y, 9 0. Eo£ “ 2 0. 
0S IS cab na Lal colas 

Pj or 3 2 3 Teo. E . £0 . Aa 6 ” 5 PP 

A3 Sd Oya alga u asa J8 li, 
2 ..& 


0. EN L Joo. 3 030. 5 o- 
HP NP AS Y IE RI EN ama AA API 


239 Lih. hadits no. 904. 


Al Mustadrak — | 225) 


aa, Kang Ae SKA Je, anu La AP Ba 


ocu 


aan aa N 5 03 HS 


4 
. 


ALA Pala al 32 Sl 

Ip Sa ip pai al ap ja es Ui 
AP IG GP BA Taka uya Da 
Sadega 
906/233. Al Hasan bin Halim mengabarkan kepada kami, Abu 
Al Muwajjih memberitakan (kepada kami), Abdan memberitakan 


(kepada kami), Abdullah memberitakan (kepada kami). Kemudian dia 
menyebutkannya. 


Demikianlah yang dikatakan Isra'il bin Yunus, Abu Hamzah 
As-Sukkari, Abdurrahman bin Abdullah Al Mas'udi, dan Jarir bin 
Hazim, semuanya berkata: Dari Abu Ishag, dari Abu Bashir, Ubai. 


Abu Bakar bin Ayyasy, Khalid bin Maimun, Zaid bin Abu 
Unaisah, Zakaria bin Abu Zaidah, dan Yunus bin Abu Ishag berkata: 
Dari Abu Ishag, dari Abdullah. 


Adapun hadits Ats-Tsauri...dari Abu Bashir, dari Ubai bin 
Ka'ab. 


Dikatakan pula: Dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishag, dari 
Al Aizar bin Huraits, dari Abu Bashir, dari Ubai bin Ka'ab.“' 
Hadits Ats-Tsauri adalah: 


20 Jpid. 


— Al Mustadrak 


CU ai 3 Op akad “IG jd aiisa —yye)a»v 
Dana 3 IS de Gis lag SAI Sa na 
BTA op Bah Gg Ip Oli PKI Bb Cas 


Ja Jo Jia SB: BJB tai Sip 


SA OS Att 2G Al 5 SA (3 DS A3 da Io 

907/234. Abu Ali Al Husain bin Ali Al Hafizh 
menceritakannya kepada kami, Ja'far bin Musa An-Naisaburi 
memberitakan di Baghdad, Ali bin Bakkar Al Mishishi menceritakan 
kepada kami, Abu Ishag Al Fazari menceritakan kepada kami dari 
Sufyan, dari Abu Ishag, dari Al Airaz bin Huraits, dari Abu Bashir, 
dia berkata: Ubai bin Ka'ab berkata, “Rasulullah SAW shalat Subuh 
mengimami kami pada suatu hari. Setelah salam, beliau bertanya, 
'Apakah si fulan hadir?” Dia lalu menyebutkan haditsnya.?"' 


Hadits Abu Al Ahwash adalah: 


So. 3 ge 0 


Ce  : Jaana 33 AI A2 gb —yroJa LA 

u PI 3 Bai (aa Aan Bi aa ea 
PJU J6 jai SPA Bah gi 
An Dana Man Iga ORI 


.. 


N”— 


LN 


Al Mustadrak — 





908/235. Abdullah bin Muhammad  Ash-Shaidalani 
mengabarkan kepada kami, Ismail bin Outaibah menceritakan kepada 
kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Abu Al 
Ahwash menceritakan kepada kami dari Abu Ishag, dari Al Aizar bin 
Huraits, dari Abu Bashir, dia berkata: Ubai bin Ka'ab berkata, 
“Rasulullah SAW shalat fajar mengimami kami.” Kemudian dia 
menyebutkan haditsnya.” 


Para ulama berselisih pendapat tentang hadits ini pada Abu 
Ishag, kepada empat pendapat. Riwayat dari Abu Bashir dan putranya 
Abdullah semuanya shahih. Dalilnya adalah riwayat Khalid bin Al 
Harits. 
Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Ishag, Mu'adz 
bin Mu'adz Al Anbari dan Yahya bin Sa'id, dari Syu'bah. 


Hadits Khalid bin Al Harits adalah: 
Bi el. hi Aa nas Md eSiss —xrJa La 
oo 40, 30. 3G - . . 6.33. - 0 G3 30 -— - 


2 Kg 303 Pt - 2. : . 

HA SS Pa Ye Ga Ol C3. Jt Ba (al PI 
JERAS JB ant 3 mar do AN aa pe AA AN tg 
—& Aa IG ad 5 dia Bala G3 Gol al 
TT men AAA Tap Sean Pe PP o.X e, y 8 03 - 5 5, nd 
"enda S5) Cal dala AM Clan Al Span) Ca Gabe : dya 
909/236. Abu Abdillah Muhammad bin (...?, Yahya bin 
Muhammad bin Yahya bin Muhammad bin Yahya menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Abdul Wahhab Al Hajabi menceritakan 


U2 yp: 
Ibid. 
43 Antara dua tanda kurung siku ini tidak tercantum tulisan pada manuskrip asli. 


— Al Mustadrak 





kepada kami, Khalid bin Al Harits menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Ishag, dari Abdullah bin 
Abu Bashir, dari ayahnya, bahwa Syu'bah berkata: Abu Ishag berkata: 
Aku mendengar darinya dan dari ayahnya, dia berkata: Aku 
mendengar Ubai bin Ka'ab berkata, “Rasulullah SAW shalat 


mengimami kami.” Lalu dia menyebutkan haditsnya.“" 


Hadits Mu'adz bin Jabal adalah: 


-£ o- bg ey o- 0 La Ec 

23 Html AN JG AA JB eat loh At aa 2 bal jl 
A 2. SB nan 253 AN ae 5 23 o . - (3 Pati - 
al de Mi dya Ceko :J8 AS up A5 Cha Dan ALA dinau 
MAYA S3 era Fo ea Ae 
910/237. Abu Bakar bin Abdullah bin Ouraisy mengabarkan 
kepadaku, Al Hasan bin Sufyan memberitakan (kepada kami), 
Ubaidillah bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari 
Abu Ishag, dari Abdullah bin Abu Bashir, bahwa Syu'bah berkata: 
Abu Ishag berkata: Aku mendengarnya darinya dan dari ayahnya, dari 
Ubai bin Ka'ab, dia berkata, “Rasulullah SAW shalat Subuh 

mengimami kami.” Lalu dia menyebutkan haditsnya.“” 


Hadits Yahya bin Sa'id adalah: 


24 Jpid, 
28 Jhid. 


Al Mustadrak — 


SA aa Mon ate 1 seb - AJA 

SIS Ip SALA BA Ang Tiba Op ma ES OI 
3 os 0. Susi 0 1. 3 Pa AS TNI aa 

HA aa BN NE AL BIS naa 73 Fi GAS 


Pn NA en 
2 - aa Pa 3 Mg .X ., y 3 Ip “- Ani 
HAN S3) ema lah Kla AN Ko AI Sya) kp 16 
911/238. Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Musa Al 
'Khazin mengabarkan kepadaku, Ibrahim bin Yusuf Al Hasinjani 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Khallad menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, Abu Ishag menceritakan kepada kami dari 
Abdullah bin Abu Bashir, bahwa Syu'bah berkata: Abu Ishag berkata: 


Aku mendengarnya darinya dan dari ayahnya, dari Ubai, dia berkata, 
“Rasulullah SAW shalat Subuh.” Lalu dia menyebutkan haditsnya.“8 


Para ulama hadits menetapkan bahwa hadits Yahya bin Ma'in, 
Ali bin Al Madini, Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhali dan yang lain 
adalah shahih. 


Aku mendengar Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
berkata: Aku mendengar Al Abbas bin Muhammad Ad-Duri berkata: 
Aku mendengar Yahya bin Ma'in berkata, "Hadits Abu Ishag dari Abu 
Bashir, dari Ubai bin Ka'b." 

Ini dikemukakan oleh Zuhair bin Mu'awiyah. Sedangkan 
Syu'bah berkata, "Dari Abu Ishag, dari Abullah bin Abu Bashir, dan 
dari ayahnya dari Ubai bin Ka'b." 

Perkataan yang dijadikan sebagai pedoman adalah perkataan 
Syu'bah, karena dia periwayat yang lebih tsabit daripada Zuhair. 


26 Jpid. 


— Al Mustadrak 





sa GS (AA AA Ha An gd h Cai —ya/aan 
AN ja Es MB oi KA ISA abal 


- 


Sat “JS (ama Io ala sia ba eat at 
D6 


912/239. Al Hasan bin Muhammad Al Mahrajani 
memberitakan (kepada kami), Abu Al Hasan Muhammad bin Ahmad 
bin Al Bara' menceritakan kepada kami, Ali bin Al Madini 
menceritakan kepada kami tentang hadits Ubai bin Ka'ab bahwa Nabi 
SAW shalat Subuh lalu beliau bertanya, “Apakah si fulan hadir” 


Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ishag dari seorang syaikh, 
yang tidak mendengar darinya selain ini, yaitu Abdullah bin Abu 
Bashir. 


Syu'bah berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari Abu Ishag 
bahwa dia mendengar dari ayahnya dan darinya." 


Abu Al Ahwash berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari Abu 
Ishag, dari Al Aizar bin Huraits." 


Menurutku, hadits ini shahih. Aku juga mendengar Abu Bakar 
bin Ishag Al Fagih berkata: Aku mendengar Ibrahim bin Ishag Al 
Harbi berkata: Aku mendengar Ali bin Al Madini berkata: Abu Ishag 
mendengar dari Abdullah bin Abu Bashir dan dari ayahnya Abu 
Bashir. 


Abu Bakar bin Ishag menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Abdullah bin Muhammad bin Muhammad Al Madini 
berkata: Aku mendengar Muhammad bin Yahya berkata: Riwayat 
Yahya bin Sa'id dan Khalid bin Al Harits dari Syu'bah. Sedangkan 
perkataan Abu Al Ahwash dari Abu Ishag dari Al Aizar bin Huraits, 


A1 Jpid. 


Al Mustadrak — 


semuanya adalah mahfuzh. Para imam hadits menyatakan dengan jelas 
bahwa hadits ini shahih. 


| Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya karena ada 
perbedaan di dalamnya.“ 


ai 1... -. Pe aa SA 
Sai oi JASA Hi dell Pd Ag Jar 
SH Aa Ea Gp TA AS arit ia NA 


Pa SI Gi Taka Tel 2 GM oh Iga IP AA 
YP Je Ia aral HOT IA eka ale Ko 


HE Ai 1JG Kahilb 2J 9 AA Sao) Tb laa) Lana 


. 


913/240. Abu Al Hasan Ismail bin Muhammad bin Al Fadhl 
Asy-Sya'rani mengabarkan kepadaku, kakekku menceritakan kepada 
kami, Ibrahim bin Hamzah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz 
bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Musa bin Ibrahim, dia 
berkata: Aku mendengar Salamah bin Al Akwa? berkata: Aku pernah 
bertanya kepada Nabi SAW, “Aku berburu dan aku tidak memakai 
kecuali satu baju atau satu jubah kemudian aku mengikatnya atau 


mengencangkannya——“. Maka Nabi SAW bersabda, “Ya, sekalipun 
“249 





hanya dengan duri. 


Ini merupakan hadits Madini yang shahih, karena Musa adalah 
putra dari Ibrahim bin Abdullah Al Makhzumi. 


28 Jpid. 
49 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Musa adalah saudara Muhammad bin 
Ibrahim At-Taimi. Hadits ini shahih.“ 


(232 |) — Al Mustadrak 








Pe BB. 3 Jo Pa Ipa 
&' 2 


Pe Tni z 
ME nd JASA Ep as Gi0 Li.) -ye VAN 
3 Ga oh Aap el IT ES Ko 3 Pi 
. 3 - 315 Pa pan EY Aa 8, y 5 An ee Lg 
YA G3 Kar Ang Ae AI Ko MI Iya) HAB cal 
Pa ore. 0 2. as LX 48 2... Nana 
2 NO Cody Ida BEN itil Ah gp 
914/241. |...10 Sa'id bin Muhammad Al Jarmi menceritakan 
kepada kami, Abu Tumailah Yahya bin Wadhi' menceritakan kepada 
kami, Abu Al Munib menceritakan kepada kami dari Abdullah bin 
Buraidah, dari ayahnya, dia berkata, “Rasulullah SAW melarang 
seseorang shalat dengan selimut yang tidak dipakai dan melarang 
seseorang shalat dengan memakai celana yang tidak ditutupi 


sarung. 25! 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 


keduanya tidak meriwayatkannya. Keduanya berhujjah dengan Abu 
Tumailah. | 


Abu Al Munib Al Marwazi adalah Ubaidillah bin Al Ataki, 
salah seorang periwayat fsigah dari Marawizah. Haditsnya termasuk 
yang dihimpun dalam riwayat-riwayat periwayat Khurasan. 


e— Si au era Aa ASN P3) Hei —-Yy/aNo 


- 
AD. 


al 2 :.- 2. LI 7 2 


- 
3 9 LB 2.03 3 9 


Pa) oa 

Ter. eh Rap ka Naa e 0 6G. 3 0 - og o- 

dalan PS th OS AAS Op Ia op Keben S Cld 3 Ml ha 
Td . . # P4 . 


250 Antara dua tanda kurung siku ini tidak tercantum tulisan pada naskah asli. 
81 Adz-Dzahabi berkata dalam A4t-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim.“ 


Al Mustadrak — | 233 | 





Ir IA Ia ala ale MN Ko Ai 
GE Sab Jah GL PA OS Il :db SEL RL 


915/242. Abu Al Walid Al Fagih mengabarkan kepada kami, 
Muhammad bin Nu'aim menceritakan kepada kami, Mujahid bin 
Musa menceritakan kepada kami, Utsman bin Umar menceritakan 
kepada kami, Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar menceritakan 
kepada kami dari Muhammad bin Zaid bin Ounfudz, dari ayahnya, 
dari Ummu Salamah, bahwa dia pernah bertanya kepada Nabi SAW, 
"Apakah perempuan (boleh shalat) dengan (memakai) baju kurung 
dan kain sarung tapi tidak ada selendangnya?" Maka Nabi SAW 
menjawab, “Jika baju kurungnya lebar dan menutupi bagian luar 
telapak kakinya. 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun keduanya 
tidak meriwayatkannya. 


SAE ai ayat Gi Seat —rerJaan 
BII edan pa Pa AN ta EL gi JASA Gi Ka 
lal Ep 3 SN ba an MAY A5 Ca 
eh Ja WS 13 ati al) Ap Jt Sab GA tah, J6 
Ana dng ala an 25 3 Sae 
916/243. Yahya bin Manshur Al Oadhi mengabarkan kepada 
kami, Abu Bakar Muhammad bin Muhammad bin Raja' menceritakan 
kepada kami, Shafwan bin Shalih Ad-Dimasygi menceritakan kepada 
kami, Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Zuhair bin 
Muhammad At-Tamimi menceritakan kepada kami, Zaid bin Aslam 


282 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari.“ 


— Al Mustadrak 





menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku pernah melihat Ibnu 
Umar shalat dengan melepaskan sarungnya, lalu aku menanyakan hal 
tersebut kepadanya, maka dia menjawab, 'Aku pernah melihat 
Rasulullah SAW melakukannya! 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


GA AP Op dp GIS ala Oi de Bis - —y JAV 
Ao - Pt 


y— 3 AI MEN IL (35 Na An bea Tera gbi GT, ae do 


Te KN io NE oh Teka 5D daa 

Mag NY) AN Ao Ja Y JGA pg 

917/244. Ali bin Hamsyad menceritakan kepada kami, Ali bin 

Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Al Minhal 

menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami dari 

Oatadah, dari Muhammad bin Sirin, dari Shafiyyah binti Al Harits, 

dari Aisyah, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, “Tidak diterima 
shalatnya wanita yang haid kecuali dengan memakai kerudung. “' 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. Aku menduga karena adanya 
perbedaan pendapat tentang Oatadah. 


u ae kia ra cjadi ia TAI mi G3 pe ge Ygo/aYA 

GAS 3 Iga UBI te! MAP AG KAS bgl 

?3 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari dan 
Muslim.“ 


284 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Sesuai syarat Muslim. nya: adalah 
Ibnu Abu 'Urubah. 3 


Al Mustadrak — | 235) 


PA IX JAV JG ala ala AI Io MI Uya) Ol toni 
. aza y 


918/245. Al Hasan bin Ya'gub Al Adl mengabarkan kepada 
kami, Yahya bin Abu Thalib menceritakan kepada kami, Abdul 
Wahhab bin Atha' menceritakan kepada kami, Sa'id memberitakan 
(kepada kami) dari Oatadah, dari Al Hasan bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, “Tidak diterima shalatnya wanita yang haid kecuali dengan 
memakai kerudung. 5 


9 036- 3 Eb£ 3 cu. 30 —. EK ia 
Ami Ken GOT ega Gen 3 SG al Lo —yeana 
CA eat 3 MAGI KS SAS ujan DI Jaga Ga IE 


.3 0 3... 


7 Se En .A 5 . o- o- 3 . . - 
JB «JB (aa Jaga Pipa cal PN PN PS 
. gr 4 aa . PU . 2 sa 3 4 «5 3 2 . 
MAS NY Tmn US LP 1d ale Al lko AI Iyo) 
ea 
919/246. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ghalib memberitakan (kepada kami), Musa bin 
Ismail menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad 
menceritakan kepada kami, Amr bin Yahya Al Anshari menceritakan 
kepada kami dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, “Seluruh bumi adalah masjid kecuali 
kamar mandi dan kuburan. “8 


Hadits ini diperkuat oleh Abdul Aziz bin Muhammad bin Amr 
bin Yahya. 


25 Lih. hadits no. 917. 
256 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini diperkuat oleh (riwayat) 
Abdul Aziz bin Muhammad dari Amr.“ 


(236) — At Mustadrak 





B- 3 50 , Lo 1. 9 


Pun rata ANA , Kena pg Wi -yev/ar. 
Kara Saba Pra) AA ba Cegah ji " Haa Pena ai 
BRA Ea AAS Sia Gee yi SL pp 
C5 AKAN Gp aa Tara un (D3 Ip TG (Gbu Urea 
NA Na MAN YAN ET Bea ne 
ANA FI SA ap ya Dar XX 8 Me aan - 
YP Ioi US LP il AE AI ato Al J2) JG : JG 
Kanal Sg ea Ji 
920/247. Abdullah bin Muhammad  Ash-Shaidalani 
mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ayyub menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Musa mengabarkan kepada kami, Abdul 
Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami, Amr bin Yahya bin 
Umarah menceritakan kepada kami dari ayahnya Yahya bin Umarah, 
Abu Bakar bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu Al Mutsanna 
memberitakan (kepada kami), Musaddad menceritakan kepada kami, 
Bisyr bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, Umarah bin 
Ghaziyyah menceritakan kepada kami dari Yahya bin Umarah Al 
Anshari, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, “Seluruh bumi adalah masjid kecuali kamar mandi dan 

kuburan. &1 


Semua sanad ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, 
namun keduanya tidak meriwayatkannya. 


287 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Keduanya —yakni hadits ini dan 
hadits no 919— sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim.“ 


Al Mustadrak — 


3g. do... 36. 3 


Kaze Lo— CD gag 7, IA ea | Erosi —YAJAYA 
WE 3 BEAN Gis CA Kd EN akar Tebal S3 


dB Ing JB IYA PS YA akn Yang ji BAP aa 
1.9. da tan 3. #8. ... . 33 read 2 "Ind tp Ah 
DA ya P3 ME PM Yg pk SIN EA Y 1th ale AI 


921/248. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ishag Ash-Shaghani menceritakan 
kepada kami, Abu Bakar Al Hanafi menceritakan kepada kami, Adh- 
Dhahhak bin Utsman menceritakan kepada kami, Shadagah bin Yasar 
menceritakan kepadaku, aku mendengar Ibnu Umar berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah kalian shalat kecuali dengan 
menghadap (tirai atau penghalang), dan jangan biarkan seorang pun 
lewat di depanmu: jika dia menolak maka bunuhlah dia karena 
bersamanya ada garin. . 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


CA Bb (IE 5p Sans "de yh Gis —ytaJaYY 
Ci Ca Pa 3 ai His SEA EP 


Ta 3 60 


3 . 
KS Oki 


3.0. Ia . Es... 0 KG - 308 as. - 
oi Ulos ce el 01 meal aa Na Ae Ke ama, 


. 0-3 . ta ..3 


288 Adz-Dzahabi berkata dalam At. Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim.“ 


(238 ) — At Mustadrak 


HE IA Iga JEJG e A ai Ike 3 tea 
DESA bai Y alga OI, GEA Ji rada SA Ke Ih el 


922/249. Abu Ali Al Husain bin Ali Al Hafizh menceritakan 
kepada kami, Imran bin Musa Al Jurjani menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Al Mundzir Al Hizami menceritakan kepada kami, 
Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami. 


Ali bin Isa menceritakan kepadaku, Ibrahim bin Abu Thalib 
menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Umar menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Shafwan bin Sulaim 
menceritakan kepadaku dari Nafi' bin Jubair bin Muth'im, dari Sahl 
bin Abu Hatsmah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Apabila 
salah seorang dari kalian shalat, dia hendaknya shalat dengan 
menghadap tirai atau penghalang dan dia hendaknya mendekat 
kepadanya, jangan sampai syetan memutus shalatnya. “5? 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


AA) JI » KA yaa P1! HS -Yo./arr 
LAI 5 SAB uh AN AE 3 aaba Ip an Es sa Ela 
We Cb 3 ai Vla ale Jo Ai Ian DG SG 

Ha DL Jb 


259 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim.“ 


Al Mustadrak — 


923/250. Abu Al Hasan Muhammad bin Al Hasan Al 


Manshuri menceritakan kepadaku, Yahya bin Muhammad bin Al 


Buhturi menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Mu'adz 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Al 
Asy'ats menceritakan kepada kami dari Muhammad, dari Abdullah 


“bin Syagig, dari Aisyah, dia berkata, “Rasulullah SAW tidak shalat 


dengan memakai pakaian-pakaian kami (yang dipakai menempel 
badan) dan tidak pula dengan selimut-selimut kami.“ 


Ubaidillah berkata, “Ayahku ragu-ragu. 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


EPA JI Ii ISA sjabl MA gs -ro art 
AI X5 33 ma Eib Se Laga ae dx Ea 


O Son 10 20386. 3 iG- 


Ai RAPP MP SP Ea daa ma 3 Sawer Cs hoe 


DA TAN BET Uay 
. - o 3 LP nia or XI 8, 
3 Ip JI TAP Ja SEN Ga bejs 108 dea lo 


924/251. Abu Al Hasan Muhammad bin Al Hasan Al 
Manshuri menceritakan kepadaku, Abu Abdillah Muhammad bin 
Ya'gub Al Hafizh menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Abdullah 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Oasim Al Asadi 
menceritakan kepada kami, Tsaur bin Yazid menceritakan kepada 
kami dari Yazid bin Yazid bin Jabir, dari Makhul, dari Yazid bin 
Haritsah, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 


280 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari dan 
Muslim.“ 


— Al Mustadrak 








“Penghalang yang dianggap cukup adalah benda seperti kayu di 
bagian belakang onta tunggangan sekalipun besarnya sehelai 


rambut, 5! 


Hadits 'ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. 
Keduanya tidak meriwayatkannya secara mufassar dengan 
menyebutkan kata sehelai rambut. 


- dg. 5.9 3G. 3 aa 


ne UD yha) Uj NE sasa tra —-Yoy/aro 


28 o- 3 nata aa “ai o- ey o- Lo 
BAN AS op Uap Was SI AS Al Ia uh 


. 

. 
. . 
3 


x 
1 
N 


3G. 4 


Loea 


ma 


5 


| 


. .. 


“ 
. 
x 


LP Y 


| ia Segi JB JB 0 53 eat YP AAA oi Soha 
ea Fo A0 SA AI 

925/252. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya” gub menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam 
menceritakan kepada kami, Harmalah bin Abdul Aziz bin Ar-Rabi' bin 
Sabrah bin Ma'bad menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari 
kakeknya, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Hendaklah salah 
seorang dari kalian menjadikan penghalang untuk shalatnya 
sekalipun dengan anak panah“? 


. 


“ 
, 


? ?P, 
is Pe 


Ba CB LA HE ya AA Es —yorlara 


. 3 IS oo 


as 4 4 - Pan Aa 
Past oa as GAS CJ aan op Olag 


21 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari dan 
Muslim. Pada keduanya tidak ada riwayat lain.“ 
22 | ih. hadits no. 926. 


Al Mustadrak — 


Pd Ka cd 


Ai Gta Pp Ga Si ASI Pung 
Oia aj PA Ya 1 rara YG Gala La, Kera 


pa & SI NA Ha 23 NAN SN 33 Pe yg ra AA 


. 3 20386. 3 PA Pa 


Ea Eta AJB « CAN OS Lp NAS el au ba 
SA NG PAS yi MA EP ala Al) 
Al le Ito MIA JB JB OA 1G al 5 LAI 

Aa SK El 


926/253. Abu Al Hasan Ahmad bin Muhammad Al Anazi 
- menceritakan kepada kami, Utsman bin Sa'id Ad-Darimi 
: menceritakan kepada kami, Ahmad bin Yunus menceritakan kepada 
kami. 

Abu Al Abbas As-Sayyari mengabarkan kepada kami di 
Marwa dan Abu Ishag Ibrahim bin Muhammad Al Bukhari di 
Naisabur, keduanya berkata: Abu Al Muwajjih menceritakan kepada 
kami, Abdan memberitakan (kepada kami). 


Ahmad bin Al-Laits Al Karmini menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ash-Shinwa” menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Abu Raja' menceritakan kepada kami dan Muhammad bin Utsman 
Al Utsmani menceritakan kepada kami, mereka berkata: Ibrahim bin 
Sa'id menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin Abdul Aziz bin 
Ar-Rabi' bin Sabrah Al Juhani, dari ayahnya, dari kakeknya, dia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Buatlah penghalang dalam 
shalat kalian sekalipun dengan anak panah. 303 


263 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim.“ 
Al Munawi berkata dalam AI Faidh: Al Hakim berkata, “Hadits ini sesuai syarat 
Muslim dan diakui oleh Adz-Dzahabi. Akan tetapi Sabrah adalah seorang 


— Al Mustadrak 





(Hadits ini sesuai syarat Muslim). 


SPA Baen Na Ka AA tren —Yo£/AYV 


Pp 


eh cela Mada Tara me P1! tnera AG 4 4) Kb sing 


Jo 0S ale, da ha oa ai oi aa 
LAIN AE Ab, GI Sa na Jia BI A3 


927/254. Abu Al Hasan Muhammad bin Muhammad bin 
Ahmad bin Al Asham menceritakan kepada kami di Baghdad, Abu 
Oilabah menceritakan kepada kami, Abu Ashim menceritakan kepada 
kami, Utsman Asy-Syahham menceritakan kepada kami dari Muslim 
bin Abu Bakrah, dari ayahnya, dari Nabi SAW bahwa beliau berdoa di 
akhir shalatnya, “Allaahumma innii a'uudzu bika minal kufri wal fagri 
wa adzaabil gabri (ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari 
kekafiran, kemiskinan dan siksa kubur). 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim. Dia berhujjah dengan 
sanadnya sama dengan redaksi hadits, JL! 22 44 led LAI A5 Oi 
“Nanti akan terjadi fitnah dimana orang yang duduk lebih baik 
daripada orang yang berdiri“, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


2 Sad El otaku GAS Sp al Uya —yoolaYA 


12.38 3 


PN aa ga na Ke 


Sahabat sedang Ar-Rabi' seorang Tabiin, jadi hadits ini Mursal jika dia tidak 
menyebutkan secara jelas dari ayahnya.“ 
Antara dua tanda kurung siku tersebut yang terdapat dalam Al Mustadrak dan At- 
Talkhish adalah tambahan dari Al Faidh. 

264 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim.“ 


Al Mustadrak — 


Sa Ot Cat IE erat 5 0 El oa 3 enam 
- t- #- AT . - : — aa .. - AN an - 23 
pg Tg aga ta LINE LL Ie 9 eU UYL She JS pa 
HA Iga SA Ja 0 AAN Ga J3 cab Jb 
LE naa ae LL 2 P3 ” o AD ata. 
SIB Ca LI KAS NAS INCO JS A3 ben Ot okay ale Al 
5 G - » SEAT - ata AN - (3 9... Li Haa £ 
AA Kb JAN Ga NASA Can PAS) UI Un 
AN Lag ore ta 2, , 2 PA Mu ma oT- ta « 
Say —ls WI lo Wi dm Jis (0 aoi dg dala Ai de 

928/255. Abu Bakar Ahmad bin Salman mengabarkan kepada 
kami, Al Hasan bin Mukram menceritakan kepada kami, Utsman bin 
Umar menceritakan kepada kami, Hisyam bin Hassan menceritakan 
kepada kami dari Muhammad bin Sirin, dari Katsir bin Aflah, dari 
Zaid bin Tsabit bahwa dia berkata, “Kami disuruh setelah shalat 
membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali dan takbir 34 kali." 

Zaid bin Tsabit lanjut berkata, “Lalu seorang laki-laki Anshar 
. bermimpi didatangi seseorang dan ditanya, 'Apakah Rasulullah SAW 
— menyuruh kalian membaca tasbih setelah shalat segini dan segitu?' 
. Dia menjawab, 'Ya'. Maka orang tersebut berkata, 'Bacalah dia 25 kali 
dan bacalah tahlil di dalamnya'. Keesokan harinya laki-laki tersebut 
. mendatangi Nabi SAW dan memberitahukan kepada beliau. Maka 
Rasulullah SAW bersabda, 'Lakukanlah'!"”5 | 

Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya dengan redaksi ini. Keduanya hanya sepakat atas 
hadits Sumai dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, 3294 jp Jaf 23 
“Orang-orang yang hartanya banyak telah memborong semua 


2$ Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih.“ 


(244 | — Al Mustadrak 





pahala. “ Dalam hadits ini tidak disebutkan kata mimpi dan tambahan 


pat 3 Kaban Ii PAS Ian if Gi Yo Aya 
En Ode ep Le taara Lg ya Gak Gi jab Git Jaa 


. Da 


Po BE PN SE AP an 
La. . - r) Sea S5 4 . P3 y 

p” 4 -y,58 

IP IS Pd Ea 

929/256. Abu Sa'id Amr bin Muhammad bin Manshur Al Adil 

menceritakan kepada kami, Umar bin Hafsh As-Sadusi menceritakan 

kepada kami, Ashim bin Ali menceritakan kepada kami, Al-Laits bin 

Sa'ad menceritakan kepada kami dari Hunain bin Abu Hakim Al 

Umawi, dari Ali bin Rabah, dari Ugbah bin Amir, dia berkata: 

Rasulullah SAW bersabda, “Bacalah Al Mu'awwidzat (surah Al 
Ikhlash, Al Falag dan An-Naas) di akhir shalat. 68 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


ci PA Raja aan PI CI -rev/ar. 


3 0 


Ap Abatasa clan 5 AA AG Gia Ab P1 


PA to A1 Ip) SE IE AL lp el an 


266 A dz-Dzahabi berkata dalam A4t-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim.“ 


Al Mustadrak — 


Ag V3 tagia die MT den DP SA Ip G1 ta 
: DAN JUTA 


930/257. Al Hasan bin Ya'gub Al Adl mengabarkan kepada 
kami, Yahya bin Abu Thalib menceritakan kepada kami, Abdul 
Wahhab bin Atha' menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Arubah 
menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia 
“berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Apabila salah seorang dari 
kalian shalat dengan memakai satu pakaian, makan dia hendaknya 
mengikatnya di pinggangnya, dan janganlah kalian membungkus 
tubuh dengan pakaian tanpa mengeluarkan sesuatu apapun seperti 
yang dilakukan orang-orang Yahudi. 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
. keduanya tidak meriwayatkan tentang tata cara shalat dengan satu 


SI NE YA ea Hi SL CA -yonlara 
IN Dae 53 A3 33 3d Aa eka aa af tas uts 
' . Pep tp sa. A te Da 2. Aan .. re 0. 
IL ig dea ala Al Ja) daa Inna siar yg 
36 JS IR Oh cd 
931/258. Al Hasan bin Halim Al Marwazi mengabarkan 
kepada kami, Abu Al Muwajjih memberitakan (kepada kami), ' Abdan 
memberitakan (kepada kami), Abdullah memberitakan (kepada kami), 


Al Husain bin Dzakwan memberitakan dari Sulaiman Al Ahwal, dari 
Atha', dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW melarang 


267 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim.“ 


(Da6) — Al Mustadrak 











seseorang memanjangkan pakaian hingga ke tanah dan menutup 
mulutnya. 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkan redaksi, IMA! — 343 J1 55 
“Seseorang menutup mulut dalam shalat." 


aa - Nu ne Lo 


ne MAA gatal ntar aa 


Pe Nge area Par jt Es 
SA JEL G Ib BIS OUR 5 (ta Cia K Gas 
seba Ki J6 Adi 3 3 1G data Hi Lai Dp 
3 Fo ag KE Ke A0 Ip 3 Dp : JS ca 
Ns ae en Tea ud 
San KG ag le AN KAI Ipa HE ja etm SAS 
Sa an sa am al AN ab 
SI do Si dn Pen Un Ba So et 
as Pantat entah Lanal 
KU BG Una lg ea Jo Ia 3 UI 


28 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim.“ 


Al Mustadrak — 


HIS Cal OS ISI JB AI Ia 
Byik Ie 5256 
932/259. Abu Ja'far Muhammad bin Shalih bin Hani' 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Muhammad bin Yahya 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abdul Wahhab Al Hajabi 
menceritakan kepada kami, Hatim bin Ismail menceritakan kepada 
kami. | 
| Abu Al Hasan Ahmad bin Muhammad bin Ismail 
menceritakan kepada kami, Mihran menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepada kami, Hisyam bin Ammar menceritakan 
kepada kami, Hatim bin Ismail menceritakan kepada kami, Abu 
Hazrah Ya'gub bin Mujahid menceritakan kepada kami dari Ubadah 
bin Al Walid, dia berkata: Kami pernah mendatangi Jabir bin 
Abdullah, dia berkata, “Kami pernah berjalan bersama Rasulullah 
SAW pada suatu peperangan lalu beliau menunaikan shalat. Saat itu 
aku memakai kain sarung bercorak. Aku saat itu meletakkan salah 
satu ujung pada bahu sebelah kanan dan satunya lagi pada bahu 
sebelah kiri, kemudian aku mengikatnya agar tidak jatuh. Setelah itu 
aku berdiri di sebelah kiri Rasulullah SAW, tapi beliau memegang 
kedua tanganku dan memutarku hingga aku berdiri di sebelah 
kanannya. Kemudian datanglah Ibnu Shakhr hingga dia berdiri di 
sebelah kiri beliau, lalu kami memegang tangan Rasulullah SAW 
hingga beliau menjadikan kami berdiri di belakang beliau.“ 


Dia lanjut berkata, "Lalu Rasulullah SAW memperhatikanku 
dan aku tidak merasakan, sampai akhirnya aku paham dan beliau 
memberi isyarat kepadaku agar aku menutupi setengah badanku 
sebelah bawah dengan kain sarung. Setelah Rasulullah selesai beliau 
bersabda, 'Wahai Jabir'. Aku berkata, 'Aku, wahai Rasulullah'. Beliau 
bersabda, Vika kain sarungmu lebar, letakkan bagian bawahnya yang 


—.. . . . . . 
i 8 La . 0.7 ... . . 
Me — os 519 cb us 


(248 | — Al Mustadrak 














satu di bahu sebelah kanan dan yang satunya lagi di bahu sebelah 


kiri: dan jika sempit maka ikatkanlah di pinggangmu'”? 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


303164 


Lu 1 Gas (Dying 0 Kebun & x Pi Ga5 -ya ary 
. - . 3 2 P3 s6. 6 ». 0. Gu 3 J3 
SY Ara ja P3 Kilo dhan Valaa PU j3 IA 
ke : anne o “2. - #£o. sG o 0. 0-4 
23 (AS, Aoi Ae 52 da 3 LS ui 5 BP 
an aan Sl Aa CO BELA Maba Ren ban na Ru Uk 
al II Ob PP OTP Ang MP AI Ito al cah 
SA BN 133 4 Oh PES Ia 
933/260. Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Muhammad bin Yahya menceritakan kepada 
kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Katsir bin Katsir, dari 
ayahnya, dari Al Muththalib bin Abu Wada'ah, dia berkata, “Aku 
melihat Nabi SAW keluar setelah selesai thawaf menuju pinggir 


tempat thawaf lalu beliau shalat dua rakaat sedang antara beliau 
sementara orang-orang yang thawaf tidak ada seorang pun. 270 


Hadits ini shahih. Al Bukhari menyebutkan riwayat Al 
Muththalib dalam At-Tarikh. 
o- 208 - RSI aa 0 ko Ce Pa 
A6 ep de Bl aah Gt D3 SG jd Gis —ya Jar 
. To. . 803 Pa Tn) 5. - 4 Pa Pai 


269 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim.“ 
70 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih, Al Muththalib juga 
memiliki riwayat.“ 


Al Mustadrak — | 249) 


INA OP KRAP aA oi HI) K3 
Pa To . 5 Sa Sea eat rn . - Ed 25 Tae v... - Aa 
SAN JI AAL LA Ih ab D3 ea OS lay dala Al 
934/261. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada 
kami, Ali bin Abdul Aziz memberitakan (kepada kami), Musa bin 
Ismail menceritakan kepada kami, Jarir bin Hazim menceritakan 
kepada kami dari Ya'la bin Hakim dan Az-Zubair bin Al Khirrit, dari 
Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW shalat lalu lewatlah 
. seekor kambing di hadapannya, lantas beliau pun menggiring ke arah 
| kiblat sampai perut beliau menempel ke kiblat. 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun Al Bukhari 
. dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


CA KA SEN UP el Cis —yanlayo 
PEN KP CAS dp Ae K5 53 AN IP SAS Oli 
In Pete ANA ITA Ui Ip da Ip al PA uh 

SAB AE Ia GAN ia Ga Y 2 2JG gi ale 


935/262. Abu Nu'aim Abdurrahman bin Muhammad Al 
Ghifari menceritakan kepada kami di Marwa, Abdan bin Muhammad 
bin Isa Al Hafizh menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Basysyar menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Abdul Hamid Al 
Hanafi menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Abu Az-Zinad 
menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Salamah, dari Abu 


21 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari.“ 


— Al Mustadrak 











Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, “Kucing tidak membatalkan 
shalat karena dia termasuk hiasan rumah (binatang yang suka 


.berkeliaran di rumah). “219 


: Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim karena dia menjadikan 

riwayat Abdurrahman bin Abu Az-Zinad sebagai penguat yang 
dibarengi dengan hadits lainnya yaitu riwayat Ibnu Wahb. Selain itu, 
Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


HA hara AgPA| jaan - 2 Hae -y1w/ara 
Haa ae MAA ul PI He Kata al Pan « J 9 Kb Sue: 


Leo. PI) 3 0. No AG. 4 


LA Oi AN aa oi GS SA AS LAS (Glenn j3 Nabua 


ka 0 


Na ee 


as. 


aa IG Kai Li Gd IU ai Kran uh 


2 3G 300 AT Ie ee 


nga Oa AA on Buta Jaa 0S 
Sai SN & NA, an eng Pe PAN 


936/263. Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i mengabarkan kepada 
kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepadaku, Ismail —yaitu Ibnu Ibrahim— 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishag menceritakan 
kepada kami, Abdul Wahid bin Hamzah bin Abdullah Az-Zubair 
menceritakan kepadaku dari Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair, dari 
Aisyah, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam 
sebagian shalatnya, “Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang 


272 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Muslim menjadikan hadits Ibnu Abu 
Az-Zinad sebagai syahid (syahid). 


Al Mustadrak — 


ringan.“ Mendengar itu aku lantas bertanya, “Wahai Rasulullah, 
apakah hisab yang ringan itu?“ Beliau menjawab, “Allah akan melihat 
buku catatan amalnya lalu melewatinya (tidak terlalu detail 
memeriksanya |(dipermudah)). Wahai Aisyah, sesungguhnya yang 
pada hari itu hisabnya diteliti detail maka dia akan celaka, dan setiap 
yang menimpa seorang mukmin maka Allah akan melebur dosanya 


sampai duri yang mengenainya. “8 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya dengan gaya redaksi ini. 


NA 


3 dtang Ci Jab MAS 1 "IE Es —yaeJArV 

PI SIA Gas CEIIAN Jah 2 SA ENG G3 

Ao inih AE Nona Pe en aka 
0,4 Ai 


UE el la SI Ke Ii Latar 2JE eU 
Mala orap eta Saba ego 


Kab Ca AI s3 IS 33 IN SAN, 

937/264. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, 

Ismail bin Outaibah menceritakan kepada kami, Muhammad bin 

' Mugatil Al Marwazi menceritakan kepada kami, Ibnu Al Mubarak 
menceritakan kepada kami, Ikrimah bin Ammar menceritakan kepada 
kami, Ishag bin Abdullah bin Abu Thalhah menceritakan kepadaku 
dari Anas bin Malik, dia berkata: Ummu Sulaim pernah mendatangi 
Nabi SAW dan berkata, “Wahai Rasulullah, ajarilah aku sesuatu yang 
bisa aku baca ketika berdoa dalam shalat.“ Maka beliau bersabda, 
“Bertasbihlah kepada Allah 10 kali, bertahmidlah kepada Allah 10 


78 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim.“ 


(252 | — Al Mustadrak 








kali dan bertakbirlah kepada Allah 10 kali, kemudian mintalah 


kepada Allah sesukamu.“ 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


- . 


TA Ad aa 1 Sama Ml IS Megi —rne/ara 
43 - K3 o Lor Fe ON asa 0 22 9 Papa 
Ka Tab S1 Ed sh AT ami 3 BNN SAS 01 2 AS 
sa 


2 te) ara Pat Pa) Mp nh ia FE Tea at - 5 Ga Nat 
NP YOU alah (Ibu (ya Otadi cdi SB) Cola «Ody S axis os, 


Han Abg IA Gd SA sie le Hi A3 


8, 31? La 2 


da BE dn Jas Jo id SG AE RS 
SP dn aa AM Jpn Kn 3 Ade 
SN Ia Kalla boring) KA Up AP SGP AG 
2 Talun BEA 43 G3 AKN Sabat sak Ai 


sintal 

938/265. Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Ash-Shaffar 
mengabarkan kepada kami, Ismail bin Ishag Al Gadhi menceritakan 
kepada kami, Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, Hammad 
bin Zaid menceritakan kepada kami, Al Azrag bin Oais menceritakan 
kepada kami bahwa dia melihat Abu Barzah Al Aslami shalat sedang 
tali kekang ontanya berada di tangannya. Ketika dia ruku tali kekang 
tersebut lepas dari tangannya sehingga untanya lepas. Maka dia 
kembali ke belakang hingga mendapatkan untanya kembali lalu 


29 Jpid 


Al Mustadrak — | 253 | 








.memegangnya kemudian dia berjalan seperti biasanya lalu mendatangi 
itempatnya semula lalu menyempurnakan shalatnya lantas salam. 
Setelah itu dia berkata, “Sesungguhnya aku telah menemani 
Rasulullah SAW dalam banyak peperangan sampai dan aku pernah 
melihat dispensasi dan kemudahan yang dicontohkan beliau. Maka 
aku pun mengambilnya (menirunya). Seandainya aku membiarkan 
unta tungganganku hingga berada di padang pasir kemudian aku 
.menjadi orang tua yang menginjakkan kaki di kegelapan maka itu 
lebih berat bagiku. 5 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun Al Bukhari 
dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


CA 3 Bea AS KA tg —yan/ara 


In 18 


Pe Ya oa Cai Wa Can ya Saya Ft Tebe YG Na 


"ar 0» 
. 


Aa aa ana Pa an 

AP aka GIS Yaa en al Si Jas 

Ni 3. TA Ta 0 0. 5 ki # o “. 

II Span EA AP Po Pan Pu au 
SEN SI SAN SA Jia Al An ale di Ko 


939/266. Abu Bakar Ahmad bin Ishag dan Ali bin Hamsyad 
mengabarkan kepada kami, keduanya berkata: Bisyr bin Musa 
menceritakan kepada kami, Al Humaidi menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami dari Ma'mar. 


7 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari.“ 


— Al Mustadrak 





Ahmad bin Ja'far Al Gathi'i mengabarkan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku, Abdul A'la bin Abdul A'la menceritakan 
kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abu 
Katsir, dari Dhamdham bin Jaus, dari Abu Hurairah, bahwa 
Rasulullah SAW menyuruh membunuh dua binatang hitam dalam 
(shalat yaitu ular dan kalajengking.” 
| Hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 

Dhamdham bin Jaus termasuk salah seorang periwayat tsigah 
dari Yamamah: dia mendengar dari beberapa Sahabat dan Yahya bin 


Abu Katsir telah meriwayatkan darinya. Dia juga dianggap tsigah oleh 
Ahmad bin Hanbal. 


Ga Seal Fa ABK SA wat: 


4 0 £ 


IS Wa Ogan ya ui Kadi Ai tata ulas 5 tara sae gali | (Ga 


Le d0 y 


( 0 . SN 0. o- e oo. . o 
PEN URe pai ia Pa deal A 
| . . 213 Aa Pe 32 “, » 2 Aa Tia 
Ha MM LA pekg Ale AI Cleo Al ya) OS 1JB 
ab WE AE ge YG VLh 
940/267. Abu Bakar bin Abu Nushair Ad-Darabardi 
mengabarkan kepadaku di Marwa, Abu Al Muwajjih menceritakan 
kepada kami, Abu Ammar menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin 
Musa menceritakan kepada kami, Abdullah bin Sa'id bin Abu Hind 


menceritakan kepada kami dari Tsaur bin Yazid, dari Ikrimah, dari 
Ibnu Abbas, dia berkata, “Rasulullah SAW pernah menoleh dalam 


276 A dz-Dzahabi berkata dalam A4t-Talkhish, “Hadits ini shahih.“ 


Al Mustadrak — (2ss) 





shalatnya ke kanan dan ke kiri dan tidak memiringkan lehernya ke 
belakang punggungnya. 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun Al Bukhari 
dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


ae nata Kn n Aye AI Me Cas —yra/aEA 
DE 3 PI BI SA ES KA 
TA Tana Ca 3 daya rena Pi Ke u 3 PS 


028 0 0-— A4 0. 0 


Hp Op Di Ap sa A3 
2 oi 13 JB :J5 CI DS Bb 16 


. 
(Ted 


Danh GP Ng DIA GA EM ia Gw 1S) Hala tele 


den 1JE9 Bah EP 6 DE OI WAS AE Gia SI, 
“ 2 2 - Fi 8 ap ad 23 PJ 3 : 
sa Gal Kas Ini Ia tahap Alang AS 


941/268. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Muhammad bin Yahya menceritakan kepada 
kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan 
kepada kami dari Sufyan. 

Ali bin Hamsyad menceritakan kepadaku, Yazid bin Al 
Haitsam menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Abu Al-Laits 
menceritakan kepada kami, Al Asyja'i menceritakan kepada kami dari 
Sufyan, dari Manshur, dari Ribi'i bin Hirasy, dari Tharig bin Abdullah 
Al Muharibi, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Apabila kamu 
sedang shalat maka janganlah kamu meludah ke depanmu dan tidak 


277 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih sesuai syarat 
Bukhari.“ 


— Al Mustadrak 














pula ke sebelah kananmu, akan tetapi meludahlah ke sebelah kirimu 
Jika kosong atau di bawah telapak kakimu.“ Beliau mengatakannya 
seraya menghentakkan kakinya dengan telapak kakinya.” 

Redaksi ini merupakan haditsnya Abu Al Abbas. Hadits ini 
shahih seperti yang telah uraikan sebelumnya tentang menyendirinya 
riwayat tabiin dari sahabat. Selain itu, hadits ini Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


Gas Pe YA ea bah oi KI Was —yra/AEN 


0-3 0-3 Jo 240 - Pt 


SPA Ga Hi ot Tp Das Sekam 

GH KA GAN Ae Ci aa La BRA 
ana stel GEA Gis Jet BI cg LS UI 
Hg ala Job Ipa Ode S3 ne 
(ja CX 
942/269. Abu Bakar bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu 
Al Mutsanna memberitakan (kepada kami), Musaddad menceritakan 


kepada kami, Yazid bin Zurai” menceritakan kepada kami, Al Jariri 
menceritakan kepada kami. 


Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i mengabarkan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku, Ismail menceritakan kepada kami, Al Jurairi 
menceritakan kepada kami dari Abu Al Ala bin Asy-Syikhkhir, dari 
ayahnya, bahwa dia shalat bersama Rasulullah SAW lalu beliau 


78 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih, seorang tabiin 
meriwayatkannya secara menyendiri dari seorang sahabat.“ 


Al Mustadrak — 





meludah ke bawah kemudian beliau  menggosoknya 
(menghilangkannya) dengan sandal bagian kirinya. 2? 


Sanad hadits ini shahih Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. Keduanya sepakat atas Abu Al Ala', karena dia 
adalah Yazid bin Abdullah bin Asy-Syikhkhir. Muslim meriwayatkan 
dari Abdullah bin Asy-Syikhkhir yang seorang Sahabat. Hadits ini 
shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. 


da 3 MA EA ga A3 yA Ust —yv. Jasy 
de Pi 1 Gas Ca 3 Ie Ea eU 
Apa at YP di BI ai Aap Da 
ga (Sa Of bner Ki 23 05 ab Ie Io M5 
25 paten ena TIRI Tn kmi J6 
aa Kak KI LA SAE SAS rm 
Hg su Ha Ip Tia SS 
LAN CL HA ay UI Ai JA Ip 
PA Dp Gg de We li LA Haa Me 
Ai de kaki af ob ga ya 


943/270. Abu An-Nadhr Al Fagih mengabarkan kepada kami, 
Utsman bin Sa'id Ad-Darimi menceritakan kepada kami, Ali bin Al 
Madini menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan 
kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Iyadh bin Abdullah bin Sa'ad, dari 


279 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih sesuai syarat Al 
Bukhari dan Muslim.“ 


— Al Mustadrak 






Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah SAW senang memegang 
beberapa Urjun (kayu kuning yang bertangkai) di tangannya. Suatu 
hari beliau masuk masjid sedangkan di tangannya ada salah satu dari 
kayu tersebut. Kemudian beliau melihat dahak-dahak di kiblat masjid. 
Maka beliau pun menggosoknya dan membersihkannya. Kemudian 
beliau berpaling kepada orang-orang dengan marah seraya bersabda, 
“Apakah salah seorang dari kalian suka bila ada seseorang yang 
mendatanginya lalu meludah di wajahnya?! apabila salah seorang 
dari kalian berdiri shalat, maka sesungguhnya dia sedang 
berhadapan dengan Tuhannya, dan kerajaan itu ada di sebelah 
kanan-Nya. Karena itu, janganlah dia meludah ke arah depannya dan 
tidak pula ke arah kanannya. Dia juga hendaknya meludah ke bawah 
telapak kaki kirinya atau di sebelah kirinya. Jika dia meludah secara 
mendadak maka dia hendaknya meludah ke bagian ujung pakaiannya 
lalu membolak-balikannya."”?” 


| Hadits ini shahih lagi mufassar dalam bab ini sesuai syarat 
Muslim, namun Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


— in Ebeg seng gi Ko dug vi late 
At PSP oi UAP OA BAE KAA LAS ag 
LA saat 8) aa AB ep SL NI yi Al ae na 
JA | ab Lagi Dia ACA Diam 13) 
944/271. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih mengabarkan kepada 


kami, Bisyr bin Musa memberitakan (kepada kami), Al Humaidi 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari 


280 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim.“ 






Al Mustadrak — 





'Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Abdullah bin Al Argam bahwa 
.dia menjadi imam bagi kaumnya. Lalu dia datang ketika gamat telah 
dikumandangkan. Maka dia berkata, “Hendaklah salah seorang dari 


kalian shalat, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 


"Apabila waktu shalat telah datang dan saat itu ingin berak, maka 


mulailah dengan berak dulu"?! 


Hadits ini shahih sesuai dengan yang telah aku kemukakan 


'tentang menyendirinya riwayat seorang tabiin dari seorang sahabat. 


" 
| 


.. Kata PN PEN SN set e #2. P3 2 2 . 
Mn al Oi er ap cp Nang Nenen 1 gatang Maba yh 


Namun Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


346.0 4 Ag 


MAKA AS elo yah HASAN jl Gis —yvylato 
Pe Pe Gg lay Gi AN Aa Cia ea 
KAOS SI GEA GAP gih gi GAP AG 
JS aU YAA 2 ad gi AI AP cab d3 CIA ya 
KE IN NI LS AP TE KA IL BJ A3 


- ... 


Gt u 


. 


| PON MN PAN Tom On nan 2 0-1 . 3 co. 0 Seet 
Pe AE Heabi Eil JB bh aa SAI EN 3 IP 


0.3. 


TE 9 ea BAP TPA KOTA TA AA TG AA YAN HR Ya: 
AI Ke MI pb 3 MS ata Ja IL Ta, 
.- 2 AE ANT HA “- Lo. na co. 2 Na or 
Int De IIA AL ba Ia PSI UN sdah IA la 


Po 


Atap 


281 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih, ini merupakan 
hadits yang diriwayatkan secara menyendiri dari seorang sahabat.“ 


— Al Mustadrak 



























945/272. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ishag Ash-Shaghani menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Muhajir menceritakan kepada kami dari Urwah 
bin Ruwaim, dari Ibnu Ad-Dailami yang tinggal di Baitul Magdis, 
bahwa dia pernah menunggang ontanya untuk mencari Abdullah bin 
Amr bin Al Ash di Madinah. Lalu dia bertanya tentangnya, maka 
mereka menjawab, “Dia telah pergi ke Makkah.“ Tak lama kemudian 
dia pun menyusulnya lalu mendapatinya telah pergi ke Thaif. Dia 
kemudian menyusulnya lantas mendapatinya sedang berada di kebun 
yang bernama Al Wahth. 


Ibnu Ad-Dailami berkata lagi: Maka aku pun masuk 
menemuinya dan kudapati dia sedang menceramahi seorang laki-laki 
Ouraisy yang meminum khamer. Aku kemudian mengucapkan salam 
kepadanya dan dia membalasnya. Dia bertanya, "Apa yang 
membuatmu kemari hari ini dan dari mana saja kamu?" Aku lalu 
memberitahukan kepadanya kemudian bertanya kepadanya, "Wahai 
Abdullah bin Amr, apakah kamu pernah mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, 'Orang yang meminum khamer dari umatku shalatnya tidak 


akan diterima selama 40 hari 1 6282 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


PN 


2 IG CAS JII IEAS Ip JP SAS —YVY/ ALA 
os 0 - 2. o Pan yi . 0.33 9 ah 0 
AP AA ol 3 La aa CS P3 Kab ehh 


NS Bar Op ip pala Kd 





282 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim. 


Al Mustadrak — 


Aa IA 
Ol at BI UAN KE JB OT 3 AN 6 


- 
# 


da dada Aan 


Pep pa Eh Ah af. 


946/273. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, 
,Ubaid bin Syarik menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair 
| menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepadaku dari Ibnu 
| Syihab, dari Abdullah bin Abu Bakar bin Abdurrahman, dari ayahnya, 
' dari Umayyah bin Abdullah bin Khalid, bahwa dia berkata kepada 
Abdullah bin Umar, “Kami menemukan (ayat tentang) shalat hadhar 
(shalat ketika sedang tidak bepergian) dan shalat khauf dalam Al 
Our'an tapi kami tidak menemukan shalat safar (shalat ketika sedang 
dalam perjalanan)“ Maka Abdullah berkata, “Wahai putra saudaraku, 
sesungguhnya Allah mengutus Muhammad SAW kepada kita dan kita 
tidak mengetahui apa-apa. Kita hanya melakukan sebagaimana kita 
melihat Muhammad melakukannya. 


Para periwayat hadits ini orang-orang Madinah yang tsigah. 
Namun Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan hadits ini. 


93 
Tn 
“3 
3 


30 3G. “9 


SA Ga KB gi ke Gi Kab SA —Yve/ALV 


Ca OA ata ORA op hat : “ad dia 
KG AEAG 5P ob Gi AN KEP to gi AS NI 


AAA Jani da le oa Ai Ian 


23 Adz-Dzahabi berkata dalam t-Talkhish, “Para periwayatnya orang-orang 
Madinah yang tsigah.“ 


— Al Mustadrak 








947/274. Muhammad bin Shalih bin Hani' mengabarkan 
kepadaku, As-Sarri bin Khuzaimah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Sa'id bin Al Ashbahani menceritakan kepada kami, 
Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami dari Humaid bin Oais, 
dari Abdullah bin Syagig, dari Aisyah, dia berkata, “Aku pernah 
melihat Rasulullah SAW shalat dengan bersila.“24 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


eta Papa sea ha 0823 


Kaban Ula CD yang j3 Kapan 
AGEN KA EN Up G5 GS Ab yi Wae 
J3 JL el 1 cal Pal gi TIA Ie AKAN EAYA 
Cena ata GI KA aa par again Lo No 

jak AS GA Gb yo 


948/275. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam 
menceritakan kepada kami, Harmalah bin Abdul Aziz bin Ar-Rabi' bin 
Sabrah menceritakan kepada kami dari pamannya Abdul Malik bin 
Ar-Rabi', dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, “Ajarilah anak-anak menunaikan shalat ketika berusia 7 
tahun dan pukullah ketika berusia 10 tahun Gika tidak 
mengerjakannya). 


AE Af Bts -yyoJatA 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


24 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim.“ 
285 Adz-Dzahabi berkata dalam A4t-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim.“ 


Al Mustadrak — 


- 
AS 


SA 255 kai Ot 3 KG jd ie —yva ata 
— ae GA KAB dah 5 AAA BIANG tega AS 
Opa gi Wa Pp 2 LA aah il ajaa 
Ang Ab Ai da AO ca gl ap Ob lp 
JH BIS Agan Ab 3 ab Ap 3 Ap 
SS JB (ai UB Saha IA denah al UAN 
DA op spa Ip bh ah IG gi la 1 lo AI Ja 
Gp Jas Ck :JP 


949/276. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih dan Abdullah bin 
Muhammad bin Musa menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Muhammad bin Ayyub memberitakan (kepada kami), Ahmad bin Isa 
Al Mishri memberitakan (kepada kami), Ibnu Wahb memberitakan 
(kepada kami), Jarir bin Hazim mengabarkan kepadaku dari Sulaiman 
bin Mihran, dari Abu Zhabyan, dari dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Ali 
pernah melewati seorang perempuan gila dari bani fulan yang telah 
berzina dan Umar menginstruksikan agar perempuan tersebut dirajam, 
tapi Ali menolak hal tersebut. Ali lalu berkata kepada Umar, “Wahai 
Amirul Mukminin, apakah engkau akan merajam perempuan ini?“ Dia 
menjawab, “Ya.“ Ali berkata, “Tidakkah engkau ingat bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, 'Pena itu diangkat dari dari tiga hal: 
Orang gila yang hilang akalnya (sampai dia sadar), orang yang tidur 
sampai dia bangun dan anak kecil sampai dia bermimpi'“ Mendengar 


— Al Mustadrak 






















itu Umar langsung berkata, “Kamu benar.“ Maka dia pun menyuruh 
agar perempuan tersebut dibebaskan.” 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Pe AN Kn IA KAA PS PN ON Ea —yvV/A 0: 


03 Ad 


aa KA AR KE BAL HE HA 
HA cal 5P PN AS KA Ve 2 WII 
2 Ine daa gan adn n Nang 
BE 


950/277. Mukram bin Ahmad Al Gadhi menceritakan kepada 
kami di Baghdad, Yahya bin Ja'far bin Az-Zibrigan menceritakan 
kepada kami, Abu Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Al Harits menceritakan kepada kami dari Abu Aun 
Muhammad bin Ubaidillah Ats-Tsagafi, dari ayahnya, dari Al 
Mughirah bin Syu'bah, bahwa Rasulullah SAW shalat di atas tikar 
dan kain dari kulit yang telah disamak.?” 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya dengan menyebut kata “Kain dari 
kulit yang disamak.“ Muslim hanya meriwayatkan hadits Abu Sa'id 
tentang shalat di atas tikar. 


286 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim.“ 
27 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim.“ 


Al Mustadrak — 


BB. $£ 80 ko 3 


Sa 5 Ja papat gi JASA Hi JAS Cia - —yvA/A01 
aa 1 IA me Ae Ae aa Ma oh Obi Ong rey 


4 8 90. 


ye er AA gi Ta 
., PL NP or. L La , - 
ate NO 2 mn 


ne 
| 951/278. Amr bin Muhammad bin Manshur Al Adl 
' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sulaiman bin Al Harits Al 
' Wasithi menceritakan kepada kami, Abu Ashim An-Nabil 
menceritakan kepada kami, Zam'ah bin Shalih menceritakan kepada 
kami dari Salamah bin Wahram, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa 
dia shalat di atas tikar lalu dia berkata, “Rasulullah SAW shalat di atas 
tikar.288 


Hadits ini shahih. Al Bukhari berhujjah dengan Ikrimah 
sementara Muslim berhujjah dengan Zam'ah. Al Bukhari dan Muslim 
tidak meriwayatkan hadits ini. 


0. 19 do. 2026- 3 


—— Wa— UD yha KA ea P3) Teara -yva/aor 
SA JA sh AN IE Sis ai ak 
al Op al SP kaga Ata gi ha Hp ea AI ae 
pas oa esnat Jo Il AG di lan Pa MIA 
HP ap dil 3 bag 


288 A iz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish setelah mengutip perkataan Al Hakim, 
“Hadits ini shahih, Muslim berhujjah dengan Zam'ah." 
Zam'ah dan Salamah divonis dha'if oleh Abu Daud. 


— Al Mustadrak 








952/279. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Bahr bin Nashr bin Sabig Al Khaulani menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, Iyadh 
bin Abdullah Al Ourasyi mengabarkan kepadaku dari Sa'id bin Abu 
Sa'id Al Magburi, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, “Apabilah salah seorang dari kalian shalat maka dia 
hendaknya memakai kedua sandalnya atau melepasnya dan 
meletakkannya di depan kakinya agar tidak mengganggu yang 
lain. 8 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


ed 
AB 


Ba dai Ona HS Kd Es —ya aer 

ba PA tara CAP 3 Ob na SE 
Tea Pop AN MAP Olah Gp ala Gl GP Uas ju 
o Saat A Aa PNP o. A.A 9, , PAN, 0... . 7 
dad EN GL pekan KE AN Gala A8 Iyan GA Liat :JG 


ala OP era ala las (awal! 
953/280. Abu Bakar Ahmad bin Salman Al Fagih 
menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Mukram menceritakan 
kepada kami, Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, Ibnu 
Juraij menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Abbad bin 
Ja'far, dari Abu Salamah bin Sufyan, dari Abdullah bin As-Sa'ib, dia 
berkata, “Aku ikut bersama Rasulullah SAW pada tahun penaklukan. 
Beliau shalat Shubuh dan melepas kedua sandalnya lalu menaruhnya 
di sebelah kirinya.” 


289 Adz-Dzahabi berkata dalam A4t-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim.“ 
?90 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Aku telah menyebutkannya sebagai 
syahid," 


Al Mustadrak — 


Hadits ini dikenal sebagai riwayat Muhammad bin Abbad bin 
Ja'far. Aku meriwayatkannya sebagai syahid. Al Bukhari dan Muslim 
tidak meriwayatkan hadits ini. 


au MEN EL naa Aa u AS G3 —y Ja 04 
HH ng pr 75 ye P3) Kata Lan u Ore (2 "K 
“5 ka aa 2 - or. x 05 h7 ak - ” Ceo.3 e- F3 2 
Sei Na ol aa Pn Tan 
Han og Yoh Y (ang GP V9 Uang aa jp AS Ki SG AAA 
ai Gi Mekah ali 
954/281. Ahmad bin Salman Al Fagih menceritakan kepada 
kami, Al Hasan bin Mukram menceritakan kepada kami, Utsman bin 
Umar menceritakan kepada kami, Abu Amir Al Khazzaz 
menceritakan kepada kami dari Yusuf bin Mahik, dari Abu Hurairah, 
bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Apabila salah seorang dari kalian 
shalat, maka dia tidak boleh meletakkan kedua sandalnya di sebelah 


kanannya dan kirinya, kecuali bila di sebelah kirinya ada seseorang. 
Tapi dia hendaknya meletakkannya di depan kakinya. 21 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


2533 SU ja GO AG 


pa 5 of Sd, Janam Tg Tani 3 FA: ' Gal 
5. So “3 u 3 eG 


291 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim.“ 


— Al Mustadrak 





Ba AS SAI las bat Io abaya Para KT Ko & 
asa Ehh AI Ih G AJG e ala 5 SIB ai 
Dai 2G Bb Ata Lu af Jb Ai Ja U JB dala 


“ 


Me en Tn aan 
C3 FI PN AS ng 


o 0 ora. @ 


955/282. Abu Al Abbas Muhammad bin Ahmad Al Mahbubi 
mengabarkan kepada kami di Marwa, Sa'id bin Mas'ud menceritakan 
kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Hammad 
bin Salamah menceritakan kepada kami dari Abu Nu'amah, dari Abu 
Nadhrah, dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah SAW shalat 
lalu melepas kedua sandalnya dan orang-orang ikut melepas sandal 
mereka. Setelah selesai shalat beliau bertanya, “Mengapa kalian 
melepas sandal kalian?“ Mereka menjawab, “Wahai Rasulullah, kami 
melihatmu melepas sandalmu sehingga kami pun melepasnya.“ Maka 
beliau bersabda, “Tadi Jibril mendatangiku dan memberitahukan 
bahwa kedua sandalku terdapat kotorannya. Karena itu, apabila 
salah seorang dari kalian datang ke masjid dia hendaknya membalik 
sandalnya dan melihat apakah padanya terdapat kotorannya atau 
tidak. Jika dia mendapati ada kotoran padanya, dia sebaiknya 
mengusapnya dengan tanah lalu shalatlah dengan kedua sandal 


tersebut.” 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


292 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim.“ 


Al Mustadrak — 


Pa ana P 


39 


4035. 3 Pa 


y Kozea agan Pn gr Gate 01 Sama Co —-YyAr/ao1 


Pa 6 


2 TI 3 AA aa Ba ASN (OLS 


E 0. 


6 :JG dal batur IA gp di Pa Oya cr Jia 
sa Sd ie eng le Lo 3 
YG cela: 


956/283. Muhammad bin Shalih menceritakan kepada kami, 
Abu Sa'id Muhammad bin Syadzan menceritakan kepada kami, 


AN 


' Gutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Marwan bin 


Muawiyah Al Fazari menceritakan kepada kami dari Hilal bin 
Maimun Ar-Ramli, dari Ya'la bin Syaddad bin Aus, dari ayahnya, dia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Berbedalah kalian dengan 
orang-orang Yahudi, karena mereka tidak shalat dengan memakai 
sepatu maupun sandal. 3 


Ini merupakan hadits yang sanadnya shahih, namun Al 
Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


SEA Ce ea PA BN ea an gg kera —-YAs/aov 


Ga PA 2d Ai Ha Ae AS Ola oi | Jelag - 
2 Ih AA Bang Cia IG ak, Bala Gp aa 
AN Iya CI, Pi sal 53 chag do Aga 2 adl 
AP adlbny ai An dad SAE Hy 108 Ph ala MI Ja 


293 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih.“ 


— Al Mustadrak 











957/284. Yusuf bin Ya'gub As-Susi menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ismail bin Mihran menceritakan kepada kami, 
Abdul Wahhab bin Najdah Al Hauthi menceritakan kepada kami, 
Syu'aib bin Ishag dan Bagiyyah menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Al Auza'i menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al 
Walid menceritakan kepadaku dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari ayahnya, 
dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau 
bersabda, “Apabila salah seorang dari kalian shalat, maka dia 
hendaknya melepas kedua sandalnya di depan kakinya atau shalatlah 
dengan kedua sandal itu. 24 


c. 
LB - 


ca - : Pa g SA Ea 2 Pa bon LIA0 NY, 20. 6 
Ke mane aa 0. PAN, o - 0 25 Jeng Been 
Jong Ol Cipta 1 Cal YP BI Gi gl GP tega ci 
0. Peta La rn 7 "aa £ PON ina YA or A.A N Y 
Kendi INN 3 A9 SA SARI 2 Plh LE AI Go Al 

. “ PP .” 
| Bah Bal dani 
958/285. Abu Al Abbas Al Oasim bin Al Oasim As-Sayyari 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ali Al Adl menceritakan 
kepada kami, Ali bin Al Hasan bin Syagig menceritakan kepada kami, 
Al Fadhl bin Musa menceritakan kepada kami dari Hisyam bin 
Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 


“Apabila salah seorang dari kalian terkena hadats dalam shalat, dia 
hendaknya meletakkan tangannya di hidungnya lalu keluarlah.” 


294 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim.“ 

295 Adz-Dzahabi berkata dalam t-Talkhish, “Di antara mereka ad yang 
meriwayatkannya secara mauguf. Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari dan 
Muslim.“ 


Al Mustadrak — 


Hadits ini diperkuat oleh Muhammad bin Ali Al Magdami dari 
Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa Rasulullah 
SAW bersabda,  —a) A43 d6 sia Jia IMA NI Ii HS 131 
“Apabila salah seorang dari kalian terkena hadats ketika sedang 
shalat, dia hendaknya menutup wajahnya lalu keluarlah.“ 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya, karena sebagian teman Hisyam bin 
Urwah meriwayatkannya secara mauguf darinya. 


2. 202.0 1 2 


Maa ATI Os 23 , Xam JI Up —yanfaoa 
Abate Aa: Dai sed Janeta 23 BASA : Jet Pa aa 


Tap 1 PIN oi Olah GP terail lSi KA PS Ig 


Ka 


PP AN KEP Gb HN IE oh SP NI oi KA v 
Sep SA Jo | Id dia ala Ja ASI 
Dami) LAI yan GS Iya na SA en bi de 


Ore 0 
tai 


3 


- 


959/286. Abu Al Hasan Ahmad bin Utsman Al Bazzar 
mengabarkan kepada kami di Baghdad, Abu Ismail Muhammad bin 
Ismail As-Sulami menceritakan kepada kami, Ayyub bin Sulaiman bin 
Bilal menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Uwais 
menceritakan kepadaku, dari Sulaiman bin Bilal, dari Umar bin 
Muhammad bin Zaid, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari 
Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Apabila salah 
seorang dari kalian shalat dan dia tidak tahu berapa dia shalat, 


— Al Mustadrak 














apakah tiga rakaat atau empat rakaat, maka dia hendaknya ruku satu 


kali dan sujud dengan baik lalu sujud dua kali. 8 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkan dengan tambahan ini yaitu tentang 
penyebutan rakaat. 


Hadits ini memiliki syahid yang tidak diriwayatkan oleh Al 
Bukhari dan Muslim, yaitu sabda Nabi SAW, Oak d Sab Aan Sl 0 


834 KAI d Sy & Kadi “Apabila salah seorang dari kalian ragu-ragu 


tentang kekurangan jumlah shalatnya, maka dia hendaknya shalat 
lagi sampai dia merasa jelas bahwa kekurangan tersebut telah 
ditambah." 


Bea LA Oa app Megi —yav/at. 
AP SG AS “denda BA 5 pr Kap SIAK 


ea na hg na Ta Da 3 | Pu Op JG Tg 


Pa DAY: o 0-3 0 — 


Mgr ga: IG Gi NIA IP ga gi an IP 
Ia IA 3 da LA ah ale 2 le 
yA otg Sa Dan Ui et Ip US 

U J6 ali PA Ht Nuh Ai ta AP 
go af vj I 3 B3 Pd Jb Da OLnI Ape 
Op EN $ AN A3 er 2 Iadb Min AJE dia yA aa 


Kanan 2 Gi Chan 


296 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim.“ 


Al Mustadrak — 


960/287. Abu Amr Utsman bin Ahmad bin Simak 
mengabarkan kepada kami di Baghdad, Ali bin Ibrahim Al Wasithi 
menceritakan kepada kami, Wahb bin Jarir bin Hazim menceritakan 

kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Yahya bin Ayyub 
- menceritakan dari Yazid bin Abu Habib, dari Suwaid bin Oais, dari 
Muawiyah bin Hudaij, dia berkata: Aku shalat Maghrib bersama 
Rasulullah SAW dan beliau lupa sehingga beliau salam ketika baru 
dua rakaat, lalu beliau beranjak. Maka seorang laki-laki berkata 
kepadanya, “Wahai Rasulullah, engkau lupa dan salam ketika baru 
dua rakaat.“ Maka beliau menyuruh Bilal untuk gamat lalu beliau 
menyempurnakan rakaat yang ketinggalan. Aku lalu bertanya kepada 
orang-orang tentang laki-laki yang mengatakan “Wahai Rasulullah, 
engkau lupa.“ Aku kemudian ditanya, “Apakah kamu mengenalnya?“ 
Aku menjawab, “Tidak, kecuali bila aku melihatnya.“ Tak lama 
kemudian lewatlah seorang laki-laki lantas aku berkata, “Inilah 
orangnya.“ Maka mereka berkata, “Ini adalah Thalhah bin 
Ubaidillah.“ 


Al-Laits bin Sa'ad meringkasnya dari Ibnu Abu Habib.?” 


Ie GA das Ne or Bab —yAAA 
Ol tenaga Sai we GI nara ha 


20 0-4 


hands gg PGA GP AA Uya Gi Mp 
TS EA ip SAN) ad CN Io ta ala Na 


961/288. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, 
Ubaid bin Syarik menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair 


te 


27 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini diriwayatkan dari Al-Laits 
dari Yazid secara ringkas. Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan 
Muslim.“ 


—— Al Mustadrak 











menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami dari 
Yazid bin Abu Habib bahwa Suwaid bin Oais mengabarkan 
kepadanya, dari Muawiyah bin Hudaij, bahwa Rasulullah SAW shalat 
pada suatu hari dan beliau lupa lalu salam dan kemudian beranjak, 
sedang saat itu shalatnya masih tersisa satu rakaat. 


Ini merupakan hadits yang sanadnya shahih sesuai syarat Al 
Bukhari dan Muslim. Ini merupakan jenis yang dicari keduanya yaitu 
mencari muftabi' terhadap riwayat seorang sahabat. Disamping itu, 
keduanya juga meriwayatkan redaksi seperti ini. 


2 
Pt . 


si Eta das AN Jai adi KN ES —yAA AN 
y o- 0. 3 Pa ana AS - TN MA TAI Map LN 31 
II Kap jaga BAN SAS tejag Op Kingi GAS pa 
.. 2. .A 8. . & o - “9 0 NP . 
ag le Jae NO Ud ol op OP Ola, 
PA ari o G Pe NG 6. 
Or Pa) AI aa ai 
962/289. Abu Bakar bin Abu Nashr Ad-Darabardi 
menceritakan kepada kami, Abu Al Muwajjih menceritakan kepada 
kami, Yusuf bin Isa menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin Musa 
menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Kaisan, dari Ikrimah, 
dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW menamai sujud sahwi sebagai A/ 
Murghimatain (dua sujud yang menghinakan syetan) Ta 
Ini merupakan hadits yang sanadnya shahih dan seluruh 
periwayatnya dijadikan sebagai hujjah. 
Abu Mujahid Abdullah bin Kaisan termasuk salah seorang 
periwayat fsigah dari Marawizah dan haditsnya dihimpun. Kendati 
demikian Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


298 L ih. hadits no. 960. 
299 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Ibnu Kaisan adalah orang Marwaz 
yang dinilai tsigah.“ 


Al Mustadrak — 


ce. 


Bean NP UNS Ugal ia ana 1 AN Ve Yasa 
HS an Tan ri ba) PE 2g Kabid al ra ja g Cai 


890. 45. 


agar as Ah AN MN nasa da et Sea nap Ol ab 
Hai ga an dla A Io AN Sp gb Wat 
Sa LA ta Ag 53 PG da 5 
Sana PP AKN) Upto de jul eh Adu ah 
Win gi DN Jar 6 Ii ala ale Ai Jo 3 


2290. 


aja YAA jai MB 


1 


963/290. Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i mengabarkan kepada 
kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepadaku, Abdurrazzag menceritakan kepada 
kami, Ibnu Juraij memberitakan (kepada kami), Imran bin Musa 
menceritakan kepadaku dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Magburi, bahwa 
dia menceritakan dari ayahnya, bahwa dia melihat Abu Rafi” maula 
(budak yang dimerdekakan) Nabi SAW melewati Hasan bin Ali yang 
sedang shalat dalam keadaan berdiri dan dia memasukkan jalinan 
rambutnya dipunggungnya. Maka Abu Rafi” melepasnya sehingga 
Hasan menoleh kepadanya dengan marah. Abu Rafi” kemudian 
berkata, “Teruskanlah shalatmu dan jangan marah, karena aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Itu merupakan tempat duduk 
syetan" “0 


. Sanad hadits ini shahih. Al Bukhari dan Muslim sama-sama 
berhujjah dengan seluruh periwayatnya kecuali Imran. 


100 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih. Imran adalah 
saudara laki-laki Ayyub bin Musa Al Umawi. Hadits ini juga diriwayatkan 
darinya oleh Ibnu Ulayyah.“ 


— Al Mustadrak 














Ali bin Al Madini berkata, “Imran bin Musa bin Amr bin 
Sa'id bin Al Ash Al Ourasyi adalah saudara laki-laki Ayyub bin 
Musa. Ibnu Juraij dan Ibnu Aliyyah meriwayatkan darinya.“ 


Pe S1) 


AS 0g NS Ae # —yay/ane 


Lo Lo. 21, 30, 20 Pa 


Hak Adi 53 J5 Et Peran el Si abi, data adoe 
Ipa yi ara ye oral dita San as 
Pa ud PAN "0 03 Para 3 
SU AKAN G3 Isi OS th ala Aan aa Na Ka 
“X0 oat PAGE AN KAA th Tana 
SN "jala uin Tn ud AA 
964/291. Abu Bakar bin Abu Darim Al Hafizh mengabarkan 
kepada kami di Kufah, Abdullah bin Ghannam menceritakan kepada 
kami, Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Zaid bin Al Hubab 
menceritakan kepada kami, Kamil bin Al Ala' menceritakan kepada 
kami, Habib bin Abu Tsabit menceritakan kepadaku dari Sa'id bin 
Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW membaca antara dua sujud, 
“Allaahummaghfir lii warhamnii wahdinii wa aafinii wa'fu anni (ya 
Allah, ampunilah aku, berilah aku rahmat, berilah aku petunjuk ke 


jalan yang benar, berilah aku keselamatan (tubuh sehat dan keluarga 
terhindar dari musibah) dan berilah aku rezeki) “01 


Ini merupakan hadits yang sanadnya shahih, namun Al 
Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


Kamil bin Al Ala' At-Tamimi adalah orang yang haditsnya 
dikumpulkan. 


301 A dz-Dzahabi berkata dalam A4t-Talkhish, “Hadits ini shahih.“ 


Al Mustadrak — 





A0 3D. 3 


ag Kis Jadi Aj RSA HA —-yar/ate 
Par 3 je 6 terpa In ea AA Laik Ki Abg 
Kp be ema gel Aa 
ds At al Da da dita 


Tani JB cal Blm) la 3 IG Mas ata yf AA 


j 


PP yen ea an AA Na 


YK Ja Eh Ia Uu GAN La 
I 5s Be Lis op EA ly pny Ul ai 


s6 tata sa Ja LI AE Aga AK ni Ae 


3 3 . 
JUS ASP 3 shi Lp Tap SAN ed du ji d 
965/292. Muhammad bin Yazid Al Adl mengabarkan 
kepadaku, Ibrahim bin Abu Thalib menceritakan kepada kami, Ya'gub 
bin Ibrahim Ad-Dauragi menceritakan kepada kami, Ismail bin 
Ulayyah menceritakan kepada kami, Yunus menceritakan kepada 
kami dari Al Hasan, dari Anas bin Hakim Adh-Dhabbi, bahwa dia 
takut terhadap Ziyad lalu dia pergi ke Madinah dan bertemu dengan 
Abu Hurairah. Dia lanjut berkata: Dia kemudian memintaku agar 
menjelaskan nasabku maka aku pun memberitahukan kepadanya. Lalu 


dia berkata, “Wahai anak muda, maukah kamu keceritakan sebuah 
hadits?“ Aku berkata, “Mau, semoga Allah merahmatimu.“ 


Yunus berkata: Aku menduga dia meriwayatkannya dari Nabi 
SAW, bahwa beliau bersabda, “Yang pertama kali dihisab pada 
manusia pada Hari Kiamat nanti dari amal-amal mereka adalah 
Shalat. Tuhan kita Azza wa Jalla berfirman kepada para malaikat dan 


— Al Mustadrak 

































Dia lebih tahu, "Lihatlah shalat hamba-Ku, apakah dia 
menyempurnakannya atau menguranginya'. Jika shalatnya sempurna 
maka akan dicatat sempurna baginya, namun jika kurang maka Allah 
akan berfirman, 'Lihatlah apakah hamba-Ku melakukan shalat-shalat 
sunah?' Jika dia memiliki amalan-amalan shalat maka Allah akan 
berfirman, 'Sempurnakanlah shalat fardhu yang dilakukan hamba-Ku 
dengan mengambil dari shalat-shalat sunahnya'. Kemudian amal- 


amal lainnya juga diterapkan seperti itu. “02 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. Hadits ini memiliki syahid dengan sanad yang 
shahih sesuai syarat Muslim. 


2 
Pena 0. Lo AG. A4 


OI aga CA YG IE 1 AG ARA Bala 5 HA 
II PA oh 335 3 Al 3 SES EA Jakata 
S3 Pig Pn XX @, , - Pnb Pn -,$ 
L aa "JB Cola) dal Al ae al Is) of SJ wa ag 
as Ss et Op ANA AI IS 4 

02, 4 PP - Ba el ala an Ha Pai Mapan na 
SA Oya Ja HSNI J) BIE OI JB dal ol 
Aa 5 UI Ja SIS tahan La KEP VM Nala SI Cai 
B3 AI Ie JSI 
966/293. Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Asy-Syafti 
mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Ishag Al Harbi dan 
Muhammad bin Ghalib menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 


302 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, “Hadits ini shahih.“ 


Al Mustadrak — 








menceritakan kepada kami dari Daud bin Abu Hind, dari Zurarah bin 
.Aufa, dari Tamim Ad-Dari bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Amal 
yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada Hari Kiamat 
nanti adalah shalat, jika dia menunaikannya dengan sempurna maka 
akan dicatat sempurna: namun jika dia tidak menyempurnakannya, 
maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan berfirman kepada para 
malaikat-Nya, 'Apakah kalian menemukan shalat-shalat sunah pada 
hamba-Ku yang akan menyempurnakan shalat fardhunya yang 


ditinggalkannya?' Zakat pun demikian dan seluruh amal juga seperti 
24, 66303 
itu. 


Sebagian teman Hammad bin Salamah dan Musa bin Ismail 
meringkas haditsnya. 


$ 


X 


BE 3 Jen ES Jai M1 Ip Pa Es yaaa 


1 303 G- in oo. X0 an 


Kaka Or Se Lado OP Ebi boa ii 


NX 


0 7... .? . Pap 3 ai e. ... td 
Heal KA 3 OS BI CE Ki eh 
Pa - 
To. 3s0”n6. Papa 


Taha 3 MEN GE Bh Ea 


& o0- 


3 04 - e Pa bgi Le 20 e G at 
Oi BO GP tika Ip BER ES PS 3 AN EA rab 


3 395 583 taka ale Mi Ke Pa) ME iya Ja 3 - 


Il AA Jia OI pan PA oi DO) IP ea Ud 


MN 





209 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Abu Salamah —yakni Hammad bin 
Salamah— meriwayatkannya begini darinya. Padanya juga terdapat sanad lain 
—kemudian dia menyebutkan hadits no 967—. 


— Al Mustadrak 






















5, BA AB XD 4 Lag Ge Ja JI el le 
aya Ia 


967/294. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, 
Ismail bin Ishag Al Oadhi menceritakan kepada kami, Sulaiman bin 
Harb menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan 
kepada kami. 


Abu Bakar Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami, Hamdun 
bin Ahmad As-Simsar menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Al 
Hajjaj menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami. 


Abdurrahman bin Al Hasan Al Gadhi mengabarkan kepadaku, 
Ibrahim bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Ar-Rabi' bin Yahya 
menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan 
kepada kami dari Al Azrag bin Oais, dari seorang laki-laki sahabat 
Nabi SAW dan dari Daud bin Abu Hind, dari Zurarah bin Aufa, dari 
Tamim Ad-Dari bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Amal yang 
pertama kali dihisab pada seorang hamba di Hari Kiamat adalah 
shalatnya.... 


Lalu dia menyebutkan hadits dengan makna hadits yang 


sama.” 


Ade tep Hi ALA Bea Na 1 CAS —Ye/AMA 
id Ni SA 5 Ina A5 ga Gi F5 Gi app 


SIP ERA AP da Gi Le JP IP op aah 
Sa Ia dia Jo 


308 Y ih. hadits no. 966. 


Al Mustadrak — 


968/295. Abu Al Hasan Muhammad bin Al Hasan 

. menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz memberitakan (kepada 

kami), Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin 

Salamah menceritakan kepada kami dari Humaid, dari Al Hasan, dari 

seorang laki-laki bani Salith, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW 
dengan makna hadits yang sama.” 


Perbedaan riwayat pada Hammad bin Salamah ini disebutkan 
agar orang yang meneliti mengetahui bahwa hadits Daud bin Abu 
Hind yang aku shahih-kan tidak bertentangan dengan hadits Hammad 
dan juga seluruh riwayat yang sanadnya sampai kepada Hammad dari 
selain Daud. 

Semoga Allah senantiasa melimpahkan shalawat dan salam 
kepada Muhammad dan seluruh keluarganya. 


G3 Je 3.0 


Oa oi Jetlalal oi MASA HAKI Aha ya ANA 

3 Ka 2 - cat 0. 3. Pa . # Pa f 3. 
CA AA GP B3 Ci Luo CAJ » Loh TE ( 
SA AP ale AP Ugal IP KP oi HP Ip dlagi 
ot NG P | 3 3 Pa INA Ai Maning ... #5 
S3 BA AI tag Pa 3 daki US lg ANE AI Ceko Cal Ol 
IB 0 Ian aa 2 ye 3 PAN 1 SE Lagi 
yag IS cap) Api (839 alom CAS 
969/296. Ahmad bin Muhammad bin Ismail bin Mihran 
menceritakan kepadaku, ayahku menceritakan kepadaku, Abu Ath- 
Thahir menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada 
kami, Yahya bin Ayyub mengabarkan kepadaku dari Umarah bin 
Ghaziyyah, dari Sumai, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah bahwa 
Nabi SAW membaca dalam sujudnya, “Allaahummaghfir lii dzanbii 
kullahuu jullahuu wa diggahuu awwalahuu wa aakhirahuu 


208 Lih. hadits no. 966. 


— Al Mustadrak 











alaaniyyatahuu wa sirrahuu (ya Allah, ampunilah semua dosaku, baik 


yang besar, yang kecil, yang terdahulu, yang terakhir, yang terlihat 
dan tidak terlihat). 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. Keduanya hanya meriwayatkan 
dengan sanad ini, Aro R3 43 ya DU UG L WI (Posisi) seorang 
hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang 
sujud.“ 


1. 


kta dai ad Ep aa 3 je Ust -yav/av. 


30 oa 


da GP Sh AP Jaa 38 HS) Gis SA Ri 
Ta ala NA Ah ea yA ga AA Ja dana 3 cin 
MIE Ga Menata 2J ARE RI al gak 1 IL 


970/297. Ismail bin Ahmad mengabarkan kepada kami, Abu 
Ya'la mengabarkan kepada kami, Zuhair bin Harb menceritakan 
kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami dari Israil, dari Abu 
Ishag, dari Muslim Al Bathin, dari Sa'id bin Jubair, dari Abbas, 
bahwa apabila Nabi SAW membaca Sabbihisma rabbikal a'laa (surah 
Al A'laa), beliau mengucapkan, 'Subhaana rabbiyal A'laa (Maha Suci 
Tuhanku yang Maha Tinggi)" 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


306 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim. Al Bukhari dan Muslim meriwayatkannya dengan sanad ini, W ut 
Tor 4) S! na na “(Posisi) seorang hamba yang paling dekat dengan 


Tuhannya adalah ketika dia sedang sujud." 
307 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim.“ 


Al Mustadrak — 


. 
AG 


WA iii aU HL S3 Eh —raalavi 
3 dal YA Br na H3 ni Bi (3 Ii GI 
pang sea KP ya. og. 2 o- Pan 4 
lag dala Al de ai dy) — "JB cal 36 Han 55 ab 
8 ..r —. o- Pan Ne 
ASI Ga Jera a33 Gal sio tj pakan 
971/298. Abu Bakar Ahmad bin Salman Al Fagih 
menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Mukram menceritakan 
kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Hammad 
bin Salamah memberitakan (kepada kami) dari Tsabit, dari Mutharrif, 
dari ayahnya, dia berkata, “Aku melihat Rasulullah SAW shalat 


sedang di dada beliau ada suara mendesis seperti suara air mendidih 
yang ada dalam bejana karena menangis. “8 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


we yr pa Kd Bas —yaalavr 
AG Af 3 Ola EA Agak Ii GA KP Et gl 


api ore Aa 23 8 3 - Co 0 “7 0 3 «0, A 
Ag Ae K3 op GIA ai SP GI al ap KPA 
ii sb es jas ai aa JB tea Y) Pl GAY :JU 
Pa 233 “ - a ad —.yor- ni Ng Pa PE Ud » Pa 

G3 ag aa Ol Aa JA 2 Ole Okay daa Y Ot 3G 
5 La “Die 
R3 Ada IL 


308 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 














972/299. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balawaih dan 
Abu Bakar Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Abdurrahman bin 
Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami 
dari Abu Malik Al Asyja'i, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dari 
Nabi SAW bahwa beliau bersabda, “Tidak ada kekurangan dalam 
shalat maupun salam.“ 


Ahmad bin Hanbal berkata, “Yaitu tentang orang yang melihat 
bahwa dia tidak ingin salam tapi dia salah. Kekurangan seseorang 
dalam shalatnya adalah jika dia salam dalam keadaan ragu-ragu. 

Ini adalah hadits shahih sesuai syarat Muslim, namun Al 
Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. 

Muawiyah bin Hisyam meriwayatkannya dari Ats-Tsauri dan 
dia ragu-ragu ketika meriwayatkannya secara marfu '. 


tera 2.3 So IG. 3 


AGAN NAS oh daya BSA goal —r. av 
Ie Gi YAA CS IA Cia Ab 3 AI 
JW GIA al PE fp TA mia Si 

PI ES ITA J6 A3) Ai 


973/300. Muhammad bin Musa bin Imran Al Fagih 
mengabarkan kepadaku, Ibrahim Ibnu Abu Thalib menceritakan 
kepada kami, Abu Bakar menceritakan kepada kami, Muawiyah bin 
Hisyam menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Abu Malik Al 
Asyja'i, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah. Dia berkata: Aku 


309 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim. 
Muawiyah bin Hisyam meriwayatkannya dari Ats-Tsauri dan dia ragu-ragu 
dalam meriwayatkannya secara marfu'.“ 


Al Mustadrak — 


menduga dia meriwayatkannya secara marfu' bahwa beliau bersabda, 


“Tidak ada kekurangan dalam salam dan shalat. 


Pap 8 2. 3 d0 PN NP, AS 

CAS cg TAN JASA SI ae jan Gas ara Wav 
Oh SI Laik CAS AKAN BA LA Wale yi 
0... 0 SA. GB o - 0 Loe 2015. 4 A8 - 
GP Motion ot Jabaa GP OLuS gp Pd GP Cake G1 mapun Lado 
A Pd . - PEP, ot Aa 8, y » 3. .1 na Geo.3 £ 
(BAYI 3 peah MPA Ko Al dya) PJB An gi 
KAS SEA JA kai Ol Ga Wa DI Ke AJE Gatal 


974/301. Abu Zakaria Yahya bin Muhammad Al Anbari 
menceritakan kepada kami, Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim Al 
Abdi menceritakan kepada kami, Ya'gub bin Ka'ab Al Halabi 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Salamah menceritakan 
kepada kami dari Hisyam bin Hassan, dari Muhammad bin Sirin, dari 
Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah SAW melarang seseorang 
meletakkan kedua tangan di atas pinggang dalam shalat.“ 


Abu Abdillah Al Abdi berkata, “Maksudnya, seseorang 
meletakkan tangannya di atas pinggangnya ketika shalat. 1! 


Ini adalah hadits shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, 
namun keduanya tidak meriwayatkannya. Hadits ini diriwayatkan oleh 
segolongan periwayat dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah, 


bahwa dia berkata, '—at Je kat of gg “(Nabi SAW) melarang 


110 Vih. hadits no. 972. 

311 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim. Yaitu seseorang meletakkan tangannya di atas pinggangnya. 
Segolongan periwayat meriwayatkan dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah bahwa 
dia berkata, “(Nabi) melarang seseorang shalat dengan meletakkan kedua 
tangannya di atas pinggangnya." 


— Al Mustadrak 


















seseorang shalat dengan meletakkan kedua tangannya di atas 
pinggangnya.“ 


AP AAA Hg oa dug Ban 


ai MA Es SP Sh Yi ai € TG Teja 


Be ea 


LE 


ID BU T Land dd as Jia RU JG Aly 


Ha Ka bean Abas daa 


Pang 


Se 3 II JS das: Kaera i GA gi Ka wa 


CX .. 


Aa SEA ph Gea ori DI Ry 2S 
IP ara ai Haa aa ada Id anto 
SA Ea la gn GA Oa seh Io naa 

AI 2 AI 


975/302. Abu Al Hasan Ali bin Muhammad bin Ugbah Asy- 
Syaibani mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Ishag Az-Zuhri 
menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada 
kami, Syaiban bin Abdurrahman memberitakan (kepada kami) dari 
Hushain bin Abdurrahman, dari Hilal bin Yasaf, dia berkata: Aku tiba 
di Raggah dan sebagian temanku bertanya kepadaku, “Apakah ingin 
bertemu dengan salah seorang Sahabat Nabi SAW?“ Aku menjawab, 
“Ya, menemuinya merupakan suatu keberuntungan.“ Kami kemudian 
pergi menemui Wabishah bin Ma'bad, lalu aku berkata kepada 
seorang temanku, “Kita mulai.“ Saat dia melihat penampilannya 
ternyata dia memakai peci yang melekat di kepalanya dan memiliki 
dua telinga serta memakai pakaian yang terbuat dari wol yang 


Al Mustadrak — 


berwarna seperti debu (gelap). Dia lantas shalat sambil bersandar pada 
tongkat. Lalu kami menanyakan kepadanya setelah kami 
mengucapkan salam, maka dia menjawab, “Ummu Oais binti Mihshan 
menceritakan kepadaku bahwa ketika Rasulullah SAW telah berusia 
lanjut dan menjadi gemuk, beliau memakai tongkat untuk bersandar 
ketika shalat.“12 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, hanya 
saja keduanya tidak meriwayatkan Wabishah bin Ma'bad karena 
rusaknya jalur periwayatan kepadanya. 


Ta e 8. Papa - 08. 3. 
: z5 £ (4 .- Ca o 2 Pa Pt 
N 4 eng 0 3 C3 B: , “. - P3 & g Si Kun 2g o 
AI Iga, OS Ja iis Iu IE TB 3 IE YP yaa 


IE erna Oa SG KS 3 Too Pig dg ala Je 

Ie Se at MG 35 222 

sop Kalo Os 2G MAS lan oi: 

976/303. Ali bin Isa menceritakan kepadaku, Musaddad bin 
Oathan menceritakan kepada kami, Utsman bin Abu Syaibah 
menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada 
kami, Kahmas bin Al Hasan menceritakan kepada kami dari Abdullah 
bin Syagig, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Aisyah, 
“Apakah Rasulullah SAW membaca surah dalam rakaat?” Dia 
menjawab, “Surah-surah pendek", 


312 Adz-Dzahabi berkata dalam A4t-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari. 
dan Muslim.“ 


-— Al Mustadrak 











Dia lebih lanjut berkata, "Aku kemudian bertanya lagi, 
'Apakah beliau shalat sembari duduk?' Dia menjawab, '(Ya) ketika 
usia beliau telah tua'?!3 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya dengan redaksi ini. 


Muslim hanya meriwayatkannya dari hadits Ayyub dari 
2. .X . £.. 
Abdullah bin Syagig dari Aisyah dengan redaksi, #6 4! exe (3! 0S 
(WA Say—b Ke At Iyo NI af ka, “Nabi SAW pernah shalat 
semalam suntuk dalam keadaan berdiri dan shalat semalam suntuk 
. dalam keadaan duduk.“ 


ani ta dai 05 si KO Eta —r.afaw 

— sa AP aa Ae Cas Baja BAL dab 
SE) OS) Heal GE IS UU YS :J6 da5 
IL EA eU Ga dp lh dl AI lo SI J5 
AS ET Ah ala Ie Ai Ia DS IE) MA 
VI A5 D5 peol aas Gap HI Kal 2S Ay us 
Ab pai EA Jon ya ag gta ja 
A3 gg Wat CPU gp OB eejah G3 AG 


313 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — 


la Ga UR pa AI ah le LA 3, 
Ale GAN, Gd Gala CP Up Cs 
977/304. Abu Bakar bin Abu Darim Al Hafizh menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Musa bin Ishag menceritakan kepada kami, 
Tamim bin Al Muntashir menceritakan kepada kami, Ishag bin Yusuf 
menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan kepada kami, Jami' 
bin Abu Rasyid menceritakan kepada kami dari Abu Wail, dari 
Abdullah, dia berkata, “Kami tidak mengetahui apa yang kami baca 
ketika duduk dalam shalat, sedang Rasulullah SAW telah diajari 
Jawami'ul Kalim dan Khatimah-nya (kata-kata ringkas tapi sarat 
makna). 


Dia lebih lanjut berkata, "Lalu beliau menyebutkan tentang 
bacaan tasyahhud." 


Dia berkata lagi, "Rasulullah SAW kemudian mengajari kami 
beberapa kalimat sebagaimana halnya beliau mengajarkan tasyahud 
kepada kami, 'Allaahumma allif baina guluubinaa washlih dzaata 
baininaa wahdinaa subulassalaam wanajjinaa minazhzhulumaati 
ilannuuri wajannibnal fawaahisya maa zhahara minhaa wa maa 
bathan, wa baarik lanaa fii asma'inaa wa abshaarinaa wa guluubinaa 
wa azawaajinaa wa dzurriyaatinaa wa tub alainaa innaka 
antattawwaabur rahiim, waj 'alnaa syaakiriina lini 'amik mutsniihaa 
bihaa alaik gaabiliinaa lahaa wa atimmahaa alainaa (ya Allah, 
satukanlah hati-hati kami, perbaikilah keadaan di antara kami, 
tunjukilah kami jalan-jalan keselamatan, selamatkanlah kami dari 
kegelapan menuju cahaya, jauhkanlah kami dari dosa-dosa besar 
baik yang tampak maupun yang tersembunyi, berilah keberkahan 
pada pendengaran kami, penglihatan kami, hati kami, isteri-ister kami 
dan keturunan-keturunan kami, terimalah tobat kami, sesungguhnya 
Engkau adalah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang, 
jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat- 


— Al Mustadrak 











nikmatMu, memuji dan menerimanya, dan sempurnakanlah (nikmat- 
nikmat tersebut) pada kami. Sl 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


Hadits ini memiliki syahid yaitu hadits Ibnu Juraij dari Jami': 


Be S5 2 A3 "JS jt Gt5 —yolava 


& o- Papa Papa » So AB 4 


JS Vol SAR SL EA Ten ea CS pp Hj ve 
Aci Pe nana 
HA Je Mi Ip DS Jar oh di al) 
Na IA Tan 

978/305. Abu Ali Al Husain bin Ali Al Hafizh menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Jarir Ath-Thabari memberitakan 
(kepada kami), Utsman bin Yahya Al Gawifsani menceritakan kepada 
kami, Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abu Rawwad menceritakan 
kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami dari Jami” bin 
Abu Rasyid, dari Abu Wail, dari Abdullah, dia berkata, “Rasulullah 
SAW mengajari kami....“ Lalu dia menyebutkan hadits yang redaksi 


maknanya sama. 


ERA AU Pa PNG: gebang ASI Pakta ee ah 


o. Do LX 


M3 OP ENI te KLT yen San, Jet tj JB pa Oi 


03 nu 0.5 (9 30. 


IPA Oi IP PA Aib GI Sea 





34 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim.“ 
3!8 Lih. hadits no. 977. 


Al Mustadrak — 


Ma an TI KG Y 
ON SATA IMEI Ad SAI 5 AN Dare 


PIA AI te SE) Ie Dad Be en LA gi 
2355 ata Meta ol aga ca YA Y ol Ags 
979/306. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya' gub menceritakan 
kepada kami, Bahr bin Nashr menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Dibacakan di hadapan Ibnu Wahb, Malik bin Anas dan Yunus bin 
Zaid serta Amr bin Al Harits mengabarkan kepadamu, bahwa Ibnu 
Syihab menceritakan kepada mereka dari Urwah bin Az-Zubair, dari 
Abdurrahman bin Abdul Oari, bahwa dia mendengar Umar bin 
Khaththab mengajarkan Tasyahhud kepada orang-orang di atas 
mimbar, “Attahiyyaatu lillaah, Az-Zaakiyaatu lillaah,  Ath- 
Thayyibaatu lillaah, As-Salaamu alaika ayyuhan-Nabiyyu wa 
rahmatullaahi wa barakaatuh. As-Salaamu alainaa wa alaa 
ibaadillaahish-Shaalihiin. Asyhadu an laa ilaaha illallaah wa 
asyhadu anna muhammadan abduhuu wa rasuuluh. 18 


SA BA gi je Ha —y.vJAA: 

Kal AI NG BAL on AE Ja Gis S5 MS PPU 

Man Aang Ha da Ga De GAN PE 
AI IS ph DEA 3 MRI AI Ig os Abs as 
2 Pd . Pa 2. ot Aa “5 1 3. - FP. 
SA Ag Iya Il Ale BI Ko AI Sya) yaa Ie 
IA Leah LAN TA telan ae 3 ea is 


318 Lih. hadits no. 980. 


— Al Mustadrak 


























Ae Say le DES Le In AD Lt Ole SNI 
Men ka an tah LA Ia MINTA Yoh kelabu 
Al Sl Jia AI Jp UG Sk el YP JG d2 

hpl AI yup Je AL 


980/307. Abdullah bin Muhammad bin Ishag Al Khuza'i 
mengabarkan kepadaku di Makkah dari kitab aslinya, Ali bin Abdul 
Aziz menceritakan kepada kami, Abdullah bin Salamah Al Oa'nabi 
menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan 
kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa Umar bin 
Khaththab mengajarkan tasyahhud kepada orang-orang ketika 
berkhotbah di mimbar Rasulullah SAW, “Apabila salah seorang dari 
kalian membaca Tasyahhud dia hendaknya membaca, 'Bismillaahi 
khairil asmaa'i, at-Tahiyyaatush shalawaatuth thayyibaatu lillaah, 
As-Salaamu alaika ayyuhannabiyyu wa rahmatullaahi wa barakaatuh. 
As-Salaamu alainaa wa alaa ibaadillahishshaalihiin. Asyhadu an laa 
ilaaha illallaahu wa asyhdahu laa syariika lah wa anna muhammadan 
abduhu wa rasuuluh'." 


Umar lalu berkata, “Mulailah dengan diri kalian setelah 
Rasulullah SAW lalu ucapkanlah salam kepada hamba-hamba Allah 
yang shalih. 

Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim. Aku menyebutkannya 
karena dia memiliki beberapa penguat sesuai yang aku syaratkan 
dalam hadits-hadits syahid yang sanadnya bisa dijadikan sebagai 
penguat. 






















317 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim. 
Hadits ini memiliki beberapa syahid.“ 


Al Mustadrak — 








C5 bi Te Ip MAS Yde Af G5 —y NAN 
:8 o ap Pt To 2 SN . L.1 0349. 


0 - LN Mr. GP” 0 Yo. 0 “- Th 03 JO yet 
CH Dgn YP hn) yi ian YP CAna oil Ui tama UII 
- - P - - 3 
A0 Y, 40 2 act 2 An y o- s0fto. Ka. AN ey o- 
DA KS Sa SE JB BI KS OP LIL TAN 3 Sl AS 

(7 Td . ra . - - ke 7. ya Pa Gt ge 
ES san KN ES Bag Dia HIS YAI G3 3 ee 

. 2 5 
ton ap y 2 . . La PI . ” LAN | ” 5 Ta La 
Il ae MI Ia cah JUS Bag DAR 1AS IU) pb 

4, ' Pi PA : -G s 54 Bee. GT ap en 

ad ASI AE Ayla LP KE Up A3 celah Kla 
0 Cdi S3 


981/308. Abu Ali Al Husain bin Ali Al Hafizh menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Al Hasan bin Outaibah Al Asgalani 
menceritakan kepada kami, Shafwan bin Shalih menceritakan kepada 
kami, Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Ya'gub bin 
Abdullah bin Al Asyaj, Aun bin Abdullah menceritakan kepadaku, dia 
berkata: Abdullah bin Abbas pernah memegang tanganku lalu 
menghitung bacaan tasyahhud lalu berkata, “Aku memegang 
tanganmu seperti halnya Umar bin Khaththab memegang tanganku 
dan berkata, 'Aku memegang tanganmu seperti halnya Rasulullah 
SAW memegang tanganku dan menghitung Tasyahhud: At- 
Tahiyyaatush-shalawaatuth thayyibaatuz zaakiyaatu lillaah'" Lalu dia 
menyebutkan haditsnya dengan makna hadits yang sama. 13 


Tambahan dalam redaksi hadits saat Tasyahhud, “Bismillaah 
wa billaah“, adalah shahih sesuai syarat Al Bukhari. 


318 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Adapun tambahan pada awalnya, 
maka dia sesuai syarat Al Bukhari.“ | 


— Al Mustadrak 














20 8G. 


kal Ela dak HA AI Al Gis —yaJAAY 
Kata sj Gi cal Gis Tn PE SI Pt Hi 
Ph Lag dn Se Le Iya OS - JG APN 
JGA PI AU) AI pb OB ag Bea le ut da 
Tag Sai AA Sa Ih MI AA 
JB ip 


982/309. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Usaid bin Ashim Al Ashbahani menceritakan kepada 
kami, Bakar bin Bakkar menceritakan kepada kami, Aiman bin Nabil 
menceritakan kepada kami, Abu Az-Zubair menceritakan kepada kami 
dari Jabir, dia berkata, “Rasulullah SAW pernah mengajarkan 
Tasyahhud kepada kami seperti halnya beliau mengajarkan surah- 
surah Al Our'an, 'Bismillaah wa billaah at-tahiyyaatu lillaah' 

Abu Al Abbas berkata, "Lalu dia menyebutkan haditsnya yang 
redaksi akhirnya, 'Allaahumma innii as 'alukal jannata wa a'iidzu bika 
minan-naar (ya Allah, sesungguhnya aku memohon surga dari-Mu 
dan berlindung kepada-Mu dari siksa api neraka). “9 


Mana A5 Asia ot HA KA Ws 3. Jaar 
HE aye GA Gta Gi Ka Sh BArap 


Pe MEA J3 Si sad Gn at At YG « ipa 


3 Lih. hadits no. 983. 


Al Mustadrak — 





" Pe aa DN SA NE Din SNKAT Wih SD A3 aa 
Hadap lag Ka SI odao Al Sya) OS 2JE Al AG oa ar 
ka 5 3 y PAN o Tan - Cc. 3 - “ PPN TAN” 
BMA tdp Bl peng OT Gja o yal Kakap CS KAA 


aa Bana y ji 9... 8 Pd Pa or 4 a y, P3 Pa PJ -.. 
AS al d—o 39 2 Lal Wile ») ca Lali eka 
ag yo x NN RA 2 - 3 , pa pa ate An 0 
of Aga cl VI ILY ot Agt Kidal AI sE2 IE CE AJI 
"5 Lagian ES An SEO La PENA TA sa. 
JB pa) Kimi Al JUS gang OLS lelap 
983/310. Abu Bakar Ahmad bin Salman Al Fagih 
mengabarkan kepada kami, Abu Oilabah menceritakan kepada kami. 


Abu Bakar Ahmad. bin Ishag menceritakan kepada kami dari 
periwayat-periwayat lain, mereka berkata: Abu Muslim menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Abu Ashim menceritakan kepada 
kami, Aiman bin Nabil menceritakan kepada kami, Abu Az-Zubair 
menceritakan kepada kami dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, 
“Rasulullah SAW mengajarkan Tasyahhud kepada kami sebagaimana 
beliau mengajarkan surah-surah Al Our'an, 'Bismillaah wa billaah at- 
tahiyyaatu lillaah ash-Shalawaatuth thayyibaatu lillaah. As-Salaamu 
alaika ayyuhan-nabiyyu wa rahmatullaahi wa barakaatuh. As- 
Salaamu alainaa wa alaa ibaadillaahish-shalihiin. Asyhadu an laa 
ilaaha illallaahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa 
rasuuluh. Nas alullaahal jannata wa na'uudzu bika minan-naar 
(dengan nama Allah dan demi Allah, segala penghormatan hanya 
milik Allah, juga segala pengagungan dan kebaikan. Semoga 
kesejahteraan terlimpahkan kepadamu, wahai Nabi, begitu juga 
rahmat dan berkah-Nya. Kesejahteraan semoga terlimpahkan kepada 
kita dan hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak 
ada Tuhan selain Allah, yang Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku 
bersaksi bahwa Muhammad itu hamba sekaligus Rasul-Nya. Kami 


— Al Mustadrak 














memohon kepada Allah surga dan meminta perlindungan kepada-Nya 
dari siksa neraka.“ “2 


Al Hakim berkata, "Aiman bin Nabil adalah periwayat tsigah 
dan dijadikan hujjah oleh Al Bukhari." 


Aku mendengar Abu Al Hasan Ahmad bin Muhammad bin 
Salamah berkata: Aku mendengar Utsman bin Sa'id Ad-Darimi 
berkata: Aku mendengar Yahya bin Ma'in berkata ketika aku 
menanyakan kepadanya tentang Aiman bin Nabil, “Dia adalah 
periwayat tsigah.“ 


Adapun ke-shahih-annya sesuai syarat Muslim adalah: 


Ga ara tra Pa Aa Ip yh abiss —ya ant 
na LI P CAP ale 1 AS Gi (al IN 2633 


ore Aa, 2 - . .. e 0 AS Menara 

EA Ko AP ai al Ls (Oak 
320, H3 . 

“0 yu ala , 

984/311. Abu Ali Al Hafizh menceritakannya kepada kami, 
Abdullah bin Oahthabah Ash-Shulaihi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, Al Mu'tamir 
bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 


kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dari Nabi SAW dengan 
hadits yang maknanya sama. 

Aku mendengar Abu Ali Al Hafizh menilai Ibnu Oahthabah 
tsigah, hanya saja dia salah, karena yang benar itu riwayat Al 
Mu'tamir dari Aiman bin Nabil sebagaimana yang telah aku uraikan 
di atas. 


220 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Aiman dijadikan hujjah oleh Bukhari 
dan segolongan periwayat meriwayatkan darinya.“ 
21 Lih. hadits no. 983. 


Al Mustadrak — 


Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi 
Muhammad dan seluruh keluarganya. 


GA Hi IE 3 KAN K5 Ul —ya xJane 

J3 IU eh ai Hau La abi 13 Gay 
OI Ja Jar PN Km lg PA To AN Ih 
2 Basa alah en At REA) Ra it M3 
pn aj uga data da as TU el 


985/312. Abdushshamad bin Ali bin Mukrimah Al Bazzaz 
mengabarkan kepada kami di Baghdad, Ja'far bin Muhammad bin 
Syakir menceritakan kepada kami, Abu Ma'mar Abdullah bin Umar 
menceritakan kepada kami, Abdul Warits bin Sa'id menceritakan 
kepada kami, Husain Al Mu'allim menceritakan kepada kami dari 
Abdullah bin Buraidah, dari Hanzhalah bin Ali, dari Mihjan bin Al 
Adra”, dia menceritakan kepadanya dengan berkata, “Rasulullah SAW 
masuk masjid dan ternyata ada seorang laki-laki yang sedang shalat 
dengan membaca tasyahhud, 'Allaahumma innii as'aluka billaahil 
ahadish-shamadil ladzcii lam yalid wa lam yuulad wa lam yakun lahuu 
kufuwan ahad an taghfira lii dcunuubii innaka antal ghafuurur-rahiim 
(ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan nama 
Allah yang Maha Esa, tidak membutuhkan sesuatu tapi segala sesuatu 
butuh kepada-Mu, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan 
tidak ada satu pun yang menyamai-Nya. Aku mohon kepada-Mu agar 


— Al Mustadrak 


- 

































mengampuni dosa-dosaku, sesungguhnya Engkau adalah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang). Maka Nabi SAW bersabda, 
Allah telah mengampuninya, Allah telah mengampuninya, Allah telah 
mengampuninya' 1 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 


keduanya tidak meriwayatkannya. 
AE ra HA AS yA Gis —yarI AAN 


38. 3 Pa . Spa ara Prau Ja. 39 PI 


Saur LI Kep J5 K3 Ka (Ja IE 
Gb 


t 


“ 


x 


|. 
& 
. 


L 08 Io 30 AB LL 02 0 
Kb : PEN EN PA Peran Yi PA Ah 
Nana PK 3 Ap WAS YAI aa YAA El 9 5 
An nan ta ala sd yi Aan Ip Blah gi 
AI id obb 
986/313. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Abdurrahman bin Amr Ad-Dimasygi menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Khalid Al Wahbi menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami. 


Yahya bin Manshur Al Gadhi mengabarkan kepadaku, Al 
Husain bin Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Sa'id Al Kindi menceritakan kepada kami, Yunus bin 
Bukair menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishag, dari 
Abdurrahman bin Al Aswad, dari ayahnya, dari Abdullah, dia berkata, 


322 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — 


“Di antara yang termasuk Sunnah adalah membaca Tasyahhud dengan 
suara lirih.?2 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


0 BG. Yo. 6 


op KAA ji HI Beat yh Gi yA HIAAV 
GH AN Cia Btn BASA SI id may Bas 
8, PP “. Aa 3 A4 25, Pk N — , a. 2... 
2d IS 1G PI Ko JP AI 3 LA :dP 
987/314. Abu Ishag Ibrahim bin Muhammad bin Yahya 
menceritakan kepada kami, Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishag 
menceritakan kepada kami, Abu Al Azhar menceritakan kepada kami, 
dan aku menulisnya dari kitab aslinya, Ya'gub bin Ibrahim bin Sa'ad 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku dari Ibnu 
Ishag, dia berkata, "Dia menceritakan kepadaku tentang membaca 


shalawat kepada Nabi SAW ketika seorang muslim membacanya 
dalam shalatnya." 


o- ey o- o 3. 38 0 - 0, 30 3G. 4 
25 op BIKE 3 Kaban PCB 3 Nabaa —YNOJAAA 


Ld ka OA SEE Pu CN :0.. .. , .. 
ate SJ JA JB Up oi Kab para dl UP ah AS Gi 


. 


? 2... e 0. Pe PA ss. . e, , 0... 
Ig) GIS cehis 2) eka ALE AI elo Al Syah CN SI 


328 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim.“ 
724 Lih. hadits no. 988. 


— Al Mustadrak 















Pd 4 ?g Pata aa aa Lan Pa ON, 9: B3 P ena 
SJ NA Tnkas JG NUSA eko ULo 3 Ud 


8 5 3. Ae AN SN 2 GT on » £ Ong 30. 
AI ka ae Jae APA GIE ae 3 IL JB 3 ll 
GA II eh NA SP To CS yana JI JP) 231 


He SN KI Se, CAN AA IE 3 
Isi Ten DE NA II SSI HR 


988/315. Muhammad bin Ibrahim (menceritakan) dari 
Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Abdurrabbih, dari Abu Mas'ud 
Ugbah bin Amr, dia berkata: Seorang laki-laki datang hingga duduk di 
hadapan Rasulullah SAW dan saat itu kami sedang bersama beliau. 
Dia berkata, “Wahai Rasulullah, mengenai membaca salam kepadamu 
kami telah mengetahuinya. Bagaimana dengan membaca shalawat 
kepadamu, bila kami membaca shalawat kepadamu dalam shalat 
apakah Allah akan memberi shalawat kepadamu?“ 


Abu Mas'ud lanjut berkata, "Nabi SAW kemudian terdiam 
hingga kami ingin agar orang tersebut tidak menanyainya lagi. Lalu 
beliaau menjawab, 'Apabila salah seorang dari kalian membaca 
shalawat kepadaku, maka ucapkanlah, "Allaahumma shalli alaa 
muhammadin nabiyyil ummiyyi wa alaa aali muhammadin kama 
shallaita alaa ibraahima wa alaa aali ibraahiima, wa baarik alaa 
muhammadin nabiyyil immiyyi wa alaa aali muhammadin kamaa 
baarakta alaa ibraahiima wa alaa aali ibraahiima innaka hamiidun 
majiid (ya Allah, limpahkanlah shalawat rahmat kepada Muhammad, 
Nabi yang ummi dan juga kepada keluarga Muhammad, sebagaimana 
Engkau melimpahkan shalawat kepada Ibrahim dan keluarga 
Ibrahim. Berilah keberkahan kepada Muhammad, Nabi yang ummi 
dan juga kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau 


Al Mustadrak — 


memberi keberkahan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, 
sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Agung. “& 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. Dia menyebutkan tentang membaca 
shalawat kepada Nabi SAW dalam shalat. 


GB. Lo ca 


Wa ira JASA IKA yp eogt ya Jana 
An BAGS de AAN Ag DIA Aa Gas ajaa Segala 5 
0-4 o Zr 2, To. - o 0. $ 0 Pra 0 - 
..9 PI 9 Li 8 £ An AP “5 y, s 2 an 3 . 9 
JAS Ke de ee ea ale AI Ho AI Jah Ol Aoa 
2... Pa TTG Ata SN @ 6 Par 30 0G. ore , 
Bay peang Ale AI Ko AI ae Pa dh Conan by ca 
2... PANEN Er . 3, Pa at tah s, y P3 P 2... 
toa Ad JUS BNI NAM Jne Hala Me AI Calo Al Sya) Ji 
DE JAT ab AI al kai Kia aa 


989/316. Abu Ahmad Bakar bin Muhammad Ash-Shairafi 
mengabarkan kepada kami, Abdush Shamad bin Al Fadhl 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yazid Al Mugri 
menceritakan kepada kami, Haiwah menceritakan kepada kami dari 
Abu Hani', dari Abu Ali Amr bin Malik, dari Fudhalah bin Ubaid Al 
Anshari, bahwa Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki shalat 
dengan tidak memuji Allah, tidak mengagungkanNya, tidak membaca 
shalawat kepada Nabi SAW dan langsung beranjak dari tempatnya. 
Maka Rasulullah SAW bersabda, “Orang ini tergesa-gesa.“ Lalu 
beliau memanggilnya dan bersabda kepadanya dan juga kepada yang 


325 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim.“ 


— Al Mustadrak 











lainnya, “Apabila salah seorang dari kalian shalat, mulailah dengan 
memuji Tuhan-Nya dan menyanjung-Nya lalu membaca shalawat 
kepada Nabi SAW, kemudian baru dia berdoa sesukanya. s0 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits 
ini tidak ber-illat tapi keduanya tidak meriwayatkannya. 


Hadits ini memiliki syahid yang shahih sesuai syarat Al 
Bukhari dan Muslim. 


Ea daa 3 SKA sgt —yav/ana 
o- 30 39. 4 


OI Ip HI ALAN KIA PEN AE ot KE 


-.. 


Se al PI Sp Be ap pa Ag gi ae 


Sa Mil SN J3 ea 3 JSN MT A X2 JB YG 
Pe unaning 


990/317. Abu Bakar bin Abu Darim Al Hafizh 
mengabarkannya kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin 
Abdurrahman bin Muhammad Al Kindi menceritakan kepada kami, 
Aun bin Sallam bin Sulaim Abu Ja'far, dari Abu Ishag, dari Abu Al 
Ahwash dan Abu Ubaidah, keduanya berkata: Abdullah berkata, 
“Seseorang membaca tasyahhud lalu membaca shalawat kepada Nabi 
SAW kemudian berdoa untuk dirinya.“ 


Hadits ini diriwayatkan secara musnad dari Abdullah bin 
Mas'ud dengan sanad yang shahih. 





326 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits Fadhalah telah disebutkan — 
kemudian dia menyebutkannya lalu berkata, 'Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim'—.“ 

37 Lih. hadits no. 989. 


Al Mustadrak — 


£ 


ae Etsenn  Kei AN sia alan 


9 Pt - 


HN 3 IN EL II 3 SE ab yi HI 
MA ae Ie IA PAS AP 
Ih LS Je Yo Ha ida da S3 aa 


Go me 5GB. ID 0. 90 - Bd Te 8. 3 TT. 8 . God 
Iazua Jl) Ularazun JII Chasan Jl JP) hama de Bl) thazea 


Pd 
8 - -0 3 . 09... AN Mad aa - 25 at 
Tea Ka DU anal JS AL) ES kap CS 


991/318. Syaikh Abu Bakar bin Ishag menceritakannya kepada 
kami, Muhammad bin Ibrahim bin Milhan memberitakan (kepada 
kami), Yahya bin bin Bukair menceritakan kepada kami, Al-Laits 
menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abu Hilal, dari Yahya bin 
As-Sibag, dari seorang laki-laki bani Al Harits, dari Ibnu Mas'ud, dari 
Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, “Apabila salah seorang dari 
kalian membaca tasyahhud dalam shalat, maka dia hendaknya 
membaca, 'Allaahumma shalli alaa muhammadin wa alaa aali 
muhammadin wa baarik alaa muhammadin wa alaa aali 
muhammadin warham muhammadan wa aali muhammadin kamaa 
shallaita wa baarakta wa tarahhamta alaa ibraahiima innaka 
hamiidun majiid (ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada 
Muhammad dan keluarga Muhammad, berilah keberkahan kepada 
Muhammad dan keluarga Muhammad, dan berilah rahmat kepada 
Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau 
memberikan shalawat dan keberkahan serta rahmat kepada Ibrahim, 


sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung). “28 


Mayoritas syahid untuk kaidah ini adalah untuk shalat fardhu, 
yaitu: 


328 T ih. hadits no. 990. 


— Al Mustadrak 











DA yi isa A A5 AN Nie GL —yya/aar 


AA gl bear ng si Au S3 2 sh Bi Lai 


PN 23 Pi) Mantasa 1 Tg (Sal yh Se, Pes u pa Ka 
Yo MY Jai OS Aa se ala SI un Ol asin 
Ha SA Yg ala II SG SI 2 Yo Se) 
Ii 3 c KN 
992/319. Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Al 
Ashbahani menceritakannya kepada kami, Al Hasan bin Ali Ibnu Bahr 
bin Al Bari menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada 
kami, Abdul Muhaimin bin Abbas bin Sahl As-Sa'idi menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar ayahku menceritakan dari 
kakekku, bahwa Nabi SAW bersabda, “Tidak ada shalat bagi orang 
yang tidak berwudhu, tidak ada wudhu bagi orang yang tidak 


menyebut nama Allah dan tidak ada shalat bagi orang yang tidak 
membaca shalawat kepada Nabi Allah dalam shalatnya. “2 


Hadits ini tidak diriwayatkan sesuai syarat Al Bukhari dan 
Muslim, karena keduanya tidak meriwayatkan Abdul Muhaimin. 


40J.o 


3 Puki Gas Apri JAS Gi Jali ay Joe —YY .jaar 


Ola ain 


Pt 


v— : ak, u Ft Ce Ig “ul GP Pa 21 Cas ga ui 


329 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Abdul Muhaimin adalah periwayat 
yang lemah.“ | 


Al Mustadrak — 


WA aa ale Ri Ke AP cal 1 Tawa Pj eni) 
PA TEKAN TEA UNA SN SESI S 
e. 

993/320. Ahmad bin Kamil Al Gadhi menceritakan kepada 


kami, Abu Oilabah menceritakan kepada kami, Bisyr bin Umar Az- 
Zahrani menceritakan kepada kami. 


Abdurrahman bin Al Hasan Al Asadi mengabarkan kepadaku 
di Hamdan, Ibrahim bin Al Husain menceritakan kepada kami, Adam 
bin Abu Iyas menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Sa'ad bin Ibrahim, dari Abu Ubaidah, 
dari ayahnya, dari Nabi SAW, bahwa beliau pada dua rakaat pertama 
seperti di atas batu yang dipanaskan. 


Abu Ubaidah berkata lagi: Kami lalu bertanya, “Sampai beliau 


berdiri?“ Dia (ayahnya) menjawab, “Sampai beliau berdiri.” 


Hadits ini diperkuat oleh Mis'ar dari Sa'ad bin Ibrahim. 


3 0 os . 8 . 2. : P4 . | 
AN PEN KP 5 IP yaa Wi Gas —r Jaa 
Aat—a 5 gr Ear tar GA au U- ee tee trara cas SL 
ap SPI GA oi Ia IA Clan BS ee 
994/321. Abu Al Hasan Ali bin Abdurrahman As-Sabi'i 
menceritakan kepada kami di Kufah, Ahmad bin Hazim bin Abu 
Ghazrah menceritakan kepada kami, Utsman bin Sa'id Al Murri 


30 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Utsman bin Sa'id Al Murri 
meriwayatkannya dari Mis'ar dari Sa'ad dengan redaksi yang serupa —sesuai 
syarat Al Bukhari dan Muslim. Keduanya sepakat atas Amr bin Murrah dari Abu 
Ubaidah dari ayahnya bahwa dia tidak bersama Nabi SAW pada malam Jin.“ 
Menurutku, perlu diteliti apakah Sa'ad mendengar dari Abu Ubaidah. 


— Al Mustadrak 











menceritakan kepada kami, Mis'ar menceritakan kepada kami dari 
Sa'ad bin Ibrahim. Lalu dia menyebutkan haditsnya dengan makna 


hadits yang sama." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. Keduanya sepakat meriwayatkan 
hadits Syu'bah dari Amr bin Murrah, dari Abu Ubaidah, dari Abdullah 
bahwa dia tidak bersama Nabi SAW pada malam jin. 


- Lg yi AA YAA ja jl Bis —yry/sao 


3 0316. 4 


AA MEA Eta dp kate Ijo Cia dega 


L) “ PN | . Cot 0. . 0 . Pa 3 3G Ting? i 
IL di yL H03 US Kg pi Janin a— Ui oke 
. - # 


. 


op AYI He 33 ol ala Lo LI VA 108 Sta 
| “yasi Je Eni Ae oa 


995/321. Abu An-Nadhr Muhammad bin Muhammad bin 
Yusuf Al Fagih menceritakan kepada kami, Utsman bin Sa'id Ad- 
Darimi menceritakan kepada kami, Abu Al Jamahir Muhammad bin 
Utsman At-Tanukhi menceritakan kepada kami, Sa'id bin Basyir 
menceritakan kepada kami dari Gatadah, dari Al Hasan, dari Samurah, 
dia berkata, “Rasulullah SAW menyuruh kami agar menjawab 
(salamnya) imam, saling mencintai (dengan berakhlak baik) dan agar 


sebagian kami mengucapkan salam kepada sebagian yang lain.“22 


Ini merupakan hadits yang sanadnya shahih. 


Sa'id bin Basyir adalah imam-nya penduduk Syam pada 
masanya. Hanya saja Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya 


331 Y ih. hadits no. 993. 
332 Adz-Dzahabi berkata dalam A4t-Talkhish, “Hadits ini shahih.“ 


Al Mustadrak — 


berdasarkan apa yang dinyatakan Abu Mushir bahwa hapalannya 
buruk. Tapi yang seperti dia tidak turun sampai derajat ini. 


Be laa Aa ena 3 sa Ge epnpaan 


Pi 0 7 2st PI 3 o- K6 
3 


LB Sma Lol Cah ep ARP Ke SAS JA ap 
UG -JG Vga oi GOS 92 Gala ka (ae Aa 
2 Na Paid Ja Sal oh 2 -JG Ta tx 
Ni Ine pe Pn NN ai EP ba Da 2 , 2. 
Ae IS Ja OS hasi IP KAN Lila 3 Obi CE 
ln ang ala Ko A3 Lea ALAN Ga IN SU 
Ay al SES JAN ia AG Eh SL GUN 55) deni LP 
ah SNN Sg BNI SAN An BA ali JA AB TI gi 
TI ia NP Ia en aa KUN 
“ASI GI GO AN DUS JUS das dls 


Nya 


996/323. Ja'far bin Muhammad bin Nushair Al Khuldi 
mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Ali Al Khazzar menceritakan 
kepada kami, Abdul Wahhab bin Najdah menceritakan kepada kami, 
Asy'ats bin Syu'bah menceritakan kepada kami, Al Minhal bin 
Khalifah menceritakan kepada kami dari Al Azrag bin Oais, dia 
berkata, "Seorang yang dijuluki Abu Ramtsah shalat mengimami 
kami." 


— Al Mustadrak 











Dia berkata, “Aku menunaikan shalat ini atau seperti shalat ini 
bersama Rasulullah SAW. Abu Bakar dan Umar RA berdiri di shaf 
terdepan di sebelah kanan beliau. Ada seorang laki-laki yang 
mendapati takbir pertama pada shalat tersebut. Nabi SAW shalat lalu 
mengucapkan salam ke sebelah kanannya dan ke sebelah kirinya 
sampai kami melihat putihnya pipi beliau. Kemudian Nabi SAW 
bergeser seperti bergesernya Abu Rimtsah —yakni dirinya sendiri—. 
Lalu laki-laki yang mendapati takbir pertama bersama beliau langsung 
berdiri untuk menunaikan shalat lagi (yang rakaatnya genap). Maka 
Umar mendatanginya dan memegang bahunya lalu menariknya seraya 
berkata, 'Duduklah kamu, karena Ahli Kitab tidak binasa kecuali 
karena mereka tidak memberi jeda di antara shalat mereka'. Maka 
Nabi SAW mengangkat matanya dan bersabda, 'Semoga Allah 
membalas kebenaran yang telah engkau sampaikan, wahai Ibnu Al 
Khaththab' “8 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


AP Gi malah BL BEN KI UB nyala 
Wen CAS A3 Ad Ea aula 3 HA GIS A5 Cap He 
PPN AP oo HIP SP le TE 
SANG Mar sal 9 sa aa ala di 
997/324. Abu Bakar bin Ishag mengabarkan kepada kami, 
Ibrahim bin Abdussalam Adh-Dharir menceritakan kepada kami, Al 


Jarrah bin Makhlad menceritakan kepada kami, Abu Outaibah 
menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada 


» 


333 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Al Minhal divonis dha'if oleh Ibnu 
Ma'in, sementara Asy'ats adalah periwayat yang lunak. Jadi hadits ini munkar.“ 


Al Mustadrak — 





kami dari 'Ashim Al Ahwal, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas bahwa 
Nabi SAW bersabda, “Tidak ada shalat (maksudnya tidak sah) bagi 
orang yang hidungnya tidak menyentuh tanah. “4 


| Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun keduanya 
tidak meriwayatkannya. Syu'bah meriwayatkannya secara mauguf 
dari Ashim. 


AE 5 mai GP cat yi SG Mg —rvolaan 
Ap Ta Cit EN EA abi 3 MAS CAS HI 
AT Ah IAI De Y IE AB II op Ha ep JI 

CN 


998/325. Abu Bakar bin Ishag mengabarkan kepada kami, 
Ibrahim bin Abdussalam memberitakan (kepada kami), Al Jarrah bin 
Makhlad menceritakan kepada kami, Abu Outaibah menceritakan 
kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Ashim Al 
Ahwal, dari dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Tidak ada 
shalat bagi orang yang hidungnya tidak menyentuh bumi. 235 


4 
0020 1G. 3 s Pa 


Oi SE ENS elnging 2 Maba Al ate jl Gas yyJaaa 


9 . “ o-J Pa 3. Ff Pa Ro PIP - (3 Lt 
JT —A1 UI tlah Lah (yaa — Ket Aoi ce 


. 
Pd 


0 o- o . .. 8 0 o - 0 ph 0 o - 
YP aa oi ME Cg BN oi AeLaa IP OMG oi Kab 


288 Adz-Dzahabi mendiamkannya dalam At-Talkhish. As-Suyuthi menyebutkannya 
dalam Al Jami' Al Kabir dan menisbatkannya kepada Al Hakim dan Ibnu Majah 
dari Ibnu Abbas. 

238 Lih. hadits no. 997. 


— Al Mustadrak 











9 o- Pa 0 - PE NP ore A Lah , Tana Ge TAB US “ # 
ana (3d gap pang Sele AI elo AI Jam AA "JB dal 


MA 


999/326. Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Ali bin Al Hasan bin Abu Isa menceritakan kepada 
kami, Ma'an menceritakan kepada kami, Asad menceritakan kepada 
kami, Wuhaib menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ajlan, 
dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Amir bin Sa'ad, dari 
ayahnya, dia berkata, “Rasulullah SAW menyuruh meletakkan kedua 
tangan dan menegakkan kedua telapak kaki ketika shalat.“86 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. Hadits ini shahih sesuai syaratnya 
dengan redaksi yang lebih bagus dari ini. 


Ch Sasana Ko BA en 
5 (ONmE Ka Kan , su Dg trara SI ge PLN Cr 
30 3G- 3 


dat 1 IL ui ha 3 PEP Ca BA ap aa SA 


aga 0... “2 0 o,- PN K3 A 8, , PJ Pn - 2 
ci Sena GAS pu may Sale AI ea AI apung “Al JG 
IM 


1000/327. Abu Bakar bin Ishag menceritakan kepada kami, 
Abu Al Mutsanna memberitakan (kepada kami), Abdurrahman bin Al 
Mubarak menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada 
kami dari Ibnu Ajlan, dia berkata: Muhammad bin Ibrahim At-Taimi 
mengabarkan kepadaku dari Amir bin Sa'ad bin Malik, dari ayahnya, 





336 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim.“ 


Al Mustadrak — | 311 | 


dia berkata, “Rasulullah SAW menyuruh meletakkan kedua telapak 
. tangan dan menegakkan kedua telapak kaki dalam shalat.237 


Tree Ka av ui 1 SA Ken Bas — YAN “al 
Ba ga Ah TA AAS NI PASI si Kab NI SA 
ye ada Has 5 0 Pee al ip Ab ap an 
Ye Kak ata Aa AI 3 AG NG 33 Gie 
-..9 PA Tam SE uie Aa, ., Y,n 3035 0 — aa Saul Pi 
St Oam Ji: Ceng KalE AMI dl Al gan y Tamatan Ob aa 
- 0. 2 3... i 
Ae Lan el 
1001/328. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balawaih 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin An-Nadhr Al 
Azdi menceritakan kepada kami, Muawiyah bin Amr menceritakan 
kepada kami, Zaidah menceritakan kepada kami dari Abu Hamzah, 
dari Abu Shalih, dia berkata: Ketika aku sedang di tempat Ummu 
Salamah, seorang kerabatnya masuk yaitu anak muda yang berambut 
sebahu. Dia kemudian berdiri shalat lalu meniup (ke tanah). Maka dia 
berkata, “Hai anak laki-lakiku, janganlah kamu meniup, karena aku 
pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda kepada budaknya yang 
hitam, 'Hai Rabah, tempelkanlah wajahmu (ke tanah ketika 
shalat)“ 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


337 Lih. hadits no. 999. 
338 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih.“ 


(312 |) — Al Mustadrak 














z 
o- E —. ' 
. 
. 


IA Aa PA Ke MUA —ryah 


pena aa ni AA BI dee Busa nah 
pp Ai anta CA We AI KI BASA SAS NG 
« yg, Seng Jean IT & 03 0 Sex. 0 221 - APP Mo, 
Ke Sah JB EA gp Bpr PP ep YP B3 ye 
- 2 5 9 0 PA Pa or. A 
X0 BPN Gbu of ala ale AI 
1002/329. Abu Abdurrahman Muhammad bin Abdullah At- 
Tajir mengabarkan kepada kami, Abu Hatim Ar-Razi menceritakan 

kepada kami. 


Abu Bakar bin Ishag mengabarkan kepada kami, Muhammad 
bin Sulaiman bin Al Harits memberitakan (kepada kami), keduanya 
berkata: Muhammad bin Abdullah Al Anshari menceritakan kepada. 
kami, Sa'id bin Abu Arubah menceritakan kepada kami dari Gatadah, 
dari Al Hasan, dari Samurah bin Jundub, dia berkata, “Rasulullah 
SAW melarang seseorang duduk tidak tenang dalam shalatnya.” 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun keduanya 
tidak meriwayatkannya. 


Pi 02, 3 


Li ily Bi Bap Kd ee lur 


ud P3 
Mn 3030 3 


ne Rea CP P3 ea Ode ep ai Sa KP Layak 


Pa PP EA 3 AN au US 





339 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari." 


Al Mustadrak — (313) 





AS Ig ale Ko AI Iya) Ol dna 1 dng ob 

BA mAh 3 MU 

1003/330. Abu Bakar bin Ishag mengabarkan kepada kami, 

Yusuf bin Ya'gub Al Oadhi menceritakan kepada kami, Nashr bin Ali 

menceritakan kepada kami, Yahya bin Ali menceritakan kepada kami, 

Yahya bin Zakaria bin Abu Zaidah menceritakan kepada kami dari Al 

Ala bin Al Musayyab, dari Umar bin Murrah, dari Thalhah bin Yazid, 

dari Hudzaifah bahwa apabila Rasulullah SAW mengangkat 

kepalanya dari sujud beliau mengucapkan “Rabbighfir lii (ya 
Tuhanku, ampunilah diriku). “0 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


30 Y, 203 


BA jaga yi Kab nj KS SA —yri/Aat 
AMA 5 R7 B5 KeAe Gi pl AG ttd Ii MASA 
c. L) 2 0. z . . .. Phi # “ Pt . 
GP Pa Ain PA Aoi ag Lp ANA jd Jas GAS 
. 9 sa —. #0 2. On uu aa ge o 
— Sai el dee II eko Al Jyay OS JB top gal 
e Oo, oo. 020 0 0, NA B3 TA 
GA II Gr saja d JA 4 edema 
TON 
1004/331. Ubaidillah bin Muhammad bin Musa mengabarkan 
kepadaku, Muhammad bin Ayyub menceritakan kepada kami, 
Abdussalam bin Ashim memberitakan (kepada kami), Zaid bin Al 
Hubab menceritakan kepada kami, Kamil Abu Al Ala menceritakan 


40 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim.“ 


— Al Mustadrak 
















kepada kami dari Habib bin Abu Tsabit, dari Sa'id bin Jubair, dari 
Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah SAW mengucapkan di antara dua 
sujud, “Allaahummaghfir lii warhamnii wajburnii warfa'nii wahdinii 
warzugnii (ya Allah, ampunilah diriku, rahmatilah aku, cukupilah 
dirimu angkatlah derajatku, tunjukilah aku, dan berilah rezeki 
untukku) 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. | 

Abu Al Ala' Kamil bin Al Ala' termasuk periwayat yang 
haditsnya dikumpulkan dalam riwayat orang-orang Kufah. 


ap Nan - Na» . sen. 

EA SI Tega HPA Ust —ppy/o 
3 2 Aan NN tellap 21 CANGN I2 MEA do al Di 
: ore ta Ld . , 2 Ban .. - o Lean at jga 
SMAN d YP ca 
1005/332. Al Hasan bin Ya'gub Al Adi mengabarkan kepada 
kami, Yahya bin Abu Thalib menceritakan kepada kami, Abdul 
Wahhab bin Atha' menceritakan kepada kami, Sa'id memberitakan 
(kepada kami) dari Oatadah, dari Al Hasan, dari Samurah bin Jundub, 
dia berkata, “Rasulullah SAW melarang duduk dengan meletakkan 


pantat di atas tanah sambil menegakkan kedua batis dan meletakkan 
kedua tangan di atas tanah layaknya anjing dalam shalat. 2 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun Al Bukhari 
dan Muslim tidak meriwayatkannya. Tapi terdapat pula riwayat yang 
membolehkan jongkok dan haditsnya shahih sesuai syarat Muslim. 





341 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Haditsnya telah disebutkan.“ 
42 Adz-Dzahabi berkata dalam A4t-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari.“ 


: Al Mustadrak — | 315 | 





2. 5 Es Ka 


ea CAN KA 3 US AA E3S —ryr/ 1 


. 


- 
9 


tu 
BP EA PUN ARA BI ea AS Dai 


A7 .. 29 :a Pa F a Be o, 2. 22 Ng at PN aa a36 03 


£ 
. 


- 


- $ Ong 20 0 o - Y o- Pa ag - 0 () 
KA SA DI AA AN aa Ad GS NE Ae 3 


1006/333. Abu Zakaria Yahya bin Muhammad Al Anbari dan 
Ali bin Isa menceritakannya kepada kami, keduanya berkata: Abu 
Abdillah Muhammad bin Ibrahim Al Abdi menceritakan kepada kami, 
Ya'gub bin Ka'ab Al Halabi menceritakan kepada kami, Makhlad bin 
Yazid menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abu Az-Zubair 
bahwa dia mendengar Thawus berkata: Aku bertanya kepada Ibnu 
Abbas tentang Al Iga' (duduk sambil meletakkan kedua pantat di atas 
tumit di antara dua sujud), maka dia menjawab, “Ia sunah.“ Aku 
berkata, “Kami melihatnya sebagai tindakan tidak sopan.“ Ibnu Abbas 
berkata, “Ia merupakan sunah. 


Jaba GA 2E) BE SM Es —rrelh 
nga BO EA oi Yi KA AA NG app gi 


Pp HA oi Jeep Upik Ip dala Gi aa Was 
. DI Uu - dc - 2. Pa ore 4 es ” 2. (3 
Ia Al YA) V3 H3 alah SAE AI Iko CO ab UI 

AB INC Wa IA NA 3 Sl oa Je 


23 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Telah sah hadits tentang pembolehan 
tersebut yang sesuai syarat Muslim —kemudian dia menyebutkan haditsnya—." 


— Al Mustadrak 








1007/334. Abu Bakar bin Ishag dan Abdullah bin Muhammad 
bin Musa menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Muhammad 
bin Ayyub menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Musa 
menceritakan kepada kami, Hisyam bin Yusuf menceritakan kepada 
kami dari Ma'mar, dari Ismail bin Umayyah, dari Nafi', dari Ibnu 
Umar, bahwa Nabi SAW melarang seseorang duduk dengan 
bersandarkan tangan kirinya dalam shalat. Beliau bersabda, 


“Sesungguhnya itu adalah cara shalatnya orang-orang Yahudi. 24 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


P2 - - Poco 1G Pen 


Pen Ara Ta ena Nee — rol A 
OT 


25 


Inn 3 Tab adi er 2 Das GA Pa as 
Ia aa Jep Ja Nop Sa si Na 
LG et II GA Lal sr, Ii PA Kata puas 
Aa Tah pa GS 3 PA As 
3 In Kah ke AI tas Eh 

BA usa C 3, age ag 


1008/335. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakan kepada kami, Abu Utbah Ahmad bin Al Faraj 
menceritakan kepada kami, Bagiyyah bin Al Walid menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Khalid 
bin Ma'dan, dari Mu'adz bin Jabal, dari Nabi SAW bahwa beliau 
bersabda, “Ada dua langkah yang salah satunya paling disukai Allah 





344 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim.“ 


Al Mustadrak — 


dan yang satunya lagi paling dibenci-Nya. Adapun langkah yang 
disukai Allah Azza wa Jalla adalah seorang laki-laki yang melihat 
ada celah dalam shaf lalu dia menutupnya, sedangkan yang dibenci 
Allah adalah seseorang yang apabila ingin berdiri dia 
membentangkan kaki kanannya dan meletakkan tangannya padanya 
lalu membiarkan kaki kirinya tetap di tempat kemudian dia 
berdiri. “4 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, karena dia berhujjah 
dengan Bagiyyah dalam beberapa hadits syahid. Namun demikian Al 
Buhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


Apabila Bagiyyah bin Al Walid meriwayatkan dari periwayat- 
periwayat yang terkenal maka riwayatnya ma'mun magbul (dapat 
dipercaya lagi diterima). 


4 o- Pt - 


aa Pi LAI BP GE II KE ES —rra/ NA 

Pa Para st SE id Yi ma ES 
OLS Cia SAP KAS SK Aa, 
3 Cl AJ ah 5 UE GA H5 ARA 
Pa of cal 5p SA gi LAI XS ea o ca Jas Y Ag 
S3 pa SU Ottta IG ala 5 os an ale Ke 


aa ad 


1009/336. Abdurrahman bin Al Hasan Al Oadhi menceritakan 
kepada kami di Hamdan, Ibrahim bin Al Husain menceritakan kepada 


4S Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish mengomentari pernyatan Al Hakim, 
“Tidak, karena (riwayat) Khalid dari Mu'adz terputus.“ 


— Al Mustadrak 











kami, Adam bin Abu Iyas menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami. 


Abu Bakar bin Balawaih mengabarkan kepada kami, 
Muhammad bin Ghalib menceritakan kepada kami, Affan dan Abu 
Amr Muslim bin Ibrahim serta Ali bin Al Ja'ad menceritakan kepada 
kami, mereka berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari 
Salamah bin Kuhail dan Zubaid, dari Ibnu Abdurrahman bin Abza, 
dari ayahnya, bahwa apabila Nabi SAW salam maka beliau membaca, 
“Subhaanal malikil gudduus (3 kali) dengan suara keras. ya 


Abdurrahman bin Abza termasuk orang yang menurut kami 
benar-benar pernah bertemu Nabi SAW, hanya saja mayoritas 
riwayatnya dari Ubai bin Ka'ab dan para Sahabat. 


Sanad ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Ly To pi SA xU Kg -evAA. 

Sp p na da da dp SA yna Ea dna 
CI plan Gi Ti Aa SN Laga ep $ F3 GA de 
HA La AN JLN AG ale NP 
— Cp san lai aa Ja aan SU 1 
dp Ian Feb Se 9 can Jp Ag dd una 
IE A3 SEN Ta G akas Jas at A1, 
Dia SPN) JB BEA pay DK) DS SP al 





2 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Memang benar bahwa Ibuu Abza 
penah: Pa bersama Nabi SAW, dan hadits ini shahih.“ 


Al Mustadrak — 


A Sa PI PI KAU Cabai Segiy Agak SA 

1010/337. Abu Abdillah Al Husain bin Al Hasan bin Ayyub 
Ath-Thusi mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Abu 
Maisarah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yazid Al Mugri 
menceritakan kepada kami, Haiwah bin Syuraih menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar Ugbah bin Muslim At-Tujibi 
berkata: Abu Abdurrahman Al Hubuli menceritakan kepada kami dari 
Ash-Shunabihi, dari Mu'adz bin Jabal bahwa dia berkata, bahwa 
Rasulullah SAW suatu hari pernah memegang tanganku dan bersabda, 
“Wahai Mu'adz, demi Allah aku benar-benar menyukaimu.“ Mw'adz 
berkata, “Demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, aku juga benar- 
benar menyukaimu.“ Maka Nabi SAW bersabda, “Aku berwasiat 
kepadamu hai Mu'adz, janganlah kamu meninggalkan untuk 
membaca di akhir shalat, 'Allaahumma a'innii alaa dzikrika wa 
syukrika wa husni ibaadatik (ya Allah, bantulah aku agar selalu dapat 
mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu dan beribadah kepada-Mu 
dengan baik)'. 


Dia lanjut berkata, "Mu'adz juga berwasiat demikian kepada 
Ash-Shunabihi, lalu Ash-Shunabihi berwasiat demikian kepada Abu 
Abdurrahman Al Hubuli, dan Abu Abdurrahman berwasiat demikian 
kepada Ugbah bin Muslim." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


387 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari dan 
Muslim.“ 


— Al Mustadrak 








(pa AP ega Bah 3 KI wet aa 
Exo) Kao Ieto on 6 ab Lo! 1021 GG 


£ os - Es £ 10 PNP TI ia LAN 208 » o- 
Doa OP Ka NU GI 1 yg) Al has 
4 Ba Big Ea x La , Pj p £ - - 2 Ah Pa CAN 
Io ala de Io NI DS JB GI gl op Hala 

- -9 - P3 »A 
Mi an BI AE La Ba SP II AN ka JS 23 

“deal rb 3 og) MAN g: Mi 253 an Su) 


1011/338. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih mengabarkan kepada 
kami, Abu Muslim memberitakan (kepada kami), Hajjaj bin Al 
Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami, Hisyam bin Abu Abdillah dan Ali bin Al 
Mubarak menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Yahya bin 
Abu Katsir menceritakan kepada kami dari Abu Salamah, dari Abu 
Hurairah, dia berkata, “Rasulullah SAW pernah berdoa di akhir 
shalatnya, 'Allaahumma innii a'uudzu bika min adzaabil gabri wa min 
adzaabin naar wa min fitnatil wahyaa wal mamaat wa min fitnatil 
masiihid dajjaal (ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu 
dari siksa kubur, sika neraka, fitnah kehidupan dan fintah kematian 
serta fitnah al masih dajjal) “8 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


de bo dya 3 Saba gl -eral at 
Exo 0. 


- - - . A9 1 ta 0. k06 apa 
oa— A3 en SU Giaa A5 d— 60 aan SANG, (SP 





348 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim.“ 


Al Mustadrak — | 321 | 


ha Ag dg AB lgi AP Oh 
| ag ala Jia Je du “JG OA an gali 
IKA ME WAY dpibenG Taiala 2) NA Ii 
Nah B3 NS BSN 
: 1012/339. Al Husain bin Al Hasan bin Ayyub mengabarkan 
kepada kami, Abu Yahya bin Abu Maisarah menceritakan kepada 
kami, Ibnu Abu Maryam menceritakan kepada kami, Nafi' bin Yazid 
memberitakan (kepada kami), Yahya bin Abu Sulaiman menceritakan 
kepada kami dari Zaid bin Abu Attab dan Sa'id bin Abu Sa'id Al 
Magburi, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“Apabila kalian datang untuk shalat dan kami sedang sujud, maka 
sujudlah dan jangan menghitung apa pun. Barangsiapa mendapati 
rakaat maka dia telah mendapati shalat. “8 
Hadits ini shahih. Al Bukhari dan Muslim berhujjah dengan 
para periwayat dari yang terakhir selain Yahya bin Abu Sulaiman. Dia 
seorang syaikh dari Madinah yang tinggal di Mesir dan tidak dinilai 
cacat. 


30 JG. 3 


Daan 3 KA AA ga yA Ust —year 

sa ee CSIIAN GE LA JA | Ja CP 
Di pp da pa op 3 krart alan 53 55 LIA 
d3 Ad pg Ai gp SIA Lp sela 


- 


Tanah Yadi Omni gekil 33 iasa Ip ES 


249 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih. Yahya tidak pernah 
dinilai cacat." 


(822 |) — Al Mustadrak 



























1013/340. Abu Al Abbas Muhammad bin Ahmad bin Mahbub 
At-Tajir mengabarkan kepada kami, Abu An-Nadhr Ahmad bin Atig 
Al Marwazi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sinan Al 
Augi menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada 
kami, Oatadah menceritakan kepada kami dari An-Nadhr bin Anas, 
dari Basyir bin Nahik, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bahwa 
beliau bersabda, “Barangsiapa shalat Subuh satu rakaat lalu matahari 
terbit maka dia hendaknya shalat Subuh (tetap melanjutkannya 


dengan dua rakaat). “0 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim jika dia 
dihapal dengan sanad ini, karena Ahmad bin Atig Al Marwazi seorang 
periwayat yang tsigah, hanya saja dia pernah meriwayatkan dengan 
sanad yang lain. 


0 Gu 3 Do Ad 


He sama Sa PNG aa KATAKAN, 


15 SA sap ja f Es GEA de Gi PAP SAS 


- 190 ih - 20163 ih 
toa 


. Ta Ss 33 OS sel Lado SB Oli pp Sloua 
Dmna Ia ping de St Te ap Pb 
Ke Naa, sal aah F0 2 KS) 
1014/341. Abu Ishag Ibrahim bin Muhammad bin. Yahya 
menceritakannya kepada kami, Umar bin Ali Al Jauhari menceritakan 
kepada kami, Abu An-Nadhr Ahmad bin Atig Al Atigi menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Sinan Al Augi menceritakan kepada 


kami, Hammam menceritakan kepada kami dari Oatadah, dari Khilas, 
dari Abu Rafi”, dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, 





350 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Bila Ibnu Atig menghapalnya, maka 
dia tsigah. Kami meriwayatkannya sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim.“ 


Al Mustadrak — | 323 | 


“Barangsiapa yang shalat rakaat dari shalat Shubuh lalu matahari 
terbit, maka dia hendaknya menyempurnakan shalatnya. 2 


Kedua sanad ini shahih. Al Bukhari dan Muslim sama-sama 
berhujjah dengan Khilas bin Amr sebagai syahid. 


ae 2 SG tg —par/h ro 
es ata Pa Pia Ab Air AA Tea 


o 30. Pa 


Br uya o pra an 3S 15 celah Ea Pe ar Wa 
R3 Oa il Ja Dp BAN Ga Oi JA 
- oa 05 ne at . 3. 

abah (oa Abi Sp SS Yi 

1015/342. Abu Zakaria Yahya bin Muhammad Al Anbari 
mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Abu Thalib menceritakan 
kepada kami, Abu Badr Abbad bin Al Walid Al Anbari menceritakan 
kepada kami, Amr bin Ashim menceritakan kepada kami, Hammam 
menceritakan kepada kami dari Oatadah, dari An-Nadhr bin Anas, 
dari Basyir bin Nahik, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda, 
“Barangsiapa yang belum shalat dua rakaat fajar (shalat sunnah dua 


rakaat sebelum shalat Subuh) hingga matahari terbit, maka dia 
hendaknya menunaikannya. ” 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


25! Lih. hadits no. 1015. 
352 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Dua sanad ini shahih sesuai syarat Al 
Bukhari dan Muslim.“ 


— Al Mustadrak 











da He Ip Iis Wae jp EMS —yerl Nan 
Ja SIB Kah Ips PHP aa 
pati 6 PN NASI yi Gd lag KPA Ceko 
Ke Ob os smpe INA tea Pa 
JI Jab GA ES Aa 3 PES 


1016/343. Abu Ahmad Al Husain bin Ali At-Tamimi 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Musayyab 
menceritakan kepada kami, Ishag bin Syahin menceritakan kepada 
kami, Khalid bin Abdullah memberitakan (kepada kami) dari Yunus, 
dari Al Hasan, dari Imran bin Hushain, dia berkata, “Rasulullah SAW 
melakukan perjalanan dan mereka (para Sahabat) tertidur sehingga 
tidak menunaikan shalat fajar lalu mereka terbangun karena panasnya 
matahari. Maka mereka pun melanjutkan perjalanan sebentar hingga 
matahari meninggi. Lalu beliau menyuruh muadzin untuk 
mengumandangkan adzan kemudian beliau shalat dua rakaat sebelum 
fajar lalu dikumandangkan gamat kemudian beliau shalat faj ar.333 


Hadits ini shahih sesuai yang telah aku uraikan sebelumnya 
tentang kebenaran bahwa Al Hasan mendengar dari Imran dan bahwa 
beliau mengulangi shalat dua rakaat. Selain itu, hadits ini Al Bukhari 
dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


Hadits ini memiliki syahid dengan sanad yang shahih: 


353 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih.“ 


Al Mustadrak — | 325 | 





Loc re 38. 43 


CI elay EA Ata PA pi Gas —retl AN 


0. £ 0 o 3. 3404 


Ha esa SN Bab tea BM Ghba Olah Oi Ka 
Ka Ie Ke PG aa ee Gp tea 5 that GP 
JA opa AT akh (pn UB da dad pa Oo ad 
Ui HET HJ KIS DEL Le Oesman aa 


MP AI AA aU JI 3 oil 3 

8?  - 0, S0 3G. 3 No 

Ma HA Gi SA A5 3 apa Ie ponta A Saja 
Mp 


1017/344. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakan kepada kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman menceritakan 
kepada kami, Asad bin Musa menceritakan kepada kami, Al-Laits bin 
Sa'ad menceritakan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari ayahnya, 
dari kakeknya, bahwa dia datang dan Nabi SAW sedang menunaikan 
shalat fajar (shalat Shubuh), lalu dia shalat bersama beliau, kemudian 
setelah salam beliau berdiri dan menunaikan dua rakaat fajar. Maka 
Nabi SAW bertanya kepadanya, “Apakah dua rakaat ini?“ Dia 
menjawab, “Aku belum menunaikannya sebelum shalat fajar.“ 
Ternyata Nabi SAW hanya diam dan tidak mengatakan apa-apa. 2 


Oais bin Fahd Al Anshari adalah seorang sahabat dan jalur 
periwayatan kepadanya shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. 


Muhammad bin Ibrahim At-Taimi meriwayatkannya dari Oais 
bin Fahd: 


: 384 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Oais bin Fahd adalah seorang sahabat. 
Hadits ini memiliki syahid. —Kemudian dia menyebutkan hadits no 1018—.“ 


— Al Mustadrak 











EL AAA KA HAN AR AS —rtolN AA 


0, A0 1G as. 0-44 0 


3 Ai BI 3 SA giaa Chana Op Dn Urat ro 
».. 2 dn or. A4 2 , : Pd - aa TA ox 
AA Udka? IE ain le AN Iko AI Jgh ah IE AM Yi 3 
(3 2 - PP - or Aa "5 , : .” “. 0." 0 A2 
ai au lag Ala lo Iga) JS ES) aa 2 
an — £ - os Tn ocet 3 o . 2 or 2 5 yag 0G. 
SV Geni 3 YAN AS Hito LSI d JR JW Sosa 
La yana Ia enam nat Yu 
Meng KO Al elo Al Iya) KE Ku IU 
1018/345. Abdullah bin Muhammad  Ash-Shaidalani 
mengabarkannya kepada kami, Ismail bin Gutaibah menceritakan 
kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, Sa'ad bin Sa'id 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi 
menceritakan kepada kami dari Oais bin Fahd, dia berkata, 
“Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang shalat dua rakaat 
setelah shalat Shubuh. Maka Rasulullah SAW bertanya, “Apakah 
shalat Subuh dua kali?“ Laki-laki tersebut menjawab, “Aku belum 


menunaikan dua rakaat sebelum shalat Shubuh sehingga aku 
menunaikannya sekarang.“ 


Oais berkata, “Ternyata Rasulullah SAW diam (tidak 
membantahnya).?? 


LP 3 KAA UG adal if Urat —yealN ana 


358 Lih. hadits no. 1017. 


Al Mustadrak — 





BP Oka ai Oa IP SEA Ip TRI OA S3 tadi 
SI HN DEA op pl le AN Jo DN Je HJ da 
SB NY 3 Fo JELANG Sus 


1019/346. Abu Al Hasan Ali bin Muhammad bin Ugbah Asy- 
Syaibani mengabarkan kepada kami di Kufah, Muhammad bin Al 
Husain bin Abu Al Husain menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin 
Dukain menceritakan kepada kami, Ja'far bin Burgan menceritakan 
kepada kami dari Maimun bin Mihran, dari Ibnu Umar, dia berkata: 
Nabi SAW pernah ditanya tentang shalat di perahu, “Bagaimana aku 
shalat di perahu?“ Beliau menjawab, “Shalatlah dengan berdiri, 


| kecuali bila kamu takut tenggelam. 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. Hadits ini Syadz dalam riwayat lain. 


. 30 Jo. AG - 


233 P. P o je 8 
BI AA Ag doi 3 Sab —rvIN Ye 


nd 


pi kana sebar dl Je Io DE 18 ay oi 
AM Ag La UG AB AB 3 ayla 

1020/347. Zaid bin Ali bin Yunus Al Khuza'i menceritakan 
kepada kami di Kufah, Muhammad bin Abdullah Al Hadhrami 


menceritakan kepada kami, Bakar bin Khalaf dan Suwaid bin Sa'id 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Al Mu'tamir bin 


356 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim. 
Hadits ini syadz dalam riwayat lain.“ 


— Al Mustadrak 








Sulaiman menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Hanasy, dari 
Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 


“Barangsiapa yang menjamak dua shalat tanpa ada udzur, maka dia 
«357 


telah mendatangi salah satu dari pintu-pintu dosa besar. 


Hanasy bin Oais Ar-Rahabi yang gelarnya Abu Ali adalah 
orang Yaman yang tinggal di Kufah. Dia seorang periwayat tsigah. 


Al Bukhari juga berhujjah dengan Ikrimah. Hadits ini 
merupakan kaidah tentang larangan menjamak shalat tanpa adanya 
udzur. Selain itu, Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan hadits 


ON Lay HS hat hee —YAAN NA 


s . 


3415 Ae tes AI KP OA dag is 
GA gi BAP IP ab PAP Gain iii 2 
g . Lag » or 4, ap. h) 2, . Oto o red ? apa 7 0. 


1021/348. Abu Sa'id Ahmad bin Ya'gub Ats-Tsagafi 
menceritakan kepadaku, Musa bin Harun bin Abdullah menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Abu Daud Al Jufri 
menceritakan kepada kami, Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepadaku 
dari Humaid, dari Abdullah bin Syagig, dari Aisyah bahwa dia 
berkata, “Aku melihat Rasulullah SAW shalat dengan bersila.””8 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


357 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish mengomentari pernyataan Al Hakim 
yang menganggap Hanasy tsigah, “Justru mereka menganggapnya dha'ifs 

358 Adz-Dzahabi berkata dalam A4t-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim.“ 


Al Mustadrak — 


Keduanya hanya sepakat meriwayatkan hadits Humaid dari 
. X ” Ae SN NAN 
Abdullah bin Syagig dari Aisyah, dia berkata, 446 A1 Jke A1 Jp) OS 
Ld Sik NI Kas de) “Rasulullah SAW pernah shalat di malam hari 
dengan waktu yang lama sambil berdiri.“ 
Humaid disini adalah Ibnu Tirawaih At-Thawil, tanpa 
diragukan lagi. | 


- 0. e 6 


pn me naa era ai 
dee ega Gn Bb apn 3 Jaan MAA 1 goo 
aN 2 1 1 Nnn, 01 In 0 0. ar. 0 y taa 0 
. & 2 AA $ 2 . or Aa: 5 “. F ” Ka Sea 
Sy Lila Pa Bp das Dub bag AU Du sb NK (dau lag 
IA66 S3 API ak lh WB 
1022/349. Abu Al Abbas Muhammad bin Ahmad Al Mahbubi 
menceritakannya kepada kami, Sa'id bin Mas'ud menceritakan kepada 
kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Humaid 
memberitakan (kepada kami) dari Abdullah bin Syagig, dari Aisyah, 
dia berkata, “Rasulullah SAW pernah shalat semalam suntuk dengan 
berdiri dan shalat semalam suntuk dengan duduk, apabila beliau shalat 
berdiri maka beliau ruku dengan berdiri, dan bila beliau shalat dengan 

duduk maka beliau juga ruku dengan duduk.” 


AKA APH JLN IG Pe jl Up —ro IN tr 
Sr yA 2 Jak GIS Sak JA LA 


359 Lih. hadits no. 1021. 


— Al Mustadrak 








- “ 
Pa. BNI AN Kai Ta 


Pn - or bah 2 ph - oo Ta .9 1. PP Pa £ 
alay AOA oako BI Iya Kab IE EINI Je ai US :JU 


1023/350. Abu Al Hasan Abdushshamad bin Ali bin Mukram 
saudara Al Hasan bin Mukram Al Bazzar mengabarkan kepada kami 
di Baghdad, Al Fadhl bin Abbas Ash-Shairafi menceritakan kepada 
kami, Yahya bin Ghailan menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Bazi' menceritakan kepada kami, Humaid menceritakan kepada kami 
dari Anas, dia berkata, “Kami pernah menegur (mengajari) imam pada 
masa Rasulullah SAW.“8 


Yahya bin Ghailan dan Abdullah bin Bazi' At-Tusturiyani 
adalah dua periwayat yang tsigah. Hadits ini shahih dan memiliki 
beberapa syahid. Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan hadits 
ini. 


Lae Was Jia Waan 53 Ip Ugel roy ye 
Ke AE da 3 Es MS KAN ar 
Si d—) barat OS :JB SG 3 A53 Jis Ge Er Pe 


1024/351. Ali bin Hamsyad Al Adl mengabarkan kepada kami, 
Ali bin Abdushshamad Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, 
Ziyad bin Ayyub menceritakan kepada kami, Jariyah bin Haram 
menceritakan kepada kami, Humaid Ath-Thawil menceritakan kepada 


260 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih dan memiliki 
beberapa syahid.“ 


Al Mustadrak — | 331 | 





kami dari Anas bin Malik, dia berkata, “Sebagian sahabat-sahabat 
Rasulullah SAW mengajari sebagian lainnya dalam shalat.6! 


. Sena an Ten SI Susi —yoy/Ne Yo 
aa te Fs TA PN ng Hi EA Sang 


0 103 Ga 3035. 3 Ka. 


Ap Gi Bejah SAS GA Gi Pile Gi Laba ia) 
Jet Gi da ala 1 bas 

Jap SN et dl yi MA Gi KSA Kl Uang 
db ENI Kis AJE st 3 Ma Ea Ni 
Ka ala Ko Ip OS: IK Ap ad 3 Ki 
Ja PAKA Momin Po tag ad pai AAA) 


1025/352. Abu Al Husain Muhammad bin Ahmad bin Tamim 
Al Oanthari mengabarkan kepada kami di Baghdad, Abu Oilabah Ar- 
Raggasyi menceritakan kepada kami, Abu Ashim menceritakan 
kepada kami. 


Muhammad bin Shalih bin Hani' menceritakan kepadaku, As- 
Sarri bin Khuzaimah menceritakan kepada kami, Abu Salamah Musa 
bin Ismail menceritakan kepada kami. 


Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balawaih 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali Al Jazzar menceritakan 
kepada kami, Khalid bin bin Khidasy menceritakan kepada kami, 
mereka berkata: Bakkar bin Abdul Aziz bin Abu Bakrah menceritakan 
kepada kami dari ayahnya, dari Abu Bakrah, dia berkata, “Apabila 





31 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Jariyah adalah periwayat yang 
matruk." 


— Al Mustadrak 








Rasulullah SAW mendapat sesuatu yang menggembirakannya atau 
diberi kabar yang menggembirakan maka beliau sujud kepada Allah 


Azza wa Jalla sebagai tanda syukur kepada-Nya." 2 


Hadits ini shahih sekalipun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya, karena Bakkar bin Abdul Aziz adalah periwayat 
yang shadug (sangat jujur) menurut para imam. Keduanya tidak 
meriwayatkannya karena persyaratan mereka yang ketat dalam 
periwayatan sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya. Abdul 
Aziz bin Abu Bakar tidak memiliki periwayat selain putranya. Dia 
berkata, “Haditsnya bagus.“ 

Hadits ini memiliki beberapa syahid, di antaranya: 

1 ant 3 15 ly lg AO At Flo (1 Of "Ketika Nabi SAW 
melihat monyet beliau pun sujud." 

2. er 3 G3 NE) cet alay ade A1 Jo (531 Of "Ketika beliau 
melihat seorang laki-laki lumpuh beliau pun tersungkur sujud." 

BK AI PP 3 lo Ab ai Jih B  alb at dl ed Of 
"Ketika beliau didatangi Ja'far bin Abu Thalib saat penaklukan 
Khaibar beliau pun turun sujud." 

4 Nor md Gd ca ag ala Ai Ko (3 Of "Ketika beliau melihat 


orang cebol beliau pun tersungkur sujud." 


'8 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih. Bakkar adalah 
periwayat yang shadug. Abdul Aziz tidak memiliki periwayat selain putranya. 
Hadits ini memiliki beberapa syahid, di antaranya —kemudian dia menyebutkan 
beberapa riwayat syahid seperti yang disebutkan Al Hakim—.“ 


Al Mustadrak — | 333 | 


() 
033 3 
AIM 
JUM'AT 


403 : aa 


Oka EA da gi Ii AA AI ph GAS IVAN 

Pat 3 MM AN Ht gp ae Gi on 
Tn Pd Ng, TAN "A Sa ne 0..A 
Al Jy—) JW SJ SIA au ap ola ai (ap 


Jast aan AT GI Ad KAS Ap UNI aa tg ale Ko 


P3 Hana Dra NG ap: - .0 - 0 - ““i 
KAA Fpi Y Sl 0 Y) lgi las aa 


1026/1. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Az-Zinad 
mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dari Musa bin Abu Utsman, 
dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Pemimpin hari adalah hari Jum'at: pada hari itu Adam 
diciptakan, pada hari itu Adam dimasukkan ke surga, pada hari itu 
Adam dikeluarkan darinya, dan kiamat tidak akan terjadi kecuali 
pada hari Jum'at." 


363 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Muslim menjadikan hadits Ibnu Abu 
Az-Zinad sebagai syahid." 


(334 |) — Al Mustadrak 











Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim. Muslim menjadikan 
riwayat Abdurrahman bin Abu Az-Zinad sebagai syahid Al Bukhahri 


2 3 


dan Muslim tidak meriwayatkan redaksi, A5 kes "Pemimpin hari." 


AA iba pi JASA Ih SA jab Pn ta pa YA. 
Pe NP 


igo ga GA Ta an nd ng 
aj Gp ONE 213 Ui sni Tg Sa Haa ena 

(3 PN: GL 4 ., y PJ 5. . 
Ap mn Kena 2) dala dea Fi sapa 
Nee Lo. co. an BN, TE aa PEN Ka Net MAP 
BO AA ega SS SI SA AS Up Org Ugal 
BOR ll latah ilahi 5 SIT Aa 
GE ON 3 ai Ga DA NAS 0S It 
Opa sega nia Ha Y 


1027/2. Abu An-Nadhr Muhammad bin Muhammad bin Yusuf 
Al Fagih mengabarkan kepada kami, Utsman bin Sa'id Ad-Darimi 
menceritakan kepada kami, Abu Taubat Ar-Rabi' bin Nafi? Al Halabi 
menceritakan kepada kami, Al Haitsam bin Humaid menceritakan 
kepada kami, Abu Ma'bad Hafsh bin Ghailan menceritakan kepada 
kami dari Thawus, dari Abu Musa Al Asy'ari, dia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah membangkitkan hari-hari pada 
Hari Kiamat sesuai bentuknya. Dia membangkitkan hari Jum'at 
dalam bentuk yang terang benderang lagi bercahaya. Para 
penghuninya mengelilinginya seperti pengantin yang diiring ke 
pujaan hatinya. Dia menyinari mereka dan mereka berjalan dalam 
tuntunan sinarnya, kulit mereka putih seperti salju dan bau mereka 


Al Mustadrak — L33s) 


| harum semerbak seperti minyak kasturi, mereka menuruni bukit-bukit 
kapur dan dilihat oleh golongan jin dan manusia yang tidak berkedip 
saat melihat mereka karena saking kagumnya sampai mereka masuk 
surga, dan tidak ada yang mencampuri mereka kecuali para muadzin 
yang ikhlas (yang semata-mata mengharap pahala dari Allah dan 


bukan karena materi). 


Hadits ini syadz tapi sanadnya shahih, karena Abu Ma'bad 
termasuk periwayat tsigah dari Syam yang haditsnya dihimpun. Al 
Haitsam bin Humaid termasuk tokoh Syam, hanya saja Al Bukhari 
dan Muslim tidak meriwayatkan keduanya. 


—p TAGS Was MUA - 
HE PE PI Ga PAN MA Pe Tua ap! Li 
yaaa SP ra ip de KE Kab NG da 
Ka SA Sp ba 83 083 GA Bp daily B3 
Biola Ob nda as ya el 
Aa AN AG AJU HA AN ses KAI e 
AE JS GARIS gp UE Uh st Pa ES 
eks anta dea 
ARA Cp IE UNS SE YO Lai & 


— WINA YA 


1028/3. Abu Abdiliah Muhammad bin Ahmad bin Musa Al 
@adhi mengabarkan kepada kami secara imla', Muhammad bin 
Ayyub menceritakan kepada kami, Ar-Rabi' Az-Zahrani dan Yahya 





364 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini syadz tapi sanadnya shahih. 
Al Haitsam dan Hafsh adalah dua periwayat yang tsigah." 


— Al Mustadrak 








bin Al Mughirah memberitakan (kepada kami), keduanya berkata: 
Jarir bin Abdul Hamid menceritakan kepada kami dari Manshur, dari 
Abu Ma'syar, dari Ibrahim, dari Algamah, dari Oartsa' Adh-Dhabbi 
salah seorang ahli gira'at generasi pertama, dari Salman bahwa dia 
berkata: Rasulullah SAW bertanya kepadaku, "Wahai Salman, apakah 
hari Jum'at itu?" Aku menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." 
Maka beliau bersabda, "Wahai Salman, hari Jum'at adalah hari 
dimana bapak moyangmu atau bapak moyang kalian diciptakan. aku 
akan memberitahukan kepadamu tentang hari Jum'at: Tidak seorang 
pun yang bersuci pada hari Jum'at sebagaimana yang diperintahkan 
lalu dia keluar dari rumahnya sampai tiba (di masjid) untuk shalat 
Jum'at, kemudian dia duduk dan mendengarkan dengan tenang 
sampai shalatnya selesai kecuali itu akan menjadi pelebur dosa- 


dosanya yang dilakukan pada Jum'at sebelumnya." La 


Sanad hadits ini shahih. Al Bukhari dan Muslim berhujjah 
dengan seluruh periwayatnya selain Oartsa”. aku mendengar Abu Ali 
Al Oari berkata, "Mulanya aku ingin menghimpun Musnad-Musnad 
Oartsa” Adh-Dhabbi karena termasuk golongan tabiin yang zuhud, 
tapi ternyata Musnad-nya tidak sampai mencapai sepuluh." 


£ Pep 


an CA Kiki 2 KAA ea ga Wae -$/VAYA 

3 Hj Oei BA IPA 1 Eu 
Op tel Te Ke MI PUG A5 AA ol oi ol 
AAN gi Kah say AT Ga ad TAS Fa SA Fa 
AE Kaya SAK Dp kd CAN Gp TES Giaa 


365 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


AS yag 2 nu s6 sena aula PA Wo US UE 
MI IE Oi PI Je 


1029/4. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Abu Ja'far Ahmad bin Abdul Hamid Al Haritsi 
menceritakan kepada kami, Al Husain bin Ali Al Ju'fi menceritakan 

— kepada kami, Abdurrahman bin Yazid bin Jabir menceritakan kepada 
kami dari Abu Al Asy'ats Ash-Shan'ani, dari Aus bin Aus Ats- 
Tsagafi, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepadaku, 
"Sesungguhnya di antara yang termasuk hari yang paling utama 
adalah hari Jum'at: di dalamnya Adam diciptakan, di dalamnya 
Adam diwafatkan, padanya terjadi tiupan sangkakala dan padanya 
terjadi kegemparan (seluruh makhluk). Karena itu, perbanyaklah 
membaca shalawat kepadaku pada hari Jum'at karena shalawat yang 
kalian baca akan dilaporkan kepadaku." Mereka bertanya, "Wahai 
Rasulullah, bagaimana mungkin shalawat kami sampai kepada Anda 
sedang jasadmu telah hancur?" Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah 
Azza wa Jalla mengharamkan bumi memakan jasad para Nabi da 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun Al Bukhari 
dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


2 SD Do an CI AL —0fi ay. 
ba east ef org 
€ ad Gas NG pa Sah 53 Jet SBB Las yi 


sb us 


366 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari." 


— Al Mustadrak 











e..ox 9 1 Loc Pa 8 ari to. ko 5.0 ca 
ci Tae oi AL Aap Udan «reid Hg Ka US 
y o- 0 0. £ 0. 90 & & o- Pa 4 aa. Pa 
sal Li dn «Lb us (ga jl ae Ula gi “0s 3 ag 
9. G o- 0 Le #0. 3 0, - 9 0 BA 0 LA o 
GEMA 0 Kala Gl OP AI BAL 1 Kebta UP AI 


(3 - o- To - or A 2 23 2 . C a « z Cocoa #0. 
OS Hala AE Ko Sya) JE:J ApA AP 
" or . 7. T 01 0. .. 6 P3 £ 4 0. o 5 Sa PGA 
Cdale Uu A9 Tandil da3 (ST Ge dh Akabmll App Omi! da al 


KAL Ep Bina Gap VI 5 Sa Up MELN  h CLL a 
Li AYI SAI NB Gp WAS HA Hal ve Lp 
BU also Ny Ea An Ola dat A9 JA K2 Gila Y 0 
HI ag EA Ko MI Bl JW EGA LS 
J5 AS gmba B3 pa AR DG NA 
Kadas Mel pu Aa 

HN HR JB da KRU Ula aa AA JG 
Ca BELA DUS ii KE da ai 
Ih IP atas Y sel ala Ai Se NE DATAR ea 
JA dp Gi AN Ae JS Aga Sial Yna Ula, lai 
A3 SEN SI aa Ie ah daan M5 
1030/5. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman memberitakan (kepada kami), 


Al Mustadrak — 


Asy-Syafi'i memberitakan (kepada kami), Malik memberitakan 
(kepada kami). 


Abu Bakar Ahmad bin Salman Al Fagih menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Muhammad bin Isa Al Bargi dan Ismail bin Ishag 
Al Gadhi menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Al Oa'”nabi 
menceritakan kepada kami dari Malik. 


Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i mengabarkan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku, Abdurrahman menceritakan kepada kami dari 
Malik, dari Yazid bin Abdullah bin Al Hadi, dari Muhammad bin 
Ibrahim At-Taimi, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu 
Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Hari terbaik 
dimana matahari terbit adalah hari Jum'at: pada hari itu Adam 
diciptakan, pada hari itu Adam diturunkan (ke bumi), pada hari itu 
tobatnya diterima, pada hari itu dia wafat dan pada hari itu Hari 
Kiamat terjadi. Tidak satu pun binatang melata kecuali dia akan 
mendengarkan dengan sungguh-sungguh pada hari Jum'at dari pagi 
hari hingga matahari terbenam karena takut akan mendapati Hari 
Kiamat kecuali jin dan manusia. Pada hari itu terdapat waktu yang 
tidak seorang muslim pun mendapatinya sewaktu shalat dengan 
meminta kepada Allah kecuali Allah akan memberikan kepadanya 
(mengabulkan permohonannya)." 


Ka'ab berkata, "Itu hanya satu hari salam setahun." Maka aku 
berkata, "Justru pada setiap hari Jum'at." Maka Ka'ab membaca 
Taurat lalu dia berkata, "Memang benar Rasulullah SAW." 


Abu Hurairah berkata: Kemudian aku bertemu dengan 
Abdullah bin Salam lalu dia menceritakan kepadaku tentang majlisku 
bersama Ka'ab. Maka Abdullah bin Salam berkata, "Aku tahu waktu 
kapan yang dimaksud." Abu Hurairah berkata: Maka aku bertanya 
kepadanya, "Beritahukanlah kepadaku." Maka Abdullah bin Salam 
berkata, "Yaitu waktu-waktu terakhir pada hari Jum'at." Aku 


— Al Mustadrak 














bertanya, "Bagaimana bisa itu pada waktu-waktu terakhir hari Jum'at 
sedang Rasulullah SAW telah mengatakan 'Tidak seorang muslim pun 
yang mendapatinya dalam keadaan shalat, dan pada saat itu 
seseorang tidak shalat (bukan waktu shalat)? Maka Abdullah bin 
Salam berkata, "Bukankah Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa 
yang duduk di tempat untuk menunggu shalat maka dia seperti 


menunaikan shalat sampai dia shalar.8! 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. Keduanya hanya sepakat pada 


Ao. 


redaksi pertama dalam hadits Al A'raj dari Abu Hurairah, &alb 6 xx 
asa aw mes! 43 "Sebaik-baik hari dimana matahari terbit adalah 


.. 


hari Jum'at." 


Riwayat Muhammad bin Ishag diperkuat oleh Yazid bin Al 
Hadi dari Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits At-Taimi dengan 
beberapa tambahan di dalamnya. 


RN | - - 015. Lo. Pe 
WIL Aa IE Ep SAS ira Ad Up Ala 
- - , , 
) BG Pan o-. o To. Ka. P- TN - o -. £ & - 
3 Kabah Haa ARA oa BAL AO SL PLS Ci 
0 Toe #0. 8 5 & -1 0 -0 a B- 3 0 Aug” 0 
. . 2 o 2. & sx 
AS Ia una 3 5. on "JB Bp na Cp XS 
05 ud 1 Bu. Data ore Ka Lg , 7. 18 es. - 
BOS G3 AN lag KA eko Al yang GP CAS JUNI 
A 2 PN 2 - Aa Ea 2. 2 - Fi o. 0. GS “Te Pad 
Dl ale Ig) JB HL 1 JB tika Pat SA Ea Las 


36? Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim. Keduanya meriwayatkannya dari hadits Al A'raj dari Abu 
Hurairah. Abu Ja'far Asy-Syaibani mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Abu 
Azrah menceritakan kepada kami, Ya'la bin Ubaid menceritakan kepada kami, 
Ibnu Ishag menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi — 
lalu dia menyebutkan haditsnya dengan redaksi yang serupa—." 


Al Mustadrak — 


| 


uli uli an 3 Guk tis yg Se abi Yus Ki 
IN Opi Gito 28 3 8 Fa le AN Io Ai J5 Jb 
ed ah It ea US Gel ale Ji 

Kau 


1031/6. Abu Jafar Muhammad bin Ali Asy-Syaibani 
mengabarkan kepada kami di Kufah, Ahmad bin Hazim Al Ghifari 
menceritakan kepada kami, Ya'la bin Ubaid menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami dari 
Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits At-Taimi, dari Abu Salamah 
bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Aku datang ke 
Thursina lalu disana aku bertemu Ka'ab Al Ahbar, lantas aku tuturkan 
kepadanya sebuah hadits dari Rasulullah SAW dan dia menuturkan 
dari Taurat. Ternyata antara keduanya tidak berbeda. Hingga ketika 
tiba hari Jum'at aku berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Setiap hari 
Jum'at terdapat waktu yang mana tidak seorang pun hamba muslim 
yang mendapatinya dalam keadaan shalat untuk meminta kepada 
Allah kecuali Allah akan memberikan kepadanya." Ka'ab berkata, 
"Apakah itu pada setiap tahun?" Aku menjawab, "Rasulullah SAW 
tidak mengatakan demikian." Lalu dia pulang dan membaca (Taurat), 
kemudian Dia berkata, "Benar apa yang disabdakan Rasulullah SAW, 
bahwa itu ada pada setiap hari Jum'at." 


Abu Hurairah berkata, "Kemudian aku bertemu Abdullah bin 
Salam lalu aku ceritakan kepadanya tentang majlisku bersama Ka'ab. 


— Al Mustadrak 








Lalu dia menyebutkan haditsnya seperti redaksi yang terdapat dalam 
hadits Malik." 


ag” 


Ca AA AHA A5 JAS Az —v) rn 

Ka ES (pall Hi Ia PE CU aa IOS 
3 Kala Hadang ost 3 ya ai 
ore tah ”, , . aa 1 Oo o . S3 355 .. " 0 
Ae lo Iga PMI AS op ale MAS am XS 
3 Pe ag 5 - ai asia & LI 20. “- 23 
Ia edan KP Lanyi Y, (asl 8 pas Kol Anom! S. "JB pang 
ari 01 ..,G - . PJ Ae A HL D 3 ,, 
smash Ang ASI pel Un pmai cadi OLI YI Leeh Adil 
1032/7. Abu An-Nadhr Muhammad bin Muhammad Al Fagih 
mengabarkan kepada kami, Utsman bin Sa'id Ad-Darimi 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Shalih menceritakan kepada 
kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Amr bin Al Harits 
mengabarkan kepadaku bahwa Al Jullah bin Katsir mengabarkan 
kepadanya bahwa Abu Salamah bin Abdurrahman menceritakan 
kepadanya dari Jabir bin Abdullah dari Rasulullah SAW bahwa beliau 
bersabda, "Hari Jum'at ada 12 Jam, tidak seorang pun hamba muslim 
yang meminta sesuatu kepada Allah kecuali Allah akan memberikan 
kepadanya (mengabulkan permohonannya), maka carilah dia 

(berdoalah kepada-Nya) pada jam-jam terakhir setelah Ashar." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim. dia berhujjah dengan 
Al Jallah bin Katsir. Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan 
hadits ini. 


368 Y ih. hadits no. 1030. 
369 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 


Peda 


NP Ia AA dat ah ory 


LoL 23 35 


(OA Ay an NN Ka AI 541 Sd 3. & XS Ke 


Ora 2 0 


IE dl Ap ea jap Oa 


NA BEI oa 13 Ika GAS ate UI Hn ja 


x 


0“ A30. (3 As 0 


AS SA Aa Ala sus O 
La at, aa Men Jaten SIG Pn 
iptK Lao oh Mi RT EN ana Tana ara 


ai pejan beba bp aa 

1033/8. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub mengabarkan 
kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Abu Daud Al Munadi 
menceritakan kepada kami, Yunus bin Muhammad Al Muaddib 
menceritakan kepada kami, Fulaih bin Sulaiman menceritakan kepada 
kami dari Sa'id bin Al Harits, dari Abu Salamah, dia berkata: Aku 
berkata, "Demi Allah, seandainya aku menemui Abu Sa'di Al Khudri 
dan menanyakan kepadanya tentang waktu ini, barangkali dia 
mengetahuinya." Maka aku pun menemuinya lalu bertanya, "Wahai 
Abu Sa'id, sesungguhnya Abu Hurairah menceritakan kepada kami 
tentang waktu pada hari Jum'at (yang berdoa di dalamnya 
dikabulkan), apakah kamu mengetahuinya?" Dia menjawab, "Kami 
pernah menanyakannya kepada Nabi SAW dan beliau menjawab, 
'Tadi aku mengetahuinya tapi kemudian aku dijadikan lupa seperti 
aku dijadikan lupa kapan waktu Lailatul Gadar'. Kemudian aku 
keluar dari tempatnya dan menemui Abdullah bin Salam." Lalu dia 


menyebutkan haditsnya.” 


370 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 








Ini merupakan syahid yang shahih sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim terhadap hadits Yazid bin Al Hadi dan Muhammad bin 
Ishag. Keduanya tidak meriwayatkan hadits ini. 


Lo Lo 


uts Aid Sein yA KA Ea Ag —a/Y. pa 


#L 


ap IPB Kab Pekan ep aa San Maa ti 


21 
40 2, - aa. 


Hee Ga » HN Pa Sa Dia 3 Sa Tang 
UI aa 8 Se BF La AI Ale AD daa Hino 
ab TE Up 


1034/9. Abu Bakar Ahmad bin Ishag Al Fagih menceritakan 
kepada kami, Abu Al Mutsanna memberitakan (kepada kami), 
Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan 
kepada kami dari Muhammad bin Amr, dia berkata: Ubaidah bin 
Sufyan Al Hadhrami menceritakan kepadaku dari Abu Al Ja'ad Adh- 
Dhamri, seorang sahabat, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Barangsiapa meninggalkan tiga kali shalat Jum'at karena 


meremehkannya maka Allah akan mengunci mati hatinya"! 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


LN AA Y ESA AI wa Katana re 
2 Hap Ul Hi Oa Hi ly real Da £ Ka Ya 


Sa, bana agan hh UB 3 33 Tren au 


37! Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 


2 4 01 0 LI Oi en ora en ng PN 2 5 - 
Ay KAA 3 Ca 1G lg ala Ko 
3 ia on Oh Oa Latar 
1035/10. Abu Al Abbas Muhammad bin Ahmad Al Mahbubi 
mengabarkan kepada kami di Marwa, Sa'id bin Mas'ud menceritakan 
kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Hammam 
bin Ashim memberitakan (kepada kami), Oatadah menceritakan 
kepada kami dari Gudamah bin Wabrah Al Ju'fi, dari Samurah bin 
Jundub, dari Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa meninggalkan shalat 
Jum'at tanpa adanya usdzur, maka dia hendaknya bersedekah satu 


dinar, jika dia tidak bisa maka setengah dinar." 


Sanad hadits ini shahih tapi tidak diriwayatkan karena ada 
perselisihan tentang Sa'id bin Basyir dan Ayyub bin Al Ala', karena 
keduanya berkata: dari Gatadah, dari Gudamah bin Wabrah dari 
Rasulullah SAW secara mursal. 


0 Ao) 3.8 


data ane Ol Bah Ii KS oa AAN 
BP ph La Bas ai A6 TA NA PA) 

(an) Pt 8. o 20. 9 2» 

JA mil Bab SA Yasa KL PU US il Ep 
Te 3 Olntl Gl ajja tan AG 533 Sud Pj 


0 Lage e oo. 


AI JB J8 1 yi UE 3 B3 3 5 2 pa 


372 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih. Sa'id bin Basyir dan 
Ayyub bin Al Ala' meriwayatkannya dari Oatadah dari Gudamah secara mursal. 
Ayyub menambahkan, "Atau satu sha' gandum atau setengahnya." 

Abdullah bin Ahmad berkata: Ayahku pernah ditanya tentang hadits ini, maka 
dia menjawab, "Hammam lebih hapal dari Ayyub bin Al Ala'." 


1346 | — Al Mustadrak 








» Pa) oh. Pung 0.2 01 0 : ton, 0 Pe - ot kah €:, 
. LO Bg o - o H1 “9 Et SAN 
Jean Jak (eh 3 inai 
1036/11. Abu Bakar bin Ishag menceritakannya kepada kami, 
Ubaid bin Abdul Wahid memberitakan (kepada kami), Abu Al 


Jamahir menceritakan kepada kami, Sa'id bin Basyir menceritakan 
kepada kami dari Oatadah. 


Abu Zakaria Yahya bin Muhammad Al Anbari mengabarkan 
kepada kami, Ibrahim bin Abu Thalib menceritakan kepada kami, Abu 
Hisyam Muhammad bin Yazid menceritakan kepada kami, Ishag bin 
Yusuf menceritakan kepada kami dari Ayyub bin Al Ala', dari 
Gatadah, dari Oudamah bin Wabrah, dia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Barangsiapa ketinggalan shalat Jum'at tanpa adanya 
udzur maka dia hendaknya bersedekah satu dirham atau setengah 


dirham atau satu sha' gandum atau setengah sha”. 


Ini merupakan redaksi dari hadits Al Anbari dan syeikh Abu 
Bakar tidak menambah riwayatnya yang mursal. 


Ea SP oi KA SA Sih GL IN atv 
Loji Ia daki Ui HA JW ad AG oa yi NE) B3 13 
SI 
1037/12. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balawaih 
mengabarkan kepadaku, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal 


menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar ayahku 
ditanya tentang hadits Hammam dari Gatadah dan Khallad bin Al Ala' 


33 Y ih. hadits no. 1035. 


Al Mustadrak — 


dibandingkan dengan haditsnya, dia menjawab, "Kami lebih hapal dari 
Ayyub bin Al Ala'."7 


Aa AS ln yak HA aa dual yha 
AMA 3 dNa ip ARA EA ta EA Ola 33 
of Ba ( 0 - -... 0 8. Tt. 0. 
Ia La 03 ot tt AG ai dy IPS 
DANG IG Gp Lan Os JUS op YES ata 
A3 YA fp Su atuh dehh Ga Ga JASA 0 toe 
: 3 Man ai Ia S8 ara, 2 y 2. o- LA 
. Ta 'y, 3 ai Ti mh . 2 Ta “Cie ne NP .. 48 
KA Viko Semi OS) emdoyab AE JAS Ogikg (Oya 
Nan Ayana Ie 3 2 2, y 2 Aa Ma A3 5 3 
(:— (Iran! 32 pny S2 SI lo AI dg TPA coal! 
- - P3 - Pa o 
MI iba D3 IDE YA US) Unas Oiag Ca dua yijlo 
SL Syah IA HAM Sya GI Bp 
PEP ot. 4, La Yyt . 0 soto 2 PS 02035 o-. .9 
Hg Aa Al ale Al Jay) HA LAN 5 Can pan SI 
0 8 0. 0 Pa 2 5 TOL ta Ng 
Ay Jalu Ap KA OLS IS LAN Gt SJ Aa de ja 
#33 db Ip ng Ce Ai aa 
1038/13. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub mengabarkan 
kepada kami, Ar-Rabi” bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Ibnu 
Wahb menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal menceritakan 
kepada kami dari Amr bin Abu Amr maula Al Muththalib, dari 


Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa dua orang laki-laki dari Irak 
menemuinya dan menanyakan kepadanya tentang mandi pada hari 


378 Lih. hadits no. 1035. 


(348 | — Al Mustadrak 











Jum'at, apakah hukumnya wajib?" Maka Ibnu Abbas berkata kepada 
keduanya, "Barangsiapa yang mandi, maka itu lebih baik dan lebih 
suci. Aku akan menceritakan kepada kalian awal mulanya mengapa 
mandi (pada hari Jum'at) disyariatkan. Dulu, pada masa Rasulullah 
SAW orang-orang dalam keadaan membutuhkan dan mereka 
memakai pakaian dari wol (bulu), mereka menyirami pohon korma 
dengan (keringat yang ada pada) punggung-punggung mereka, sedang 
masjid waktu itu sempit dan atapnya saling berdekatan (tidak ada 
celahnya). Pada hari Jum'at musim kemarau yang sangat panas 
Rasulullah SAW keluar (menuju masjid) sedang mimbar beliau 
pendek hanya tiga tingkat (tiga tangga). Beliau kemudian berkhotbah 
di depan orang-orang dan keringat mereka mengenai pakaian-pakaian 
mereka yang terbuat dari bulu (wol), lalu bau tubuh mereka yang 
berkeringat dan bau wolnya menyebar kemana-mana hingga hampir 
mengganggu satu sama lainnya, sampai bau tersebut tercium oleh 
Rasulullah SAW saat beliau sedang di atas mimbar. Maka beliau 
bersabda, "Wahai kalian semua, apabila datang hari ini (yakni 
Jum'at), mandilah dan pakailah minyak wangi atau minyak rambut 
yang paling wangi. Li 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari. 


Pn Ha 


Siakg BELA aa 1 On app dug As ra 


ea 0 kr BA 3 Ez SAP NA .y 3 Undra 
310365. 4 


cal : TN Penata Or Kera aa JG (Benahi Kaban 


os 90. 


| 8—a) bm da 6 OI Gi AL KE IP 
ra 3 al Za Oi de IN ad ah Jia LA 





375 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari." 


Al Mustadrak — 


Ulas AO E Kan OST pang Y Sat LKS AN 
PAR SM mes uA Botak SE al 


“8. 


APD YA BA Sa IOS AA “JG 
J5 SUS “el 1 PARE AG JG TG 


S8 Cas 


1039/14. Abu Amr Utsman bin Ahmad bin As-Sammak 
mengabarkan kepada kami di Baghdad, Ali bin Ibrahim Al Wasithi 
menceritakan kepada kami, Wahb bin Jarir menceritakan kepada 
kami, ayahku menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishag, 
dia berkata: Muhammad bin Abu Umamah bin Sahl menceritakan 
kepadaku dari ayahnya, dari Abdurrahman bin Ka'ab, dia berkata: 
Aku pernah menuntun ayahku yang telah buta ketika hendak pergi 
bersama untuk menunaikan shalat Jum'at. Apabila dia mendengar 
adzan Jum'at, maka dia mendoakan Abu Umamah As'ad bin Zurarah 
dan memohonkan ampun untuknya. Aku sering mengamatinya setiap 
kali mendengar adzan dia melakukan demikian. Maka aku bertanya, 
"Wahai ayah, mengapa engkau selalu memohonkan ampun untuk Abu 
Umamah setiap kali mendengar adzan Jum'at?" Dia menjawab, 
"Wahai putraku, dia adalah orang yang pertama kali mengumpulkan 
orang-orang untuk shalat Jum'at di Madinah di kampung Hazm An- 
Nabit kawasan tanah berbatu milik bani Bayadhah yang bernama 
Nagi' Al Khadhamat." 


Abdurrahman bin Ka'ab berkata: Aku lalu bertanya, "Berapa 
jumlah kalian waktu itu?" Dia menjawab, "40 laki-laki." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. Ini merupakan syahid hadits yang 
diriwayatkan secara menyendiri oleh Al Bukhari dari Ibrahim bin 


?6 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 








Thahman dari Abu Jamrah dari Ibnu Abbas, 4xe 3ai ALI P3 ka Jl 
BI LS Olga Ikab 2aaad4 "Shalat Jum'at pertama dalam Islam setelah 


Shalat Jum'at di Madinah adalah shalat Jum'at yang diselenggarakan 
di perkampungan Abdul Oais." 


RP. £ autaka 


2 Keati CD ghng Uy3 Seapun Pa Me aa A5 ore. 


2 Fera | “6 Pa 20. 3 tep Bb: P 2 x ar See 2 


mg emagA NP Aa oi ep HSP UE kata 
5 Sr da le Io Iya) JB 1JG Nan 
Dena telat M3) ENG AE) KAN Yk 2 AR 
AE Jai ea 19 ANE Ang ar 5 IU 


1040/15. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Abu Jaf'ar Ahmad bin Abdul Hamid Al Haritsi 
menceritakan kepada kami, Husain bin Ali Al Ju'fi menceritakan 
kepada kami, Abdurrahman bin Yazid bin Jabir menceritakan kepada 
kami dari Abu Al Asy'ats Ash-Shan'ani, dari Aus bin Aus, dia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda dan menyebutkan hari Jum'at, 
"Barangsiapa yang mandi, kemudian dan berangkat dan tiba di awal. 
waktu (untuk menunaikan shalat Jum'at) lalu diam dan 
mendengarkan khotbah, maka akan diampuni dosa-dosanya antara ' 
Jum'at tersebut dan Jum'at yang akan datang, ditambah 3 hari, dan 
barangsiapa yang memegang kerikil maka dia telah berbuat sesuatu 
yang sia-sia (mengurangi pahala jum at). 


377 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, "Yahya Adz-Dzimmar dan Hassan bin 
Athiyyah meriwayatkannya dari Abu Al Asy'ats. Kemudian dia menyebutkan 
hadit no 1041 dan berkata, "Hadits ini diriwayatkan secara menyendiri oleh, 
Ibrahim bin Abu Al-Laits dari Al Asyja'i. Dia seorang periwayat yang lemah dan 


Al Mustadrak — | 351 | 


h Yahya bin Al Harits Adz-Dzimari dan Hassan bin Athiyyah 
meriwayatkannya dari Abu Al Asy'ats. 


Adapun hadits Yahya bin Al Harits adalah: 


Hi On ada SA 3 3 Haa —ta 

pi ega NI Ci eU Ss 3 HI CI Cab sa 

2 ik ale AN Jo MI Ip) JB 10 LI oa oi ge YP 

(al, LEG GA AYI ba SA K5 S3 efably Yup 
A9 Wap Pal igak YK SDS 


1041/16. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepadaku, 
Yazid bin Al Haitsam Al Oathi'i menceritakan kepada kami, Ibrahim 
bin Abu Al-Laits menceritakan kepada kami, Al Asyja'i 
menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Abdullah bin Isa, dari 
Yahya, dari Abu Al Asy'ats Ash-Shan'ani, dari Aus bin Aus Ats- 
' Tsagafi, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa mandi 
lalu berangkat dan tiba di awal waktu lantas duduk di dekat imam dan 
mendengarkan serta diam, maka dia mendapat pahala untuk setiap 
langkahnya seperti pahala puasa dan ibadah malam selama satu 
tahun." 


Adapun hadits Hassan bin Athiyyah adalah: 


redaksi haditsnya mungkar, akan tetapi haditsnya diperkuat oleh periwayat yang 
lain." 
3 Lih. hadits no. 1040. 


(352 |) — Al Mustadrak 








SE kn ad 23 j2 get “AVI NY 
ui Hata Tana CGI Tata ) A3 ut Aa uara aa 
Id PN HA SS data eh Af ds 


-g9 Pa Nan CP ob De AP ANU oa NA 8, Nai Laga Man IL 


2 ” P3 TEE LA elaita Pn PA Pata “GM Z Nana tari 
Fat IS OS Ai dy Ray Cab SANG SG pi dna 
Me MA Sal JAR Cabai 


1042/17. Al Hasan bin Halim Al Marwazi mengabarkannya 
kepada kami, Abu Al Muwajjih memberitakan (kepada kami), Abdan 
menceritakan kepada kami, Abdullah memberitakan (kepada kami), 
Al Auza'i menceritakan kepada kami, Hassan bin Athiyyah 
menceritakan kepada kami, Abu Al Asy'ats Ash-Shan'ani 
menceritakan kepadaku, Aus bin Aus Ats-Tsagafi menceritakan 
kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
"Barangsiapa mandi pada hari Jum'at lalu berangkat dan tiba di 
awal waktu kemudian mendengarkan (khotbah) dan tidak berbuat: 
yang sia-sia, maka setiap langkahnya akan dicatat pahala puasa dan 
ibadah malam selama satu tahun." 


Hadits dengan sanad-sanad ini shahih sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya. Aku menduga 
karena hadits lemah yang tidak sampai menjadikan sanad-sanad ini 
lemah, yaitu: 


PIA AS Jas H3 Ia SG Ad Adm NA tr 
IL 3 Ong BP SAS GIE C0 GIS GE Ad 


379 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini memiliki illat yang 
.mengancam." : 


Al Mustadrak — 


Al 2 IL KE (dlasa ON WI Rat “aa Ualaa 
Ang da Le Jr Jb “JG OP Dgn tp ga 


2. o£ 


ily malay LB, BAYI Se 033 JAN, GAN Jas op 
3g Ep AA Lanka pas JS S6 


»- 1043/18. Abu Bakar Ahmad bin Kamil menceritakannya 
kepada kami, Ahmad bin Al Walid Al Fahham menceritakan kepada 
kami, Rauh bin Ubadah menceritakan kepada kami, Tsaur bin Yazid 
menceritakan kepada kami dari Utsman Asy-Syaibani bahwa dia 
mendengar Abu Al Asy'ats Ash-Shan'ani menceritakan dari Aus bin 
Aus Ats-Tsagafi, dari Abdullah bin Amr, dia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, "Barangsiapa yang mandi pada hari Jum'at dan 
mendekat kepada imam lalu mendengarkan khotbah dan diam, maka 
setiap langkahnya akan dicatat pahala puasa dan ibadah malam 
selama satu tahun." 


Hadits ini tidak menjadikan ber-illat hadits-hadits shahih yang 
tetap, karena beberapa hal: 


Pertama, karena Hassan bin Athiyyah menyatakan bahwa Aus 
bin Aus telah mendengarnya dari Nabi SAW. 


Kedua, Tsaur bin Zaid bukan seperti mereka dalam hal 
dijadikan hujjah. 

Ketiga, Utsman Asy-Syaibani seorang periwayat yang majhul 
(Unidentified). 


10 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Utsman adalah periwayat yang 
majhul." 


— Al Mustadrak 








Ka - 


On Gi ragi Ga SEAL Ip IE Gis al tt 


Kan A6 25 Oo B3 AI Lap o- 1 IN, SID 3 B8. 4 aa Ike 
ag y od Ea Cegah 2 DANA Op OP re 
PETA tai » 0. 


Hn Dis dn du siy 


. 


HB 6 MAS YA La FE JB AAS F3 Isi 
He Jo Iga Lenhata PP AN Wb Ae JB AE 
HN HPA HS KAN Ft JS ga dai 

Si 


1044/19. Ali bin Hamsyad menceritakan kepada kami, Musa 
bin Harun, Shalih bin Muhammad Ar-Razi dan Al Husain bin 
Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada kami, mereka berkata: 
Suraij bin Yunus menceritakan kepada kami, Harun bin Muslim Al Ijli 
menceritakan kepada kami, Abban bin Yazid menceritakan kepada 
kami dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abdullah bin Abu Gatadah, dia 
berkata, "Ayahku menemuiku saat aku sedang mandi pada shalat 
Jum'at." Maka dia bertanya, "Mandi junub atau untuk shalat Jum'at?" 


Dia berkata lebih lanjut: Aku menjawab, "Mandi Junub." Dia 
berkata, "Mandilah lagi, karena aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, 'Barangsiapa mandi pada hari Jum'at maka dia dalam 


keadaan suci sampai Ju'mat berikutnya. “ia 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 


keduanya tidak meriwayatkannya. Harun bin Muslim Al Ijli adalah 
seorang syeikh senior bagi warga Bashrah. dia dijuluki Al Hanna'i, 


381 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim. Dia —yakni Harun bin Muslim Al 'Ajli— orang Bashrah yang 
Isigah. Suraij bin Yunus meriwayatkan darinya secara menyendiri." 


Al Mustadrak — 


seorang periwayat yang fsigah. Ahmad bin Hanbal dan Abdullah bin 
Umar Al Oawariri meriwayatkan darinya. 


de GP aa seng ja fuso 
em TA anang bet ena Seal 3 Ta Tray BAN ee 
PRA Len Re Ba OP Kn DAU Sa Mn Mn anna Cena 
Anand Agama Jar ya JB tekan AE MI eko Bl Iya) OA 
BA dg clean Oh Kekar ai AS Lo BE 

. ... - 2. ” . - 8 
PUS DI LX KEY FP dar Of AU Jia 2 
SI 


1045/20. Abu Bakar Ahmad bin Ishag Al Fagih mengabarkan 
kepada kami, Ali bin Abdul Aziz memberitakan (kepada kami), Hajjaj 
bin Al Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishag, dari 
Muhammad bin Ibrahim, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah dan 
Abu Sa'id, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa mandi 
pada hari Jum'at dan bersiwak, lalu memakai pakaian terbaiknya dan 
memakai minyak wangi jika ada, lantas dia berangkat dan tidak 
melangkahi pundak-pundak orang lain, kemudian dia shalat 
sekehendaknya, dan bila imam telah keluar dia diam (mendengarkan 
khotbah), maka itu merupakan kafarat baginya sampai Jum'at 
berikutnya." 


— Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


382 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 











Ismail bin Ulayyah juga meriwayatkannya dari Muhammad 
bin bin Ishag seperti riwayat Hammad bin Salamah. dia 
mengkaitkannya dengan Abu Umamah bin Sahl yang diiringi dengan 
Abu Salamah: 


BIAN NE GAS bai jaan Ana peda an 

HA BU (NN OA 
SP KA KE oi Tan gi IP GA HI SA Ha Bb 
KA IA ea TEA io BI S5 Eat NE GP gl 
5“ Ge Gea Sit DS OI eh 3 an HA AS FP 


NIA NNU CA D6, 535 d3 Pa 
Lan 3 An ai SU ep YAN 
3 tua SA Jai A3 AS II 
Lah at en en an 

ANA de 
1046/21. Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i mengabarkan kepada 
kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepadaku, Ismail bin Ibrahim menceritakan 
kepada kami dari Muhammad bin Ishag, Muhammad bin Ibrahim 
menceritakan kepadaku dari Abu Salamah bin Abdurrahman dan Abu 
Umamah bin Sahl, dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id, keduanya 
berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa 
mandi pada hari Jum'at, bersiwak, memakai minyak wangi jika 


punya, mengenakan pakaian terbaiknya lalu pergi ke masjid dan tidak 
melangkahi pundak-pundak orang dan kemudian shalat dua rakaat 


£ 
- 
f 


Al Mustadrak — 


lalu mendengarkan khotbah dengan tenang bila imam telah keluar 
sampai selesai shalat, maka itu merupakan kafarat baginya antara 
Jum 'at tersebut dan Jum'at sebelumnya." 


Abu Hurairah berkata, "Tiga hari merupakan tambahan, karena 
Allah menjadikan untuk satu kebaikan pahala seperti sepuluh kali 
lipatnya." 

Ismail bin Ulayyah termasuk periwayat tsigah dan 
diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.” 


II 5 LAS Wale AS Ea 111 tv 
gi KUP Yg ini ga Ea JA ga A3 PI Jai 
KN EU gi ME EA PS AI X2 


3 9 J 


2 3 AN GP AN ah 5 GA gi ng 
OH pai ae di daa IU dab Oil gp ea 
Ih oi ad Je 3 dadali 


1047/22. Al Hakim Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Al 
Hafizh menceritakan kepada kami secara imla" pada bulan Rabiul 
Awwal tahun 395 (H), Abdullah bin Al Husain Al Oadhi 
memberitakan (kepada kami), Al Harits bin Abu Usamah 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isa Ath-Thabba' 
menceritakan kepada kami, Mush'ab bin Salam menceritakan kepada 
kami dari Hisyam bin Al Ghaz, dari Nafi”, dari Ibnu Umar, dia 


33 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Ahmad meriwayatkannya dalam 
Musnad-nya dan menambahkan: Dari Ibnu Aliyyah dari Ibnu Ishag, 'Maka itu 
merupakan kafarat antara dua Jum'at dan Jum'at sebelumnya'." 

Dia berkata lagi: Abu Hurairah berkata, "Tiga hari merupakan tambahan, karena 
Allah SWT menjadikan untuk satu kebaikan pahala seperti 10 kali lipatnya." 


— Al Mustadrak 

















berkata, "Apabila Nabi SAW keluar pada hari Jum'at dan duduk di 


atas mimbar, maka Bilal mengumandangkan adzan." 


Sanad hadits ini shahih, karena Hisyam bin Al Ghaz termasuk 
periwayat yang haditsnya dihimpun. Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkan hadits ini. 


Ea Ten MN PAN PEN KKN SPN SAN SRS PN SA NG 

SA man Gi Aabaa Jamil pl Bab YYIN LA 
Kana 2 2 ee alta Kara ga ee Jet ee KARNA Co Pa 
0 3 Pad £ Ta ea 0-3 £ 0 Pa 03 Jo 1 
Pa ni 200 - 1 ta 2 Maag or A 2, 5 9 k £ e 
AAL A3 El SE Ala Ala lte (ASI SE 1G te 
Se He DA Oa 25 TA dalah ih Aint dadar 2) did 
: Ta PA RA PEP Can 2, Panen PG PN 
Hakah GA IE teng EA ato II SJ “ala 
1048/23. Abu Al Fadhl Muhammad bin Ibrahim Al Muzakki 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ismail bin Mihran 
menceritakan kepada kami, Hisyam bin Ammar menceritakan kepada 
kami, Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
menceritakan kepada kami dari Atha' bin Abu Rabah, dari Ibnu 
Abbas, dia berkata, "Nabi SAW berdiri tegak di atas mimbar pada hari 
Jum'at lalu bersabda kepada hadirin, 'Duduklah kalian. Maka Ibnu 
Mas'ud yang saat itu sedang berada di pintu masjid langsung duduk. 
Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, 'Kemarilah wahai Ibnu 

Mas'ud" 8 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


384 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Mush'ab tidak dijadikan Hujjah." 
385 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — 


do2 20325 4 


Ba Tatan dusta era 


? ed ” 
LD AG AI Bo &£ 4 90 DL eh r 


Pa 


- 
Bg. 8. o Ad 0 


IA AI SI PAS Cib CI lo ka IE 
La TIP e 5 23 2 2 ia P3 ai Pa Na Peer - () 
Of Aa BB) Tanba ep SIS AE en 
4. 3 P Ba " Le, Hua ag ar 
GS Ho 13 ANA SES JA NG AI Jepan) Kilat 
1 D get 


OP SA A5 Ja 3 IR UI EA GAS 0G 
AS oa 3 3 SA NS JI ana ASI 
1049/24. Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub Al Hafizh 
mengabarkan kepada kami, Yahya bin Muhammad bin Yahya 
menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, 
Ismail menceritakan kepada kami, Abdul Hamid temannya Az-Ziyadi 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Harits putra paman 
Muhammad bin Sirin menceritakan kepada kami bahwa Ibnu Abbas 
berkata kepada muadzinnya pada saat hari sedang hujan, "Jika kamu 
mengucapkan 'asyhadu anna Muhammadar Rasuulullaah' janganlah 
lanjutkan dengan 'Hayya alash shalaah', tapi ucapkanlah 'Shalluu fii 
buyuutikum (shalatlah di rumah kalian)'" Rupanya, orang-orang 
mengingkari hal tersebut, maka dia berkata, "Hal ini telah dilakukan 
oleh orang yang lebih baik dariku. Sesungguhnya shalat Jum'at itu 
merupakan suatu kewajiban, dan aku tidak suka mengeluarkan kalian 
— (dari rumah) karena kalian akan berjalan dalam tanah liat dan air." 


9 0. rn 


Ai yA yh HAN A6 Cal yoo. 


8. Pa P3 aa Je Pa oo3 1 s0. ..0 
Ab Code Umuh al ep ST GAS Up by Pl 
GA AK Kai c PA 


386 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 

















Ao. 1G ps 


NN una SN oi KA SA KE SA 


. 


Ga ab Ga jika Ai Ian Cas Keamanan 


Dep pin gap ag nu 
Te Ke NIP in VE EU IG LAN 5 


303 Be 0 


AN Jpg 333) Upi LS) HB KAA AE Has 
Neh ah la D Je 


1050/25. Abdurrahman bin Al Hasan Al Gadhi mengabarkan 
kepada kami, Ibrahim bin Al Husain menceritakan kepada kami, 
Adam bin Abu Iyas menceritakan kepada' kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami. 


Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balawaih 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, 
Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Khubaib bin Abdurrahman, dari 
Abdullah bin Muhammad bin Ma'an, dari putri Haritsah bin An- 
Nu'man, dia berkata, "Aku tidak hapal surah Oaaf kecuali dari mulut 
Rasulullah SAW yang senantiasa membacanya pada setiap hari 
Jum'at." 


Dia berkata, "Dia menerangi kami dan menerangi Rasulullah 
Ss AW.:"387 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. Putri Haritsah bin An-Nu'man 


287 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim. 
Muhammad bin Ishag meriwayatkannya dari Abdullah bin Abu Bakar dari 
Yahya bin Abdullah dari Ummu Hisyam binti Haritsah —kemudian dia 
menyebutkan haditsnya." 


Al Mustadrak — 


disebutkan namanya oleh Muhammad bin Ishag bin Yasar dalam 
suatu riwayat. 


sarah Ten ti MA Abad —YUAN 1 
He bata Ap MR SI 
ta 5, 25 Anna —.. 3 €—- atau “.£ 1 
Al eko Igay S0 AA SY SB IU 9 3) 
P P M3 0 . . P 
KE PAN Aa Gak ai JS LA OS pil sa 


Son AN gi PLN IP RS 
1051/26. Abu Bakar bin Ishag menceritakannya kepada kami, 
Muhammad bin Ayyub memberitakan (kepada kami), Yahya bin Al 
Mughirah menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami 
dari Muhammad bin Ishag, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Yahya 
bin Abdullah, dari Ummu Hisyam binti Haritsah bin An-Nu'man, dia 
berkata, "Aku membaca surah Oaaf wal gur 'aanil majiid dari mulut 
Rasulullah SAW. Beliau membacanya setiap Jum'at apabila 
berkhotbah di hadapan orang-orang." 


Yahya bin Abdullah adalah Ibnu Abdurrahman bin As'ad bin 
Zurarah. 


IBI ih Pe 2036. 3 


Laber Lado (Dying Ia eta 5 area —1YA “Of 
Ce IN ES NG 3 ud BIS SE KE 3 MS 
o- . Do 3 


HP Aan oi Aa Lp dd Gal IP dg YME Ea 


388 Y ih. hadits no. 1050. 


— Al Mustadrak 






























ed TS 70. Pa or to 2 1 3 . Pa 7 ai e - 
CP GI Abg ala Io Al Iyo) Klas 108 AI oat 
PS SAT 2 2 tai, Malay Kemih IP Mma - Lari 


SAB HN EU CB en pak UI AAL 
Man Ka JS jan BUSA 35 SU 
1052/27. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya' gub menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam 
menceritakan kepada kami, ayahku dan Syu'aib menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Al-Laits menceritakan kepada kami, Khalid 
bin Yazid menceritakan kepada kami dari Abu Hilal, dari Iyadh bin 
Abdullah, dari Abu Sa'id bahwa Dia berkata, "Rasulullah SAW 
berkhotbah di hadapan kami dan membaca surah Shaad. Ketika 
melewati ayat sajdah beliau turun lalu sujud dan kami pun ikut sujud. 
Beliau membacanya di kesempatan lain lalu ketika melewati ayat 
sajdah kami sujud. Ketika beliau melihat kami melakukannya maka 
beliau bersabda, "Sesungguhnya dia merupakan tobatnya Nabi, akan 
tetapi aku melihat kalian telah siap untuk sujud." Beliau kemudian 
turun lalu sujud dan kami pun ikut sujud." 7? 
Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 
Tentang sujud ketika membaca surah Shaad, Al Bukhari telah 
meriwayatkannya. Tujuannya meriwayatkannya seperti ini dalam 
pembahasan Jumu'at adalah apabila imam membaca ayat Sajdah pada 
hari Jum'at di atas mimbar, maka yang sunnah adalah bersujud. 


389 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — 





di 


di PA 3 TAS Kera — YAN or 


3 38. 3 Pa 3 
Hp Kaban Kid « 5 


Pa . £o Nia 


ana BA un TA BIS Op yi Ime 


LA 


Bal 


“Gg 
8 


— EA ball, EYA ras A3 XX A dah 


NB 3 El Ma yan PAN oa Aa Pan on Pet 
2 AN gi pr IP un HAN sp “gama! BL 
El da Alan de Jo Ja ada Ga V3 
ea pa AA Jang ln gl ES 
las SL au) Se ARP ale Ai dis AI Na Se das 
GA sa en Di Je Oa 3 dau wd 
(Ia Sa Jala «) -JG Ka sal Tap si dB 3 
Ka AA Aa Ie Ol, bi S3 IU ia bp ai 
gate Jai ni 

1053/28. Hamzah bin Al Abbas Al Ga'nabi Muhammad bin 

Isa bin Hibban menceritakan kepada kami, Syababah bin Sawwar 


menceritakan kepada kami, Yunus bin Abu Ishag menceritakan 
kepada kami. 


Abu Bakar bin Abu Nashr Al Marwazi mengabarkan kepadaku 
dengan redaksinya, Abu Al Muwajjih menceritakan kepada kami, Abu 
Ammar menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin Musa menceritakan 
kepada kami, Yunus bin Abu Ishag As-Sabi'i menceritakan kepada 
kami dari Al Mughirah bin Syibl, dari Jarir bin Abdullah, dia berkata, 
"Ketika telah dekat dengan Madinahnya Rasulullah SAW, aku 
menderumkan ontaku dan membuka tasku lalu aku pakai pakaianku 
kemudian aku masuk (ke masjid) saat Rasulullah SAW sedang 


— Al Mustadrak 




















berkhotbah. Lalu Rasulullah SAW memberi salam kepadaku sehingga 
orang-orang menatapku. Kemudian aku bertanya kepada temanku, 
"Wahai Abdullah, apakah Rasulullah SAW menyebutkan tentang 
diriku?" Dia menjawab, "Ya, beliau menyebut dirimu dengan pujian 
yang paling baik. Beliau bersabda, 'Sesungguhnya akan masuk dari 
pintu ini —atau dari jalan ini— orang yang memiliki kebaikan yang di 
wajahnya terpancar sinar malaikat' Maka aku pun memuji Allah atas 
nikmat yang diberikan kepadaku.” 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. Ini 
merupakan dalil pokok tentang perkataan imam dalam khotbah ketika 
waktunya telah tiba. 


2 an GI Aga ati 23 Ka Cal - ya/N ox 

GP PE DE ji Oil CA en Wana 
nh Gi JS HA data OI ge Pola gi ba 
Aan AA Aa at Wa Cah SE OGAG 
(3S 0g FTKO Veagari Tai ACA Oya UAN UB lo & 
Md en Ab pn asu IG cah Ola 
Na ea gala Ke 
ab Sarana Batara 
ati Ae lea FA J5 GG Aa dah ala 
bela SEE AN So A1 Jp Kai HP JR Ab pi 


390 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari dan 
Muslim." 


Al Mustadrak — 





Oo Ag le At la Mi dpn JET Maa IE 2 
an Ai Iin HB aparat Ol AI an Kah aka 3 Je ia 
o ” . s - s xv 3 3 
0 da Ol ag ale Ie MI AG 
1054/29. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih mengabarkan kepada 
kami, Bisyr bin Musa memberitakan (kepada kami), Al Humaidi 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari 
Ibnu Ajlan, dari Iyadh bin Abdullah bin Sa'ad bin Abu Saraj, bahwa 
Abu Sa'id Al Khudri masuk (ke masjid) pada hari Jum'at saat 
Marwan bin Al Hakam sedang berkhotbah. Lalu dia berdiri untuk 
shalat, maka datanglah beberapa tentara menyuruhnya duduk, tapi dia 
tidak mau dan tetap shalat. Setelah Marwan selesai kami pun 
mendatanginya dan bertanya kepadanya, "Semoga Allah memberikan 
rahmat kepadamu karena hampir saja mereka melakukannya 
kepadamu." Dia berkata, "Aku tidak akan meninggalkan sesuatu yang 
telah aku lihat pada Rasulullah SAW ketika beliau melakukannya." 
Kemudian dia menceritakan tentang seorang laki-laki yang datang 
pada hari Jum'at ketika Rasulullah SAW sedang berkhotbah. 
Kemudian laki-laki tersebut datang pada Jum'at yang lain ketika 
Rasulullah SAW sedang berkhotbah. Lalu Rasulullah SAW menyuruh 
orang-orang agar bersedekah. Maka laki-laki tersebut melemparkan 
salah satu dari dua pakaiannya lalu Rasulullah SAW shalat. Kemudian 
beliau melarangnya dan bersabda kepadanya, "Ambillah bajumu." 
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang ini 
datang dengan mengenakan pakaian buruk sehingga aku menyuruh 
orang-orang agar bersedekah tapi dia malah melemparkan salah satu 
dari dua pakaiannya." Setelah itu Rasulullah SAW menyuruh laki- 
laki tersebut untuk shalat dua rakaat.” 


21 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 








Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim. Ini merupakan syahid 
terhadap hadits sebelumnya. 


Hadits ini memiliki syahid lain sesuai syarat Muslim: 


HAN IA AN RASA AU We —y. If. oo 
Ona A1 A5 ENG Ka US gi K3 Ka Aa Ada Ka 
Ha Gp ja gi ah “3 3 dapa Ag at : Mena Ai 
Mean Ga angg ala AM Ko AIA JL Kenya 
. Pn 7 3 2 y . pa 5 Haha 
tag Gi Van GP dl at Lah IS AI J5 Ulas 
AN anG YA 7 2. Lg Gas 5 Aa ja PA en. Naa Ya 
AI Ta sana KA Ha eno 3 dia V3, (Jab 

| -. st an kerah s8 8 

Maa I, (Aaja Se CI dal£ La 
1055/30. Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad Al 
Khuza'i mengabarkan kepada kami di Makkah, Abdullah bin Ahmad 
bin Zakaria Al Makki menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yazid 
Al Mugri menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Al Mughirah 
menceritakan kepada kami dari Humaid bin Hilal, dari Abu Rifa'ah Al 
Adawi, dia berkata: Aku pernah mendatangi Nabi SAW ketika beliau 
sedang berkhotbah lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah, seorang laki- 
laki asing datang untuk menanyakan agamanya karena dia tidak tahu 
apa agamanya." Maka beliau mendatangiku dan meninggalkan 
khotbahnya kemudian beliau membawa kursi yang kaki-kakinya 
terbuat dari besi. Setelah itu beliau mengajariku sesuai yang telah 


diajarkan Allah kepadanya, lalu beliau kembali lagi berkhotbah dan 
menyempurnakan bagian akhirnya.” 


392 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — | 367. 





ES aa KA SSI Ad Bis yo 
Aga SAS Gi Laik CA ds ma HS XS 
WI J6 UAP AA 53 Kei il Cas ni Gi MBS ENG 
as Agalorl 10 AA Se tag ale A1 Ko Ai JAN 
Aa ka Jo GBI sma AG JP abad pia 
93 y ML JS “J3 


1056/31. Abu Zakaria Yahya bin Muhammad Al Anbari 
menceritakan kepada kami, Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim Al 
Abdi menceritakan kepada kami, Ya'gub bin Ka'ab Al Halabi 
menceritakan kepada kami, Makhlad bin Yazid menceritakan kepada 
kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami dari Atha', dari Jabir, dia 
berkata: Ketika Rasulullah SAW telah berdiri tegak di atas mimbar, 
beliau bersabda, "Duduklah kalian!" Lalu Ibnu Mas'ud yang saat itu 
sedang berada di pintu masjid langsung duduk. Maka Nabi SAW yang 
melihatnya bersabda kepadanya, "Kemarilah, wahai Abdulah bin 
Mas'ud. "3 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


doo2036- 3 - 


BA Lp ii 3 LA Mas Ad Gis YA Lov 
AP AN aa PAN KS Ea disi IA Ip Ia Gi 


2. #8 


HA PP Wen GP tr Ai PA CAS AS 


Pd .. 


398 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


(568 | — Al Mustadrak 


Tn 











AS Tan ale Ke AI Iya Of BEE YA IU LIP SA 
AS ji MA Lp AI Tip ca Tani SS UU 


HS Ip ca “5, 05, 1 . 5 ae bet 3£ Ng LA, ag 2 Pa (ae S 
P Penta 55 “ ea ena v3 PA tang PA Na 2 . g s Pa 
2x C5 Ja OSp OS edi ANL63 IAI M0 YI Id, 


Aa Ga PN Ian MEN o.X ., NA naa Ata ag Cai 
SI Wp pat Ah de AI Ko AI Spa) el Oh Ca 
ja £ a Tea 0.3 0. 8 #0. 30 2 . 30 
eka) 00 ylad Uaa Nai Lo KANG 0 gas Lan NP ANN ca Pu 

4 # Pa 3 5 25, Pa 

Ne SO 1 WAP PI 

1057/32. Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub Al Hafizh 
menceritakan kepada kami, Hamid bin Muhammad Al Mugri 
menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Abdullah bin Sa'ad Ad- 
Dasytaki menceritakan kepada kami, Amr bin Abu Oais menceritakan 
kepada kami dari Simak bin Harb, dari Jabir bin Samurah As-Suwa'i, 
dia berkata, "Barangsiapa menceritakan kepada kalian bahwa 
Rasulullah SAW khotbah dengan duduk, maka dustakanlah dia, 


karena aku melihat sendiri beliau khotbah dengan berdiri lalu duduk, 
kemudian beliau berdiri lagi dan membaca khotbah lain." 


Simak bin Harb berkata lagi: Aku lalu bertanya, 
"Bagaimanakah khotbah beliau?" Dia menjawab, "Yaitu perkataan 
yang berisi petuah bagi manusia, lalu membaca ayat-ayat Al Our'an 
dan kemudian beliau turun (dari mimbar). Khotbah beliau itu sedang 
(tidak panjang dan tidak pendek) dan shalatnya juga sedang, seperti 
lamanya bacaan 'Wasysyamsi wadhuhahaa (surah Adh-Dhuhaa) dan 
'Wassamaa'i wath-thaarig (surah Ath-Thaarig). Kecuali shalat 
Shubuh dan shalat Zhuhur, Bilal mengumandangkan adzan ketika 


Al Mustadrak — 


matahari tegelincir (dari tengah langit ke arah barat). Bila Rasulullah 
SAW datang maka dia gamat dan bila tidak maka dia diam sampai 
beliau keluar. Sedangkan shalat Ashar adalah seperti shalat yang 
kalian lakukan, shalat Maghrib seperti yang kalian lakukan dan shalat 
. Isya waktu terakhir beliau tunda sedikit dari shalat yang kalian 
lakukan." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya dengan redaksi ini. Keduanya hanya 
meriwayatkan dua redaksi yang ringkas dari hadits Abu Al Ahwash 
dari Simak, 1xad M0 IS kude Lai yaa » Li 6 "Nabi SAW 
berkhotbah dua kali yang yang diselingi dengan duduk satu kali, dan 
shalat beliau itu sedang." 


4 .9 Pa - dos X9 3G. 4 hei s Ha - / 

Na Neta SePyang Ja Jaran aan Pap Wd— —YY/N GOA 

:8 - c 23 Sia - o 0. Pan Ira HS - & o- o 
Wa YSS LAU ya (S3 31 Ga Sip Oi 


3 
-. 2, 


«dara 


o-..o 30 P3 3 e- Papa 3 si to. Z4 9 pe | ....t 
3 Sal ey Al ls Lal ebaa mp Ke el 
J— Ae : ai : JD S3 
0 - 0 - is To 2026 6 - 3 8 .. 
Op lama GP CAB SAS « m3 Sabun Lilo (gl (gado 6 jason 
, - - , 


1 ig P3 . “ "2 se - “TA 3 0 — “ 2 o- 
d— Wi Oya) Tanaka "dh 6 ye j3 Ola Taat :JG Dp 


La NA Be 2, - K9 Pa 5 C9! 3 3 Na PEN or x 
OP BN SAT GEN Sha 2d Habh aL le 
o Aa ad LD. .ie ap. Ce 0 cor .3 Ma SP 


. ... 


39 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


(370 |) — Ai Mustadrak 

















1058/33. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Marzug menceritakan kepada kami, Abu 
Daud dan Wahb bin Jarir menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami. 


Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i mengabarkan kepadaku, Abdullah 
bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada 
kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Simak bin Harb, dia 
berkata: Aku mendengar An-Nu'man bin Basyir berkata: Aku 
mendengar Rasulullah SAW berkhotbah dengan bersabda, "Aku 
peringatkan kalian akan neraka, aku peringatkan kalian akan 
neraka." Seandainya ada sesorang di pasar tentu dia akan 
mendengarnya dari tempat berdiriku ini hingga baju hitam (atau 
merah) bercorak yang berada di bahunya terjatuh ke kedua 
kakinya." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


Wp NA ESA gatal jN Up, —yela oa 
JA 5 NI EA aed ii 1 mi Cah 
An Alat Ke AI Ip DS UB cad Ip GA GA LG 
LA DUA DAA Olah Cale GAS asal JG ah 


Or 2 00 ye Sa, 


aan Mn Sa Beban Ta en PAN EN ea Yana PP 
Cp oh WI TK IE LAI ia RPP Wish J3 


395 Adz-Dzahabi berkata dalam A4t-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 


2 


TI SA 3 te Sa Sh SERA 


1059/34. Abu Al Abbas Muhammad bin Ahmad Al Mahbubi 
mengabarkan kepada kami, Al Fadhl bin Abdul Jabbar menceritakan 
kepada kami. 


Al Oasim bin Al Oasim As-Sayyari mengabarkan kepada 
kami, Ibrahim bin Hilal menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Ali bin Al Hasan bin Syagig menceritakan kepada kami, Al Husain 
bin Wagid menceritakan kepada kami, Abdullah bin Buraidah 
menceritakan kepadaku dari ayahnya, dia berkata, "Ketika Rasulullah 
SAW sedang berkhotbah, datanglah Hasan dan Husain yang memakai 
jubah warna merah yang berjalan lalu terjatuh kemudian bangun lagi. 
Melihat itu Nabi SAW turun lalu menggendong keduanya kemudian 
meletakkan keduanya di hadapannya lalu bersabda, "Maha benar 
Allah dan Rasulullah, 'Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak- 
anak kalian adalah fitnah'. (Os. At-Taghaabun (64): 15). Aku melihat 
kedua cucuku ini dan aku tidak sabar sehingga aku turun dan 
menggendong — keduanya." Kemudian beliau melanjutkan 
khotbahnya.”??$ 

Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. Ini merupakan dalil pokok tentang 
bolehnya memotong khotbah dan turun dari mimbar ketika ada 
keperluan. 


IS 3 ab Ii mal Bl id Up —rol ht. 


Tg - 301 — x8. 8.8 Boss a, ag s 
HA DG Ie Cas UabaSiI Aan 03 Jill Cina AI 


36 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 














Kaka IA IE NP IA bei aa 
AG PAN LAB NA Tg ala ale AM Ke ja) 
Tana Gp 


1060/35. Abu Ishag Ibrahim bin Muhammad bin Hatim Az- 
Zahid mengabarkan kepada kami, Al Fadhl bin Muhammad Asy- 
Sya'rani menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Maryam 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far bin Abu Katsir 
menceritakan kepada kami, Syarik bin Abdullah bin Abu Namir 
menceritakan kepada kami dari Atha' bin Yasar, dari Abu Dzar, dia 
berkata, "Aku pernah masuk masjid saat Nabi SAW sedang 
berkhotbah lalu aku duduk dekat Ubai bin Ka'ab. Nabi SAW ketika 
itu membaca surah Baraa'ah. Maka aku bertanya kepada Ubai, 
"Kapan surah ini turun?" Al Hadits.” 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Td 


JI AH 25 Sah 7 AM EPA ya 


1 
. 
N 

4 
N 
. 
- 
L 
- 
N 
. 

— 

N 


o- PIA 2» . Je DN 0 ash. Pa Pa . KG # - 06 
C3 Wa KP Uu Ka A3 Lp Jasa! Wd— (Hama 


7d Pt Pd 


LI OA A3 Go & Tya Cia CL 
. .. & Pa 3 LI og 0. 0 A4 ey o- # . AP 


39! Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Aku tidak menduga Atha' mendengar 
dari Abu Dzar." 


Al Mustadrak — 


FG. NP XL 5. ,.? Da PN ana 2 Hrg 2 
Hang ALE AI lp Al Iyag yaah DE) Ia Jar) alba (BY! 
Pen ea Ak 


1061/36. Ahmad bin Ishag bin Ibrahim Al Adl Ash-Shaidalani 
mengabarkan kepada kami, Ismail bin Outaibah menceritakan kepada 
kami, Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin 
Madhi menceritakan kepada kami, Muawiyah bin Shalih menceritakan 
kepada kami dari Abu Az-Zahiriyah, dia berkata, "Kami duduk di 
masjid bersama Abdullah bin Busr pada hari Jum'at, kami terus 
berbincang-bincang sampai imam keluar. Lalu datanglah seorang laki- 
laki yang melangkahi pundak-pundak orang ketika Rasulullah SAW 
sedang khotbah. Lalu beliau bersabda kepadanya, 'Duduklah, karena 
kamu telah mengganggu orang lain dan datang terlambat." 


Hadits ini sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


2 Ga da Sh KA Ci Gas VI AN 

Eh SAS KAA ebi ae 5 LA la (daa KAL 
AE jap Ap en oa 
D3 tea NP AP 3 Bb Peel Gi 3 
Na Ten dedenla LAI Ia de Is 


jap Pete TEA Bb Kp mani VI 


1062/37. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada 
kami, Ubaid bin Muhammad Al Ijli menceritakan kepada kami, Al 
Abbas bin Abdul Azhim Al Anbari, Ishag bin Manshur menceritakan 


29 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


(374 |) — Al Mustadrak 








kepadaku, Huraim bin Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibrahim 
bin Muhammad Al Muntasyir, dari Oais bin Muslim, dari Tharig bin 
Syihab, dari Abu Musa, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Shalat 
Jum'at itu wajib setiap muslim laki-laki secara berjamaah, kecuali 
empat orang: budak, perempuan, anak kecil atau orang sakit." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. 
Keduanya sama-sama sepakat berhujjah dengan Huraim bin Sufyan. 
Keduanya tidak meriwayatkan hadits ini. 


Ibnu Uyainah meriwayatkannya dari Ibrahim bin Muhammad 
bin Al Muntasyir tanpa menyebut nama Abu Musa dalam sanadnya. 
Tharig bin Syihab termasuk golongan sahabat. 


IA MATAN GB gp Ab 3 GP SAYA AT 


BA ejat— 2 BIL ES EA Blah 5 mal Sis 
.. 5 .. " . 5 A ed 5 

AE AN Gp AE IP CAR Tebal OS MEN «Ja jl 

() ai . “ . 0 - . Aa 

bgs Ja AI 3 A3 dag Jah Olah Gal Hi Ugal IG 

o Pa z .. pare 2 o- AG ot A 2 , 2... 

JI KAA DA 3 Chal Ceko 1JU Sako HS :JU 

y Pp 03 Tai Ta 

irads (has ol el 

” 1063/38. Ali bin Muhammad bin Ugbah Asy-Syaibani 

mengabarkan kepada kami di Kufah, Ibrahim bin Ishag Az-Zuhri 

menceritakan kepada kami, Malik bin Ismail menceritakan kepada 

kami, Israil menceritakan kepada kami, Utsman bin Al Mughirah Ats- 


299 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih. Huraim bin Sufyan 
meriwayatkannya dari Ibrahim dan menambah dalam sanadnya: Dari Abu 
Musa." 


Al Mustadrak — 


Tsagafi menceritakan kepada kami dari Iyas bin Abu Ramlah Asy- 
Syami, dia berkata: Aku pernah melihat Muawiyah bin Abu Sufyan 
bertanya kepada Zaid bin Argam, "Apakah kamu pernah mendapati 
dua Hari Raya sekaligus dalam satu hari bersama Rasulullah?" Dia 
menjawab, "Ya." Muawiyah bertanya lagi, "Lalu apa yang diperbuat 
beliau?" Dia menjawab, "Beliau shalat Id lalu memberi dispensasi 
untuk shalat Jum'at. Beliau bersabda, 'Siapa yang ingin shalat Jum 'at, 
maka dia hendaknya shalat'" 


Sanad hadits ini shahih namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 
Hadits ini memiliki syahid sesuai syarat Muslim: 


PE Ha A5 da "Je f6 Was —yaAN rt 
BA ia Aa ae YAA AL AA aa CPI 15 
rn alada Ap aka UI KAN 3 ab At Ag 
IE ina le Ai le AI Ja IP TI dp ale 
4 AAA pn ep US sup Tia SU 3 A3 


Do 48.3 

1064/39. Abu Ali Al Hafizh menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Yahya bin Katsir Al Himshi menceritakan kepada 
kami, Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Ash-Shaffar 
menceritakan kepada kami, Bagiyyah menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami dari Muhgirah bin Migsam Adh- 
Dhabbi, dari Abdul Aziz bin Rufai', dari Abu Shalih, dari Abu 
Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Pada hari ini dua 


“00 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih. hadits syahidnya 
sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 











Hari Raya berkumpul jadi satu. Barangsiapa yang mau maka dia 
tidak perlu melakukan shalat Jum'at, tapi kami suka menunaikan 
shalat Jum'at." 


Ini adalah hadits shahih sesuai syarat Muslim, karena 
Bagiyyah bin Al Walid tidak diperselisihkan tentang kejujurannya jika 
dia meriwayatkan dari periwayat-periwayat terkenal. Ta 

Hadits ini gharib berasal dari hadits Syu'bah, Al Mughirah dan 
Abdul Aziz, semuanya termasuk periwayat yang haditsnya dihimpun. 


5 . 5 N 3 PP 
Sad Lo ing Ap SAS MI ai jl Uks —€ IN re 


- . 


Teata ega AI 3 Turn Tea Api LI - "36 Tarra 
oa, 


Ola 


Mata Kena TA ji Pj tt Aka Gn ui te 3 Hg 


SA CAN pan DP Oi HAN AE UP OA ap GA 
me Pa or 4 es Bapen Pd ata Pd . : . . 7” 
LIL cakar ALE IN Io (AN Ke A5 Uas Ob Kena 
Ea 2 - PA @ Na oco.. Le ajaaa Ie aa 30. 
NI SP 3 Lapan) 2 yng CAS) A3 Jay AI ala uya 
AS ad LAI 

1065/40. Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub Al Hafizh 
menceritakan kepada kami, Ali bin Al Hasan Al Hilali menceritakan 


kepada kami, Abdullah bin Al Walid Al Adani menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami. 


Abu Bakar bin Ishag Al Fagih mengabarkan kepada kami, Abu 
Al Mutsanna memberitakan (kepada kami), Musaddad menceritakan 


“01 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih gharib." 


Al Mustadrak — 


kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari 
Abdul Aziz bin Rufai', dari Tamim Ath-Tha'i, dari Adi bin Hatim, 
"Seorang khatib berkhotbah di hadapan Nabi SAW. Dia berkata, 
"Barangsiapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya maka dia telah 
mendapat petunjuk, dan barangsiapa yang mendurhakai keduanya 
maka dia telah sesat." Maka Nabi SAW bersabda, "Berdirilah kamu 
atau pergilah, karena sejelek-jelek khatib adalah kamu." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
. keduanya tidak meriwayatkannya. 


ra SAR Li an Se Me Ga sA/ANAN 
Aa LA EMS ag ge Wa HAN Ae AA 


HP Ii ep gta Ad dis gl EA - 
A5 ale Ko Jan Kau Up Gi JAE Lp Ati 
AI Kai 


1066/41. Abu Sa'id Ahmad bin Ya'gub Ats-Tsagafi 
mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Sulaiman 
Al Hadhrami menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah 
bin Numair menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada 
kami, Al Ala' bin Shalih menceritakan kepada kami dari Adi bin 
Tsabit, dari Abu Rasyid, dari Ammar bin Yasir, dia berkata, 
"Rasulullah SAW menyuruh kami meringkas khotbah." 


Sanad hadits ini shahih namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


“2 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 

“03 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih. Syahid haditsnya 
juga sama." 


— AI Mustadrak 











Hadits ini memiliki syahid sesuai syarat Muslim: 


Bo A0 8,0. za 


PAN EA JAN Gi JASA Gp iki gan NINA 
s5 MP Gis 


-, 


8... 2 c 303 Lo - AG - & 2». B8 Lo 
intan Il ya d yaren ok UILI Kaban ey 


2. J 2 . -. o 
ba AS SP Ia 2 cah yna Aoa EA (eka 
Dean ek 4 & - Mn 0 to 8 , 3 P 2. ka - - 2 
ex Abe Jas Y Lag Ale AI elo Al Sya) os :JB (3 aah 
SN pm AS US) KAI 


1067/42. Ja'far bin Muhammad bin Al Harits menceritakan 
kepadaku, Ja'far bin Muhammad Al Firyabi menceritakan kepada 
kami, Mahmud bin Khalid Ad-Dimasygi menceritakan kepada kami, 
Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Syaiban Abu 
Muawiyah mengabarkan kepadaku dari Simak bin Harb, dari Jabir bin 
Samurah, dia berkata, "Rasulullah SAW tidak pernah memperlama 
nasehat pada (khotbah) hari Jum'at, akan tetapi hanya pesan-pesan 
pendek. "04 


SEN SAS ai KA KM UPI ri AN 
Oa TA Ai PAP SEP ud 5 gta Yi 
ba 3G SIA tam sb alas diet 3 Ol ab 


3 NG SE GET SL IAG IG JR OB eU) 


? 


“04 Lih. hadits no. 1066. 


Al Mustadrak — 


1068/43. Abu Bakar Muhammad bin Hamdan Ash-Shairafi 
mengabarkan kepada kami di Marwa, Ismail bin Ishag menceritakan 
kepada kami, Ali bin Al Madini menceritakan kepada kami, Mu'adz 
bin Hisyam menceritakan kepadaku, ayahku menceritakan kepadaku 
dari Oatadah, dari Yahya bin Malik, dari Samurah bin Jundub bahwa 
Nabi SAW bersabda, "Hadirilah dzikir dan dekatlah dengan imam, 
karena seseorang yang senantiasa menjauh akan diakhirkan di surga 

: sekalipun dia memasukinya." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


Gr CI PR ji Il Hi JASA goda —t INA 


. ” 


. 1 Kara . Ah : 0 0.30 y, 30 8 Tema 3. 
(Di Gi Up Sara Lido CS AN Jay op AN IS Ul (ayat yi 
" . - 9.3! ho. rt da Haa 3 .. .. 

. . . . ... ara . . Bae ore Aa 8, y £, . 
"55 3 ea ex PA lg PA AU Bapa aa al Aap 
5 1 0... 
1069/44. Muhammad bin Shalih bin Hani' menceritakan 
kepada kami, As-Sarri bin Khuzaimah menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Yazid Al Mugri menceritakan kepada kami, Sa'id bin 
Abu Ayyub menceritakan kepada kami, Abu Marhum menceritakan 
kepadaku dari Sahl bin Mu'adz bin Anas Al Juhani, dari ayahnya, 
bahwa Rasulullah SAW melarang membungkus anggota tubuh dengan 
kain pada hari Jum'at ketika imam sedang khotbah.“ 


Sanad hadits ini shahih namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


405 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 
“06 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 
na Pn 











BA Gan deal aa au BA En Ta so aya 
ui RP Bas BU peka Bas apr Blah Gi TA an 
nh ale RI Je AI Iya Ch) :db Ap ab 13 (ja 
& PPPA 
en aa ae ea 
1070/45. Abu Bakar bin Muhammad Ash-Shairafi 
mengabarkan kepada kami di Marwa, Ismail bin Ishag Al Oadhi 
menceritakan kepada kami, Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami, Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami dari Tsabit, dari 
Anas, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW turun dari mimbar 
lalu ada seorang laki-laki yang memiliki keperluan, maka beliau 
berdiri bersamanya sampai dia menyelesaikan haj atnya." “07 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Lo 1,0. oo. Sao So 


“Teua Pas an Sh VA 


abah Ag 6 - 


sz 3 - 900 90 - 
bj Ma Si dasi Ra Yaya 
SAI A93 Iya Or AN Ajak 3 ah 


1071/46. Makhlad bin Ja'far Al Bagarhi mengabarkan 
kepadaku, Ja'far bin Muhammad Al Firyabi menceritakan kepada 
kami, Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Husyaim 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id memberitakan (kepada 


(07 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — 


kami) dari Amrah, dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah SAW shalat 
di kamarnya sementara orang-orang makmum kepada beliau dari 
belakang kamar." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


0 . 3 077 . . 2 2 7... | 
Get SR ai P| DN Aa Ust -vI vr 
Cena NAN ea aa OS Pp Na erat 

(3 . Tr... - .. ..u. Lo. 4. . 1! 20. - 
IN gp Abe 1 eat yah Oi Ti GP Ui Oi da KE UI 
— Kep uks FA Tnnmll kah IK OS If OS :JU cas 
HI HB AA Jae Tah OS NB On uk FE 
ai Pn: KT ud ran 3 pegas F5 on 2G 
BN dya OS J3 CA 3 Jamaah 3 Jar di (RAS ika 

7 € : Pa ? 2, . ore 4 LL 
035 Jais ly tele MI lo 
1072/47. Abu Bakar bin Abu Nashr Ad-Darabardi 
— mengabarkan kepada kami di Marwa, Abu Al Muwajjih menceritakan 
kepada kami, Yusuf bin Isa menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin 
Musa menceritakan kepada kami, Abdul Hamid bin Ja'far 
menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abu Habib, dari Atha', dari 
Ibnu Umar, dia berkata, "Apabila dia di Makkah dan shalat Jum'at, 
maka dia akan maju dan shalat dua rakaat, lalu dia maju lagi dan 
shalat empat rakaat. Sedangkan apabila dia di Madinah maka dia akan 
shalat Jum'at lalu pulang ke rumahnya kemudian shalat dua rakaat dan 


408 Adz-Dzahabi berkata dalam A4t-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 











dia tidak shalat di masjid. Ketika ditanya tentang hal tersebut, dia 
menjawab, "Rasulullah SAW melakukan demikian'."”? 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya dengan redaksi ini. Keduanya hanya 
sepakat pada hadits Ibnu Umar tentang dua rakaat di rumahnya, 
sementara untuk Muslim sendiri sepakat pada hadits "Ta shalat empat 
rakaat setelah Jum'at." $ 


Riwayat Ibnu Juraij ini diperkuat oleh Yazid bin Abu Habib 
dari Atha' dengan redaksi seperti ini. 


oi mna GP daa al 33 SG st Up AN vr 
MA Ii Ha BA AI KP 5 OS A5 UI BI 
sa co. 2 NT, Pr LN 3 Ba -. Aa 0-43 (3 2 
doll (x peng jas Gl st, AT ear AA J8 BP au 
PES) SA P3 PN AS 3 da GI Dah Ip UAS 
- - - 2 .4 - . hd - - 3... 
— Aan AS MS Aa Sg Ia ii gps d LJB 
Nop J8 OI ia jab UN A5 
1073/48. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih mengabarkan kepada 
kami, Ibrahim bin Ishag Al Anmathi memberitakan (kepada kami), 
Harun bin Abdullah menceritakan kepada kami, Hajjaj bin 
Muhammad menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: 
Atha' mengabarkan kepadaku bahwa dia melihat Ibnu Umar shalat 
Jum'at lalu dia maju sedikit dari tempat shalatnya semula yang 

digunakan shalat Jum'at kemudian shalat dua rakaat." 


409 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — 


: Atha' lanjut berkata, "Kemudian dia berjalan beberapa langkah 
lalu shalat empat rakaat." Aku lalu bertanya kepada Atha', "Berapa 
kali Rasulullah SAW melakukannya?" Dia menjawab, "Berkali- 
kali. "10 


don... 38. 


2 : 3 y | nd . 
IA To p—iag 23 SA Ida Af Us sal ve 

. Ao Pan ee 3G. ra aa. 0. GG. 3 Je AN Kaya 
aka Gpp P0 Uoakon Golkar (GP Uji Jera La Pu ses 


AA 3 FE aj J6 al ala Io 3 33 udi 
- 2 - Pa - o - 
Ha Ing AA PP ia oa SAN SG Sela) Fl GG 


TA Gee oR, 0. o,8”3 or e 01 ) aA PS 
DAA G3 Ga Tk d3 alat ya IT bp JS 
SS 


1074/49. Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub Al Hafizh 
mengabarkan kepada kami, Yahya bin Muhammad bin Yahya 
menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ibnu Ajlan menceritakan 
kepada kami dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari Abdullah bin Wadi'ah, 
dari Abu Dzar, dari Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa mandi pada 
hari Jum'at dengan baik lalu bersuci dengan baik, memakai pakaian 
terbaiknya dan menggunakan minyak wangi atau minyak rambut 
keluarganya dan tidak memisahkan antara dua orang, maka Allah 
akan mengampuni dosanya sampai Jum'at berikutnya." 


- 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


“10 Lih. hadits no. 1072. 
“11 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 





SISA Aa JUNI 3 KE NI KG Ebi -on IN. yo 


A0 3G. 3 


Luga 0 Ex ye - o - Pd - P3 6 Per Pan 
BN AAA GT Wa Ii Ang CI a43 as 


dng Yen AG dahan KA 

MBA Si JA dn lo 2 OP OP EU 3 BL 

aa Gg SAE tuna 3 KAA Fa (SA Cat Bp 2 
KOP 


- 


NG 


1075/50. Abu Bakar bin Ahmad bin Sulaiman Al Fagih 
menceritakan kepada kami di Baghdad, Al Hasan bin Mukram 
menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ishag memberitakan (kepada kami). 


Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada kami, Al 
Hasan bin Ali bin Ziyad memberitakan (kepada kami), Ibrahim bin 
Musa menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus menceritakan kepada 
kami dari Muhammad bin Ishag, dari Nafi”, dari Ibnu Umar, dia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang dari 
kalian mengantuk di tempat duduknya pada hari Jum'at, maka dia 
hendaknya bergeser dari tempat duduknya." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


8 - de... 2185. $ 


na boa gang ji Sau aa Pj Ea —01/N V1 


Pa 


“2 Adz-Dzahabi berkata dalam Ar-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 


. PAP 3 Par 3. Pan 2. . 9 Pd 5 04 Lo 2 0. 
— Anal ebai Ls :Ju aa AN 33 (Datar up Mw us 
PE Tana Ne BPA ARA Sae Pan pa HS HAN e3 y . 
CM 3 YO US ee AS USG telaga lo AS ye) 
ara 

1076/51. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Bakkar bin Outaibah Al Oadhi menceritakan kepada 
kami di Mesir, Abu Daud Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, 
Ibnu Abu Dzi'b menceritakan kepada kami dari Muslim bin Jundub, 
dari Az-Zubair bin Al Awwam, dia berkata, "Kami shalat Jum'at 
bersama Rasulullah SAW sementara kami berlomba-lomba dalam 


mendapatkan keuntungan. Maka tidak ada yang mendapat kecuali 
seukuran telapak kaki atau dua telapak kaki." 


Sanad hadits ini shahih namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. Al Bukhari hanya meriwayatkan dari Abu Khaldah 


Eh AK BASA ASI 5 (Ip SAS —01/ NW 
aa yi 2 Ii AA El SEN SA 5 Jai 
TA Ra | Lp ks P3 Panu CGI GP eelba G UI Es 
iko B3 La 0 al ala Ai Ko De ip NP 
SNN BGT 23 3) AIM 


1077/52. Ali bin Al Abbas Al Iskandari menceritakan 
kepadaku di Makkah, Al Fadhl bin Muhammad Al Anthaki 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Maimun Al Iskandarani 
menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muslim menceritakan 


“3 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


(686) — At Mustadrak 











kepada kami dari Al Auza'i, Az-Zuhri menceritakan kepadaku dari 
Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda, 
"Barangsiapa mendapat satu rakaat dari shalat Jum'at maka dia 
telah mendapatkan shalat Jum'at." 


5 La Bas udi Ia HI ISA Gis SA “VA 


Na Peni Pan NN 
2 pg KA adan 5 AA di yA an! 


Ja ae al Jb tere rn Para rena Pata Non 
Boyz US TA ap tang AB 8 ai 
1078/53. Muhammad bin Shalih bin Hani' menceritakan 
kepada kami, Al Fadhl bin Muhammad Asy-Sya'rani menceritakan 
kepada kami, Sa'id bin Abu Maryam menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Ayyub menceritakan kepada kami, Usamah bin Zaid Al- 
Laitsi menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah 
bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW bersabda, 
"Barangsiapa yang mendapati satu rakaat dari shalat Jum'at maka 
dia hendaknya meneruskan rakaat selanjutnya." 


Usamah berkata, "Aku mendengar dari ahli majlis dari Al 


Oasim bin Muhammad dan Salim bahwa keduanya mengatakan 
demikian." 


“K Lih. hadits no. 1078. 
(IS Adz-Dzahabi berkata dalam Aft-Talkhish, "Shalih bin Abu Al Ahdhar 
meriwayatkannya dari Az-Zuhri. Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


, 


CAP 2 Fla GAS CIA Ij Cde Gi5 —01/V VA 


SIP en ES Ea LAI SI Ke MI X3 Sis 

0. Tete .. 3 3 - 9. 2. ... P . 

PA . 2... ... ?. Ae A5 Ig or A 5 y g . " CT. o03 

ma aa Bata SIB pelany tele dl Lo Al da ot BA 

. 13 ag SI 3 

1 s3 Lal Jha 3S) 

1079/54. Ali bin Hamsyad menceritakan kepada kami, Hisyam 

bin Ali menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abdul Wahhab Al 

Hajabi menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan 

kepada kami dari Malik bin Anas dan Shalih bin Abu Al Akhdhar, 

dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah bahwa 

Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa mendapatkan satu rakaat 

dari shalat Jum'at, maka dia hendaknya menyambungnya dengan 
rakaat berikutnya." 


Ketiga sanad ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, 
namun keduanya tidak meriwayatkannya dengan redaksi ini. 
Keduanya hanya sepakat pada hadits Az-Zuhri dari Abu Salamah dari 
Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, «85, INI 52 333 uya 
1 5 Jadi IMO tp Bp3t 529 "Barangsiapa mendapati satu rakaat dan 
barangsiapa mendapati satu rakaat dari shalat Ashar." Dalam 
riwayat Muslim hanya terdapat tambahan, 4 WS GS Id "Maka 
dia mendapatkan semuanya." 


2 dani Moga Sta Dat Bas sn Wen 


Pj Lp hh Gis CI MN PAS G5 (Otbala yi LI 


“IC Dalam kitab asli tidak tercantum catatan kaki. 
— Al Muastadrak 


| 








Pa . ore 4 Lp : 4 0 0 709 0. Lug” 0 
d3 dls SI le Pa of cal AS PI Pune Olah 
” 2 2. ke 8 0. or La. 2 AP AA 
topll PP SANA KANE daomdl 2 Ojila ri Ju 
TN Pa TPT DI ANNP ANA wa se K3 sana 
(Ba nam 08 Oral (3 SEA 
1080/55. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Ibrahim bin Milhan memberitakan (kepada kami), 
Amr bin Khalid Al Harrani menceritakan kepada kami, Zuhair 
menceritakan kepada kami dari Abu Ishag, dari Abu Al Ahwash, dari 
Abdullah bahwa Nabi SAW bersabda kepada orang-orang yang 
terlambat dalam menghadiri shalat Jum'at, "Sungguh aku 
berkeinginan menyuruh seseorang agar mengimami shalat lalu aku 


datangi orang-orang yang terlambat menghadiri shalat Jum'at 
kemudian aku bakar rumah-rumah mereka." 


Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi 
dari Zuhair. Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, 
namun keduanya tidak meriwayatkannya seperti ini. Keduanya hanya 
meriwayatkan dengan menyebut shalat Atamah (Shalat Isya) dan 
shalat-shalat lainnya. 


398. 43 ia - 2 Lo AG. Pa 


Ka aan MANA laga SI Kata Gala gal Git —0UN AN 

CA AI eh AS EA es Jaa SA ate 3 aa 1 

33 dg Mak oi Fan) S3 Ke 33 Pi 

Bp A6 ng KAA lo Jpn OA AS AS 
ab EN bi en V6 KASI 

“Y7 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 


dan Muslim. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi dan 
' Amr bin Khalid dari Zuhair." 


Al Mustadrak — 


1081/56. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam Al Mishri 
menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Fudaik menceritakan kepada 
kami, Ibnu Abu Dzi'b menceritakan kepada kami dari Usaid bin Abu 

sUsaid Al Barrad, dari Abdullah bin Abu Oatadah, dari Jabir bin 
Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa 
meninggalkan shalat Jum'at selama tiga kali tanpa ada halangan 
maka Allah akan mengunci mati hatinya." 


ee 
3 ah 


— Ke ara Gi Gl gi SA Sa —0V/N SAY 
na Tp!) vi Oa Ss va ian AA ad 3 Rae sj Ke 
Pen 


1082/57. Abu Bakar bin Ishag menceritakan kepada kami, Al 
. Hasan bin Ali bin Ziyad memberitakan (kepada kami), Ibnu Abu 
Uwais menceritakan kepada kami, saudara laki-lakiku menceritakan 
kepadaku dari Sulaiman bin Bilal, dari Usaid bin Abu Usaid. Lalu dia 
menyebutkan haditsnya dengan makna hadits yang sama. 1? 


Hadits ini telah aku riwayatkan sebelumnya dari hadits Ats- 
Tsauri dan lainnya dari Muhammad bin Amr bin Algamah, dari 
Ubaidah bin Sufyan Al Hadhrami, dari Abu Al Ja'ad Adh-Dhamri. 
aku telah men-shahih-kannya sesuai syarat Muslim. Hadits syahid 
yang ali ini aku temukan sesudahnya. 

Terdapat hadits syahid lain dari riwayat Muhammad bin Ajlan 
yang shahih sesuai syarat Muslim dan tidak diriwayatkan oleh 
keduanya. 





418 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Demikianlah yang diriwayatkan oleh 
Abu Bakar bin Abu Uwais dari Sulaiman bin Bilal dari Usaid. Hadits ini 
shahih." 

419 Lih. hadits no. 1081. 


— Al Mustadrak 














3 6 


AA AA aa Ai Ae mi Wi aS —0A/N SAY 


3036. 3 18 Le Se Pa 2 Do 00 


at Ol Gn Kh ta PS BS GA 
Te 3 Egg A3 cal 5 (OdEna AI Tata Ea Aa at ui 
Jean Han ba Ss 2 Ja Vid ala ala An 
HP ee YP Je oh Se Ala in soale 3 Ja A5 
Jae an Na 

1083/58. Abu Al Oasim Abdullah bin Muhammad Al Fagih 
menceritakannya kepada kami di Naisabur, Al Hasan bin Sufyan 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar menceritakan 
kepada kami, Ma'di bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Ibnu 
Ajlan menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Hurairah, 
dari Nabi SAW bersabda, "Ingatlah, barangkali ada salah seorang 
dari kalian yang membawa segerombolan kambing sejauh satu mil 
atau dua mil dan tidak bisa mendapatkan rumput dalam jarak satu 
atau dua mil, lalu matahari meninggi hingga tiba waktu shalat Jum'at 
dan dia tidak menghadirinya sehingga Allah mengunci mati 


hatinya." P 


CI WE SAI Jertanh KA € SI —0A/N At 


18 0A4G- 4 


Sa—— (SI Aa Pniktara Gagil 0i dazna pile al Kas 2 


03 5. 


PAP Ig DIP - J6 JAR al AA ia IA mel | 


“20 A dz-Dzahabi tidak mengomentarinya dalam At-Talkhish. 
As-Suyuthi menyebutkannya dalam Al Jami” Al Kabir a59). Dia 
menggarisnya dan menisbatkannya kepada Al Hakim: dan Al Baihagi 
menyebutkannya dalam Syu'ab Al Iman dari Abu Hurairah. 


Al .Mustadrak — 


pay Ha HE AI Joni 8 IE GA) AAN Gi Kent 
le lo AN Ig JB JB ARAB erat UG: lis 
| ri RA IE ya Ia Ja aa 0S 1 La 
sn Hp Ca AA ai aa 4 Osbali Ls) cal 
Sah ng 3 


1084/59. Abu Bakar Ismail bin Muhammad Al Fagih 
menceritakan kepada kami di Riy, Abu Hatim Muhammad bin Idris 
menceritakan kepada kami, Abu Salamah At-Tabudzaki menceritakan 
kepada kami, Nashih bin Al Ala" menceritakan kepada kami, Ammar 
bin Abu Ammar menceritakan kepada kami, dia berkata, "Aku pernah 
melewati Abdurrahman bin Samurah pada hari Jum'at saat dia sedang 
berada di sungai untuk memberikan air kepada para pembantunya dan 
bekas-bekas budaknya. Maka aku berkata kepadanya, "Wahai Abu 
Sa'id, ini hari Jum'at." Dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 
"Apabila turun hujan deras maka shalatlah kalian di tempat 
peristirahatan kalian (ketika sedang dalam perjalanan)" 


Nashih bin Al Ala' adalah orang Bashrah yang tsigah. Yang 
dianggap cacat adalah Nashih Abu Abdillah Al Muhallimi Al Kufi, 
karena Simak bin Harb meriwayatkan hadits-hadits munkar darinya. 


Si El Ugal ata Gi SI AI Ae 
o& ne nebak 


Ea Ula LA da AR GAS es At pan 


“21 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "An-Nasa'i memvonsinya dha'if 
—yakni Nashih bin Al Ala'—. 
Al Bukhari berkata, "Haditsnya munkar." 
Tapi Ibnu Al Madini menganggapnya tsigah, sedangkan Abu Daud tidak 
meriwayatkan satu pun haditsnya. 


— Al Mustadrak 








Kr gal | 2 na NG Inka clisa JI pra € (ma 3 u da 
SI ate ane 135 Ag ale Ie aga cal 


Ng aa JA AG ea Jah Yi JL G3 
2 
Ml Ialah 

1085/60. Yahya bin Manshur Al Oadhi mengabarkan 
kepadaku, Abu Bakar Muhammad bin An-Nadhr Al Jarudi 
menceritakan kepada kami, Nashr bin Ali Al Jahdhami menceritakan 
kepada kami, Sufyan bin Habib menceritakan kepada kami dari ' 
Khalid Al Hadzdza', dari Abu Oilabah, dari Abu Al Malih, dari 
ayahnya, bahwa dia pernah bersama Nabi SAW pada saat perjanjian 
Hudaibiyah ketika turun hujan pada hari Jum'at tapi bagian bawah 
terompah mereka tidak basah. Nabi SAW kemudian menyuruh 
mereka shalat di tempat peristirahatan mereka." 2? 

Sanad hadits ini shahih dan Al Bukhari dan Muslim berhujjah 
dengan para periwayatnya. Ini merupakan jenis hadits yang diperlukan 
syahid di dalamnya berupa riwayat seorang tabiin dari seorang 
sahabat. Keduanya tidak meriwayatkan hadits ini. 


AB KA Ip SA orfabdl yh Ugel AINAA 


RB Ka C Pe al Ci 3 Pi) Ka SAR : IE 5 TI 

Ai AN Ken Rina ra SB ab Ae Gd 
» £ ...3 - - z 

SA lha 2J ja Ka Ol) iga GP II ng 3 Hd 


“2 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 





. en... - ” 3. a 
at SL JAV IE KA 3 TA LB Gak 
dab CA ah dina Io WI 06 GS Pass 

1086/61. Abu Al Husain Muhammad bin Ahmad bin Tamim 

Al Hanzhali mengabarkan kepada kami di Baghdad, Abu Oilabah 
menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij memberitakan (kepada kami), 
Umar bin Atha' bin Abu Al Khuwar mengabarkan kepada kami 
bahwa Nafi” bin Jubair mengutusnya untuk menemui As-Sa'ib bin 
Yazid untuk menanyakan kepadanya tentang sesuatu yang dia lihat 
pada Muawiyah, maka dia berkata, "Aku shalat bersamanya di Al 
Magshurah, lalu aku berdiri untuk shalat lagi di tempatku. Kemudian 


dia berkata, 'Jangan shalat sebelum kami maju ke depanmu atau 
berbicara, karena Rasulullah SAW menyuruh kami demikian'."2 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


BAN Et gali jan 3 IA Up AYI MAY 
s SA 2 G bp Ea oi de 
Sp AO TE bg ia aa SK SN 
Ta Ab Pp d 1J8 


1087/62. Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i mengabarkan kepada 
kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepadaku, Abdurrazzag menceritakan kepada 
kami, Ibnu Juraij memberitakan (kepada kami) dari Nafi”, dari Ibnu 


“3 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


(594) — Al Mustadrak 














Umar, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah salah 
seorang dari kalian menyuruh saudaranya berdiri dari tempat 
duduknya lalu dia menggantikannya." Aku kemudian bertanya, 
"Bagaimana dengan hari Jum'at?" Beliau bersabda, "Itu berlaku untuk 
hari Jum'at dan shalat-shalat lainnya." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya dengan menambahkan redaksi, "hari 
Jum'at." 


4284 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim. Keduanya tidak meriwayatkan redaksi akhirnya." 


Al Mustadrak — 


— Al Mustadrak 


























gado 


SHALAT ID (IDUL FITHRI & IDUL ADHA) 


does 05G- 3 


PA ara PEN NO NP pdl paita —A sAN 


. 


Gg AN Ela Gg AAN J5 5 UG key ESA Gi 
KALI 


- 
AG 0. 


2 AI IE) SERI Ip IP Blah Ep IG sh BA 
“..- Pa ana 10” PA Pep re “0 NA TA 
HE AJE dina 3 ME CAS AJE ea yA 
os -JG daa Na Tag 9 3 IS Ae ui Si vi ar 
- . Pn & M0 Sa nba ai PD e. . ae 4 x 8. 
Yg ea — JII pa EPA elly le MI lho Ml Iya) 
- o. Ge 0G co 
TEA PA aka 
1088/1. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Al Abbas bin Muhammad Ad-Duri menceritakan 
kepada kami, Abu Bakar bin Muhammad Ash-Shairafi memberitakan 


(kepada kami) di Marwa, Abu Oilabah Ar-Ragasyi menceritakan 
“kepada kami. | 


Al Mustadrak — 


Abu Bakar bin Ishag, Ali bin Hamsyad dan Abdullah bin Al 
Husain Al OGadhi menceritakan kepada kami, mereka berkata: Al 
Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada kami, mereka berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, Tsawab bin Utbah 
memberitakan (kepada kami) dari Abdullah bin Buraidah, dari 
ayahnya, dia berkata, "Rasulullah SAW tidak keluar untuk shalat Id 
sampai beliau makan dan tidak makan pada Hari Raya kurban sampai 
beliau pulang." 2 

Sanad hadits ini shahih namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 

Tsawab bin Utbah Al Mihri adalah orang yang haditsnya 
sedikit, tapi dia tidak dinilai cacat yang menyebabkan haditsnya 
gugur. Ini merupakan Sunnah mulia dari jalur periwayatan dan 
dipraktekkan di negeri-negeri kaum muslimin. 


0. 


di AR gp MANGA pap ad goal ANA 
. . tara 3. - 
bp HA Ie jp 6 AL AN ye 3 4IE 


HA ane NG Pa ja Walah op SA 3 Ke GAS 
Oa dia le Jo MS Oa :JB an 
Sha Di JS rat da adi 


1089/2. Abu Aun bin Ahmad bin Mahan Al Jazzar dan Ali bin 
Al Husain Ash-Shaffar mengabarkan kepadaku, Ali bin Abdul Aziz 
menceritakan kepada kami dari Amr bin Aun, dari Husyaim, dari 
Muhammad bin Ishag, dari Hafsh bin Ubaidillah bin Anas, dari Anas, 


“25 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih. Tsawab tidak dinilai 
cacat yang menyebabkan haditsnya gugur." 


— Al Mustadrak 




















dia berkata, "Rasulullah SAW pada hari raya Idul Fitri makan 
beberapa korma sebelum beliau berangkat (untuk shalat Id)." 126 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


Hadits ini memiliki syahid yang shahih sesuai syaratnya: 


Bas Siakg Ama otan pa Se dug ha. 
S : 0-2 Ten 

| PU 

NG onidi ke 3 Ip Eis Sa ore dah 
TA dai MAN aka JB tgh 3 Ki ad 3 Cas 
0 Pen . Pai . Ma PES 2 , 2 Aa. 
TA AJE Sa 3 la alA AI Io Span) 
Ms 3 Sa AI aa 5 ja Pkn as 


1090/3. Abu Bakar Ahmad bin Salman Al Fagih mengabarkan 
kepada kami di Baghdad, Ahmad bin Zuhair menceritakan kepada 
kami. 


Abu Aun Al Jazzar mengabarkan kepada kami di Makkah, Ali 
bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu 
Ghassan Malik bin Ismail menceritakan kepada kami, Zuhair 
menceritakan kepada kami, Utbah bin Adh-Dhabbi menceritakan 
kepada kami, Ubaidillah bin Abu Bakar bin Anas menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Anas berkata, "Rasulullah 
SAW tidak keluar pada hari raya Idul Fitri sampai beliau makan 


“& Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 


beberapa potong korma baik tiga atau lima atau tujuh atau kurang dari 
itu yang penting ganjil." 


Oa AKAN Oi AS ap IS setan “AN 
.a 5 za . 38 X8. S - o 2 Pad, 
OP SUS ABAS (Janti II oa GAS Wa data Di UE 
KIA PU EM Aa KB Gegana saga 0. o- J3 
“3 Agate Hg ale Al de Pn) dya) (is J8 el 13 Asa 
3 Pa 2 .. ea .. 2. La - Pe . : 2 se 0. 
—ab LS Olay AJB Sola, Olka L :Jlas clagad Ogah Ola 
o C0 2 ... os. X ag PR - aga. 
A3 A1 Of Al MIE AI Ula Al Sya) Jis data 3 Lagi 
JIN PI) SPI 3 gb d3 La IK 
1091/4. Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al Anazi 
mengabarkan kepadaku, Utsman bin Sa'id Ad-Darimi menceritakan 
' kepada kami, Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammad 
menceritakan kepada kami dari Humaid, dari Anas, dia berkata: 
Rasulullah SAW tiba di Madinah saat warga Madinah memiliki dua 
hari spesial untuk bermain-main di dalamnya. Maka Nabi SAW 
bertanya, "Dua hari apakah ini?" Mereka menjawab, "Dua hari yang 
kami bermain-main di dalamnya pada masa Jahiliyah." Maka 
Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mengganti 
untuk kalian dua hari raya yang lebih baik dari keduanya yaitu hari 

raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri." 


“7 Adz-Dzahabi tidak mengomentarinya dalam At-Talkhish. 
Menurutku, Adz-Dzahabi berkata dalam A4! Mizan, "Utbah bin Humaid adalah 
seorang seorang syeikh yang meriwayatkan dari Ikrimah. Dia divonis dha'if. 
Abu Muawiyah, Ubaidillah Al Asyja'i dan beberapa periwayat meriwayatkan 
darinya. Dia adalah Abu Mu'adz Adh-Dhabbi Al Bashri. Abu Hatim 
berkomentar tentangnya, "Haditsnya bagus." 
Ahmad berkata, "Hadits ini dha'if dan buka periwayat yang kuat." 

“8 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 











Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


Ke Terra Cegah jin Gp IA A5 —0/1. A1 
Pe In Be KN NE Ae Npan JS oi 


50 So... o1 Jo 


Pa ab Uk JAN pb Up Es Yy 
Sa an jau Ke GA SANG ag dea 
KAL EN An ala AI KD AU IE UNI Ai) 
SEA yap UK sia 

1092/5. Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i menceritakan kepada 

kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepadaku, Abu Al Mughirah menceritakan 
kepada kami, Shafwan bin Amr menceritakan kepada kami, Yazid bin 
Khumair Ar-Rahbi menceritakan kepada kami, dia berkata, "Abdullah 
bin Busr sahabat Nabi SAW keluar bersama orang-orang pada hari 
raya Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian, dia mengingkari lembeknya 


imam, dia berkata, "Dulu ketika kami bersama Nabi SAW kami telah 
selesai pada saat-saat seperti ini, yaitu ketika membaca tasbih." 2 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun Al Bukhari 
dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


pb oi Aan Gi GR RA AN Cal AN LA 


Pa Pt - - ra 2 co. 
Na oa bgt Y (Ing Wva— ane ad naa TG Im Sara 
“29 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari." 


Al Mustadrak — 


SNN jas US nadi G0 EA Le MIA Dg 
al 3g (ob alan Gadang Of Cat js Ass Vj JG 


1093/6. Abu Muhammad Al Hasan bin Muhammad bin Halim 
Al Marwazi mengabarkan kepada kami, Abu Al Muwajjih 
menceritakan kepada kami, Yusuf menceritakan kepada kami dari Isa, 
Al Fadhl bin Musa menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
menceritakan kepada kami dari Atha', dari Abdullah bin As-Sa'ib, dia 
berkata, "Aku pernah shalat Id bersama Rasulullah SAW. Setelah 
selesai beliau bersabda, 'Kami akan berkhotbah: Barangsiapa yang 
ingin duduk silakan duduk, dan barangsiapa yang ingin pergi 


silahkan pergi'."3 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. Inilah makna hadits yang 
ditanyakan berkenaan dengan Hari Raya. Hanya saja dia diriwayatkan 
oleh Ibnu Abbas. 


Oi Ka Gis up jin A3 MAA ea jl Wa —y/v eat 
Pa (ola aa ISI ena ag tp Aa Dr bra PA Di Dg 


IA Sedan Tag aoi BI X0 5 Sue 


AI aa di he SA HA AN EP dl yb Wa 
Jaa Lai th ala MI Ko 


“30 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 














1094/7. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muslim 
menceritakan kepada kami, Isa bin Abdul A'la menceritakan kepada 
kami dari Abu Farwah, bahwa dia mendengar Abu Yahya Ubaidillah 
At-Taimi menceritakan dari Abu Hurairah bahwa pada masa mereka 
hujan turun pada Hari Raya, lalu Nabi SAW shalat mengimami 
mereka di dalam masjid.! 


Sanad hadits ini shahih namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


Abu Yahya At-Taimi adalah periwayat yang sangat jujur 
(shadug). Yang dinilai cacat hanya Yahya bin Ubaidillah yaitu 
putranya. 


Abe aan Kas - 


dp ya Wa (IL gi elo ui Kaban Sab —AIN A0 


Pal 


2036. 3 


AA gi Oh 33 (A3) Ba LAS Gas CAS 1 Ii 

at ya daa APH yak FK Ap ea 

Yg 5 Ya ala H1 KA SN Eh 
Aa Ah ala N Ie 3, Ace 


1095/8. Muhammad bin Shalih bin Hani' menceritakan kepada 
kami, Abu Sa'id Muhammad bin Syadzan menceritakan kepada kami, 
Abu Ammar menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada 
kami dari Aban bin Abdullah Al Bajali, dari Abu Bakar bin Hafsh bin 

'Umar bin Sa'ad bin Abu Waggash, dari Ibnu Umar, bahwa dia keluar 
pada Hari Raya ke masjid (untuk shalat Id) dan tidak shalat baik 





91 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." | 


Al Mustadrak — 


sebelum maupun sesudahnya. Lalu dia menjelaskan bahwa Nabi SAW 
melakukan demikian."'?2 


Sanad hadits ini shahih namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya dengan redaksi ini. Akan tetapi keduanya sepakat 
atas hadits Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW tidak 
shalat baik sebelum maupun sesudahnya. 


"Sei IN AE 2 SALA Ai as Mug -aly.an 

S3 ea Pa Pera Ki Bea 5 Je BA Al 

AE Gt 5 LAS Gi ee 3 LS SA 
AP SS ii ig ala Jo DO nyi 


1096/9. Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Al Ashbahani 
Az-Zahid mengabarkan kepada kami, Ismail bin Ishag Al Gadhi 
menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Harb menceritakan kepada 
kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami. 


Al Husain bin Ali mengabarkan kepadaku, Muhammad bin 
Ishag Al Oadhi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdah 
menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada 
kami dari Ayyub, dari Atha', dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW 
shalat sebelum khotbah pada Hari Raya." 


“82 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 
"83 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


(404) — Al Mustadrak 























Ini merupakan redaksi hadits Ahmad bin Abdah, sedangkan 
dalam hadits Sulaiman diperpendek. 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya seperti ini. 


bs Bang Koala ha 


AG. 3 
Sdm 


SN Sea IE DU AG SA KAI ab 
ar AA Ga Fi SA la Fi Bp AG Kah 
ES de db Abs GAS Ah GAS NI 3 
313 ag SA aa Pr) PA ee JS ee NU 

ND Ja ai Oia mart | Oka Paper 


1097/10. Abu Bakar bin Ishag mengabarkan kepada kami, Abu 
Al Mutsanna memberitakan (kepada kami), Musaddad menceritakan 
kepada kami. 


Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku, keduanya berkata: Yahya bin Sa'id 
menceritakan kepada kami, Abdul Hamid bin Ja'far Al Anshari 
menceritakan kepada kami, Wahb bin Kaisan menceritakan kepadaku, 
dia berkata: Aku melihat Ibnu Az-Zubair di Makkah yang waktu itu 


Al Mustadrak — 


sebagai Amir. Suatu ketika Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha jatuh 
pada hari Jum'at. Maka dia menunda keluar (untuk shalat) sampai hari 
semakin siang. Lalu dia keluar dan naik ke mimbar dan kemudian 
berkhotbah dalam waktu lama lalu shalat dua rakaat dan tidak shalat 
Jum'at. Maka orang-orang mencelanya yaitu bani Umayyah bin 
Abdusy-syams. Ketika hal tersebut sampai kepada Ibnu Abbas, dia 
berkata, "Ibnu Az-Zubair telah melaksanakan Sunnah dengan benar." 
Rupanya, hal tersebut juga sampai kepada Ibnu Az-Zubair, maka dia 
berkata, "Aku melihat Umar bin Khaththab melakukan seperti ini 
apabila dua Hari Raya berkumpul jadi satu. "4 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


- 3 
PI aa Ma TG ah 


Iozua Lado CL gag 


o-I01G- 3 | Papa 


IPAR ats pl Bas IN AA 


o ».. - ey oo ,- - 0 Aro 0. Ss. o- o 
SM XS aa MI ep Mana Sab AJI XS 


POP 2 SG or tah » y 5 . “ 0 . Ta ... 

Bae adat ig le Io Iga Ol CAS GA OP 3 
Se 2 sae wa 1 

Aap So ah 

1098/11. Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Abdul Wahhab menceritakan kepada 
kami, Makhlad bin Khalid menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Umar menceritakan kepada kami dari Nafi”, dari Ibnu Umar, bahwa 


Rasulullah SAW berangkat pada Hari Raya (untuk shalat Id) melewati 
suatu jalan kemudian pulang dengan melewati jalan lain. 


434 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 
835 Lih. hadits no. 1099. 


1406 | — Al Mustadrak 








3G. 4 Pa Pena WR: 


Iazea WI UD yha) j3 Kabun 


AI Mas 1 y/N aa 


G3 302 3 3 04 34 0 


PE MBA Ian jan a hara sai 531 & J AI Ia 
J5 GA & o Ha yi Haa an, ea Oi ae sa Terra 
BEP Si saja 


1099/12. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya' gub menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ubaidillah bin Abu Daud Al Munadi 
menceritakan kepada kami, Yunus bin Muhammad Al Muaddib 
menceritakan kepada kami, Fulaih bin Sulaiman menceritakan kepada 
kami dari Sa'id bin Al Harits, dari Abu Hurairah, dia berkata, 
"Apabila Rasulullah SAW keluar untuk shalat Id beliau pulang 
melewati jalan yang bukan jalan ketika beliau keluar." 8 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. Syahid-nya adalah hadits yang 
sebelumnya, yaitu hadits Abdullah bin Umar. 


Jet HI EA Ja Mae AU NN SUK 
AA AA Ga Gi al EA Gap GA Ela deli 
Hi eat gi PA din JL Oa AS Li 
TE Ko M dya MA pe 5S JB ph gi 
AM BS Dab ob tab Ja Gi Ja Jas 
Wi So aa IG 


“36 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — 


1100/13. Abu Abdillah Ash-Shaffar mengabarkan kepada 
kami, Abu Ismail At-Tirmidzi menceritakan kepada kami, Ibnu Abu 
Maryam menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Suwaid 
menceritakan kepada kami, Unais bin Abu Yahya menceritakan 
kepada kami, Ishag bin Salim dari bani Naufal bin Adi menceritakan 
kepadaku, Bakar bin Mubasysyir menceritakan kepadaku, dia berkata, 
"Aku pernah berjalan bersama para sahabat Rasulullah SAW menuju 
tempat shalat pada Hari Raya Idul Fitri. Kami ketika itu melewati 
lembah Bathn Bathan hingga sampai di tempat shalat, lalu kami shalat 
bersama Nabi SAW, kemudian kami pulang menuju rumah-rumah 


kami."37 
Am Sataa cara £ Ben 3 KA Ab ANA 


an ema Cal Data & Kes OA Eat DA Pa et $ 
2 Lea 0 rd 2 X FA 14 3 B1 an 5 "3 ta 
ca TAnpa DA Oa 


.... 8. 3 Dia San -e 
Sa wan Sa 2I is pa ip Ja ta 
(ET BAY LI SKS 


1101/14. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Isa bin As-Sakan memberitakan (kepada kami), 
Abdullah bin Salamah menceritakan kepada kami, Daud bin Oais 
menceritakan kepada kami dari Iyadh bin Abdullah, dari Abu Sa'id Al 
Khudri, dia berkata, "Rasulullah SAW keluar pada hari raya Idul Fitri 
lalu shalat dua rakaat dan kemudian salam. Kemudian beliau berdiri 
dan menghadap kepada orang-orang dan mereka dalam keadaan 
duduk. Beliau bersabda, 'Bersedekahlah kalian, bersedekahlah 


437 Lih. hadits no. 1101. 


(408) — Ai Mustadrak 


Se Na Pan aa 





kalian, Maka yang paling banyak disedekahkan kaum perempuan 


adalah anting-anting dan cincin." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


naa SI bsd 5 SERA Eh olra 


Y, 205 tara 0 o- 80 1G. 4 


ON aa 1. ap Ja ea ot WM Ai SAS 


Ae Ya jab 1 Jab gih di Man p ops 

A.A SP al) ARA lo INI, SS - JG CSI akta 

933 So dia 

1102/15. Abu Bakar bin Abu Darim Al Hafizh menceritakan 

kepada kami di Kufah, Muhammad bin Abdullah bin Sulaiman 

menceritakan kepada kami, Jandal bin Walig menceritakan kepada 

kami, Ubaidillah bin Amr menceritakan kepada kami dari Abdullah 

'bin Muhammad bin Agil, dari Atha' bin Yasar, dari Abu Sa'id Al 

Khudri, dia berkata, "Apabila Rasulullah SAW pulang dari tempat 
shalat beliau shalat dua rakaat." 


Ini merupakan Sunnah yang mulia. Sanadnya shahih namun Al 
Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


Pe) . BG. 


"ti 2 "ai o. 4 () Pa 
Bam aa aa Takan Ca IA YA 


Sena EN eta 3 Ie 


6 . 


ea 
Obi Gi SAN Jet 3 


“88 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 
439 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — (“409 ) 


- » aa 30 - o- 21 307 0 o- 3 0-0. ja 30 
aa 2G Patin Gl OP AP Oi pi) OP pala YP HE Hi 
KU JI GT CT MAS ONE ld Ca AI Up LA 
, og 5 2 EA La , 5 PPA ta 

Aga (AN Al AE AI eko AI Iya) 16 

1103/16. Ja'far bin Muhammad bin Nushair Al Khuldi 
menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada 
kami, Ishag bin Ismail Ath-Thalgani menceritakan kepada kami, 
'Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Manshur, dari 
Rib'i bin Hirasy, dari Abu Mas'ud, dia berkata, "Orang-orang pernah 
berpuasa pada pagi hari untuk menyempurnakan 30 hari. Lalu 
datanglah dua orang laki-laki yang bersaksi bahwa keduanya telah 


melihat hilal kemarin, maka Rasulullah SAW menyuruh orang-orang 
untuk berbuka." “0 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


tata IG 3 Kue ui Te FK eani Uas YAN 
1 sa, PA ) . 0... 35. 3G. 
Ba 9 H5 yaa ab Nash PP) Pa. La go Tana 
«. e A 5 3 - 0 - “, ” 
s5 1053 Ko a 0 aa u DP op am 2 
AAA peka 2 La... o La MANA or AA 2 18.0 
JUS ALAN IN Sia JL ng ale AI Io di ae 
Pua Ta Na ne aa Phat aan os # PE Ta 2 4 £. Pra 8. 3-9 
BE e Ilah SAN da6 NAS ol) dl YY of aga 
Pa Pad ' ng g - 
Aya pass AI $ 036 cd G 
1104/17. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balawaih 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin An-Nashr Al 


“0 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 








Azdi menceritakan kepada kami, Muawiyah bin Amr menceritakan 
kepada kami, Zaidah menceritakan kepada kami dari Simak bin Harb, 
dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Seorang Arab badui pernah 
menemui Nabi SAW Ialu berkata, "Aku telah melihat hilal tadi 
malam." Maka Nabi SAW bertanya, "Apakah kamu bersaksi bahwa 
tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad hamba dan 
Rasul-Nya?" Dia menjawab, "Ya". Maka Nabi SAW bersabda, 
"Berdirilah hai Bilal dan kumandangkanlah adzan dan hendaklah 
"mereka berpuasa." 


Al Bukhari berhujjah dengan Ikrimah, sementara Muslim 
berhujjah dengan Simak. Sanad hadits ini shahih dan diamalkan oleh 
para ahli fikih. Tapi Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


. 
. 


MERK Ae WE YAI Nee 


Bongo 2 8. 6.330 Y, 50. 8. 


3 2.3 05 . 
AAA Up ga ya Vida Cai ra j3 KaDeA Up Il XS Wil 
KP Io BA KA CAT AAA HS IS cethar 53 
. . Drg Pa Aa 8 rd Panai DA Pn Pn , ta $ 
OS lag KE AN aka AI Syag ad ad pe Maa ot ki 
. "ea & . 2 20... 0 Ta. TA 
sea De SE aa un ia Jail Fi PK 
1105/18. Abu Ja'far Muhammad bin Abdullah Al Baghdadi 
mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Hubaisy 
Ad-Dimasygi menceritakan kepada kami, Musa bin Muhammad bin 
Atha' menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, Az-Zuhri menceritakan kepada kami, 


Salim bin Abdullah mengabarkan kepadaku, bahwa Abdullah bin 
Umar mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah SAW membaca 


“1 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


takbir sejak keluar dari rumahnya pada Hari Raya Idul Fitri sampai 
beliau sampai di tempat shalat. “2 


Hadits ini gharib baik sanad maupun redaksinya. Hanya saja 
Al Bukhari dan Muslim tidak berhujjah dengan Al Walid bin 
Muhammad Al Muwaggari maupun Musa bin Atha' Al Balgawi. Ini 
merupakan Sunnah yang diamalkan para imam hadits riwayatnya 
Shahih yaitu dari Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabat lainnya. 


CA AAN JA 3 Alena AI AA Wis —yaf NA 1 


s 


PA — SE IA ANA 33 SAI ENI Cai Ip Ia 
Besa AU OKE JP cha 
8.9 In Ko 31K 0 tp oo 

Sk 5 K3 kmi op ikal 

1106/19. Abu Al Walid Hassan bin Muhammad Al Fagih 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Nu'aim menceritakan 
kepada kami, Ya'gub bin Ibrahim Ad-Dauragi menceritakan kepada 
kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Ibnu Ajlan, 


dari Nafi”, dari Ibnu Umar, bahwa dia keluar pada dua Hari Raya dari 
masjid dengan bertakbir sampai tiba di tempat shalat. “? 


.- An ta o 31G- ah 15 - 
- 3 KL) - PI 5 . - p aa S3 s 
op elas 1 ban SIS His Gp Lani SAS Gaal Gl 5 


. 
. 


“2 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Keduanya adalah periwayat matruk — 
—yaitu Al Walid bin Muhammad Al Muwaggari dan Musa bin Atha'" Al 
Balgawi—." 

“3 Lih. hadits no. 1105. 


(412) — Al Mustadrak 








Hi UG SIS Na an ba a 
. 9.20 Pa 


1107/20. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ishag Ash-Shaghani menceritakan 
kepada kami, Oabishah bin Ugbah menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Atha' bin As-Sa'ib, dari Abu 
Abdurrahman As-Sulami, dia berkata, "Mereka bertakbir pada Hari 
Raya Idul Fitri lebih semangat daripada Hari Raya Idul Adha." “4 


38. 3 as . oto... 38. 3 (an 


KA EA Dak YA AA A6 - YAN A 


39 Ia” 0 KS 


or ang AI ES ema 5 Gila) Gis Ca Gl & 
Nee OS IG Ae 13 3 BP 3 SAN 9g Dp ap Mt 
SPA ja kete Sag Ung3 

AT Sy ATA Sy 3 Ta) 


1108/21. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ishag Ash-Shaghani menceritakan 
kepada kami, Ishag bin Isa menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami dari Khalid bin Yazid, dari Az-Zuhri, dari 
Urwah, dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah SAW membaca takbir 
pada shalat hari raya 12 kali selain takbir pembuka (takbiratul ihram) 
dan beliau membaca, 'Oaaf, wal gur 'aanil majiid, (surah Oaaf)' dan 
'Igtarabatis Saa'ah (Surah y'." 


“$ Lih. hadits no. 1105. 

"5 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Ibnu Lahi'ah meriwayatkannya secara 
menyendiri. Muslim menjadikannya sebagai syahid dua kali. Dalam bab ini juga 
ada diriwayatkan dari Aisyah, Ibnu Umar, Abu Hurairah dan Abdullah bin Amr, 
akan tetapi jalur-jalur kepada mereka rusak." 


Al Mustadrak — | 413) 


MAA 


Hadits ini diriwayatkan secara menyendiri oleh Abdullah bin 
Lahi'ah. Muslim menjadikannya sebagai syahid pada dua tempat. 
Dalam bab ini juga ada hadits yang diriwayatkan dari Aisyah, Ibnu 
Umar, Abu Hurairah dan Abdullah bin Amr, tapi jalur-jalur 
periwayatan kepada mereka rusak, karena dikatakan, dari Ibnu 
Lahi'ah dari Agil. 


rara . Mx JP ESA Sl set —yy/ Na 


e z0. LD La 2 0-3 


Pd 1 da SN aa Ni an Para ui 
Hen aib LA dansa Gpp Ke 
SN 3 MS ae IN Pal aan IN B2 alta 
io, 


1109/22. Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Asy-Syafi'i 
mengabarkannya kepada kami, Ubaid bin Syarik menceritakan kepada 
kami, Amr bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami dari Agil, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari 
Aisyah bahwa Dia berkata, "Rasulullah SAW bertakbir pada shalat 
Hari Raya 7 takbir pada rakaat pertama dan 5 takbir pada rakaat kedua 
sebelum membaca (Al Faatihah dan surah lainnya)."$ 


AB Giaa Op yak X2 mil Aa Bis —r/vaa. 


o- 30 4G. 4 KS 2... 


OP Cam yp Cas OR yj & IS 3 Kaoua Lulo Oa 


Ac Mahi aa 33 dal Aa da 





“6 Lih. hadits no. 1108. 


(414) — Ai Mustadrak 








go en eh An Li Ju Lan 
2 4 
IIS J3 al e | Okai 


1110/23. Abu Al Oasim Abdurrahman bin Al Hasan Al Oadhi 
menceritakan kepada kami di Hamdan, Muhammad bin Abdullah bin 
Mahan menceritakan kepada kami, Musa bin Hizam At-Tirmidzi 
menceritakan kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami 
dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi", dari Ibnu Umar, dia berkata, 
"Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar shalat Hari Raya sebelum 
khotbah." 


Sanad hadits ini shahih namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya dengan redaksi ini. Keduanya hanya meriwayatkan 
hadits Atha' dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang berbeda. 


BER TR oh KS Gi Ip ad ea yel 


2010 


MG Aa EA SS Gl EL bu 
"pin aanen G3 BABA oo YAN dia Kant Di AL K2 ES SI 
Made nu Lena Aas 
Jail 3 OS, ADB pp MI 5 
AN GA hadi! Ab Gabah, AA DUO BP P3 or OS 


1111/24. Abu Al Hasan Ali bin Muhammad bin Ugbah Asy- 
Syaibani mengabarkan kepada kami di Kufah, Ibrahim bin Abu Al 
Anbas Al Oadhi menceritakan kepada kami, Sa'id bin Utsman Al 


“47 Lih. hadits no. 1108. 


Al Mustadrak — 


Kharraz menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Sa'id Al 
Muadzdzin menceritakan kepada kami, Fithr bin. Khalifah 
menceritakan kepada kami dari Abu Ath-Thufail, dari Ali dan 
Ammar, bahwa Nabi SAW membaca Bismillaahirrahmaanirrahiim 
dengan suara keras pada shalat fardhu. Beliau juga membaca gunut 
pada shalat Shubuh, beliau bertakbir sejak hari Arafah pada shalat 
Shubuh dan menghentikannya pada shalat Ashar pada akhir hari 
Tasyrig. “8 

Sanad hadits ini shahih. Sejauh yang aku ketahui para 
periwayatnya tidak ada yang dinilai cacat. Dalam bab ini ada hadits 
yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dan lain-lainnya. Adapun 
tentang perbuatan Umar, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Sa'id, 
maka yang benar adalah bahwa mereka membaca takbir sejak Shubuh 
hari Arafah sampai akhir hari Tasyrig. 

Adapun riwayat dari Umar adalah: 


SHU yi Ke HA Ka rela 


2 Pep 


AS KEP 3 Sila Alba SA IG Sd 2 AA Cit 
PN Anna Talas TA IP AS OS JG 
si i “ 3 - 

BA Op La Aa 30 





“' Adz-Dzahabi berkata dalam Ar-Talkhish, "Justru hadits ini lemah seakan-akan 
maudhu', karena Abdurrahman seorang periwayat yang meriwayatkan hadits- 
hadits munkar, dan Sa'id seandainya dia Al Kuraizi maka dia seorang periwayat 
dha 'if, dan jika bukan maka berarti dia majhul (tidak dikenal)." 

Penulis berkata, "Dalam bab ini juga ada diriwayatkan dari Jabir dan lain- 
lainnya. Adapun tentang perbuatan Umar, Ali dan Ibnu xtd, maka yang 
benar adalah bahwa mereka membaca takbir." 


(ic) — Al Mustadrak 

















1112/25. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balawaih 
mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal 
menceritakan ea kami, ayahku menceritakan kepadaku, 


Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah bin Al 
Hajjaj menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Atha 
menceritakan dari Ubaid bin Umair, dia berkata, "Umar bin Khaththab 
membaca takbir setelah shalat Shubuh hari Arafah sampai shalat 
Zhuhur pada akhir hari Tasyrig."”? 


Adapun hadits Ali: 


3D 


Haa Oa 3 KA 2nd —Y UNA 


3020. 3 Pt pa 3 0. 36. 3 


- RP HI LE UjP Gi dita SAS Oka aa 
laju ai meirngakgi fa :JU gak Sah 
Sin Pn Tuak. 2 euy ia 


1113/26. Abu Bakar bin Ishag menceritakannya kepada kami, 
Abdullah bin Muhammad memberitakan (kepada kami), Hannad 
menceritakan kepada kami, Husain bin Ali menceritakan kepada kami 
dari Zaidah, dari Ashim, dari Syagig, dia berkata, "Ali membaca 
takbir setelah shalat Shubuh hari Arafah kemudian tidak 
menghentikannya sampai imam shalat pada akhir hari Tasyrig, 
kemudian dia membaca takbir setelah Ashar." 


Adapun hadits Ibnu Abbas adalah: 


49 Lih. hadits no. 1111. 
“50 Lih. hadits no. 1111. 


Al Mustadrak — | 417 


DP KA HA Ket Sisa -yvI ne 
BEP 2 KI SAT aa OP EA SI SI Gi 
BAB Ai Al up Jadi ko 


1114/27. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balawaih 
menceritakan kepadaku, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Yahya 
bin Sa'id menceritakan kepada kami, Al Hakam bin Farukh 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abbas, bahwa dia membaca 
takbir sejak Shubuh hari Arafah shalat Ashar pada akhir hari 
Tasyrig,"! 

Adapun hadits Abdullah bin Mas'ud adalah: 


KATA —N Jatah oh Ta Aa ad rn yA Ao 
ar Rika eh tt AP Tag at Ag tra aa Ui sean, , rara 
PA Ay PI WES Falah GA Ce pas 1IE Ke yi IE 
. o 0. Rd - 1 Tina 0 od 

3 AA Ina Nan maa! Tp, di 2, (2 al 

1115/28. Abu Yahya Ahmad bin Muhammad As-Samargandi 
mengabarkannya kepada kami, Muhammad bin Nashr menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, Husyaim 
memberitakan (kepada kami) dari Abu Janab, dari Umair bin Sa'id, 
dia berkata, "Ibnu Mas'ud dating menemui kami: dia membaca takbir 


"3 


“SI Lih. hadits no. 1111. 


— Al Mustadrak 








sekak shalat Shubuh hari Arafah sampai shalat Ashar pada akhir hari 


Tasyri : Bagai 


2 


SA GP lang AAA Gas Easy ala 


AB op Jing ENI! Sat 2 ad Ui aj AN 5 
LS EA ai Napi KB Bei 
LAN LE ga 

1116/29. Abu Al Abbas Mohammad bin Ya'“gub menceritakan 
kepada kami, Al Abbas bin Al Walid bin Mazid menceritakan kepada 
kami, ayahku menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Al Auza'i ditanya tentang takbir pada hari Arafah, maka Dia 


menjawab, "Takbir itu sejak Shubuh hari Arafah sampai akhir hari 
Tasyrig sebagaimana yang dilakukan Ali dan Abdullah." 23 


“52 Jhid. 
453 Ibid. 


Al Mustadrak — | 419 ) 


(420) — At Mustadrak 





Pe 


WITIR 


20.2. 36. $ Kena 


Ba ce Sp YA AI at Cas —1/NAAV 


7. SO Y, Jo as - 3015. 4 


Hi as di anna 1 bata Ea SAN Ea 1 SALA 
AA ap pik al LA SE yi Ml ae yi jika 
PD gabah 3 BJL agya ae Aoi 
Henna AN ey ale Al ae Ja Jet kejam At Ja 

ay Ce Ani 


1117/1. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami secara imla', Muhammad bin Sinan Al Oazzaz 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Hamdan menceritakan 
kepada kami, Abdul Hamid bin Jafar bin Abdullah bin Al Hakam 
menceritakan kepada kami, Abu Ja'far bin Abdullah menceritakan 
kepada kami dari Abdurrahman bin Abu Amrah An-Najjari, bahwa 
dia bertanya kepada Ubadah bin Ash-Shamit tentang witir, maka Dia 


Al Mustadrak — | 421 | 


menjawab, "Hal baik yang diamalkan Nabi SAW dan kaum muslimin 
sesudah beliau, akan tetapi hukumnya tidak wajib."4 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Hadits ini memiliki beberapa syahid. Di antaranya adalah: 


Wa Saka LA Bala 3 oa BE YNA NA 

ME SN EA ME ae YA 
Ag KE LAS 3 NI ea HA Oia jas 
HA KE AJE GA aan YM X5, CP NS 


A.. 3 Ba nb Tea 2 . £. 0. -y. 0 E ad 
Il P3 IE JB EJE AA 3 SEP Slalu pI BIS 
A 2 P3 : . Tn . e. P Te A3, os Pagoh tata oe 
AI ate Bl Sah 9 MK SAS ai md Bl Oh A6 


3 PI aa dat 0 F. aan TAAT eri LUNA Aa ore 
FN Ig Al ob La OT JAR JB 3 AI A9 ala 
1118/2. Maimun bin Ishag Al Hasyimi mengabarkannya 
kepada kami di Baghdad, Ahmad bin Abdul Jabbar menceritakan 
kepada kami, Abu Bakar bin Ayyasy menceritakan kepada kami. 


Abu Muhammad Ahmad bin Abdullah Al Muzani 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah Al Hadhrami 
menceritakan kepada kami: Ahmad bin Yunus, Al Ala' bin Amr Al 
Hanafi, Muhammad bin Yazid Ar-Rifa'i dan Abdullah bin Sa'id Al 
Kindi menceritakan kepada kami, mereka berkata: Abu Bakar bin 
Ayyasy menceritakan kepada kami, Abu Ishag menceritakan kepada 


» 


458 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim. Hadits ini memiliki beberapa syahid." 


(422) — Ai Mustadrak 








kami dari Ashim bin Dhamrah, dia berkata: Ali RA berkata, 
"Sesungguhnya witir tidak wajib seperti shalat fardhu, akan tetapi 
Rasulullah SAW menunaikan witir." Kemudian dia berkata, "Wahai 


Ahli Al Our'an, tunaikanlah witir, karena Allah itu ganjil (Esa atau 
satu) dan menyukai yang ganjil." 


Di antara syahid-nya adalah: 


oo 40185. 3 Y as 


GAS Cun DI 1 JASA MN X5 das —y/N YNA 


4 243 Pan Sepekan 


0 Agen ge 205 WAT Debat Bo ana Dana dar 
PENS PG AI 1 SI) AI le ya LIL :JG 


1119/3. Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Ash-Shaffar 
menceritakannya kepada kami, Ahmad bin Yunus Adh-Dhabbi 
menceritakan kepada kami, Abu B: Syuja“ bin Al Walid 
menceritakan kepada kami, Yahya bi Abu Hayyah menceritakan 
kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, "Tiga hal yang bagiku wajib tapi Sunnah bagi kalian: 
kurban, witir dan dua rakaat fajar." 


Al Hakim berkata, "Dalil asal tentang hal ini adalah hadits A/ 
Iman dan pertanyaan seorang Arab badui tentang shalat lima waktu 
lalu bertanya lagi, 'Apakah ada lainnya yang wajib bagiku?' Dia 
menjawab, 'Tidak, tapi hanya shalat sunah'. Selain itu, juga hadits 
Sa'id bin Yasar dari Ibnu Umar tentang menunaikan witir di atas onta 


48 Lih. hadits no. 1119. 

456 Adz-Dzahabi berkata dalam A4t-Talkhish, "Al Hakim tidak mengomentarinya. 
Hadits ini gharib munkar. Yahya divonis dha'if oleh An-Nasa'i dan Ad- 
Daraguthni." 


Al Mustadrak — 


tunggangan. Al Bukhari dan Muslim sepakat meriwayatkannya dalam 
Ash-Shahih." 


on US aa sen KA Cas - TAKES 
Ka dns 3 Ci yaa kental ega la Gi Peng ear eny 
Ta la JO 3 3 TU oi Al AP 2 ab 
3.3 NY AA EU La “13 3.3 ec. rana 
Ca SB ata Ide ai 3: KN Je 
3 » 2... 
JH) RAS II Plh Sial KI JB Ca Sagu 
.9 Aa Tit : Aa 
1120/4. Abu Bakar bin Al Fagih menceritakan kepada 
kami, Bisyr bin Musa memberi (kepada kami), Yahya bin Ishag 
As-Sailahini menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami dari Tsabit, dari Abdullah bin Rabah, dari 
Abu Oatadah, bahwa Nabi SAW bertanya kepada Abu Bakar, "Kapan 
kamu menunaikan witir?" Dia menjawab, "Aku menunaikan witir 
sebelum tidur." Beliau juga bertanya kepada Umar, "Kapan kamu 
menunaikan witir?" Dia menjawab, "Aku tidur lalu menunaikan 
witir." Maka beliau bersabda kepada Abu Bakar, "Kamu telah 
melakukannya dengan kemantapan." Beliau juga bersabda kepada 
Umar, "Kamu telah melakukannya dengan kekuatan"! 
Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 
Hadits ini memiliki syahid dengan sanad yang shahih: 


“57 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


(424) — Al Mustadrak 








PA Up Gi ko HI SASA jaan jl Gis —0/NANA 


. 


o Bi NA do 3 0. 3 


MA KS 


AAN Dah Gi GAS ne ne 33 Nee 

CS OR 3 Se AI at 3 LA ia :YG 
Si da NO Abg GP Aap aa 3 gala Hi 
KAI 2G dl 3 Jadi ob Oi BK AI IE ah ala 
an An CE JB Tdk 3 db, wis 


1121/5. Abu Ja'far Muhammad bin Shalih bin Hani' 
menceritakan kepada kami, Al Husain bin Muhammad bin Ziyad 
menceritakan kepada kami. 


Ali bin Isa menceritakan kepada kami, Al Husain bin Idris Al 
Anshari menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Muhammad 
bin Abbad Al Makki menceritakan kepada kami, Yahya bin Sulaiman 
menceritakan kepada kami dari Ubaidillah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, 
bahwa Nabi SAW bertanya kepada Abu Bakar, "Kapan kamu 
menunaikan witir?" Dia menjawab, " menunaikan witir lalu 
tidur." Maka beliau bersabda, "Kamu telah melakukannya dengan 
kemantapan." Lalu beliau bertanya kepada Umar, "Kapan kamu 
menunaikan witir?" Dia menjawab, "Aku tidur lalu bangun untuk 
shalat malam lalu menunaikan witir." Maka beliau bersabda 
kepadanya, "Kamu melakukan perbuatan orang yang kuat." 


48 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — (425) 


Pa LAS SIG Pa AI ae en EN KA 


Ld ru H 04 2 as 3 ai - Pa 3 8 
SS SILI 2 JS Lao asaaa AS jl Bis Soy Kaban up 


? 


0 


Ce Ana w of Goa ah ia “JG ps d3 cu 
jan 3 ja naa . beng Mara Aa sa ' - KP eoJ- 
ME BII ah le Ke Ne aa 
aa Ng 
1122/6. Hamzah bin Al Abbas Al Agabi mengabarkan kepada 
kami di Baghdad, Al Abbas bin Muhammad Ad-Duri menceritakan 
kepada kami, Abu Amir Al Agdi menceritakan kepada kami, Ali bin 
Al Mubarak menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abu Katsir, 
dia berkata: Abu Nadhrah menceritakan kepadaku bahwa Abu Sa'id 
Al Khudri mengabarkan kepada mereka, bahwa mereka bertanya 
kepada Nabi SAW tentang witir, maka beliau menjawab, 
"Tunaikanlah witir sebelum Shubuh." 
Hadits ini diperkuat oleh Ma'mar bin Rasyid dari Yahya bin 
Abu Katsir. 


BA ES ee jan LA GA NI Y 


PEP AAA Bi BEI KE EA ad SAS SEL oi KA 
A 2 P4 2 ..' 0 .. 2 “ RA - 3 
Al lo Ol dea alat LP TPP Ap ai 

JAS yen IG alan dls 


1123/7. Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i mengabarkan kepada 
kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepadaku, Abdul A'la menceritakan kepada 


“99 Lih. hadits no. 1123. 


— Al Mustadrak 


. 





kami, Ma'mar menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abu Katsir, 
dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Nabi SAW 
bersabda, "Tunaikanlah witir sebelum Shubuh." S 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


Hadits ini memiliki syahid yang shahih: 


(IA EP AN 2 GS PA Sa Si ip Mete — MAINAN 4 


203 He - 


Ig ng S3 Sd al kara yaa Ke da Insta Ja L 
er. A 

ala Io MI dya) JG :J6 PE pi PB 

ed £ oz 2 : 4 and 25 - 

ea Is PIL bayol dang 

1124/8. Ali bin Hamsyad menceritakannya kepada kami, 

Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Harun 

bin Ma'ruf menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Zaidah menceritakan 

kepada kami, Ubaidillah bin Umar menceritakan kepada kami dari 


Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
"Segeralah menunaikan shalat witir sebelum Shubuh." 


1 - La. 0 3 ba Sau au 2 
Da (Olga Gua : 3 Ola SA —A/NA Yo 


JA 1 pagi Taka Ad EA LPS ab 2 lh 


P1 . 


(han Ap aa AP S3 dan Op Pita Cas 


$ 


460 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 
“€! Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


“ or . d 21.0 aa o. NX Le 1 2. 2.” 

AB His dj Kemal BIS ya 2JB eta ala At Ito Sl J3 Of 

85 

1125/9. Abdan bin Yazid Ad-Daggag mengabarkan kepadaku 

di Hamdan, Ibrahim bin Al Husain Al Kisa'i menceritakan kepada 

kami, Abu Salamah Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, 

Hisyam bin Abu Abdillah menceritakan kepada kami dari Oatadah, 

dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 

"Barangsiapa yang mendapati shalat Shubuh dan belum menunaikan 
Shalat witir, maka dia tidak perlu menunaikan shalat witir. sini 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 
Hadits ini memiliki syahid dengan sanad yang shahih: 
Pa 8, h o- o - re. .. 
SAS (ga Al ala 53 hana Kd Al - AAA 
3 D0 LS Be AIO BG AG. Suc0 Pa PA HN PA 
HP Ju HT MEN ENI FA G3 JASA 
j0 (jab HO ab BI aga Ip ORA iis 
PP aa AN 5 NA Ken Ot s0 - PA AA ta “. 
Hay sae AI elo Al Iya) op V3 OXL0 pe Jami Jalll Iuo 
aa an Tana AN Te Bee Un uan an 
Jia) Op BIG Jill Io JS C3 Aas Fadli OS Ii Oli Al 
Oa el . LE Maa o. up? 1» 
AN ISU JG An le AI Ko 
1126/10. Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Asy-Syafi'i 
mengabarkannya kepadaku, Muhammad bin Al Faraj Al Azrag 
menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Muhammad menceritakan 


kepada kami, dia berkata: Ibnu Juraij berkata, Sulaiman bin Musa 
menceritakan kepadaku, Nafi” menceritakan kepada kami bahwa Ibnu 


42 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 











Umar berkata, "Barangsiapa yang menunaikan shalat malam, maka dia 
hendaknya menjadikan akhir shalatnya sebagai witir, karena 
Rasulullah SAW menyuruh demikian. Apabila fajar telah tiba, maka 
habislah semua shalat malam dan shalat witir, karena Rasulullah SAW 
bersabda, 'Tunaikanlah witir sebelum fajar" "8 


Tag oa Kata BASA FA CA AAN 

5 hana 2 On Travel Han san oa 6 Lara Jaga 

Tania AG 5P Iin GAS Obb YP CAS Ula gi 

Pel die Io M5 JG SA at Gi IP Ui Mas 
Sembah Set 


1127/11. Abu An-Nadhr Muhammad bin Muhammad bin 
Yusuf Al Fagih mengabarkan kepada kami, Utsman bin Sa'id Ad- 
Darimi menceritakan kepada kami, Utsman bin Sa'id bin Katsir bin 
Dinar menceritakan kepada kami, Abu Ghassan Muhammad bin 
Mutharrif menceritakan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha' 
bin Yasar, dari Abu Sa'id, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
"Barangsiapa yang ketiduran sehingga tidak menunaikan shalat witir 
atau dia lupa, maka dia hendaknya shalat ketika telah Shubuh atau 
ketika dia teringat." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


463 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, "HaditS'ini shahih." 
“2 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari dan 
Muslim." 


Al Mustadrak — 


BA data MIE 3 oebd Tae SA -xINAYA 

Pe BELA Ge BE 5 A3 Ab Gl 3 HA 

“&us AN PI KPI CA elang Haa BI Pa 

S Jean du GIA Lai gd 33 ega Aji oi bs 
Hala Sig AB SA) GOD Gi 


1128/12. Abu Ali Al Husain bin Ali Al Hafizh mengabarkan 
kepadaku, Ibrahim bin Abu Thalib dan Muhammad bin Ishag 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Muhammad bin Yahya 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yusuf menceritakan 
kepada kami, Al Auza'i menceritakan kepada kami, Az-Zuhri 

.menceritakan kepadaku dari Atha' bin Yazid Al-Laitsi, dari Abu 
Ayyub Al Anshari, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Witir itu 
hak, barangsiapa yang mau, dia bisa menunaikan witir 5 rakaat: 
barangsiapa yang mau, dia bisa menunaikan witir 3 rakaat: dan 
barangsiapa yang mau dia bisa menunaikannya 1 rakaat." 

Sanad hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, 
namun keduanya tidak meriwayatkannya. 

Hadits ini diperkuat oleh Muhammad bin Al Walid Az- 
Zubaidi, Sufyan bin Uyainah, Sufyan bin Husain, Ma'mar bin Rasyid, 
Muhammad bin Ishag dan Bakar bin Wail dengan meriwayatkannya 
secara marfu'. 


Adapun hadits Az-Zubaidi adalah: 


45 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim. Hadits ini diperkuat oleh Az-Zubaidi, Ma'mar, Ibnu Uyainah dan 
segolongan periwayat." 


— Al Mastadrak 











GG. 3 30 . 


A55 5 aa HA Jia ACA -YINA YA 
o ag CO Kaban av Ear ea 33 Ia 1 as lan SPA 


5 8.3 as 


KE N ah Me bt PPI King Gi Ia Ga cg al 


. aa 


J5 J5 en si naa dy oi Plbai us SA Ka Prau 
Haag Po da JI eh aa Si ISA 12 
1129/13. Abu Sahl Ahmad bin Muhammad bin Ziyad An- 
Nahwi mengabarkannya kepada kami di Baghdad, Abdul Karim bin 
Al Haitsam menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isa bin Ath- 
Thabba” menceritakan kepada kami, Yazid bin Yusuf Al Himyari 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Walid Az-Zubaidi 
menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Atha' bin Yazid, dari 
Abu Ayyub, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Witir itu lima 
rakaat atau tiga rakaat atau satu rakaat." 


Adapun hadits Sufyan bin Uyainah adalah: 


AA ap ala 3 Kas ESA KA #Sass -14/NAY 


P3 Ka aa 8 


Mia Kas C3 Ola Op Kaban tara ud LS dj 
J5 J5 Kai al IP Oh Ab YP EA EL 
2 6 AN AG 2 SIB ea ea Ko Op 

Pp Jab Ip Tp Ta ara NN ya enfan 


1130/14. Abu Bakar Muhammad bin Ismail bin Al Abbas Al 
Mustamli menceritakannya kepada kami, ayahku menceritakan 
kepadaku, Muhammad bin Hassan Al Azrag menceritakan kepada 





4 Lih. hadits no. 1128. 


Al Mustadrak — 


kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Az-Zutri, 
dari Atha' bin Yazid, dari Abu Ayyub, dia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Witir itu hak. Barangsiapa yang mau dia bisa menunaikan 
witir tiga rakaat, barangsiapa yang mau dia bisa menunaikan witir 
lima rakaat, dan barangsiapa yang suka menunaikan witir satu 
rakaat, dia bisa menunaikannya satu rakaat." 


Adapun hadits Sufyan bin Husain adalah: 


IE 7 EA AI data -elvara 
"ate Oon uan AS OI gakah 2 Kn Gila at 
d5 Je -JG ep yel na : Ken nan, eat 5 AN o toa 
— Ope mbl Ad op tgn FI Ig dan Io 
Ia des up Gala alta 


1131/15. Abu Al Abbas Muhammad bin Ahmad Al Mahbubi 
mengabarkannya kepada kami di Marwa, Sa'id bin Mas'ud 
menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada 
kami, Sufyan bin Husain memberitakan dari Az-Zuhri, dari Atha' bin 
Yazid, dari Abu Ayyub, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Witir 
itu lima rakaat. Jika kamu tidak mampu maka tiga rakaat, jika kamu 
tidak mampu maka satu rakaat, dan jika kamu tidak mampu maka 
berilah isyarat." 


Adapun hadits Ma'mar bin Rasyid adalah: 


“67 Lih. hadits no. 1128. 
“68 Lih. hadits no. 1128. 


— Al Mustadrak 














AE 3 A5 El ds "Ie Abiss Nala 

Pa en Ban na ae Gea 

MIA Oa SP Oa oi Ala 1 ce gi op taka 
PSI HP 15 gg la 


1132/16. Abu Ali Al Hafizh menceritakannya kepada kami, 
Ja'far bin Ahmad bin Nashr menceritakan kepada kami, Yahya bin Al 
Ward menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, 
Adi bin Al Fadhl menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Ibnu 
Syihab, dari Atha' bin Yazid, dari Abu Ayyub, bahwa Rasulullah 
SAW bersabda, "Witir itu hak." Lalu dia menyebutkan haditsnya 
dengan makna hadits yang sama. 


Adapun hadits Muhammad bin Ishag adalah: 


an SAS AI basa VA 


Ba Pa 2. S0 LA. 0 1016. 3 


hasan (kom ai NG nat raya Ia Cai ME G3 Kaban 
5 "JB Bgn! NP Bi Abe CA op BE Yi 
8. 

TE 

1133/17. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakannya kepada kami, Muhammad bin Khalid bin Khali 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid Al Wahbi 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishag menceritakan 


469 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Para ulama meninggalkan Adi. Ibnu 
Ishag meriwayatkannya dari Az-Zuhri dan tidak meriwayatkannya secara 


marfu un 
Al Mustadrak — 


kepada kami dari Az-Zuhri, dari Atha' bin Yazid, dari Abu Ayyub, dia 
berkata, "Witir itu hak.""7 


Lalu dia menyebutkannya secara mauguf pada Abu Ayyub. 
Adapun hadits Bakar bin Wail adalah: 


AG 


Maa kang er Aas 2 jl basi -al rt 


Naa Mara AK GAN YA ubi LA 


(3 Ana 


PN ui Pala uv CAN sja er Xi 1 OM 
SI 3 sala ala Ai Jae Ai Iga) JB UE co udi 


0. 


NPL 


Pd . 


1134/18. Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub Al Hafizh 
menceritakannya kepada kami, Yahya bin Muhammad bin Yahya 
menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Al Mubarak, dari 
Ouraisy bin Hayyan, dari Bakar bin Wail, dari Az-Zuhri, dari Atha' 
bin Yazid, dari Abu Ayyub, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
"Witir itu hak." Lalu dia menyebutkan haditsnya dengan makna hadits 


yang sama. 7! 


Al Hakim berkata, "Aku tidak ragu bahwa Al Bukhari dan 
Muslim meninggalkan hadits ini karena sebagian teman Az-Zuhri 
meriwayatkannya secara mauguf. Tapi ini tidak menjadikan hadits 
seperti ini ber-illat. Wallahu A'lam." 


“7 Y ih. hadits no. 1128. 
4 Lih. hadits no. 1128. 


— Al Mustadrak 











OA aah ang 5 Sd ata Gis al varo 
AN mg ENI daa Al 2 HE EA ee Aj Aa 
NP 9. 7. SE. L3 - 0 2... . o. 0. 
cela ca Pe La csi A Pas sad Up at Pas ad cela Jl Pa sa (Aan 
: - MAA Be T Nne LAN PANAI Dea NN eT3 Pa 3 Tn UU 
Aa el CB 383 ig ag de Al lo al al, Los) :JB 
1135/19. Asy-Syaikh Abu Bakar bin Ishag Al Fagih 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ghalib memberitakan 
(kepada kami), Hatim bin Salim Al Bashri menceritakan kepada kami, 
Abdul Warits bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Khalid Al 
Hadzdza', dari Abu Oilabah, dari Ummu Ad-Darda', dari Abu Ad- 
Darda', dia berkata, "Terkadang aku melihat Nabi SAW menunaikan 


shalat witir sedang orang-orang berdiri untuk menunaikan shalat 
Shubuh." 7? 


Sanad hadits ini shahih namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


4 ed 4 0- us . 


33 Ca ah SE BB Ap ES —yA Nawa 
AA ES da Pa 5 Cab es AS HI 
SA ale II Il ale lo AI Iran SE JB SEA gl 


1136/20. Abdul Bagi bin Gani” Al Hafizh menceritakan 
kepada kami, Ziyad bin Al Khalil At-Tustari menceritakan kepada 


47 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


kami, Ibrahim bin Al Mundzir Al Hizami menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Fulaih menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari 
Hilal bin Ali, dari Abdurrahman bin Abu Amrah, dari Abu Hurairah, 
dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Apabila kalian bangun pagi 
dan belum menunaikan shalat witir, maka dia hendaknya 


menunaikannya."? 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Ab ES an BASA GA al EA —y ANN 
TN TT UN Pa 


? . 
9 oo. G BA 30 - 9 1. 0 te 


CA SP API AP Ab CAS Jai oi Kab 
Si 7 1g 3 @ ed z 
Pin «Ul ui Us ca Ao Ng us e Bas ud 
ig 4 Pa 2. or ta 3 Y 2 Pat A d 2 Geo 
AA YME AM lo Ml Sya) JB JB SPA 
o o 0 # o- 0 £ 0 3.08 0 te oi Sr 350, 
“ KA bi de 3 Hani aga 13 pal say | gk 
BB as jas sah 
1137/21. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya” gub menceritakan 
kepada kami, Thahir bin Amr bin Ar-Rabi' bin Tharig menceritakan 
kepada kami. 
Abu Yahya Ahmad bin Muhammad As-Samargandi 
mengabarkan kepada kami, Abu Abdillah Muhammad bin Nashr 
menceritakan kepada kami, Thahir bin Amr bin Ar-Rabi' bin Tharig 


43 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 


























menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Al- 
Laits menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abu Habib, dari Irak 
bin Malik, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
"Janganlah kalian menunaikan shalat witir tiga rakaat karena 
menyerupai shalat Maghrib, akan tetapi tunaikanlah witir lima rakaat 
atau tujuh rakaat atau sembilan rakaat atau sebelas rakaat atau lebih 


banyak dari itu." 


Co 3 date af dst Tae pt 635 —yy IYA 
Sal ae BI at Ga 
Ha pe lai GA ae PL Ii milo p dd 
“ Nenen SPA! SEP AE API IE 
DA San Lai NAN J6 ag ale RI Ie 
aa Pon 9 


1138/22. Abu Ali Al Hafizh menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Sulaiman memberitakan (kepada kami), Ahmad bin 
Shalih menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb menceritakan 
kepada kami, Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada kami dari 
Shalih bin Kaisan, dari Abdullah bin Al Fadhil, dari Abu Salamah bin 
Abdurrahman dan Abdurrahman Al A'raj, dari Abu Hurairah, dari 
Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian menunaikan witir tiga 
rakaat dan jangan menyerupai shalat Maghrib. Tunaikanlah witir tiga 
rakaat atau tujuh rakaat." 


“4 Lih. hadits no. 1138. 
“15 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai dai Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — 


| Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


LG PEN Te NN an Un ye 9 


Kena AAN Ta na Nge aa yr/ri ya 
s3 ain GL ella 5 AG Ap Ab AS 


tara PN de ip bus Gi eng RA Tart 

Enya A3 Kena EA EP 3 Pa TAS tegaga Bl 
MG AN 3 Lebak 53 Snp 3063 LP G3 3 
IP PEN og Ala Val la da Jie da! Ja) D5 


1139/23. Al Hasan bin Ya'gub bin Yusuf Al Adl mengabarkan 
kepada kami, Yahya bin Abu Thalib menceritakan kepada kami, 
Abdul Wahhab bin Atha' menceritakan kepada kami, Sa'id 
memberitakan (kepada kami). 


Abu Bakar bin Ishag menceritakan kepada kami, Al Hasan bin 
Ali bin Ziyad memberitakan (kepada kami), Ibrahim bin Musa 
menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus menceritakan kepada kami, 
Sa'id bin Abu Arubah menceritakan kepada kami dari Oatadah, dari 
Zurarah bin Aufa, dari Sa'ad bin Hisyam, dari Aisyah, dia berkata, 
"Rasulullah SAW tidak memberi salam pada dua rakaat pertama dari 
shalat witir." 76 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


“76 Adz-Dzahabi berkata dalam /4t-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim. Hadits ini memiliki beberapa syahid." 


— Al Mustadrak 








Hadits ini memiliki beberapa syahid, di antaranya: 


Sea bad Jaa HAK Jai MUAL GI 


8 10. o Men Sati 


PA Ea bae ah gi Oi gala it 
gan an BSN Bap oi Tea Ta 


- 


Yoni dan al alah oa Opa DS: TG ane 3 


»— 


ag P3 Pa Wp AT AN al 


o X0 E 200. 


Haa yat adal 229 Pera 


1140/24. Abu Nashr Ahmad bin Sahl Al Fagih di Bukhara 
mengabarkannya kepada kami, Shalih bin Muhammad bin Habib Al 
Hafizh menceritakan kepada kami, Syaiban bin Farrukh Abu Syaibah 
menceritakan kepada kami, Iban menceritakan kepada kami dari 
Oatadah, dari Zurarah bin Aufa, dari Sa'ad bin Hisyam, dari Aisyah, 
dia berkata, "Rasulullah SAW menunaikan shalat witir tiga rakaat dan 
tidak salam kecuali di rakaa terakhir. Ini juga merupakan shalat witir 
yang dilakukan Amirul Mukminin Umar bin Khaththab RA darinyalah 


penduduk Madinah mengambilnya. bai 


Pe ARA | ala Hi ama yi KU Map ga ve/YNsA 
kan ed jika jl Gas jai Ip asa : Sae yi Gis Tau 
J5 J5 aan 3 ea BH Kas 1 Ia Hi 





“7 Lih. hadits no. 1139. 


Al Mustadrak — 


MEN Tea AAA ata - on IL Ta PAR aa 1 
ASI II 3 bagi OS 3 il 


1141/25. Ahmad bin Muhammad bin Shalih As-Samargandi 
mengabarkan kepada kami, Abu Abdillah Muhammad bin Nashr 
menceritakan kepada kami, Abu Ja'far Ad-Darimi menceritakan 
kepada kami, Hibban bin Hilal menceritakan kepada kami, Yazid bin 
Zurai' menceritakan kepada kami, Habib Al Mu'allim menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Dikatakan kepada Hasan bahwa Ibnu Umar 
salam pada dua rakaat pertama dari shalat witir, maka dia berkata, 
"Umar lebih paham hukum darinya, dia bangkit pada rakaat ketiga 
dengan takbir." 


3038. 3 AG- 


Oi HS EA (aja Vi Ale tj Asa Es —yAJNA EN 
SKA AS NG AA On ATA Haha Ela pad 
DA NAN, 


1142/26. Muhammad bin Shalih bin Hani' menceritakan 
kepada kami, Al Hasan bin Al Fadhl menceritakan kepada kami, 
. Muslim bin Ibrahim dan Sulaiman bin Harb menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami 
dari Oais bin Sa'ad, dari Atha', bahwa dia menunaikan witir tiga 
rakaat tanpa duduk di antaranya dan hanya membaca tasyahud pada 
rakaat terakhir.” 


“8 Jpid. 
“9 Jpid. 


— Al Mustadrak 
















ga CK LAN Ta Ur Ar 
ea 3 sm Ula ja Gp Aga Gas SI Je 
Ke Iyan ol TES 3 AN AP Hi bae IP daa 
2. japan Ga SI os ab 
Aja Ga 2 2 NS sy - 
tt 243 Hii Pn pea N 

1143/27. Al Husain bin Al Hasan bin Ayyub mengabarkan 
kepada kami, Abu Hatim Ar-Razi menceritakan kepada kami, Sa'id 
bin Ufair menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub menceritakan 
kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah binti Abdurrahman, 
dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW membaca pada dua rakaat yang 
setelahnya ganjil Sabbihisma rabbikal a'laa (Al A'laa) dan Oul yaa 
ayyuhal kaafiruun (Al Kaafiruun). Beliau juga membaca pada rakaat 


ganjil Oulhuwallaahu ahad (Al Ikhlaash), Gul a'uudzu birabbil falag 
(Al Falag) dan Oul a'uudzu birabbin naas (An-Naas)." 


Hadits ini perkuat oleh Sa'id bin Abu Maryam dari Yahya bin 

Ayyub. 

Gas CAB Aj KA KA T Et —yAN tt 
BP OA 

au GIRO le Laba 


LOR HE ap le Aa KA YG ep ASI 
480 ih. hadits no. 1144. 


Al Mustadrak — 


Ar A Pe 
etek anang BAA Tag OP 


NE 1 La aa JA Nan LN Pa ? 0 sig 
HK AE Ap SU 39 LA ar ES Y G SSI 35 


AL AIA 4 ni 


1144/28. Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Asy-Syaff'i 
menceritakan kepada kami, Abu Ismail As-Sulami menceritakan 
kepada kami. 


Muhammad bin Shalih bin Hani' menceritakan kepadaku, Al 
Fadhl bin Muhammad Asy-Sya'rani menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Sa'id bin Abu Maryam menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Ayyub menceritakan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, 
dari Amrah, dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW menunaikan witir 
tiga rakaat dengan membaca Sabbihisma rabbikal a'laa (Al A'laa) 
pada rakaat pertama, Oul yaa ayyuhal kaafiruun (Al Kaafiruun), pada 
rakaat kedua dan Oul huwallaahu ahad (Al Ikhlassh), Oul a'uudzu 
birrabil falag (Al Falag) dan Oul a'uudzu birabbin naas (An-Naas) 
pada rakaat ketiga." “! 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. Sa'id bin Ufair adalah imamnya 
penduduk Mesir tanpa diperselisihkan lagi. 

Hadits ini secara mufassar menunjukkan bahwa rakaat yang 
merupakan witir adalah yang bukan dua rakaat sebelumnya. 


481 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Para periwayatnya tsigah. Hadits ini 
sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim." 


— Al Mustadrak 














( - 


sad aa sen KA Ea -ya/rNto 


of ya Pan Sab Aa ta celah ai Kas » 1 Ci ca 


ba HH OS Bg ea Ta dna IP 
Ah HA Yg di HI Cb V3 (PLS 


1145/29. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ayyub memberitakan (kepada kami), Abu 
Umar memberitakan (kepada kami), Hammam memberitakan (kepada 
kami), Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku bahwa Aisyah menceritakan kepadanya, 
bahwa Rasulullah SAW menunaikan vitir lima rakaat dan tidak duduk 


kecuali pada rakaat kelima dan tidak salam kecuali pada rakaat 
»482 


Pa an 


kelima. 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


ee Hara Dini HA AA 6 ba Mena 
— Aa Et AI 21 Bis SA dus S de 


e- Jo y 0-3 


1 Ju “JB cal Tang a Xx “5 “al Ku Al Is 
»0) na | a: Ta Ji 


Pe ea Pig ale Io 


1146/30. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Al Hasan bin Ali bin Affan Al Amiri menceritakan 
kepada kami, Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami, Abu Al 
Munib Ubaidillah bin Abdullah menceritakan kepada kami, Abdullah 





482 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — 


bin Buraidah menceritakan kepada kami dari ayahnya, dia berkata: 


Rasulullah SAW bersabda, "Witir itu hak, barangsiapa yang tidak 


menunaikan witir maka dia tidak termasuk golongan kami." 


PPA Ben KENA pala Ap Lp Ust -aa ev 
Aa 5 Al Aa GAS Chai C3 BN an 


.9 2 paa YAN « 2 SA 

1147/31. Al Hasan bin Halim Al Marwazi mengabarkan 
kepada kami, Abu Al Muwajjih memberitakan (kepada kami), Yusuf 
bin Isa menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin Musa menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Abdullah Al Ataki menceritakan kepada 
kami. Lalu dia menyebutkan haditsnya dengan makna hadits yang 


sama. “8 


Hadits ini shahih namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkan hadits ini. Abu Al Munib Al Ataki adalah orang 
Marwaz yang tsigah dan haditsnya dihimpun. 


UI WN EA CJ MUA 5 Cp Gia yA EA 
LAI Aa ada 


ee 2 jai Ear Sa tab Seo 2 EN DE Ye aa r 


42 
0, 2 6 - 


He Aj ap ana ol Ea Nan Aa Ud 


CA AI oi A6 PUN AS HA ae oa 


“83 Lih. hadits no. 1147. 
488 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish: Al Bukhari berkata, "Dia meriwayatkan 
hadits-hadits munkar —yakni Abu Al Munib Ubaidillah bin Abdullah—." 


— Al Mustadrak 





SEA Ko In El ap UU dop BS Gi Je 
BD AL SSI 3 Stan SA Ai SEnnyang 
1148/32. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, 


Abu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abu Al Walid Ath- 
Thayalisi menceritakan kepada kami. 


Ahmad bin Sahl Al Fagih mengabarkan kepada kami di 
Bukhara, Oais bin Unaif menceritakan kepada kami, Outaibah bin 
Sa'id menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Al-Laits bin 
Sa'ad menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abu Habib, dari 
Abdullah bin Rasyid Az-Zaufi, dari Abdullah bin Abu Murrah Az- 
Zaufi, dari Kharijah bin Hudzafah Al Adawi, dia berkata: Rasulullah 
SAW keluar menemui kami dan bersabda, "Sesungguhnya Allah telah 
memberikan tambahan untuk kalian suatu shalat yang lebih baik bagi 
kalian daripada onta-onta merah, yaitu witir. Dia memberikan 
waktunya untuk kalian antara shalat Isya sampai shalat Jajar." 3 


Sanad hadits ini shahih namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


Para periwayatnya adalah orang-orang Madinah dan orang- 
orang Mesir. Keduanya tidak meninggalkannya kecuali karena alasan 
yang kami uraikan sebelumnya yaitu karena diriwayatkan secara 
menyendiri oleh seorang Sahabat dari seorang tabiin. 


485 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih. Keduanya 
meninggalkannya karena dia diriwayatkan secara menyendiri oleh seorang 
Tabiin dari seorang Sahabat." 


Al Mustadrak — 


A0 1G. 1, 


Jebat BIS tejaga HASAN KG aga —eyIN ea 
CSI Ta nan 2) Ka ana ai SI Era A5 u 
Bu 2 Bi Niana Ta #80. nak Sean Ca. X0 8 0 
EOS db Aa Al SA SP PS 
g o- PN ME Papa aa Pata as In Neh or kan 25 
ae P3) danny JS Lala Cie SD Hi ebay AE AI Gale 
1149/33. Abdullah Muhammad bin Musa mengabarkan 
kepadaku, Ismail bin Outaibah menceritakan kepada kami, Abu Bakar 
bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah 
menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami 
dari Amr bin Murrah, dari Yahya bin Al Jazzar, dari Ummu Salamah, 


dia berkata, "Nabi SAW menunaikan witir 13 rakaat. Setelah beliau 
tua dan lemah, beliau menunaikan witir 7 rakaat."88 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Telah sah riwayat tentang witir yang dilakukan Nabi SAW 
baik yang tiga belas rakaat, sebelas rakaat, sembilan rakaat, tujuh 
rakaat, lima rakaat, tiga rakaat maupun yang satu rakaat. Dan yang 
paling shahih adalah witir yang dilakukan beliau satu rakaat. 


Mar Aan pe Apar —yalr non 

Anta 3 AAS pa (oat AG Lal JB CA apa Gi aa 

ob AN Gi PP ea Si SIA GI ALI X6 5 

Set au sh AG Iga 05 al ala AN Lo NApag 

“86 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 











4 £ £ . 23 . Tt £ - Pe # . 
Ya Ia 3 Iki is ya Wilekany Ab ya Ulb 
: . ap AG Td nd Bee £. or 2 & ee 
Di BUS Ula as ya 


1150/34. Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al Anazi 
mengabarkan kepada kami, Utsman bin Sa'id Ad-Darimi 
menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail menceritakan kepada 
kami, Hammad menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Amr Al 
Fazari, dia berkata: Ad-Darimi berkata ia adalah guru Hammad bin 
Salamah yang paling senior)—, dari Abdurrahman bin Al Harits bin 
Hisyam, dari Ali bin Abu Thalib, bahwa Rasulullah SAW berdoa di 
akhir witirnya, "Allaahumma innii @'uudzu biridhaaka min 
sakhathika, wa bi mu'aafaatika min uguubatik wa a'uudzu bika 
minka, la uhshii tsana'aan alaika anta kamaa atsnaita alaa nafsika 
(ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari 
kemurkaan-Mu, dan dengan keselamatan-Mu dari siksa-Mu. aku 
berlindung kepada-Mu dari ancaman-Mu. Aku tidak bisa memuji-Mu, 
sebagaimana Engkau memuji diri-Mu." 


Sanad hadits ini shahih namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


487 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 





| Panty 


SHALAT SUNNAH 


EA AAA Tabah Ah Login Ig Wadi ps1 INN 
£ a09 0 En CT. 20 GL. 200 18- 4 £E 20 2 
Ho ae UI eelbs op Aaj ae Ula Ab 
Da fe 


0. oo. 4 0 K7 Ao Pa 3 “3 Lo. 4 0 ca 
CS gi CAN Gp ANA CAS uga ian Ol U $ 13 


- 


0. 0. 0. Jo 3. 2 ah Ka 
hakim YP data Opi A9 Pa Lola dl 


2 £ 


SA Ab TA tam sea SA Eh, 
ed BN IP BEP AS ai Hp AS 
abg le Jie Ion IE TS KANE ea gia 
Wa GAN aa 52 AA ES 

AB PI Gp TE ai AP SAN 


1151/1. Al Hasan bin Ya'gub bin Yusuf Al Adl mengabarkan 
kepada kami, Yahya bin Abu Thalib menceritakan kepada kami, 


Al Mustadrak — 


Abdul Wahhab bin Atha' menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu 
Arubah memberitakan (kepada kami). 


Ibnu Ja'far Al Oathi'i menceritakan kepada kami, Abdullah 
bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku, Yahya —yaitu Ibnu Sa'id— menceritakan 
kepada kami dari Sa'id. 

Abu Bakar bin Ishag Al Fagih mengabarkan kepada kami, Abu 
Al Mutsanna memberitakan (kepada kami), Musaddad menceritakan 
kepada kami, Yazid bin Zurai” menceritakan kepada kami, Sa'id 
menceritakan kepada kami dari Gatadah, dari Zurarah bin Aufa, dari 
Sa'ad bin Hisyam, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Dua rakaat fajar lebih baik dari dunia seluruhnya." 


Dalam hadits Yazid bin Zurai'” disebutkan, "Lebih baik dari 
dunia dan seisinya." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


AAN Un gg ji Kenbaa A3 SAN MAIN pl Gia —YI NN OY 
IG. 3 303. 0. 


PA gai gp Ula Gi Aga LP (Ip On Ea Ren 
HA AAU 3 





“8 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Yahya Al Oaththan dan lainnya 
meriwayatkan dari Sa'id. Dia menyebutkan kata "seluruhnya" sebagai ganti dari 
"dan seisinya." 


— Al Mustadrak 











EA III Pep SU KI 
A4 Lin NAGA NY dp 


1152/2. Abu An-Nadhr Muhammad bin Muhammad bin Yusuf 
Al Fagih menceritakan kepada kami, Tamim bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, Utsman bin Abu Syaibah menceritakan 
kepada kami, Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami, 
Utsman bin Hakim menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Yasar, 
dari Ibnu Abbas, dia berkata: Ayat yang paling sering Rasulullah 
SAW baca dalam dua rakaat fajar adalah "Katakanlah (hai orang- 
orang mukmin), 'Kami beriman kepada Allah dan apa yang 
diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim'." 
(Os. Al Bagarah (2): 136) sampai akhir ayat tersebut. Sedangkan pada 
rakaat kedua beliau membaca, "Katakanlah, 'Hai Ahli Kitab, marilah 
(berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada 
perselisihan antara kami dan kamu', sampai ayat, 'Saksikanlah, bahwa 
kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)'" (Os. 
Aali 'Imraan (3): 64) 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


J0 34.. 


MEI gp Ja & KA Sg dug —r|nnor 

CA PN op BE AR SS ae Ip aja GAS ANE 

Tg da PAN AP NP aa Gi ya 
SAN ye Kegika Paha roh 


“89 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 


1153/3. Abu Bakar Ahmad bin Kamil Al Oadhi mengabarkan 
kepada kami, Abu Oilabah menceritakan kepada kami, Amr bin 
Ashim menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada 
kami dari Gatadah, dari An-Nadhr bin Anas, dari Basyir bin Nahik, 
dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa yang 
lupa menunaikan dua rakaat fajar, dia hendaknya menunaikannya 
ketika matahari terbit." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Ea Gg sae Gi GELAS Ata lot 


Kena AS) Cab Uya ep aga ena Kan ane 
P0 le 
Joo ih 3 Ya PAP. Bo La ia 2103 PN Ran 
KG SIS IN, II (JO) yaa “de " 
Ka - 3 Kas Te 4 Bat AA Sea ah aah G3 Si 
at Pb aman Ko LA SANA RA aan WA meta 
Ig EN Kp IN Iyan Sikaa LE II Pras DN) 
| ' 2 esa ga e 2d 
AG mana Kai 1 JUS 
1154/4. Abu Al Hasan Ali bin Isa bin Ibrahim mengabarkan 
. kepada kami, Ahmad bin Najdah Al Ourasyi menceritakan kepada 
kami, Sa'id bin Manshur menceritakan kepada kami, Waki' 


menceritakan kepada kami, Shalih bin Rustum menceritakan kepada 
kami. 


“9 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 














Abu Ali Al Husain bin Ali Al Hafizh menceritakan kepada 
kami dengan redaksinya, Abdullah bin Muhammad bin Mahmud Al 
Marwazi menceritakan kepada kami, Abu Ammar menceritakan 
kepada kami, An-Nadhr bin Syumail menceritakan kepada kami dari 
Abu Amir Al Jazzar, dari Abu Mulaikah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, 
"Oamat dikumandangkan lalu aku berdiri untuk shalat dua rakaat. 
Maka Rasulullah SAW menarikku seraya bersabda, 'Apakah kamu 
akan shalat Shubuh empat rakaat?" 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


535 ISI SA Gi SA Jaa t Upi -o/1 oo 


Mag up Ob n Ta mana ea 
... 30 .. WA . 3035. 3 0 o.J 40 
SE PI ci JA BEN GS Up Crot 


IA Cet AP ANA Para N SS IA ea 
Jas SO Stan ab Jt (la eh an ag Ya 
en an ah UU II TA & II ag AI 
APA Al png 

1155/5. Abu Al Fadhl Muhammad bin Ibrahim Al Muzakki 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Salamah menceritakan kepada 
kami, Ishag: bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Jarir 
memberitakan (kepada kami) dari Abdul Malik bin Umair, dari 
Muhammad bin Al Muntasyir, dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf 


dari Abu Hurairah yang diriwayatkan secara marfu' kepada Nabi SAW 
bahwa beliau ditanya tentang shalat yang paling utama setelah shalat 


491 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 


(ok 


fardhu dan puasa yang paling utama setelah puasa Ramadhan. Maka 
beliau menjawab, "Shalat yang paling utama setelah shalat fardhu 
adalah shalat di tengah malam, dan puasa yang paling utama setelah 
puasa Ramadhan adalah puasa di bulan Muharram." ” 





Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Oo. Lo AG. 4 y, 4 o- ... 


G3 AN AKP 3 ISA X2 jl CA AA OT 


& o- 30 1G.- 43 


AN PA ai la Ga Jan GEA 


( 


2 AS AYI Ca SP UP Il 
S4 ya yaaa abal ba Iga 33 (JAN 
GA ag S es Nag na Crelliall TA 
Be TAP 


1156/6. Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Az-Zahid 
mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ismail As-Sulami 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada 
kami, Muawiyah menceritakan kepadaku dari Tsaur bin Yazid, dari 
Abu Idris Al Khaulani, dari Abu Umamah Al Bahili, dari Rasulullah 
SAW, beliau bersabda, "Tunaikanlah shalat malam karena dia 
merupakan kebiasaan orang-orang shalih sebelum kalian, 
mendekatkan kepada Tuhan kalian, melebur keburukan-keburukan 


dan mencegah dari perbuatan dosa." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun Al Bukhari 
dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


“2 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 
493 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari." 


— Al Mustadrak 








BD. 3 Ad 9 


DEL Sab pasa YA NG | SA IN Nov 
3 Jap Es an ee an daa 
33 J6 uya Gp dab BE kai op Ola 125 AS jet 


TPA aa di an an Jo Ia 


NO 5 1 


AG de Pu) “JG 3 UNP SP 3 SI ca 
ba atas 3 16 


1157/7. Abu Turab Ahmad bin Muhammad Al Mudzakkir 
mengabarkan kepadaku di An-Naufan, Tamim bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Aslam Az-Zahid 
menceritakan kepada kami, Muammal bin Ismail menceritakan kepada 
kami, Sulaiman bin Al Mughirah menceritakan kepada kami, Tsabit 
menceritakan kepada kami dari Anas, dia berkata: Rasulullah SAW 
menemukan sesuatu pada suatu malam. Pada pagi harinya ada yang 
mengatakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya bekas 
sakit tampak jelas pada dirimu." Maka Nabi SAW bersabda, "Meski 
kalian melihatku seperti ini, aku tetap memuji Allah karena aku telah 
membaca tujuh surah panjang (As-Sab 'uth Thiwal)." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


SAN GAS dan Ta AA aa SA EAS —A/NN OA 


PS Jo. 39 


Jb Eat stan - - kata 2. . 


“8 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 


- Haa NE aa, WA Naa Maa eta Ne Sa AN Tan MA Rn OT 
PAN OS sajah Y OS Lag ale AI elo Al Ja) ob JI 
M8 aro JS 
1158/8. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Marzug menceritakan kepada kami, Abu 
Daud menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Aku mendengar Yazid bin Khumair berkata: Aku 
mendengar Abdullah bin Abu Oais berkata: Aisyah berkata kepadaku, 
"Janganlah kamu meninggalkan Oiyamullail, karena Rasulullah SAW 


tidak meninggalkannya, dan apabila beliau sakit atau malas maka 
beliau shalat dengan duduk." 


uga 0 0 1G5- Pt P ,- 0 c- | oo E 
Blah Op KAA BIS IP Up aed! Ul, —A/ NN OA 
Pi i - - o - 
- Pena 2. o 8. Papa 3 0 - o 40, LD 
ae oa Cia Aj aah Gia WS AI 5 op Tata Ui 
s - - 
Be ui 


1159/9. Al Husain bin Ali mengabarkan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, Bisyr bin Khalid Al 
Askari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami. Lalu 
dia menyebutkan haditsnya dengan sanad dan redaksi yang sama.” 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


49 Lih. hadits no. 1159. 
496 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 











Ga PA Ke ol ANA 
Hi yap Ka Pn Pore Gt Papa 1 Ka 
—din ale Io MO JG 2JB Tah NP 
P3 ag TN ir Aja VP ie Bil 
BU su 


1160/10. Abu Al Hasan Muhammad bin Abdullah As-Sunni 
mengabarkan kepada kami di Marwa, Abu Al Muwajjih menceritakan 
kepada kami, Abdan memberitakan (kepada kami), Abu Hamzah 
memberitakan (kepada kami) dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari 
Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa 
yang senantiasa menunaikan shalat fardhu tersebut maka dia tidak 
akan dicatat sebagai golongan orang-orang yang lalai, dan 
barangsiapa yang membaca seratus ayat setiap malam maka dia akan 
dicatat sebagai golongan Ganitin (orang-orang yang taat)" 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim dan 
kedaunya tidak meriwayatkannya. 


2 an 533 Po aa 


Bab ba Sa Han yaa 
Ter a 25 o- Pe - ot ta S AP 
DI 3 Sea eben lea Lo MA J6 JB GA gi 


497 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — 


& GT 9. or 2 Lah 0. - Cat! . o POT LT 
AL Bp Aa AS 3 be on BI 3 JI Ita 
- o - 
Cena Ii Ta 


1161/11. Ja'far bin Muhammad bin Syakir mengabarkan 
kepada kami, Sa'ad bin Abdul Hamid bin Ja'far menceritakan kepada 
kami, Abdurrahman bin Abu Az-Ziyad menceritakan kepada kami 
dari Musa bin Ugbah, dari Ubaidillah bin Salman, dari ayahnya Abu 
Abdillah Salman Al Aghar, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, "Barangsiapa shalat dalam satu malam dengan 
membaca seratus ayat maka dia tidak akan dicatat sebagai golongan 
orang-orang yang lalai, dan barangsiapa yang shalat pada satu 
malam dengan membaca dua ratus ayat maka dia akan dicatat 


sebagai golongan Oanitin (orang-orang taat) yang ikhlas." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


8 L oto. - Ti An 
PE ena YLSA AA at CA AAN 


Tae A SA 3 AN Ea AYI sa Naa 


3 


OP at 5 en ea GA sae al ia 
ma Tapa LAJU EL pb ie de “Jai 
OA 33 on Ja MIS UR SKA JL ya plg ala 
OS UAN AR UB M3 HE aan sae 
Ai Sg LA5 Oa eat Oh AN JIN LIA HN ai LS 
bs ub $ 


498 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 








1162/12. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Bahr bin Nashr bin Sabig Al Khaulani menceritakan 
kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Muawiyah bin 
Shalih mengabarkan kepadaku, Sulaim bin Amir dan Dhamrah bin 
Habib serta Nu'aim bin Ziyad menceritakan kepadaku, dari Abu 
Umamah Al Bahili, dia berkata: Amr bin Absah menceritakan 
kepadaku, dia berkata: Aku menemui Rasulullah SAW ketika beliau 
sedang beristirahat di Ukazh. Lalu aku bertanya, "Wahai Rasulullah, 
apakah ada doa yang lebih dekat (lebih dikabulkan) dari yang lainnya 
atau waktu yang tetap atau yang layak diingat?" Beliau menjawab, 
"Ya, sesungguhnya saat dimana Tuhan paling dekat dengan hamba- 
Nya adalah pada tengah malam yang akhir, jika kamu mampu 
berdzikir kepada Allah pada waktu-waktu tersebut maka 
lakukanlah." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


3» Aek 3036. 3 .- 


BEI ea Ale ISA da AYI 


4 o- Pt - 


? ss." R 30 H 5 Ter 5 5 
Ba Takaran) ui Goal IS UI ul La PU Tut 
GI ME oa doi Man ain ds SA 
IS JP AN Aa JB Us Ie Is Mod Aeaa ai 

o? " . 8, 4 Pig pa 02. Ha. 35 A 8, yg. 0 

"dll et ds dl ol #ujkas Celun y Aa DI gap dan ole 
1163/13. Muhammad bin Shalih bin Hani' menceritakan 
kepadaku, Yahya bin Muhammad bin Yahya menceritakan kepada 


kami, ayaku menceritakan kepadaku, Abdul Ouddus bin Al Hajjaj 
menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Maryam 


499 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 





menceritakan kepada kami: dari Abdullah bin Abu Oais, dari 
Ummahatul Mukminin (isteri-isteri Rasulullah SAW) bahwa mereka 
menceritakan kepadanya bahwa Allah telah menunjukkan kepada 
Nabi-Nya suatu petunjuk, lalu dia berkata kepada mereka, 
"Tunjukkanlah kepadaku petunjuk yang telah diberikan Allah kepada 
Nabi-Nya! " Maka mereka berkata, "Sesungguhnya Allah memberi 


petunjuk kepada beliau agar menunaikan shalat malam." Ka 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


TAS th sa GG Ba 5 KAU 

Hoa asas D Goa Hse da PSA 
M Jo Ios JB JB SE gi IP LE ab SK 
uap ata bah Jai gi ya s6 93 IN an telah ala 
o TN PN Ne Aa Kang En Kon Se Ta ian PAN TT Ad 
oi, akad JA Sya AB SAN Al nh CI Ur 3 ah 


7... 


AS Ae Hai op LG 


tag 


“2 -yalNAne 


1164/14. Abu Bakar bin Ishag mengabarkan kepada kami, Abu 
Al Mutsanna memberitakan (kepada kami), Musaddad menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ibnu Ajlan 
menceritakan kepada kami dari Al Oa'ga' bin Hakim, dari Abu 
Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
"Semoga Allah memberi rahmat kepada orang yang bangun pada 
malam hari, lalu shalat, kemudian membangunkan isterinya, jika 
isterinya tidak mau maka dia mencipratkan air ke wajahnya. Semoga 


500 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim. 
Demikianlah yang dikatakan olehnya —yakni Al Hakim—. Abu Bakar adalah 
orang yang disepakati kelemahannya." 


— Al Mustadrak 








Allah memberi rahmat kepada perempuan yang bangun pada malam 
hari lalu shalat, kemudian membangunkan suaminya, jika suaminya 


tidak mau maka dia akan mencipratkan air ke wajahnya." ah 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


0D. 


Pa Me PASI ola Mala Ep JS Gi oo 


PMN NN Ta Mena 


HA yA kap Ii Cb K3 Hi Cb eh 
In Bp Ul Ab Maia Jaa KE 
HJ 5 KA SI Uh TI ID ala se Ke 


anemia ata Ja ujan pat 

BEA ih NG DG ENI TU) tanah 

1165/15. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, 
Ubaid bin Syarik menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair 
menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami dari 
Abdullah bin Ubaidillah bin Abu Mulaikah, dari Ya'la bin Mamlak 
bahwa dia bertanya kepada Ummu Salamah tentang bacaan Nabi 
SAW ketika shalat malam, maka dia menjawab, "Shalat kalian tidak 
sama dengan shalat beliau. Beliau shalat lalu tidur selama ketika 
beliau tidur, kemudian beliau tidur selama ketika beliau tidur, lalu 
beliau tidur selama ketika beliau shalat sampai pagi." Dia menjelaskan 
bacaan Nabi SAW bahwa bacaan beliau itu mendetail huruf demi 
huruf (yakni membacanya dengan pelan dan tartil sesuai kaidah 
Tajwid). 


x tv 


| ma 


22 Adz-Dzahabi berkata dalam A4t-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 
Ibid. 


Al Mustadrak — 





Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


Ta J0 


s - 3 Lo G Pa 3 Lo. - | 
AGYA — Kana 3 AS gag NN 


T 


La ra Ta eta ai ji 3 XS Key Gi nana 1 YA 
£ o - 3 23 : PA £ 0. LO at ti a01 “3 
— Cyamp BI Jt CNG aa 0S denis 0 BII on Ole 
OS Ajo Kai, dab Eye d3 JAN Sa KE I5L OS AT agya 
5 PA Re Ga BAB aka 8 er Pan 2 panen 

“MS Jay OS play dale AI lo AI Jam Ol Sa 

1166/16. Abdullah bin Muhammad  Ash-Shaidalani 
mengabarkan kepadaku, Muhammad bin Ayyub menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Abdullah bin Numair memberitakan (kepada 
kami), ayahku menceritakan kepada kami, Imran bin Zaidah bin 
Nasyith menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Khalid Al 
Walibi, dari Abu Hurairah, bahwa apabila dia bangun pada malam 
hari (untuk shalat malam) terkadang dia membaca dengan suara keras 


dan terkadang membaca dengan suara lirih. Dia menjelaskan bahwa 
Rasulullah SAW melakukan demikian. 


Sanad hadits ini shahih namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


3 GAS Up yang 33 Kaban sea ga Bas AVINNAY 


- 
o- Peta 0 140 


AA Ol elo Op Ta GA bh DX ba CX up 
Ie Ai Jing 3 IG GS Lane IN Ca com al 5 


503 A dz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 





Jai 0 UI IS TE Go HA PO JI aa de Ai 
— AJE aa 3 HA : TA. “J6 ema 3 Lama Cat) 
1167/17. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya' gub menceritakan 
kepada kami, Bahr bin Nashr menceritakan kepada kami, Abdullah 
bin Wahb menceritakan kepada kami, Muawiyah bin Shalih 
mengabarkan kepadaku bahwa Abdullah bin Abu Gais menceritakan 
kepadanya bahwa dia bertanya kepada Aisyah tentang bacaan 
Rasulullah SAW pada shalat malam, apakah dengan suara keras atau 
dengan suara lirih? Dia menjawab, "Beliau melakukan semuanya, 
terkadang beliau membaca dengan suara keras dan terkadang dengan 
suara lirih." 


Dia berkata: Aku kemudian berkata, "Segala puji bagi Allah 
yang telah menjadikan perkara ini mudah." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, dan ini merupakan 
syahid terhadap hadits Abu Khalid dari Abu Hurairah. 


KA ESA op AGE NAN 

Be H3 PA Ea PA op Kab Yi AK Gis Ip 
oi kata 1 da sa 3 dala yr Ea (AA 
S3 Ka ata RA 6 Aa up 


bs AI ha kai gg yah A3 Sa Laba uli 
IA KN IE Ah EN Jie DI Ke AE 


“ 


504 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 


II Io IE Karo 3 hh AU Uh Lang ats 
CE M3 HI GI Jus 2d SE bada ia 
Wiro 00 LABA LA JG 


1168/18. Abu Al Husain Muhammad bin Ahmad bin Tamim 
Al Oanthari mengabarkan kepadaku, Ja'far bin Muhammad bin Syakir 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Ishag As-Sailahini 
menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan 
kepada kami dari Tsabit Al Bunani, dari Abdullah bin Rabah, dari 
Abu Oatadah, bahwa Nabi SAW melewati Abu Bakar yang sedang 
shalat dengan melirih suaranya (ketika membaca surah), lalu beliau 
melewati Umar yang sedang shalat dengan mengeraskan suaranya 
(ketika membaca surah). Ketika keduanya berkumpul di hadapan Nabi 
SAW maka Nabi SAW bersabda kepada Abu Bakar, "Wahai Abu 
Bakar, aku melewatimu saat kamu sedang shalat dengan suara lirih." 
Abu Bakar berkata, "Dzat yang aku munajati Maha mendengar." Lalu 
Nabi SAW bersabda kepada Umar, "Wahai Umar, aku melewatimu 
saat kamu sedang shalat dengan suara keras." Umar berkata, "Wahai 
Rasulullah, aku mengharap pahala dan untuk membangunkan orang- 
orang yang tidur." Maka beliau bersabda kepada Abu Bakar, 
"Keraskanlah suaramu sedikit." Lalu beliau bersabda kepada Umar, 
"Lirihkanlah sedikit suaramu." S 


—m 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


508 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 








ISI B3 Ii Da3 3 LAI ve al na 


a30 3G 3 . 016.3 6 0 GG. A9 


Ye Aa ah Ia ah Ii Ia Via IU oi Jalan 


Oma £E 0. “tao” . 9 0. “2 sn o- Pt 
Tale Gi EA 3 Jasa jp ujan CL SE AI Ci 
Gea 2, NP” ai Nah Maa e MEI ro o- 
AOA Ko TAN UEA JG KSEI ai PPL A5 


- - 3 Z Ha . 3 8x 2... 
GS NG Laki Kaki G3 IT) AE SS MV 1I0) 2 
HA HA 3 yan JP Kak 
1169/19. Al Hasan bin Ya'gub Al Adl mengabarkan kepada 
kami, Al Husain bin Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Rafi” dan Muhammad bin Yahya menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Abdurrazzag menceritakan kepada 
kami, Ma'mar memberitakan (kepada kami) dari Ismail bin Umayyah, 
dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia 
berkata, "Nabi SAW sedang i'tikaf di masjid lalu beliau mendengar 
mereka membaca dengan suara keras ketika beliau sedang berada di 
kubahnya. Maka beliau membuka tirai dan bersabda, "Ingatlah, kalian 
semua sedang bermunajat kepada Tuhan kalian, maka janganlah 
sebagian kalian menyakiti sebagian lainnya, dan janganlah sebagian 
mengeraskan suaranya kepada sebagian lainnya ketika membaca 
dalam shalat". 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


506 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari dan 
Muslim." 


Al Mustadrak — 


—. E 5 Er 01 o- Ao 2. 9 
HS ME PI aa H3 Bas NAN, 

C0 Gr, 20. A0 2 03. 0 En 0 0” ee 2036. 3 
SE Gagah AS MA OA Agil Gi er) Upi Haha 
BAG CA dika "IP 53 Sid Gas YG Soal 
Ii dia GP AND HN Oi TA 5P arab Gl Ii aa IP ll 

Na Bpr Ti ta e, 9 ' 23 Yaa , 0 KA 
NA "JB Kg UEA ato bl 4 ala OI Pin calas 
SP LIS mai EP EN JA (33 Ol aj ah AN 

Mu ap M0 Ade Rike Laga OS 

1170/20. Yahya bin Manshur Al Gadhi menceritakan kepada 

kami, Abu Bakar Muhammad bin Raja' bin As-Sindi menceritakan 
kepada kami, Abu Kuraib dan Musa bin Abdurrahman Al Masrugi 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Al Husain bin Ali Al 
Ja'fi menceritakan kepada kami, Zaidah menceritakan kepada kami 
dari Sulaiman, dari Habib bin Abu Tsabit, dari Abdah bin Abu 
Lubabah, dari Suwaid bin Ghaflah, dari Abu Ad-Darda', dia 
menyampaikan apa yang didengarnya dari Nabi SAW, "Barangsiapa 
mendatangi tempat tidurnya (untuk tidur) seraya berniat akan bangun 
pada malam hari lalu dia ketiduran sampai pagi, maka dicatat 
untuknya sesuai apa yang dia niatkan sedangkan tidurnya sebagai 


sedekah yang merupakan pemberian dari Tuhannya." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak  meriwayatkannya. Menurutku, keduanya 
menganggapnya ber-illat karena dia diriwayatkan secara mauguf dari 
Zaidah. 


597 Adz-Dzahabi berkata dalam A4t-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim. /llat-nya adalah karena Muawiyah bin Amr meriwayatkannya dari 
Zaidah secara mauguf. Sementara Husain lebih hapal hadits ini." 


— Al Mustadrak 











oa Ie 1G... Eri KG 
nu 5 


BARA Ema 3 Kat Ba -y va 

£ BEA ' x : 35 3. 2 “3 “5 o (3 

dy Be 22 Eah os 31 Ga 3 na uv Ayla Ba Ha 8, 

AS al 

1171/21. Abu Bakar bin Ishag menceritakan kepada kami, 

Muhammad bin Ahmad bin An-Nadhr memberitakan (kepada kami), 

Muawiyah bin Amr menceritakan kepada kami, Zaidah menceritakan 

kepada kami. Lalu dia menyebutkannya dengan sanadnya dari 
perkataan Abu Ad-Darda' 


Hal ini tidak menjadikan hadits ini lemah, karena Al Husain 
bin Ali Al Ja'fi lebih senior dan lebih hapal serta lebih mengetahui 
hadits Zaidah daripada yang lainnya. Wallahu A'lam 


03. 3. PAN Ca 
. A 


35 —YY/NAVY 


ee ea 
Ye 30 o- 4 Pt ..& o Lo 03 Pa Na ... 0 BA 
US 3 ym Lila ye IS Up gaga Kila calon) 3 Ion 
SA Pine Kaya AP IA YP Wat Li ella LP BIN 56 
. “3 “ 0. dai PL ex AI ee. Ma Aa In US Kena 
Cas Aram P3 Sari Y ialah ME MI lo Ml Iya) JB :JU 

MSI oa plaaa BABI UI peabd V7 (UI YA yo 


1172/22. Yahya bin Manshur Al Gadhi menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Muhammad bin Raja' menceritakan kepada 
kami, Musa bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, Husain bin 
Ali menceritakan kepada kami dari Zaidah, dari Hisyam bin Hassan, 
dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, "Janganlah kalian mengkhususkan hari Jum'at untuk 
berpuasa di antara hari-hari (lainnya), dan janganlah kalian 


508 Y ih. hadits no. 1170. 


Al Mustadrak — 


mengkhususkan malam Jum'at untuk beribadah di antara malam- 
malam (lainnya)." yi 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


2 Ka - oto. s0. 2. at AS 
ka EA LK G3 ASASI AP BASA NAVY 


EN BN ka 2 SIN 23 AA Ea olah Yi 


# 


Ci sis pas Es Ki dua 


0 - Penta Exo LC. 0. 0 9.8 o-£ J3 o 8 0 9 so 
O— «Ola Bo Tai OP Uda AI IPP iika 
Ii TA Ip IP ae Io an Ai 


J 
01 Pol XX 1... & SN K0, - 0 2, 0 NG Doping ot 
BIA ASUS TPS AI lo op IU pel le 


0. 0 2 2. o 
Pa MAS J3 PE BAN Gea J3 an AS 


i Wi Cet Pai ta Mur #2. 
al 3 AS (3 pra! Aap 

1173/23. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Ar-Rabi” bin Sulaiman menceritakan kepada kami, 


Syu'aib bin Al-Laits bin Sa'ad menceritakan kepada kami, Al-Laits 
menceritakan kepada kami. 


Abu Bakar bin Ishag mengabarkan kepada kami, Ubaid bin 
Abdul Wahid memberitakan (kepada kami), Yahya bin Bukair 
menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami dari 
Muhammad bin Ajlan, dari Abu Ishag Al Hamdani, dari Amr bin 


509 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 





Uwais Ats-Tsagafi, dari Anbasah bin Abu Sufyan, dari saudara 
perempuannya Ummu Habibah isteri Nabi SAW, dari Rasulullah 
SAW bahwa beliau bersabda, "Barangsiapa menunaikan shalat 12 
rakaat dalam satu hari, maka Allah akan membangun untuknya 
sebuah istana di surga: (Yaitu) Empat rakaat sebelum Zhuhur, dua 
rakaat setelahnya, dua rakaat sebelum Ashar, dua rakaat setelah 
Maghrib dan dua rakaat sebelum Shubuh." 


Kedua sanad ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al 
Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Semua syahid-nya 
Shahih. 


Di antaranya adalah hadits syahid yang diriwayatkan oleh An- 
Nu'man bin Salim dan Makhul Al Fagih serta Al Musayyab bin 
Rafi” 61) 


Adapun hadits An-Nu'man bin Salim adalah: 


Ba dah Sala Mata Ig Tara —rafaave 


Hb Ai 335 CN Wa Gi Aj BAL GA HI 
pi 4 $ o- e - ve. cat 
J3 MA EN Cia II aa 3 AE EM PA 
Sina AS aa AAN UR eni EN Na Cie Sah 
£ 0 To. #£o. Rana | Ao. 0. 0. . X0, 09 - 
Ab Ap Ot AU YP lb Ii DAN 3 
Geo. oi 2 Pata ore A “ » 5 ai z. . un . 2 
PPAS EN laen ie dal Al ae Al Sya) JB NG Oia 
. PPA Tata Pn LAN Ne 
JI ET GH Ejai ikema 


510 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Dua sanad ini shahih sesuai syarat 
Muslim. Syahid hadits ini shahih." 

511 Al Hakim tidak menyebutkan hadits Al Musayyab bin Rafi”, tapi Adz-Dzahabi 
menyebutkannya dalam At-Talkhish. 


Al Mustadrak — 


1174/24. Abu Bakar Ahmad bin Salman Al Fagih 
 mengabarkannya kepada kami, Al Hasan bin Mukram menceritakan 
kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Daud bin 
Abu Hindun memberitakan (kepada kami). 


Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Asy-Syafi'i 
menceritakan kepada kami, Mu'adz bin Al Mutsanna menceritakan 
kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Bisyr bin Al 
Mufadhdhal menceritakan kepada kami, Daud bin Abu Hind 
menceritakan kepada kami dari An-Nu'man bin Salim, dari Anbasah 
bin Abu Sufyan, dari Ummu Habibah binti Abu Sufyan, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa menunaikan shalat sunah 
dengan dua belas sujud maka Allah akan membangunkan untuknya 


sebuah istana di surga." 


Adapun hadits Makhul adalah: 
ba 3 


Pet) - 0-20 3G 3x8 


€o— CD y—a) Or Kebun Adi Ne Ka -yo/N YYo 
CA ega Kita OA AG tag (aral Ba 5 Ia 
MEA IA Ip Ob 4 WAN BI cra 3 LI 
PA TARI “. 2 ANA jan 1g. 2 EC o. 2 0 Pa | 
eag dala DI ale dy) ol aetatun aa (Oli P 
P A, k46 s.0. or at .3 aa Aan -. Le TA ian LAN “Ta 
JP Aa, SO AN IS AS aa Sea 3 :JU 
Ja 
1175/25. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakannya kepada kami, Muhammad bin Ishag Ash-Shaghani 


menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi 
menceritakan kepada kami, Al Haitsam bin Humaid menceritakan 


512 T ih. hadits no. 1173. 


— Al Mustadrak 





kepada kami, An-Nu'man bin Al Mundzir menceritakan kepada kami 
dari Makhul, dari Anbasah bin Abu Sufyan, dari Ummu Habibah 
bahwa dia mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Barangsiapa yang senantiasa menunaikan empat rakaat sebelum 
shalat Zhuhur dan empat rakaat sesudahnya maka Allah akan 
mengharamkannya masuk neraka. 5313 


Ni ea SY AIA 


- 


C h 0-5. : 9 ne aa .. . 
ab yo Ale IA A9 Jela CAS YG al SAS aa 
.. jd Tt " 


Bp Ob LA BA JB IE daa IP LI AA 
Ke ng ES an da dea Ke A1 Ijin 56 ga 
HA ja Lu Melunasi Uas 
Aa ig ale Jo MIA IS SAS CPI 
Sa aa an aib dag Jan de alel BA la gg 
Ci KE Si HAK SE IL) Aa LN OS Jp 

AG GA Ui UE aa 3 dip 


1176/26. Abu Bakar bin Ishag mengabarkan kepada kami, Abu 
Al Mutsanna Al Anbari memberitakan (kepada kami), Musaddad 
menceritakan kepada kami. 


513 Lih. hadits no. 1173. 


Al Mustadrak — 


Ahmad bin Ja'far Al Gathi'i mengabarkan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku, keduanya berkata: Ismail (yaitu Ibnu 
Ulayyah) menceritakan kepada kami dari Uyainah bin Abdurrahman, 
dari ayahnya, dia berkata: Buraidah berkata: Aku keluar pada suatu 
hari dengan berjalan kaki untuk suatu keperluan. Ternyata aku melihat 
Rasulullah SAW sedang berjalan sehingga aku menduga bahwa beliau 
juga hendak ada keperluan. Aku kemudian menahan langkahku dan 
tetap aku lakukan sampai beliau melihatku. Maka beliau memberi 
isyarat kepadaku lalu aku mendatanginya. Lalu beliau memegang 
tanganku dan kami berjalan bersama-sama. Ternyata kami melihat di 
depan kami ada seorang laki-laki yang sedang shalat dengan 
memperlama ruku dan sujudnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, 
"Apakah kamu melihat orang ini riya (pamer)?" Maka aku berkata, 
"Allah dan Rasu-INya lebih tahu." Beliau lantas melepaskan 
tangannya dan melekatkan kedua tangannya di hadapannya tiga kali 
lalu mengangkat kedua tangannya dan membetulkannya lalu bersabda, 
"Lakukanlah dengan tenang dan tidak berlebih-lebihan, lakukanlah 
dengan tenang dan tidak berlebih-lebihan, karena siapa saja yang 
berlebih-lebihan dalam menjalankan agama ini maka dia akan 
kalah." 


Sanad hadits ini shahih namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


5 . 3 “jy 0 3G. 45 1. 
TI Ba 21 MI X2 SA AU —yvI VAN 


- - 
0. 3 9 D0 orh 


Ra 0.3 3 L. - .. Ao oo oo 0 PN NA 
Dj GP IYA Cp JA GP tenan Gi Tea OP Koi Cr della) 
514 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


1472 | — Al Mustadrak 





Na s1 - en Man or Aa Sa MODE 3 oh 0 
A3 OKI ag MEA odto AN RA ate AN Aan ya 
Haa aa SH 

1177/27. Abu Muhammad Abdullah bin Ishag Al Adl 
mengabarkan kepada kami di Baghdad, Yahya bin Ja'far bin Az- 
Zibirgan menceritakan kepada kami, Zaid bin Hubab menceritakan 
kepada kami, Israil bin Yunus menceritakan kepada kami dari 
Maisarah bin Habib, dari Al Minhal bin Amr, dari Zirr, dari 
Hudzaifah, bahwa dia shalat Maghrib bersama Nabi SAW kemudian 


dia shalat lagi sampai shalat Isya. 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


MEN I Keagaa Ai Abu jaan dug -yal raya 


Ai 1 AN Lapan ara Hb Ii OI Pi CS 
J3 J5 «Ul ui Ka Ha selas 13 TP ui us a. ui 
s2 - o- ox. 3) Pan PN X 2, y 5: - 
XP Yak (Nya WA ie ale AN oke Arap 
1178/28. Abu Ja'far Muhammad bin Muhammad Al Baghdadi 
mengabarkan kepada kami, Yahya bin Utsman bin Shalih 
menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Maryam menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Farrukh mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Juraij, dari Atha', dari Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullah SAW 


bersabda, "Muliakanlah rumah-rumah kalian dengan sebagian shalat- 
shalat kalian.""' 


515 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 

516 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish: Ibnu Adi berkata, "Hadits-haditsnya 
tidak dihapal, yakni Ibnu Farrukh." 


Al Mustadrak — 


Al Bukhari dan Muslim sepakat meriwayatkan hadits Abdullah 
dari Nafi” dari Ibnu Umar dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, ! aa 


WI Wi NY) AS 3—4 $ "Shalatlah di rumah kalian dan jangan 
Jadikan dia sebagai kuburan." 
Sedangkan hadits Abdullah bin Farrukh, maka redaksinya 


aneh. Dia adalah syeikh dari Makkah, seorang periwayat inoan: yang 
menetap di Mesir dan wafat di sana. 


SA AI ai ASI segi —yalr va 


aa 5 Bara A5 JA Ce 33 BA SAS 


be - JG cal 3 Gn AN AG Cs Ban Aa 
ai Ta » In 6 HJ Yok SS Ci bh db Io Ai 
Ia dansa te BN adela ji 
LAS Ge Uh 333 Lila WAS EN A5 u :Jok 

Ke Pig le Ko IA: PE PN 


1179/29. Abu Al Abbas Al Oasim bin Al Oasim As-Sayyari 
mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Ali Al Ghazzal 
menceritakan kepada kami, Ali bin Al Hasan bin Syagig menceritakan 
kepada kami, Al Husain bin Wagid menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Buraidah menceritakan kepada kami dari ayahnya, dia 
berkata: Suatu hari pada waktu pagi Rasulullah SAW memanggil Bilal 
dan bertanya kepadanya, "Wahai Bilal, dengan apa kamu bisa 
mendahuluiku ke surga, karena kemarin aku masuk ke surga dan aku 
mendengar suara langkahmu di depanku." Maka Bilal menjawab, 
"Wahai Rasulullah, aku tidak adzan kecuali (setelah) aku shalat dua 
rakaat, dan tidak pernah sekalipun aku terkena hadats kecuali aku 


— Al Mustadrak 


berwudhu." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Dengan inilah (kamu 
bisa mendahuluiku)." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


AS Kata Dian BSA aa Ad Es Fa yA JNNAS 


A.A Lo 


Pan lap AAA EA CAB ALE EN Way SAY 


- 


Gasa Hai OK “ wa ag Ing u P 3olas Lt angan “Ju ERA) 
Na of dn pa AL le Ko baya Ne) af 


4636 1JB 5133 Tas op Ona GR DUS pl Tah LO: LIL 
£ X9 3x13. 0 Bana 

ip 33 yES) «Kar Hp) ia Ca Di ol o ye -JG 

PA Lunar 4 ad Ata 2S CI 


.. 8 A65. $ 


Ud Sai oi 3 Sh LUAR ED 


A3 s3 Hua ana Par el) 


1180/30. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya' gub menceritakan 
kepada kami, Al Abbas bin Muhammad Ad-Duri menceritakan 
kepada kami, Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far Al Madini, dia berkata: 
Aku mendengar Umarah bin Khuzaimah menceritakan dari Utsman 
bin Hunaif bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW lalu 
berkata, "Berdoalah kepada Allah agar Dia menyembuhkanku." Maka 
Nabi SAW bersabda, "Jika kamu mau, aku akan menundanya dan itu 
lebih baik, dan jika kamu mau maka aku akan berdoa." Laki-laki 


517 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari dan 
Muslim." 


Al Mustadrak — 


tersebut berkata, "Berdoalah!" Maka Nabi SAW menyuruhnya untuk 
berwudhu dengan baik lalu shalat dua rakaat kemudian berdoa, 
"Allaahumma innii as 'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika 
muhammadin nabiyyir rahmah, ya muhammad innii tawajjahtu bika 
ilaa rabbii fii haajati haadzihii fatagdhi lii. Allaahumma syaffi hu 
fiyya wa syaffi 'inii fihi (ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada- 
Mu dan menghadap kepada-Mu dengan perantaraan Nabi-Mu, Nabi 
yang membawa rahmat. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku 
menghadap kepada Tuhan dengan perantaraanmu untuk urusanku ini 
agar engkau memutuskan untukku. Ya Allah, berilah pertolongan 
kepadanya untukku dan berilah pertolongan kepadaku untuk 
diriku) "8 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


: PA ES Ka im Ag pe SAY ARYA 
30 Y, 20. Pa 02 o- 3 o Jo — Teo 
Aa Oa — Oi AI IE EA € yeh Gp Kega Ta et PENA 
3 -. e o-X 302. o. 3 Pa 
af oa ai oi MG Oi erna Gi 7S JP 
al Ai ai Aan sa Ba A3 . PE AI oi 
— 3 tida SI 208 pa die We Ip 
Ha Hara Anju ab eta aa 
HR AT C3 8 da pn en 


“ 


518 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari dan 
Muslim." 


— Al Mustadrak 





- 


uga Se HA S3, PI IN ntb OS os 
MS RE J3 


1181/31. Ali bin Isa Al Hiri mengabarkan kepada kami, 
Ahmad bin Najdah menceritakan kepada kami, Sa'id bin Manshur 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb bin Muslim Al 
Ourasyi menceritakan kepada kami, Haiwah bin Syuraih mengabarkan 
kepadaku bahwa Al Walid bin Abu Al Walid mengabarkan kepadanya 
bahwa Ayyub bin Khalid bin Abu Ayyub Al Anshari menceritakan 
kepadanya dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, "Jagalah pinangan kemudian berwudhulah dengan baik, 
lalu shalatlah sesuai yang diwajibkan Allah padamu, kemudian 
pujilah Tuhanmu dan agungkanlah Dia, lalu bacalah, 'Allaahumma 
innaka tagdiru wa laa agidiru, wa ta'lamu wa la a'lamu, wa anta 
allaamul ghuyuub, fain raita lii fulanatan -tusammihaa bismihaa- 
khairan lii fii diinii wa dunyaaya wa aakhiratii fagdirhaa liii, wa in 
kaana ghairuhaa khairan lii minha fii diinii wa dunyaaya wa 
aakhiratii fagdhi lii bihaa (atau ucapkanlah: 'Fagdirhaa lii) (ya Allah, 
sesungguhnya Engkaulah yang menakdirkan bukan aku yang 
menakdirkan, Engkaulah yang mengetahui sedangkan aku tidak 
mengetahui, dan Engkaulah Yang Maha Mengetahui hal yang gaib. 
Jika Engkau melihat si fulanah —sebutkan nama wanita tersebut— 
baik bagi diriku di dunia dan di akhiratku, maka takdirkanlah dia 
untukku. Namun jika Engkau melihat yang lain lebih baik bagiku dari 
wanita tersebut di dunia dan di akhiratku, maka tetapkanlah dia 
bagiku)” 


Ini merupakan Sunnah mulia pada shalat Istikharah yang 
diriwayatkan secara menyendiri oleh periwayat Mesir. Para 
periwayatnya dari yang terakhir tsigah. Namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkan hadits ini. 


519 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Para periwayatnya Isigah." 


Al Mustadrak — 


4 0 2 . 5 20.0 05 2 
Ka Oi OKE NS KpaN jai Mg er an 
4 ai Tika 0 ot 30” -. Pane - a 
SE EA CI ON HA KE II IS BIS Cg 
@ 5 ng Bid 5 Pe s2, 3, , 3 MANA 
YP SN Io SE bit Y ian) ALE AI elo AI Ja) JE 
In K6 29 de LAI 
1182/32. Abu An-Nadhr Al Fagih mengabarkan kepada kami, 
Utsman bin Sa'id Ad-Darimi menceritakan kepada kami, Ismail bin 
Ubaidillah bin Zurarah Ar-Ragi menceritakan kepada kami, Khalid 
bin Abdullah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amr 
menceritakan kepada kami dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan menjaga shalat 
Dhuha kecuali orang yang taat (yang banyak kembali kepada Allah 
dengan bertobat)." 


Dia berkata, "Itulah shalat Awwabin."2 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya dengan redaksi ini. 


Ke Aya Gi Ian ea GNI SY JAN 


- - PN DP PT HP - 0. # o o- Papa 3 P3 Pa 8 
— 3 kode tea la Hana Ck (ga Olah up 


.. 


Jo 3 0 ip 


IK 3 BEN PF HI SH yAS Cas 
or 4 Hp PN NP, ot Pa . Lo 0 35 7. 
des MN hp Wi dam) Eny :J8 SA oi up KS ebi 

IE BA AB sn TH Jadi Tenita Ko ja aa 


820 A dz-Dzahabi berkata dalam A4t-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 











Pan 0 ata : 2 Na aa Pa m2. Sa Ku 9 e 2 
sg ora gilesu GL & IL (any LP) 20 Talap s 
Lala pas YA th JB le AI Ja Y ol Bb dna, 


Aa Jb un ke NS Uas ya 

1183/33. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ishag Ash-Shaghani menceritakan 
kepada kami, Sa'id bin Abu Maryam menceritakan kepada kami, 
Bakar bin Mudhar menceritakan kepada kami, Amr bin Al Harits 
menceritakan kepada kami dari Bukair bin Al Asyaj, dari Adh- 
Dhahhak bin Abdullah Al Ourasyi yang menceritakannya dari Anas 
bin Malik, dia berkata: Aku melihat Rasulullah SAW ketika dalam 
perjalanan menunaikan shalat Dhuha delapan rakaat. Setelah selesai 
beliau bersabda, "Sesungguhnya aku menunaikan shalat baik suka 
maupun tidak suka. Lalu aku meminta kepada Tuhanku tiga hal, lalu 
Dia mengabulkan dua dan menolak satu. Aku meminta kepada-Nya 
agar umatku tidak dibunuh dengan kemarau panjang, lantas Dia 
mengabulkannya. Aku meminta kepada-Nya agar musuh tidak 
mengalahkan mereka, kemudian Dia mengabulkannya. Aku juga 
meminta kepada-Nya agar umatku tidak menjadi terpecah belah, 


namun Dia menolaknya. "2 


Sanad hadits ini shahih namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya dengan redaksi ini. Keduanya hanya sepakat pada 
hadits Ummu Hani' tentang delapan rakaat shalat Dhuha. 


Ga BRA SA Hj ut Ad Eis —yelhant 
aa 


a ui Olata SA BP oa Gt He Aa Gas ab Fi Lado 


521 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


af its ad ag PE 2 3 Non 
CG to 5 Si ra ala Ito WI 


1184/34. Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Ash-Shairafi 
menceritakan kepada kami di Marwa, Abu Oilabah menceritakan 
kepada kami, Abu Ashim menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
memberitakan (kepada kami), Utsman bin Abu Sulaiman 
mengabarkan kepadaku bahwa Abu Salamah bin Abdurrahman 
mengabarkan kepadanya bahwa Aisyah memberitahukan kepadanya, 
bahwa Rasulullah SAW tidak wafat sampai mayoritas shalatnya dalam 
keadaan duduk.” 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


BN BA SS 3 Si aa —Yo/NNAo 

AA 3 Bab ai an 6 Bas Ba ag Pub 
KN UEA GE iB AA LP Cagar Oi Ke : PE 
SG ai gl ale Ai Jia Dn Oo De aa 


2. 


Vh26 S5 (s3 AN WAR 2 Er A6 S5 K6 MI Sis 


1185/35. Ali bin Hamsyad menceritakan kepadaku, Ibrahim 
bin Al Husain Al Kisa'i menceritakan kepada kami, Ar-Rabi' bin 
Yahya menceritakan kepada kami, Yazid bin Ibrahim At-Tustari 
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, dari Abdullah 
bin Syagig Al Ugaili, dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah SAW 
shalat dengan berdiri dan duduk. Bila beliau memulai shalat dengan 


522 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 





berdiri maka beliau ruku dengan berdiri, dan bila beliau memulai 
shalat dengan duduk maka beliau ruku dengan duduk."23 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. 
Keduanya tidak meriwayatkannya dengan redaksi ini. Aku telah 
meriwayatkannya sebelumnya dari riwayat Humaid dari Abdullah bin 
Syagig. Hadits Ibnu Sirin merupakan syahid yang shahih terhadap 
hadits yang disebutkan sebelumnya. 


TE —pa/ AN 


Oi Jen ON ai song 3 KE 
p : Et 0 . 3 0 Pena aa Tina 
PP Pu Ab MA 


Ki 
. 


bb yi BUL 3 
Z c ad Ka en ehi G Shio 0 o- 0. Pa? o- 3 
OLS IE tegas Ii LA GA oi AI KE 33 RAN onta 
"4 233 “ CL G5, ANN pa SES Bu ke Pad 3 A4 & 

La JAE Di MA atuh Dp 

1186/36. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada 

kami, Ismail bin @utaibah memberitakan (kepada kami), Yahya bin 
Yahya menceritakan kepada kami, Waki” memberitakan (kepada 
kami) dari Ibrahim bin Thahman, dari Husain Al Muw'allim, dari 
Abdullah bin Buraidah, bahwa Imran bin Hushain berkata, "Aku 
terkena penyakit ambeien lalu aku bertanya kepada Rasulullah SAW, 
maka beliau menjawab, "Shalatlah dengan berdiri, namun jika kamu 


tidak mampu maka shalatlah dengan duduk: jika tidak mampu maka 
shalatlah dengan berbaring." Y 


528 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 

. dan Muslim dan telah disebutkan sebelumnya." 

524 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim. Al Bukhari meriwayatkanya secara ringkas dari Yazid bin Zurai' 
dari Husain Al Mw'allim." 


Al Mustadrak — 





Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. 
Keduanya tidak meriwayatkannya dengan redaksi ini. Hanya Al 
Bukhari yang meriwayatkannya dari hadits Yazid bin Zurai' dari 
Husain Al Mw'allim secara ringkas. 


J036- A En£ . 0 Bon t03G- Ki as 
Op Ken 8 


BI ak Hj KA AI Was —YV/NNAV 


Do 3 0-3 Papa o- 0 


uas In aan st 
Pa HI 2 en 2 Ipar PI Aoi op eh 
D Le NIP S LL Ju OP RA aa 
an al Jo ia yan Ko pe 

GA Ga op SSI 


1187/37. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam 
menceritakan kepada kami, ayahku dan Syu'aib bin Al-Laits 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Al-Laits menceritakan 
kepada kami dari Yazid bin Abu Habib, dari Shafwan bin Sulaim, dari 
Abu Busrah Al Ghifari, dari Al Bara' bin Azib bahwa dia berkata, 
"Aku bepergian bersama Rasulullah SAW 18 kali, dan aku tidak 
pernah melihat Rasulullah meninggalkan dua rakaat ketika matahari 


tergelicir."'2 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. 
Keduanya tidak meriwayatkannya. 


528 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim. Hadits ini diperkuat oleh Fulaih dari Shafwan. Redaksinya adalah, 
'Maka aku tidak pernah melihat beliau meninggalkan dua rakaat sebelum 
Zuhur'." 


— Al Mustadrak 








Fulaih bin Sulaiman meriwayatkannya dari Shafwan bin 
Sulaim, dari Abu Busrah Al Ghifari, dari Al Barra" bin Azib bahwa 
dia berkata, 37 8 — Ijike FA Anu gelang AE AM eko Ba Lu 
Ha Jd YSS! "Aku pernah bepergian bersama Nabi SAW 19 kali 
dan aku tidak pernah melihat beliau meninggalkan dua rakaat sebelum 
shalat Zhuhur." 


oi KA 3 SAI Slalu yN SAS —YAI YAAA 
2 Pe Ng &0 - Pt 3 Huge 0 So 36. 3 LG 
CR Opi gd Oi AA El AN! Genta ji Haha Gile 


- 
Ao. Pn 


- - 0 PJ (3 Z & Pa 
SS, LIST ana jp Ole bar AL 3 (Old Ps oa 
LI, 2505 Yo Ra A 8, ks . - al 2 3 Sin) PN tp g 
Y Eh ARA Ko II OS JB sell Hi Lp ujasy 2g 

o s 5 2 
gp NY Y I 


1188/38. Abu Ishag Ibrahim bin Muhammad bin Yahya 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishag Al Imam 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abu Shafwan Ats-Tsagafi 
menceritakan kepada kami, Abdussalam bin Hasyim menceritakan 
kepada kami, Utsman bin Sa'id Al Katib, seorang yang teliti dan 
berakal menceritakan kepada kami dari Anas bin Malik, dia berkata, 
"Setiap kali Nabi SAW tidak singgah di suatu tempat beliau pasti akan 
meninggalkannya setelah shalat dua rakaat." 


Hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


Utsman bin Sa'ad Al Katib termasuk periwayat yang haditsnya 
dihimpun di kalangan periwayat-periwayat Bashrah. 


526 Adz-Dzahabi berkata dalam t-Talkhish, "Abu Hafsh Al Fallas menyebut 
Abdussalam lalu dia berkata, 'Aku tidak pernah menyatakan bahwa seseorang itu 
pendusta kecuali kepadanya'." 


Al Mustadrak — 








Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, "Abu Hafsh Al Fallas 
menyebut Abdussalam lalu dia berkata, "Aku tidak pernah 
menyatakan bahwa seseorang itu pendusta kecuali kepadanya." 


Oi AN It a55 17 IA5A XS jl Gas -palv Aa 


£ 0. 0S E 8“ - 58 &£ 0 - 0. Lo - Na Hana 
Bo Ep 3 AN gp IN 5 pa US! YP (Ola 
Lo 23 - or . € , a 3. £ 2 Z Geo) € o- 
BEA oya ialah MASA ola AI Jp) JB NG GA gal) ata 
(AN Da Gp US ani yi) Uas dilal dati) JAN Gp 
ASI, 

1189/39. Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Ash-Shaffar 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Mihran Al Ashbahani 
menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada 
kami, Syaiban memberitakan dari Al A'masy, dari Ali bin Al Agmar, 
dari Al Aghar Abu Muslim, dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, 
keduanya berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang 
bangun pada malam hari dan membangunkan keluarganya (isterinya) 


lalu keduanya shalat dua rakaat bersama-sama, maka keduanya akan 
dicatat sebagai golongan laki-laki dan wanita ahli dzikir. "2 


-.9 Pe RA | Papa 


oo 






Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 





527 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari dan 
Muslim." 


— Al Mustadrak 





op Ce SA SA PAI Nan Na sa Nan 
TN Kena Ii AA Ea NG de aa 3 LA SI 
Ta GB Eee SA Lo. — ah Maba SA Pa 


NA out Sa fe 3 (Sa HA 


LI 20 IG 0 4 A0 ap 8.0.8 


Mejeng gina ea ola 2 AN Gis Opa 
Abe LA pa LGA OA oi op nk 2 Sr ae Tu 
del Lb Pe Aan an Ni 
ya dh 3 ni on ITA ia In AG 
una yi ed du Ala alan Io JAS VJ ale 
Se CA HE op In AA) Gn SI WA AA 
aan sj : JG ega Al dag jelida (Bo 


FA GP PI bali 3 of Sabu op 


ora 9-0 


son an 3 AN RA AAN 
HI Aa HB ai Toh ea di, Si 
—ata HN es on al Yi Ay BB ket 
Jai H9 KA aa laa UI ES II to Boa ASI 
ng 33 OI Na Ai Haa II ASN 33 Sin 
KI ARI La 3 $$ s6 Jati 3 Ai Sala AN 
ai ie! Aa. d3 ce Hg Ni Pr Si 


Al Mustadrak — 


SAN Gap AN, KY Di Gd BA pita 
H9 al Cia serai Sp AS Kl a13 At ya 
Ta (PP Dp Oh BI Pb SG yi Yuu ol 
ON KAA METE YAIP US INI BI HI Ati 
CS Wa bai Gi pa Ol Ulin oi Cl A55 VAN 
SH Ui AN de Aa SG saia 
Mata KE 2 adl, us JNE $ PNG Nekad 
dat Op cegjai MG GO lg ala Wa A5 
Yg Ip Yg AYI Yg BATA GP aga 
dna Pb ai ah IE pasa ID SUV 33 
A8 Cp et Ga ai si Ii oip La kn 
KY alas Nge SU AG Le GA X2 Ju 
“JL Lanal! DS Jis lg die Ke Ai Aa aa 
Bb da Po an Ed Ya us es Pn ani 
BP ARASG AT Tae EF UG Gil Ka le Sa 
eat 3 NI, ega La M SUS oi Ie 
t La aa Sp an Kal F3 Uf, cela Sy ra 


— Al Mustadrak 














- £ 6. PI an. or A . y 2: . at - ae »09 . 
SU ip pely ale MN Io Syah SJ Ob pai 
PAN Ah Sa 


1190/40. Abu An-Nadhr Muhammad bin Muhammad Al Fagih 
dan Abu Al Hasan Ahmad bin Muhammad Al Anbari mengabarkan 
kepada kami, keduanya berkata: Utsman bin Sa'id Ad-Darimi 
menceritakan kepada kami. 


Abu Bakar Muhammad bin Ja'far Al Muzakki menceritakan 
kepadaku, Muhammad bin Ibrahim Al Abdi menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Abu Ayyub Sulaiman bin Abdurrahman Ad- 
Dimasygi menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muslim 
menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami dari 
Ahta' bin Abu Rabah dan Ikrimah maula Ibnu Abbas, dari Ibnu 
Abbas, bahwa ketika dia sedang duduk di samping Rasulullah SAW, 
Ali bin Abi Thalib datang dan berkata, "Wahai Rasulullah, demi ayah 
dan ibuku, (hapalan) Al Our'an ini hilang dari dadaku dan aku tidak 
sanggup lagi (untuk mengingatnya)." Maka Rasulullah SAW bersabda 
kepadanya, "Wahai Abu Al Hasan, maukah kamu kuajari kalimat- 
kalimat yang Allah akan menjadikannya bermanfaat bagimu dan dia 
akan bermanfaat bagi orang-orang yang kamu ajari dan apa yang 
kamu ketahui akan tetap melekat di hatimu (tidak akan lupa)?" Ali 
berkata, "Mau, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku." Maka Nabi 
SAW bersabda, "Apabila malam Jum'at, jika kamu mampu bangun 
pada sepertiga malam terakhir (maka bangunlah pada waktu itu), 
karena saat itu merupakan waktu yang disaksikan (oleh para 
malaikat) dan doa pada waktu itu mustajab. Yaitu perkataan 
saudaraku Ya'gub kepada putra-putranya 'Akan aku mohonkan 
ampun untuk kalian kepada Tuhanku', sampai datang malam Jum'at. 
Jika kamu tidak mampu maka bangunlah pada tengah malam. Jika 
kamu tidak mampu maka bangunlah pada awal malam lalu shalatlah 
empat rakaat. Pada rakaat pertama kamu membaca Al Fatihah dan 


Al Mustadrak — 


surah Yasin, pada rakaat kedua kamu membaca Al Faatihah dan Alif 
laam miim yakni As-Sajdah, pada rakaat ketiga kamu membaca Al 
Faatihah dan Haa miim yakni Ad-Dukhaan, pada rakaat keempat 
kamu membaca Al Faatihah dan Tabaarak yakni Al Mufashshal. 
Apabila kamu selesai membaca Tasyahhud pujilah Dia dan 
sdrijunglah, dan ucapkanlah shalawat kepadaku dengan baik dan 
kepada seluruh Nabi. Mohonkanlah ampun untuk saudara-saudaramu 
yang lebih dulu beriman dan mohonkanlah ampun untuk orang-orang 
mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan, kemudian 
ucapakanlah doa ini di bagian akhirnya, 'Allaahummarhamnii bitarkil 
ma'aashi abadan maa abgaitanii, warhamni an atakallafa maa laa 
ya'ninii warzugnii husnan nazharii ftima yurdhiika annii. Allaahumma 
badi'assamaawaati wal ardhi dzal jalaali wal ikraami wal izzatillaati 
laa turaamu, as 'aluka ya allaahu yaa rahmaamu bi jalaalika wa nuuri 
wajhika an tunawwira bi kitaabika basharii wa an tuthliga bihii 
lisaanii wa an tufarrija bihii an galbii waan tasyraha bihii shadrii wa 
an tusyaghghila bihii badanii fa innahuu laa yu'iinunii alal haggi 
ghairuka wa laa yu tihii illaa anta wa laa haula wa laa guwwata illaa 
billaahil aliyyil azhiim'. Wahai Abu Al Hasan, lakukanlah itu tiga 
Jum'at atau lima Ju'mat atau tujuh Jum'at, maka permintaanmu akan 
dikabulkan dengan izin Allah. Demi Dzat yang jiwaku berada di 
tangan-Nya, dia tidak akan salah bagi seorang mukmin sama sekali 
(yakni bahwa doa tersebut akan dikabulkan)." 


Abdullah bin Abbas berkata, "Demi Allah, tidak berlalu lima 
Jum'at atau tujuh Jum'at sampai Rasulullah SAW datang ke majlis 
tersebut seperti biasanya, maka dia (Ali) berkata, "Wahai Rasulullah, 
dulu aku mempelari empat ayat atau yang sejenisnya, tapi ketika aku 
hendak membacanya aku jadi lupa, tapi sekarang aku mempelajari 
emipat puluh ayat dan yang sejenisnya dan apabila aku hendak 
m€inbacanya maka seakan-akan kitab Allah tersebut ada di hadapan 
mataku. Dulu aku mendengar hadits dan ketika hendak kubaca aku 
jadi lupa, tapi sekarang aku mendengar beberapa hadits, apabila 


— Al Mustadrak 











Engkau menuturkan maka tidak ada satu huruf pun yang aku lupa'. 
Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, 'Wahai Abu Al Hasan, 
kamu memang seorang mukmin, demi Tuhan Ka'bah." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Ga Je 3 Kb MEA KA Ust -saJnnan 
Pa Ta tatadi ii dn NA 2 aa Te 


- 


PA PAN ala ala Na Naa 


Mag 2 al 2) 1 3 TP J3 Ka KL 


P3 


0. 


TIA ar RA anda SAB lia A3 PAD daa 


1191/41. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Hatim 
mengabarkan kepada kami di Marwa, Abu Al Muwajjih menceritakan 
kepada kami, Abdan memberitakan (kepada kami), Ikrimah bin 
Ammar memberitakan (kepada kami), Ishag bin Abdullah bin Abu 
Thalhah mengabarkan kepadaku dari Anas bin Malik, bahwa Ummu 


528 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini munkar syadz. Aku takut 

dia tidak menjadi maudhu'. Mulanya, aku bingung dengan sanadnya yang bagus, 
karena Al Hakim berkata tentangnya: 
Abu An-Nadhr Muhammad bin Muhammad Al Fagih menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Muhammad Al Fagih dan Ahmad bin Muhammad Al Anazi 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Utsman bin Sa'id Ad-Darimi 
menceritakan kepada kami, (C) Abu Bakar bin Muhammad bin Ja'far Al 
Muzakki menceritakan kepadaku, Muhammad bin Ibrahim Al Abdi 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Ayyub Sulaiman bin 
Abdurrahman Ad-Dimasygi menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muslim 
menceritakan kepada kami Lalu dia menyebutkannya dengan menyatakan secara 
jelas: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Sulaiman telah meriwayatkannya 
dengan pasti, dan dia orang yang teguh (konsisten). Wallahu A'lam." 


Al Mustadrak — 


Sulaim menemui Nabi SAW di pagi hari dan berkata, "Ajarilah aku 
kata-kata yang bisa aku baca dalam shalat." Maka Nabi SAW 
bersabda, "Bacalah takbir 10 kali, tasbih 10 kali, atau bacalah tahmid 
10 kali, kemudian mintalah kepada Allah sesuai yang kamu 
kehendaki, maka Dia akan mengatakan "Ya, ya (yakni 
dikabulkan)."2 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim. Syahid hadits ini 
adalah riwayat orang-orang Yaman tentang shalat Tasbih. 


Ka ola S3 Sh aka San ul en an 
203 8. 


TG ai 28 os Jo 3 et 
Lha SANGE MAN AA gaga Gam ega 


. 


2 La - Hail ii Bg 23 al S PAR 
P d9 - 0 - . Ps 
Ka UIN ama “3 Ke 5 Is ag Op yan KE Kab Lara yg 
rd p 5 si # ? # 


BA dg GA AU Ge sena AN K5 3 
II Ia Oa oil op an 3 Sa Dl 1 SA 
CAN SAS Uji Uda AG ya JG pa ala 
SM 3 AB dls pe at ay 
A13) Anto SUS) da an Ta aa, SN UR 
AI ata 25 IS ba osn ai ia oh ing, 
Dea AG IS IN GRAN Ia LES OB d3 


te 


“29 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 








(SA Ap ab Uya SG ca 9 Y, LN, “a 
dn ape GA aah Ga an ah 
SP PAS ANA 3 WR Wa Uh pi Uap dis 
Jing Ya bkn as ala apa dis uah Er 
— oh yaah 2 SP Yaa KO o AS OS 
Ne MA nan 


1192/42. Abu Bakar Muhammad bin Daud bin Sulaiman Az- 
Zahid mengabarkan kepada kami, Ja'far bin Muhammad bin Al 
Husain bin Ubaidillah menceritakan kepada kami, Bisyr bin Al 
Hakam Al Abdi menceritakan kepada kami, Musa bin Abdul Aziz Al 
Oinbari menceritakan kepada kami di Aden. 


Abu Bakar Ahmad bin Ishag mengabarkan kepada kami, 
Ibrahim bin Ishag bin Yusuf memberitakan (kepada kami), 
Abdurrahman bin Bisyr bin Al Hakam bin Habib Al Hilali 
menceritakan kepada kami, Musa bin Abdul Aziz Abu Syu'aib yang 
dijuluki Al Oinbari menceritakan kepada kami di Aden, Ikrimah 
menceritakan kepadaku dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW 
bersabda kepada Abbas bin Abdul Muththalib, "Wahai Abbas, wahai 
pamanku, maukah kamu kuberi dan kuhadiahkan kepadamu sepuluh 
hal yang spesial: jika kamu melakukannya maka Allah akan 
mengampuni dosamu baik yang awal maupun yang akhir, baik yang 
dulu maupun sekarang, baik yang tidak disengaja maupun yang 
disengaja, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang rahasia 
maupun yang terang-terangan, yaitu, agar kamu menunaikan shalat 
empat rakaat yang pada setiap rakaat membaca Al Faatihah dan 
surah. Jika kamu telah selesai membaca surah pada rakaat pertama, 


Al Mustadrak — 


ucapkanlah ini sembari berdiri 15 kali, 'Subhanallaah 
walhamdulillaah wa laa ilaaha illallaah wallaahu akbar'. Kemudian 
rukulah dan bacalah doa ini 10 kali, lantas bangkitlah (dari ruku) dan 
bacalah ini 10 kali, lalu sujudlah dan bacalah ini 10 kali, kemudian 
angatlah kepalamu (dari sujud) dan bacalah ini 10 kali. Setelah itu 
sujudlah dan bacalah ini 10 kali, kemudian angkatlah kepalamu (dari 
sujud) dan bacalah ini 10 kali. Maka semuanya ada 75 bacaan dalam 
setiap rakaat. Kamu melakukannya pada empat rakaat. Jika kamu 
mampu melakukannya setiap hari, maka lakukanlah, Jika tidak 
mampu maka lakukanlah setiap Jum'at satu kali, Jika tidak mampu 
maka lakukanlah setiap bulan satu kali: Jika tidak mampu maka 
lakukanlah setiap tahun satu kali: Jika tidak mampu maka lakukanlah 


sekali seumur hidup." 


Hadits ini diriwayatkan secara maushul oleh Musa bin Abdul 
Aziz dari Al Hakam bin Aban. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu 
Bakar Muhammad bin Ishag, Abu Daud Sulaiman bin Al Asy'ats dan 
Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib dalam Ash-Shahih. Mereka 
meriwayatkannya dari Abdurrahman bin Bisyr. Sedang Ishag bin 
Israil meriwayatkannya dari Musa bin Abdul Aziz Al Oanbari. 


. 8016. 4 Pt 


Ba an Lan ag Aa Sena 


10 Aa . 


ARE Wi #3 Ti Aa 


530 Adz-Dzahabi berkata dalam t-Talkhish, "Syahid hadits ini adalah riwayat 
orang-orang Yaman tentang shalat Tasbih. Kemudian dia menyebutkan 
haditsnya lalu berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan 
Yemu Khuzaimah dalam Ash-Shahih. Mereka meriwayatkannya dari 
Abdurrahman bin Bisyr'." 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muhammad bin Rafi”: Ibrahim bin Al Hakam 
bin Aban menceritakan kepada kami dari ayahnya, Ikrimah menceritakan hadits 
ini kepadaku secara mursal." 


— Al Mustadrak 


1193/43. Muhammad bin Harun bin Sulaiman Al Hadhrami 
menceritakannya kepada kami, Ishag bin Abu Israil menceritakan 
kepada kami, Musa bin Abdul Aziz Abu Syu'aib Al Oinbari 
menceritakan kepada kami lalu dia menyebutkan haditsnya yang 


serupa dengan satu redaksi. 21 


Mengenai kondisi Musa bin Abdul Aziz, maka Abu Al Hasan 
Muhammad bin Muhammad bin Ya'gub menceritakan kepadaku, 
Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Sahl bin Askar menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Abdurrazzag ditanya tentang Abu Syu'aib Al 
Oinbari, maka dia memujinya sebagai orang baik. 

Tentang kondisi Al Hakam bin Aban, maka Ahmad bin 
Muhammad bin Washil Al Baikandi mengabarkan kepadaku, ayahku 
menceritakan kepada kami, Muhammad bi Ismail Al Bukhari 
menceritakan kepada kami, Ali bin Al Madini menceritakan kepada 
kami dari Ibnu Uyainah, dia berkata: Aku bertanya kepada Yusuf bin 
Ya'gub, "Bagaimana menurutmu tentang Al Hakam bin Aban?" Dia 
menjawab, "Dia adalah pemimpin kami." 


Dia berkata lagi, "Dia adalah pemimpin kami." 


Adapun tentang hadits Ibrahim bin Al Hakam bin Aban yang 
diriwayatkannya secara mursal adalah: 


AN 5 SAPI BAL aja 3 Je Basa 11 
BA (3 Gi AAA AE YUL HA 


A a. Tt 23 25 9 3. aa “ so e 
al cd al Ayung of aa (PI. NE NN oi 2 SI 
Tana SB AI LN IG ea ala 


531 Y ih. hadits no. 1192. 


Al Mustadrak — 


1194/44. Ali bin Isa menceritakan kepada kami, Ibrahim bin 
Abu Thalib dan Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Muhammad bin Rafi” menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Al Hakam bin Aban menceritakan kepadaku, ayahku 
menceritakan kepadaku, Ikrimah menceritakan kepadaku, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda kepada pamannya Abbas. Lalu dia 


menyebutkan haditsnya.??2 


Hadits mursal ini tidak menjadikan lemah hadits yang 
diriwayatkan secara maushul, karena tambahan dari periwayat tsigah 
lebih utama dari hadits mursal. Disamping itu, imamnya ahli hadits 
pada masanya yaitu Ishag bin Ibrahim Al Hanzhali telah men-shahih- 
kan sanadnya ini dari Ibrahim bin Al Hakam bin Aban dan 
meriwayatkannya secara maushul. 


2 


Oh ep SA Gi RP KA Ul -40/1 Yao, 
Tn aa 1 tt Cai LAGI Ih Sl G5 
| Je en an aga Di Pad GA al 
PA Nana ag Saya ad 


1195/45. Abu Bakar bin Ouraisy mengabarkan kepada kami, 
Al Hasan bin Sufyan memberitakan (kepada kami), Ishag bin Ibrahim 
Al Hanzhali menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Al Hakam bin 
Aban memberitakan (kepada kami) dari ayahnya, dari Ikrimah, dari 
Ibnu Abbas, dari Nabi SAW seperti hadits Musa bin Abdul Aziz dari 
Al Hakam. 





32? Isih. hadits no. 1192. 

538 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Ibrahim bin Al Hakam 
meriwayatkannya secara maushul seperti hadits Musa Al Ganbari. Dan telah sah 
riwayat dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW mengajarkan shalat ini kepada 
putra pamannya." 


— Al Mustadrak 








Ada riwayat shahih dari Abdullah bin Umar bin Khaththab RA 
yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan shalat ini 
kepada putra pamannya Ja'far bin Abu Thalib sebagaimana beliau 
mengajarkannya kepada pamannya Abbas RA. 


ae bata Up 3 rb Ja 253 LUNA AN 


Ida SAS rasa Aa, A5 3 316 3 KA ES Fei 


- 


| 


"Tam 


2) 
He Ie MI Ep: Jb AP GA PI Pa 
nb benalmb tur yak Tani 
IG Kake NY BEA ad It ai Lah Sign 8 oaga 
KN ani dada an Ip Ui 
AN ba 3 ap ip AA Jp 3 do 
At y AE PAR PRP ON Y IG pg 
Ne aa ea Sa un 


5 


G Ti - ng ke SNN peta sg - z Pa Ya 
2 IA SA SNI Gd Jaa HAN KS Esai 


PPP GAP AP Abi Oa Jas 3 


2S ag 

1196/46. Abu Ali Al Husain bin Ali Al Hafizh 
menceritakannya kepada kami secara imla' dari kitab aslinya, Ahmad 
bin Daud bin Abdul Ghaffar menceritakan kepada kami di Mesir, 
Ishag bin Kamil menceritakan kepada kami, Idris bin Yahya 
menceritakan kepada kami dari Haiwah bin Syuraih, dari Yazid bin 
Abu Habib, dari Nafi”, dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah SAW 
mengirim Ja'far bin Abu Thalib ke negeri Habasyah. Ketika dia telah 


Al Mustadrak — 


kembali (ke Makkah), Nabi SAW merangkulnya dan mencium antara 
kedua matanya lalu bersabda, "Maukah kamu kuberi sesuatu, maukah 
kamu kuberi kabar gembira, maukah kamu kuanegerahi sesuatu?" 
Ja'far menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW 
bersabda, "Shalatlah empat rakaat, setiap rakaat kamu membaca Al 
Faatihah dan surah lainnya, setelah membaca kamu berdiri sebelum 
ruku dengan membaca, 'Subhanallaah walhamdu lillaah wa laa 
ilaaha illallaah wallaahu akbar wa laa haula wa laa guwwata illaa 
billaah', 15 kali, kemudian kamu ruku dan membacanya 10 kali pada 
sempurnanya rakaat ini sebelum kamu mulai rakaat kedua. Kamu 
melakukannya pada tiga rakaat sesuai yang telah kujelaskan 
kepadamu sampai kamu menunaikannya empat rakaat secara 


sempurna." 


Sanad hadits ini shahih dan tidak cacat. Di antara yang 
menunjukkan ke-shahih-an hadits ini adalah para imam dari kalangan 
tabiut tabiin dan sampai masa kita sekarang ini mengamalkannya. 
Mereka senantiasa menunaikannya dan mengajarkannya kepada 
manusia, yang di antara mereka adalah Abdullah bin Al Mubarak. 


SA Wap HI KA Us —v/rnav 


o- Ado Lu 


MA ASN A5 EA ate HPS EA YAI JI 
da AP LA SE pa 2 AAS eh PN in Ga Sa 
Aa ah tg NN aah F1 Na 3 DE 


Ja Dp DV BAK IG BAL DI, Basa 9 ai 
ra 3 Kia y s -2 , 30. Gg. Geo. o- 
AE AN AN VI YG AL AN OR 13 Gp ab 


"8 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Sanad ini shahih dan tidak cacat." 


— Al Mustadrak 








Pl 
P4 
Nur 
bad 


Pa 2.6 Ft ai - - : e- Pee. 2 ana pn ed 
Jd — (31 gag SESI 2 4 DAY Pt 3 yng 

Te B3 LEAN yo NE PE aa ON SERA . 0. 
SB 3 ep Ip NYI IL YG AD SIG AI Oka reny TAS 


, e- ha 0 al #0. Bln tua Th Pad Pata s0. la 3 
CS USA Komnas 3 Vas Udan lal) Sp des Ulin 


g aa. Pa 


3 SP 3 LN demi 3 Ne Ia Da aj 3 
- - - - - » AI 
Ao li di Ie AS Apt at Vas das Ot 
2. @ 0 - - - - o » 3 - 
MI No OP HL LN GUS MS AAS IS Tami Ujang 
6 s 5 0 s8 @ - “NG ” or. ” 
Ip Kala AC ENG Ie D6 LET 3 aa 3 
1197/47. Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Al Jarrah 
Al Adl mengabarkan kepada kami di Marwa, Yahya bin Sasawaih 
menceritakan kepada kami, Abdul Karim bin Abdullah As-Sukkari 
menceritakan kepada kami, Abu Wahb Muhammad bin Muzahim 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku bertanya kepada 
Abdullah bin Al Mubarak tentang shalat Tasbih, maka dia menjawab, 
"Bacalah takbir lalu  ucapkanlah, 'Subhaanakallaahumma 
wabihamdika watabaarakasmuka wata'aala jadduka wa laa ilaaha 
ghairuka'. Kemudian ucapkanlah sebanyak 15 kali, 'Subhaanallaah 
walhamdulillaah wa laa ilaaha illallaah wallaahu akbar' Kemudian 
bacalah isti'adzah dan membaca Bismillaahirrahmaanirrahiim, lalu 
membaca surah Al Faatihah dan surah lainnya. Setelah itu bacalah 
sebanyak 10 kali, 'Subhanallaah walhamdulillaah wa laa ilaaha 
illallaah wallaahu akbar' Kemudian ruku dan bacalah sebanyak 10 
kali, lalu angkatlah kepalamu (bangun dari ruku) dan bacalah 
sebanyak 10 kali. Lalu sujud dan bacalah sebanyak 10 kali, lantas 
angkatlah kepalamu dan bacalah sebanyak 10 kali. Setelah itu 
sujudlah untuk kedua kali dan bacalah 10 kali, kemudian angkatlah 
kepalamu dan bacalah sebanyak 10 kali. Tunaikanlah sebanyak 4 


Al Mustadrak — 


rakaat dengan cara seperti ini, hingga setiap rakaatnya ada 75 tasbih 
dan semuanya ada 300 tasbih. Jika kamu menunaikannya pada malam 
hari maka yang lebih aku sukai adalah kamu salam disetiap dua 
rakaat. Jika kamu menunaikannya siang hari, maka jika mau kamu 
bisa salam, dan jika tidak maka tidak perlu salam." 


Para periwayat hadits ini dari Ibnu Al Mubarak semuanya 
tsigah. Abdullah tidak boleh dituduh mengajari hadits yang 
menurutnya sanadnya tidak sah. 


re. £ 


5 pI GAS —£AJNNAA 


4 Lag. 9 


Y Mn ara CASAN Gema! u 
Pee Kan ain 
SP AA gl gp da IP Ii Ing ANT ed 33 SA 

PI P3 1 : 72 5 Tt PPA “ Li... PG Lp: w 

Kl GUSI Anil 20 J3 SESI JB ah le DN lo TA 
PPN GBI SAI Tg PES, 
1198/48. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ahmad bin Harun Al Udi menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Yahya bin Abu Saminah menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, Risydin bin 
Kuraib menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, dari 


Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "Dua rakaat sebelum shalat fajar 


itu ketika bintang-bintang terbenam dan dua rakaat setelah shalat 
1536 


| 


Maghrib seusai shalat.' 


Sanad hadits ini shahih namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


P3 





585 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih dari Abdullah." 
536 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Risydin divonis dha'if oleh Abu 
Zur'ah dan Ad-Daraguthni." 


— Al Mustadrak 





Hadits ini memiliki syahid yang shahih dari hadits Hammad 
bin Salamah dari Ali bin Zaid, dari Aus bin Khalid, dari Abu 
Hurairah. Tapi hadits ini tidak termasuk dalam syarat kitab ini. 


Wi de Ia 3 sah DA Gang -eal yaa 


w ) ea 


Aj SA Bia ANN PSA AAS Ha 

3 Up lag le So Mp) Coast 
Ka HE Sea RE IG pH 
“6 Aa AN da , “ uc? Oa "bias ana 9 aa 
AI ang cl JP 3 KAS) Jha pi Logan) om) 


K4 


LI Dan LI IS Ay GI 13 ba le Je 


. ? 


B3 GOS SE AU ES AN 5 ea GS NG 


“ 


Tera Bak Ip SA BE AL ee HA 
e #4 24 3 P3 "3 

--! 1g Oa AN, 33 1 us 

1199/49. Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al Anazi 


mengabarkan kepadaku, Utsman bin Sa'id Ad-Darimi menceritakan 
kepada kami. 


Abdullah bin Muhammad Ash-Shaidalani mengabarkan 
kepadaku, Muhammad bin Ayyub menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
Faid Abu Al Warga' Al Aththar menceritakan kepada kami dari 
Abdullah bin Abu Aufa, dia berkata: suatu ketika Rasulullah SAW 
keluar pada suatu hari menemui kami lalu duduk dan bersabda, 
"Barangsiapa yang ada hajat kepada Allah atau salah seorang dari 


Al Mustadrak — 


bani Adam, maka dia hendaknya berwudhu dengan baik lalu shalat 
dua rakaat, lalu memuji Allah dan bershalawat kepada Nabi SAW lalu 
membaca, 'Laa ilaaha illallaahul haliimul kariim, subhanallaahi 
rabbil Arsyil azhiim alhamdulillaahi rabbil aalamin asaluka azaa 'ima 
maghfiratika wal ishmah min kulli dzanbin wassalamata min kulli 
itsmin'" 31 

Faid bin Abdurrahman Abu Al Warga" adalah orang Kufah 
yang tergolong sebagai tabiin. Aku telah melihat beberapa orang 
keturunannya. Haditsnya lurus (shahih), hanya saja Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya darinya. Aku hanya menjadikan 
haditsnya sebagai syahid terhadap hadits sebelumnya. 


09 


| 4 78 2 4» o »t 
He pra) Dahan ja Jen an Al Kas —0./1Y. . 
Ca cak Ih JL PU yi CI lelang Tila Oi MAN 
0 ri -. o- 0 , o- 08. - 0 0 
» Cd AI 1g 3 Aa ey SA ob Oi 
53? s AA Ba AN e, ya t Pan P ah aa 
Ed SO J8 Ig EA Ko AI Iyan ye jl ae 
“ - - - " 23 : PA 
AC IS BAB ap GL) ApbU op Ab Ep UE 
- Pan 3 - 0 Fs ad ara ya. 2. o- 5 ot 
—b1, GAS 2st aa JB Yadi Jam & vd SAY 
(5 IG C3 SU sala 
1200/50. Abu Sa'id Ahmad bin Ya'gub Ats-Tsagafi 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Yusuf Al Hisinjani 
menceritakan kepada kami, Abu Ath-Thahir Ahmad bin Amr 
menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, 
Huyai bin Abdullah mengabarkan kepadaku dari Abu Abdurrahman 


s87 Adz-Dzahabi berkata dalam t-Talkhish, "Justru dia matruk (ditinggalkan) 
—yakni Abu Al Warga" Al Aththar—." 


— Al Mustadrak 


Al Hubuli, dari Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang bagian 
dalamnya terlihat dari luar dan bagian luarnya terlihat dari dalam." 


Abu Malik Al Asyja'i bertanya, "Untuk siapakah, wahai 
Rasulullah?" Beliau menjawab, "Untuk orang yang berkata baik, 
memberi makan (orang yang kekurangan) dan shalat malam ketika 


orang-orang sedang tidur. aa 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


na 0... 


Wa So FA YA KA PS SENIN 


Pd oo #3 0 3G. 3 


oh CAS Uya Gi Lae Bas PAN 03 LA Gi Laba 
3 KEHAI Ap Pap AP aab LAj a 
2 dg ale hn Je Md pa io bhn JB DN Wib 
Aa IR F3 :Jb YEN MP 01 AL Ad Wi) 


Ng AN Te E: CAN UI Fa YAA apa Fa 


Pi 5 03. 


TB lb GA Ga Ala tt 3 at Uh Ala slis 
HA ena UM aa ana ata ai 
S3 AB BI Gg) Oa Ia Le Anya 
5) L Ga SA ONE HA ia GA Ge Jas aah, 


Load Gi sky UPN 9 OLatta Na Gu jaan 5 





538 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 


Sa a£ Pt Pa Pm Ka Hr 0: Pra 2, 28 
II Ig oa Ta LO ya PEG II Lele da 
BS Ka SB IN La di 


1201/51. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balawaih 
menceritakan kepadaku, Muhammad bin Ahmad bin An-Nadhr 
menceritakan kepada kami, Muawiyah bin Amr menceritakan kepada 
kami, Zuhair menceritakan kepada kami dari Al Ala' bin Al 
Musayyab, dari Amr bin Murrah, dari Thalhah bin Yazid Al Anshari, 
dari Hudzaifah bin Al Yaman, dia berkata, "Aku shalat malam pada 
bulan Ramadhan bersama Rasulullah SAW di sebuah kamar yang 
terbuat dari pelepah korma. Beliau berdiri lalu takbir dan membaca, 
'Allaahu akbar dzul jabaruut wal malakuut wa dzul kibriyaa' wal 
azhamah'. Kemudian beliau membaca Al Bagarah. Aku berkata, 
"Hingga sampai seratus ayat lebih." Kemudian aku berkata, "Hingga 
sampai dua ratus ayat. Lantas beliau membaca surah Aali 'Imraan lalu 
membaca surah An-Nisaa'. Beliau tidak melewati ayat yang menakut- 
nakuti (tentang siksaan) kecuali beliau akan berhenti dan memohon 
perlindungan kepada Allah. Kemudian beliau ruku seperti ketika 
berdiri dan membaca 'Subhaana rabbiyal azhiim' dengan mengulang- 
ulang. Kemudian beliau mengangkat kepalanya seperti ketika ruku 
dan membaca, 'Sami 'allaahu liman hamidah, allaahumma rabbanaa 
lakal hamdu'. Kemudian beliau sujud seperti ketika berdiri dan 
membaca, 'Subhaana rabbiyal a'laa'. Lalu beliau membaca antara dua 
sujud, 'Rabbighfir lii'. Beliau tidak shalat kecuali empat rakaat sejak 
shalat Isya pada awal malam hingga akhirnya, sampai Bilal datang 
lalu mengumandangkan adzan untuk shalat Shubuh." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


539 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari dan 
Muslim." 


— Al Mustadrak 





sa 


LUPA DALAM SHALAT 


B3 Nae Hi SA Ie AS ES JAN 1 
PAR ngapak ma beta pi ES BD 
ma Kp Be SA SEN 5 ae 
Abu Ui YG Cell 3 FAT CEASI 
3 tel yi PAP be PGA aya Usa aa 
Mi db Ip YG IG depe Je AP yi Ak 
HN Je ob BN ii neo SA US: ala ale 4 
LSN NS AG Yoko AS op (opini Sea CN Ga op 
MN SN Hae AS ah» daa asu 
Lotte Saif Op ON 


1202/1. Al Hakim Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Al 
Hafizh menceritakan kepada kami secara imla' pada bulan Rajab 


Al Mustadrak — 


tahun 395 (H), Muhammad bin Al Gasim bin Abdurrahman Al Ataki 
, mengabarkan kepadaku, Ismail bin Outaibah As-Sulami dan Ahmad 
bin Muhammad bin Sirin Al Jurjani menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada 
kami, Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami dari Ibnu 
Ajlan, dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Abu Sa'id Al 
Khudri, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang 
dari kalian ragu dalam shalatnya, dia hendaknya membuang 
keraguan dan membangun keyakinannya atas apa yang dia yakini! 
Jika dia benar-benar yakin secara sempurna dia hendaknya sujud dua 
kali, jika shalatnya sempurna maka rakaat tersebut menjadi sunah 
dan juga dua sujudnya. Tapi jika (ternyata) shalatnya kurang maka 
rakaat tersebut menyempurnakan shalatnya dan dua sujudnya 


merupakan kemenangan atas syetan." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya dengan redaksi ini. 


HE Sm ea Ku St yr 
Pak, DUS Gde 3 oil GAS an oa 


Ne BK 


s.d 3 90 


Ju On ee Na ON Ae ga OP Sab 5 WA 
dn tapi NA laa dn alat Ko IS 
Senang — Tun B3 AL Lani TS) S3 Ag Ar 


One 9 
- 


TS 


. 


540 A dz-Dzahabi berkata dalam A4t-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 


1203/2. Mukram bin Ahmad Al Oadhi mengabarkan kepada 
kami di Baghdad, Abu Ismail Muhammad bin Ismail menceritakan 
kepada kami, Ayyub bin Bilal bin Sulaiman menceritakan kepada 
kami, Abu Bakar bin Abu Uwais menceritakan kepadaku dari 
Sulaiman bin Bilal, dari Umar bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah 
bin Umar, dari Salim bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar, dia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang dari 
kalian shalat dan tidak ingat berapa dia shalat apakah tiga atau 
empat, dia hendaknya menunaikan satu rakaat lagi dengan 


memperbagus ruku dan sujudnya lalu sujud dua kali.”41 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


- 
P1 - 


Ap BAM GAS GAB Ip ko oi Kama Gas YAN 
KPA KERAS Gi OA ma NAS Cp SI 
OR IBL GP Ri ad ai HAN KE SA hh HA 
A e, P3 £ . P 2, 2 -' Dena (1 y 53 0 : “0 ue 
DKM Ira Io SE Ea yi Mae NI op 
— —erd 4 md 3 s3 va Aa CG ya 26 dag ae 
3 Hani ag) - Pa In 00 .. 33 £ Lo. or - PS 
Ol Jd Ale yA oiilaman Kanan (All VI Gs Jy MIX ya HA 
2 “1 
1204/3. Muhammad bin Shalih bin Hani' menceritakan kepada 
kami, Al Husain bin Al Hasan bin Muhajir menceritakan kepada kami, 


Abu Ar-Rabi' Sulaiman bin Daud Al Mahri menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin 


“41 Adz-Dzahabi berkata dalam A4t-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


AJ Mustadrak — 


Abu Hazim mengabarkan kepadaku dari Adh-Dhahhak bin Utsman, 
dari Al A'raj, dari Abdullah bin Buhainah bahwa dia berkata, 
"Rasulullah SAW shalat mengimami kami lalu pada rakaat kedua 
beliau berdiri sehingga ada yang membaca subhanallah (untuk 
mengingatkan beliau), tapi beliau tetap meneruskannya sampai 
selesai. Ketika tinggal salam beliau sujud dua kali dalam ke keadaan 
duduk sebelum salam." 


Hadits ini mufassar lagi shahih sesuai syarat Al Bukhari dan 
Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya. 


. 
10.01 Ko L-9 4 Peda 


x - “ o.? o e 209 

Wa— Jual lalu kana lal Ui 4/11. 0 
Es 0 - Tas Kekar Ken Sa co 2 in £ 
AH Jela Bib Aijaa jl Be Pa Ea ul 
norak ., o 0. 0 7 4 0 ot 0 - 2 
—D dal tuPly Ao Ana OP je A5 y 3 Ml 

3 - - 0. 

Ta AA Ga Ghea 2... SE | pad LSI 
5 Y.1 - A3 Pa 0 - 0 s 1 an x Tato 
Ito AN an GS at if Ide LS GL ES LJU, 
32. 25 Pd ot a 
Haa Aw 9 dala 
1205/4. Ibrahim bin Ishmah bin Ibrahim Al Adl mengabarkan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya 
menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah memberitakan (kepada 
kami), Ismail bin Abu Khalid menceritakan kepada kami dari Oais bin 
Abu Hazim, dari Sa'ad bin Abu Waggash, bahwa dia bangkit pada 
dua rakaat lalu orang-orang membaca tasbih (Subhaanallaah), tapi dia 
tetap menyempurnakannya lalu sujud sahwi dua kali ketika telah 
selesai. Lalu Dia berkata, "Apakah kalian melihatku duduk? 


582 Tpid. 


— Al Mustadrak 


Sesungguhnya aku melakukannya sebagaimana aku melihat 
Rasulullah SAW melakukannya." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


ba york ab Mug ola 


HA BA Bas KAI SA Oi Ja Si SEA 
Hj AI SA Pia JB gi BIS 
dat: IE ee GR Pp Ui Up LP tab dl 
ah 9 3 Ha Ya LA da Ale il Mp5 
3) 3 Hala Difila DI AI Ip) G Ne Ju 
IN op ya Ika HP A3 aa get Yoh 2G 
YS Ba ga Di &) si Ja) U JG si 
Naa AAA ba dna Dua 


1206/5. Abu Amr Utsman bin Ahmad bin Abdullah Ad- 
Daggag mengabarkan kepada kami, Ali bin Ibrahim Al Wasithi 
menceritakan kepada kami, Wahb bin Jarir bin Hazim menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Yahya bin Ayyub menceritakan dari Yazid bin Abu Habib, 
dari Suwaid bin Oais, dari Muawiyah bin Hudaij, dia berkata: Aku 
pernah shalat Maghrib bersama Rasulullah SAW lalu beliau lupa dan 
salam ketika baru dua rakaat, kemudian beliau beranjak. Maka 
seorang laki-laki berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, engkau lupa 
dan salam ketika baru shalat dua rakaat." Maka, beliau menyuruh Bilal 


“3 Jpid, 


$ 


Al Mustadrak — 


untuk gamat lalu beliau menyempurnakan rakaat yang tertinggal. Lalu 
aku bertanya kepada orang-orang tentang laki-laki yang berkata, 
"Wahai Rasulullah, engkau lupa." Aku kemudian ditanya, "Apakah 
kamu mengenalnya?" Aku menjawab, "Tidak, kecuali bila aku 
melihatnya." Lalu lewatlah seorang laki-laki lantas aku berkata, 
"Inilah orangnya." Mereka berkata, "Ini adalah Thalhah bin 
Ubaidillah." 


Sanad hadits ini shahih namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


faoh Jen ena 


nga Pad AA. ja A Es Me BK aa 
TEA pa NOTA MAN Ke aa P3 DA 3 
KONG. 


Hb A3 AD A53 Ce AN GP daan Gi MASA 
kB G3 dar lah Io DO ega DA 
Ain oat 


1207/6. Abu Abdurrahman Muhammad bin Abdullah bin Abu 
Al Wazir At-Tajir mengabarkan kepadaku, Abu Hatim Muhammad 
bin Idris Al Hanzhali menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Abdullah Al Anshari menceritakan kepada kami, Asy'ats bin Abdul 
Malik Al Humrani menceritakan kepada kami dari Muhammad bin 
Sirin, dari Khalid Al Hadzdza', dari Abu Oilabah, dari Abu Al 
Muhallab, dari Imran bin Hushain, bahwa Nabi SAW membaca 
tasyahhud pada dua sujud sahwi lalu salam. sni 





54 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 
848 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. Keduanya hanya sepakat pada 
hadits Khalid Al Hadzdza' dari Abu Oilabah dan di dalamnya tidak 
disebutkan tasyahhud untuk dua sujud sahwi. 


Se EA AAN SKA AU NINA 
(EN Ay AI aa Gp NASA Ia Ra Naa Ha se 


KA Ng aa 


aa AE NE 39 Come Oi MASA PA 
Ia ala IN Io No ok Yi Ape KAA Being 
SIG HI IKI Jab Kenih N H G  Kee 


1208/7. Abu Ahmad bin Abu Al Hasan mengabarkan kepada 
kami, Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Yahya menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah Al 
Anshari menceritakan kepada kami, Asy'ats menceritakan kepada 
kami dari Muhammad bin Sirin, dari Khalid Al Hadzdza', dari Abu 
Oilabah, dari Abu Al Muhallab, dari Imran bin Hushain bahwa Nabi 
SAW shalat mengimami mereka, lalu beliau lupa dalam shalatnya, 
kemudian beliau sujud sahwi dua kali setelah salam dan setelah 
berbicara."91$ 


“g 
EP 
oa 


Ja Jp KA ISA KA SANA 


sd Ceaab Uh Kiba Uk SIA pp asa AS € Uya 


546 Adz-Dzahabi tidak mengomentarinya (tidak mengomentarinya) dalam At- 
Talkhish. 


Al Mustadrak — | 509) 


Le. 4 


Io Le PAS AG US uga Gi ai 
0 01? o 1.0 - Pe Naita or A 3 gi. € 3 
MEBAN HA Filan daa pay AE AI Gala gal ol ops 
1209/8. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Hatim Al Adl 
mengabarkan kepadaku di Marwa, Muhammad bin Amr Al Fazari 
menceritakan kepada kami, Yusuf bin Isa menceritakan kepada kami, 
Al Fadhl bin Musa menceritakan kepada kami, Abdullah bin Kaisan 
menceritakan kepada kami dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi 
SAW menamakan dua sujud sahwi sebagai "A1 Murghimatain (dua 


sujud yang mengalahkan syetan)" 1 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


Abu Mujahid Abdullah bin Kaisan adalah periwayat yang 
tsigah termasuk orang yang haditsnya dihimpun dalam Al Marawizah. 


Kb sela y M Ko Abs ala. 

UI HAN Aa Ela GG And Ap Ul La, 
Uu La Fi AI Sa ep 
J5 JIE tea (3 pb Fiat WA AB KR te 
EK pb SA Ke ala de Led 
Is ia 3 Oa JB ORA SA Ae BN Kafaban 
SBL Uya os Pad ta eU Yes 


1210/9. Abu Bakar Ahmad bin Ishag Al Fagih menceritakan 
kepada kami. 


547 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 


Ali bin Al Hasan bin Bayan memberitakan (kepada kami), 
Abdullah bin Raja' menceritakan kepada kami, Harb bin Syaddad 
memberitakan (kepada kami), Yahya bin Abu Katsir memberitakan 
(kepada kami), Iyadh menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku 
bertanya kepada Abu Sa'id Al Khudri, "Salah seorang dari kami 
pernah shalat dan dia tidak tahu berapa rakaat dia shalat." Maka dia 
menjawab, "Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila salah seorang dari 
kalian shalat dan dia tidak tahu berapa dia shalat, maka dia 
hendaknya sujud dua kali. Apabila syetan mendatangi salah seorang 
dari kalian dan berkata, "Sesungguhnya kamu terkena hadats", maka 
dia hendaknya mengatakan, "Kamu dusta". Kecuali bila dia mencium 
angin (kentut) dengan hidungnya atau mendengar suara dengan 


telinganya'. ti 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Oa dst Hi "Ja 3 iba IA Eis — YNA 
It AAA ah an EA LA IE MAP 


4 ec 3 4 So Pa (SI 


pH JA L2 Gis KEY Jan GE Gie .. 
an aa bada Jp 2 aa 


aed en Bihan san s& 


1211/10. Abu Ali Al Husain bin Ali Al Hafizh menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Abdussalam 
memberitakan (kepada kami), Ja'far bin Muhammad bin Al Fadhl Ar- 





»48 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — | 511 | 


Rasibi menceritakan kepada kami, Ammar bin Mathar Ar-Rahawi 
menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Tsabit menceritakan 
kepada kami dari ayahnya, dari Makhul, dari Kuraib maula Ibnu 
| Abbas, dari Ibnu Abbas, dari Abdurrahman bin Auf, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang lupa dalam shalatnya 
apakah dia shalat tiga rakaat atau empat rakaat, maka dia hendaknya 
menyempurnakannya, karena menambah itu lebih baik daripada 


mengurangi.” 


Sanad hadits ini mufassar lagi shahih, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


AN aa DA ph get NAN 
Ea KPI Il 5 PA AI kj aka Hi IE Es 


YA 3 KV IE Ag la Io DI 3 aa 33 
PJ 53 
MEP onde toner LE 


1212/11. Abu Al Hasan Ahmad bin Muhammad Al Anazi 
mengabarkan kepadaku, Utsman bin Sa'id Ad-Darimi menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Shalih Al Wuhazhi menceritakan kepada 
kami, Abu Bakar Al Ansi menceritakan kepada kami dari Yazid bin 
Abu Habib, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, dari 
Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "Tidak ada lupa dalam gerak gerik 
shalat (perpindahan antara satu ruku ke rukun lainnya) kecuali 
berdiri dari duduk dan duduk dari berdiri." 


549 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Justru Ammar ditinggalkan oleh para 
ulama." 
550 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


(512 | — Al Mustadrak 





Sanad hadits ini shahih namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


B3 49 


Ap Ae Kama USA Gis la 
Saba az f6 Ker YG (SAI jak Lo. Ap IS AS 


. Do0o36. 4 Pt o LA-0 


FA Op Sebea d— BA ana #|) Ke Lte Tenan Asa 


PER Pi PJ BN ILY 


Oo... 3 3. TG 


AS 4 IE ada P3 ME oi Ab Lala 


CS 
“ Gx 


Sa ya Para aa 
Soko HA ai ale den le IA pe Aa 
Ae EN IG Kan aa Uta EA SEAT 
Ip el Ja SU ae IE AE 3 JB IP HP 
me akh sad ak ae Ter di 

AE IE sn GAN Wala sea Io 
Ten an uan na D3 oa Ie sale 
SAR ta Gadai pg ala Ai Jl Iga Cat SAP 
Kelam SIG GEVI 3 UG 5 Singa) Unaneh GI 
ai LA Kala LINI 3 US aa 
JA AE P3 ii Kali AD 3 POT LD 


Pe ALE 


“bg ol 


Al Mustadrak — (513) 





1213/12. Abu Zakaria Yahya bin Muhammad Al Anazi dan 
Abu Bakar Muhammad bin Ja'far Al Muzakki menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim Al 
Abdi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abu Syu'aib Al Harrani 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Salamah menceritakan 
kepada kami dari Muhammad bin Ishag, dari Makhul, dari Kuraib, 
dari Ibnu Abbas, dia berkata: Aku duduk dengan Umar bin Khaththab 
yang ketika itu menjadi Khalifah. Lalu dia bertanya, "Wahai Ibnu 
Abbas, apakah kamu pernah mendengar dari Rasulullah SAW atau 
dari salah seorang sahabatnya tentang sesuatu yang diperintahkan 
Rasulullah SAW apabila seseorang lupa dalam shalatnya?" Aku 
menjawab, "Tidak, apakah engkau pernah mendengarnya, wahai 
Amirul Mukminin?" Umar menjawab, "Tidak." Lalu Abdurrahman 
bin Auf masuk menemui kami dan bertanya, "Ada apa dengan kalian 
berdua?" Umar menjawab, "Aku bertanya kepadanya apakah dia 
pernah mendengar dari Rasulullah SAW atau salah seorang 
sahabatnya yang menjelaskan tentang sesuatu yang diperintahkan 
Rasulullah SAW apabila seseorang lupa dalam shalatnya." 
Abdurrahman berkata, "Aku mengetahui masalah ini." Umar berkata, 
"Kemarilah, karena kamu seorang yang adil lagi diridhai." 


Maka Abdurrahman berkata, "Aku mendengar Rasulullah : 
SAW bersabda, 'Apabila salah seorang dari kalian ragu-ragu ketika 
rakaat kedua, maka dia hendaknya menjadikannya satu rakaat: 
Apabila dia ragu-ragu apakah di rakaat ketiga atau keempat, dia 
hendaknya menjadikannya dua rakaat. Apabila dia ragu apakah 
shalat tiga rakaat atua empat rakaat, maka dia hendaknya 
menjadikannya tiga rakaat lalu menyempurnakannya yang tersisa 
dari shalatnya hingga keraguan tersebut pada tambahannya, 
kemudian dia sujud dua kali dalam keadaan duduk sebelum 


salam"! 


551 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, "Hadits ini merupakan syahid terhadap 
hadits Ammar." 


— Al Mustadrak 





Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim. Ini merupakan syahid 
terhadap hadits Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban yang telah aku 
diktekan sebelum dua hadits ini. 


- 
G6 £- 


MAN EN AR G3 Naba Adi dis yA 


0 .8A Lo 


er aa u Es KP jp 2m Haa CN Iiia 0 
3g 2g Oei Le 4 0 909 2 o- 1 w 16 .. £ 0. - 
"So GAS Taka og PP AS dh Gua 
De LAN JS alir ALE) AB UK A6 ep Tas Wako 
-— RS sa PN apa - Dasa NA kah ya - Ag ta 
IX pl US Lala AAS SE naa along Ab CAN Ulbsaw AI 
DE BN Kala Jl AB ka 3 Weleri Kena 
: 4 13 Pa” 3 aa o ga tan Lo 93 
Seiko SN ENI AA CSI D1 Oleh 
1214/13. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Mungidz Al Khaulani menceritakan kepada 
kami, Idris bin Yahya menceritakan kepada kami, Bakar bin Mudhar 
menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abu Habib, bahwa dia 
mendengar Abdurrahman bin Syimasah Al Mahri berkata: Ugbah bin 
Amir Al Juhani shalat mengimami kami lalu dia berdiri padahal 
seharusnya dia duduk. Maka orang-orang mengucapkan Subhanallah 
Subhanallah, tapi dia tidak duduk dan tetap terus berdiri, kemudian di 
akhir shalatnya dia sujud dua kali dalam keadaan duduk. Seusai salam 
dia berkata, "Aku tadi mendengar kalian mengucapkan Subhaanallaah 
supaya aku duduk, akan tetapi yang Sunnah adalah yang aku 
lakukan." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 





582 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari dan 
Muslim." 


Al Mustadrak — | 515 | 





Pd 
ketat NE 
Pa Pa te 


MEMINTA HUJAN 


BEN TS KA 3 IE ih Sd -1JNYAo 
Bon rah ai. 0 30 40 


AS Ki apa sae Op 
S5 Na ae 
Pen ol dia yP GIA SAN Apa 3 bah Gi BASA 

ASN 2 Ha Iya ig Ae lo MI Ia: -JU 


asa MJ UR JI Gap TAK Kay AA GA Be deg 
ALI Oka Jt oya (SI Hem 3 


1215/1. Abu Al Hasan Ali bin Muhammad bn Ugbah Asy- 
Syaibani menceritakan kepada kami di Kufah, Ibrahim bin Ishag Az- 
Zuhri menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abu Salamah Al 
Umari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Aun bin Al Hakam 
menceritakan kepada kami dari ayahnya, dia berkata: Muhammad bin 
Muslim bin Syihab Az-Zuhri berkata kepadaku, Abu Salamah 
mengabarkan kepadaku bahwa Abu Hurairah berkata: Aku mendengar 


Al Mustadrak — 


Rasulullah SAW bersabda, "Salah seorang nabi pernah keluar untuk 
meminta hujan, ternyata ada seekor semut yang sedang mengangkat 
salah satu kakinya ke langit. Maka dia berkata, 'Pulanglah kalian, 
karena doa kalian telah dikabulkan karena semut ini'"”“ 


Sanad hadits ini shahih namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


Hal Jerat 2 AI As jak pl Bh IYA 
Lk Abe, Ah. To, 02 0-1 - ni £E 5 04 e1 
Hwa yg D Sama KI Yul oma CK ) ya Sa 2 U peaiadi 
s0. Va. - 10... 0 - - & 0. 4 
Tanu ROA “1 ae La AO or hah 2, y 
Ji! d3 ola) d3 (el y dala Ai udae al 
1216/2. Abu Ja'far Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin Al 
Manshur menceritakan kepada kami secara imla' di istana Amirul 
Mukminin Al Manshur, Myhammad bin Yusuf bin Isa bin Ath- 
Thabba' menceritakan kepada kami, pamanku Ishag bin Isa 
menceritakan kepadaku, Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami 
dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir, dia berkata, 
"Rasulullah SAW meminta hujan (dengan berdoa) dan memindahkan 
selendangnya agar kemarau berpindah. maa 


Sanad hadits ini shahih namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


553 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 
354 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini gharib ajib shahih." 


— Al Mustadrak 





OI 23 Aa WAS di Man PP ara BAN 


IE HPN AE Ia Ci Y Lean SA gan yaa 
je ng Dia 4 

Fed Hp dl IS Tb 1 sp 

saia d UaN EL MLN HJ laga Aa 23 IL 


Pale ha rt Pundi 
Ka HI SR SN Jai 8 Uti ie Sola tel 
Bag HA In p IU 3 3, Pa IN pg (3 on 

SAS AS Ya 3) AKI 


1217/3. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepadaku, 
Hisyam bin Ali As-Sadusi menceritakan kepada kami, Sahl bin 
Bakkar menceritakan kepadaku, Muhammad bin Abdul Aziz bin 
Abdul Malik menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Thalhah 
bin Yahya, dia berkata, "Marwan mengutusku untuk bertanya kepada 
Ibnu Abbas tentang sunnah Istisga', maka dia menjawab, 'Sunnah 
Istisga" seperti shalat sunah Hari Raya, hanya saja Rasulullah SAW 
membalik seledangnya dengan menjadikan yang sebelah kanan di 
sebelah kiri dan yang sebelah kiri di sebelah kanan. Lalu beliau shalat 
dua rakaat dengan membaca takbir 7 kali pada rakaat pertama lalu 
membaca Sabbihisma rabbikal a'laa (Al A'laa) dan membaca pada 
rakaat kedua Hal ataaka hadiitsul ghaasyiyah (Al Ghaasyiyah) 
dengan bertakbir sebanyak 5 kali." 


Sanad hadits ini shahih namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 





585 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Abdul Aziz divonis dha 'if." 


Al Mustadrak — 


Pt o. Jo 15. 3 to. 


ES asa AL ap GIA jikin jl Ugal INA 
Ba Kala ip KG Pa Man ala OS 3 
GE AS gl ta JB Cah Gi ba IG ah OI Jepan 


| 
al 


-. 


Jo. Ao ... 9 


Teu LA jl Si ad of AN 3 Ia 


Ka 


. 


Pe ka Ie 


CS al ale Lo IA GA sa aa Aina 
Meh Ip jali SE US aa Has 5 VI NI 


1218/4. Abu Ja'far Muhammad bin Abdullah Al Baghdadi 
mengabarkan kepada kami, Yahya bin Utsman bin Shalih As-Sahmi 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada 
kami, Ismail8'9 bin Rabi'ah menceritakan kepada kami dari Hisyam 
bin Ishag, dia berkata: Aku mendengar ayahku menceritakan dari 
ayahnya Ishag bin Abdullah bahwa Al Walid pernah mengutusnya 
kepada Ibnu Abbas, lalu dia bertanya, "Wahai putra saudaraku, 
bagaimanakah yang dilakukan Rasulullah SAW dalam shalat Istisga' 
ketika menjadi imam bagi orang-orang?" Dia menjawab, "Beliau 
keluar dengan khusyuk dan merendahkan diri lalu melakukan seperti 
yang dilakukannya dalam shalat Idul Fitri dan Idul Adha." 


Para periwayat hadits ini orang-orang Mesir dan Madinah. 
Sejauh yang aku ketahui tidak ada seorang pun dari mereka yang 
dinilai cacat. Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan hadits ini. 


s5 Demikianlah yang terdapat dalam manuskrip Al Mustadrak. Sedangkan dalam 
Sunan Abu Daud disebutkan: Hatim bin Ismail menceritakan kepada kami, 
Hisyam bin Ishag bin Abdullah bin Kinanah menceritakan kepada kami, ayahku 
telah mengabarkan kepadaku. 

$57 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Sejauh yang aku ketahui para 
periwayatnya tidak ada yang dinilai cacat. Hadits ini juga diriwayatkan oleh 
Waki', Sufyan menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Ishag —kemudian dia 
menyebutkan hadits no 1219—." 


— Al Mustadrak 





Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkannya dari Hisyam bin Ishag. 


Ke Ji & Be Ka 2 & Pa Ageng —6/iYya 

BA Teh 3 OA EA Iin JUAN sat 2 (A6 
SIKA ee 3 Ab A SI SA “asal aa IG coal ga 
AI JA In rata Oi yaa HI JS celana 


# 


YES das SEA Ce yaaa Me Arap (bapa ang Para 
3 o 3 - o » - 
1219/5. Abu Ali Al Husain bin Ali Al Hafizh mengabarkannya 
kepada kami, Ali bin Al Husain Ash-Shaffar menceritakan kepada 
kami di Baghdad, Harun bin Ishag Al Hamdani menceritakan kepada 
kami, Waki? menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada 
kami dari Hisyam bin Ishag bin Abdullah bin Kinanah, dari ayahnya, 
dia berkata: Salah seorang Amir mengutusku untuk menemui Ibnu 
Abbas guna menanyakan kepadanya tentang shalat Istisga' (shalat 
minta hujan). Maka dia bertanya, "Apa yang menghalanginya untuk 
bertanya kepadaku? Rasulullah SAW keluar dengan merendahkan 
diri, tidak berdandan, khusyuk, sangat berharap dan memperlihatkan 
kelemahannya lalu shalat dua rakaat seperti shalat Id tapi tidak 
membaca khutbah." 


558 ih. hadits no. 1218. 


Al Mustadrak — (521) 





Sei Me BOLA 4 AN ea Coc Ke Pa Kei AN YAKAN, 


4 o- Pt - 


Pi Naa sah 1 Ah 2 Beta na ta Ya 


PP AN BAN an le Ja PG "JB UU 
Ta Ba ci sa la an J8 GELI 8123 


$£ 0 


Ao JB, Sa Sae em ok: JB 1 


1220/6. Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i mengabarkan kepada 
kami, Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Anas bin Malik, dia berkata, "Nabi 
SAW tidak mengangkat kedua tangannya ketika berdoa kecuali dalam 
shalat Istisga'." 

Syu'bah berkata: Aku lalu bertanya kepada Tsabit, "Apakah 
kamu mendengarnya dari Anas?" Dia menjawab, "Subhaanallaah." 
Aku bertanya lagi, "Apakah kamu mendengarnya dari Anas?" Dia 
menjawab, "Subhaanallaah. sa 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. 
Muslim meriwayatkannya dari hadits Yahya bin Abu Bukair dari 
Syu'bah. 


SA 3 IAI yi KA Je JA In 
P5 uji Ka ta ja Oh Ai CAS usia Kis CA 
Ig MAP BAR AP OUR jalanan 
Ba Lana ale) elang dip Ke AI Ts Giaa : JG 


559 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim." 


.— Al Mustadrak 





Na YA ne PAT Pat rar | Ag ale Io MI 6 


1221/7. Ismail bin Muhammad bin Al Fadhl bin Muhammad 
Asy-Sya'rani mengabarkan kepadaku, kakekku menceritakan kepada 
kami, Ibrahim bin Hamzah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz 
bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Umarah bin 
Ghaziyyah, dari Abbad bin Tamim, dari Abdullah bin Zaid, dia 
berkata, "Rasulullah SAW shalat Istisga' dengan memakai pakaian 
hitam bercorak, lalu beliau hendak menjadikan bagian bawahnya di 
atas, tapi ketika itu dirasanya berat maka beliau membaliknya di atas 
bahunya." 


Al Bukhari dan Muslim sepakat meriwayatkan hadits Abbad 
bin Tamim, tapi keduanya tidak meriwayatkan dengan redaksi ini. 
Hadits ini shahih atas syarat Muslim. 


PI EA Oa MASA lead GA ES SNJANGYY 


0 3- . Pa o-. 04346. J3 Pt ) Pa Ah () . d3 
in EA AE Ip ISA Cia UP OLS yi IP ui 
A Se “ bara h3 .. . 2 0 Pe TEA MAT NP 7 
ID Ie GEA IU CA AP op Ale GP oaaN MJ UP 


PI Ka wh Mega EGA NN IS ST an ale 


SKEN tile LG Oo GP AU Ja 


1222/8. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Al Hasan bin Ali bin Affan Al Amiri menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, 
Mis'ar bin Kidam menceritakan kepada kami dari Yazid Al Fagir, dari 


$& Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim. 
Keduanya meriwayatkannya dengan redaksi lain." 


Al Mustadrak — (523) 


Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Beberapa perempuan yang menangis 
karena kematian pernah mendatangi Nabi SAW, lalu Nabi SAW 
berdoa, 'Allaahumma-sginaa ghaitsan mughiitsan marian mari'an 
nafi'an ghaira dhaarrin aajilan ghaira aajilin (ya Allah, berilah kami 
hujan yang merata, menyegarkan tubuh dan menyuburkan tanaman, 
bermanfaat dan tidak membahayakan. Kami mohon hujan secepatnya 
dan tidak ditunda-tunda lagi)'. Tak lama kemudian langit pun menjadi 
mendung dan menumpahkan hujannya pada mereka."361 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


2 AE EA JII A5 Ip JS Si -aJAYYY 


- 
NO 9 


PAI HE 13 e GA Ii Bi BIS ehh 
AN Ai Sp AE IE oi UI IP INA AN daa 
0 0 og - GIE mw MEA GEA Aa NG - ” 
Aang AB Mm dip plag HE AI Ao Al Apa sh 1 

JIKA Ph MAS GA 

1223/9. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, 

Ubaid bin Syarik menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair 
menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami dari 
Khalid bin Yazid, dari Sa'id bin Abu Hilal, dari Yazid bin Abdullah, 
dari Umair maula Abu Al-Lahm, bahwa dia pernah melihat Rasulullah 
SAW di Ahjar Az-Zait (nama tempat di Madinah) meminta hujan 
dengan membeberkan kedua telapak tangannya sambil berdoa seperti 


ini »562 


“ Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari dan 
Muslim." 
562 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


(524 | — Al Mustadrak 





Sanad hadits ini shahih namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. Umair adalah maula Abu Al-Lahm. dia seorang 
sahabat. 


Hadits lainnya yang shahih adalah sebagai berikut: 


0 439 Ea Pa 


(aU C3 Kapua EA AS Ip PG 

OS 9 AI ji aka HP Uk Ip Yan EMS ATB Ci 
KA pi AA gate pa La 106 ab Ji 
dp ana tali gb os Abah adl ae 


Pd Pa ada £ 


BE ata 2 AA) GENGA on ta PO LAI 
Sea ye Mei ia AO DAA Yg 


1224/10. Ali bin Hamsyad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Nu'aim menceritakan kepada kami, Outaibah 
menceritakan kepada kami, Bisyr bin Al Mufadhdhal menceritakan 
kepada kami dari Muhammad bin Zaid, dari Umair maula Abu Al- 
Lahm, dia berkata, "Aku pernah ikut perang Khaibar bersama 
majikanku, lalu mereka mengadukan tentang diriku kepada Rasulullah 
SAW bahwa aku seorang budak. Maka beliau menyuruh agar aku 
membawa pedangku, tapi ternyata pedangku menyeser ke tanah 


ta . 


3 —1. inn 


(karena posturnya yang pendek dan masih berusia muda). Lalu beliau 
menyuruh agar aku menunjukkan pekakas rumah yang masih 
digunakan, dan aku juga memperlihatkan kepada beliau rugyah- 
rugyah yang biasa kupakai untuk merugyah orang-orang gila. Maka 
beliau menyuruhku agar membuang sebagiannya dan menahan 
sebagiannya.” 


563 


Al Mustadrak — | 525 | 


BA LI 0315- 4 


Anh SAS Dada nd Tang Pan -/Yro 

5 Ae Pan ebi MA anon Jebat 
SIA Oi PB LP MA SI HA Un oi AE CAS UG 
EA Ko Jp BAN KA TG ANE 1 aah 
De) Kn 33 3 Ea Ta - Ka 2 


? . 
- 4, 30. 


Pa 


sal) Day Ca Jaa Al Y SY Aza ON EN AM 
5 Jaa se ale Jt aah Aa iya ui 


H & OP SIR Op ar DG # 3 
Bh yah seb aa Ph ab AI II 5 ab P3 
ne US An Kas ES) aa II AI de na 5 SN 
Mba Yaa & Sima 2 ca Dik Sa 3 
Ol aga ga la DI Inap Ka SHE el lala 

kipas BAN as 23 3 


1225/11. Muhammad bin Shalih bin Hani' menceritakan 
kepadaku, Muhammad bin Ismail bin Mihran menceritakan kepada 
kami, Harun bin Sa'id Al Aili menceritakan kepada kami, Khalid bin 
Nizar menceritakan kepadaku, Al Oasim bin Mabrur menceritakan 


AN 


— Al Mustadrak 





kepada kami dari Yunus bin Yazid, dari Hisyam bin Urwah, dari 
ayahnya, dari Aisyah, dia berkata, "Orang-orang mengadu kepada 
Rasulullah SAW tentang hujan yang tak kunjung turun. Maka beliau 
menyuruh dibuatkan mimbar lalu ditaruh di tempat shalat. Setelah itu 
beliau mengumumkan kepada orang-orang agar keluar pada suatu 
hari." 

Aisyah lanjut berkata, "Maka Rasulullah SAW keluar ketika 
matahari mulai tampak. Kemudian beliau duduk di atas mimbar lalu 
bertakbir dan memuji Allah. Kemudian beliau bersabda, 
'Sesungguhnya kalian mengadukan tentang keringnya rumah-rumah 
kalian dan tertahannya hujan dalam waktu yang lama. Allah telah 
menyuruh kalian agar berdoa kepada-Nya dan Dia menjanjikan akan 
dikabulkan! Kemudian beliau bersabda, 'Segala puji bagi Allah, 
Tuhan seru sekalian alam, yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang, Yang Menguasai hari pembalasan, tidak ada Tuhan 
selain Allah, Dia berbuat sesuai yang dikehendaki-Nya. Ya Allah, 
tidak ada Tuhan selain Engkau, yang Maha Kaya sedang kami orang- 
orang yang butuh, turunkanlah hujan kepada kami dan jadikanlah 
hujan yang Engkau turunkan pada kami memberi kekuatan pada kami 
sampai waktu tertentu'. Kemudian beliau mengangkat kedua 
tangannya dan tetap mengangkatnya sampai kelihatan ketiak beliau 
yang putih. Setelah itu beliau membalikkan punggungnya ke hadapan 
orang-orang lalu memindahkan selendangnya dalam keadaan tetap 
mengangkat kedua tangannya. Setelah itu beliau menghadap kepada 
orang-orang dan turun lalu shalat dua rakaat. Maka Allah pun 
menghimpun mendung dan terdengar suara guntur lalu turunlah hujan 
yang lebat dengan izin Allah. Beliau lalu tidak mendatangi masjidnya 
hingga selokan-selokan mengalirkan air. Ketika beliau melihat mereka 
langsung bergegas menuju rumah-rumah mereka, beliau pun tertawa 
hingga kelihatan gigi-gigi gerahamnya. Lalu beliau bersabda, 'Aku 


Al Mustadrak — 


bersaksi bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan bahwa 
aku adalah hamba sekaligus Rasul-Nya''”“ 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 
3 


“03036. 3 


2 Was Dgn Kaban plan Paftara -1y/Nrrn 
d2. Pe 0. Jo 0. 6 » Jo. 49 
Hr Uiadoe Gg pr oa Kg Calon Bj aU 

Ha ra Kia PA gia 2 Kena Anu SA 
Ai AE AK EA Ci ai NN Cg 23 man 
oz Tea I- 02 NO ae ai Ex09 . 0. Sai 
IA BN Gi Je Pa PS Ai db up ap 
dg Son in Bata Ha TAM TA 
ai 23 v... ore 4 25 h) Lg # Tg Ka Pa ap. ore tan 
HS Ag AN laa Al Segan Langka 2JU pekan AE dl 
@ - nd Da N - 5 - 03 Bi ah 
Op WN LEAN Buas A5 AI Of edit Iya Gelas KEG Lah 
ya enya GA UB Ulat LIL end AN 236 AA I3 Uap 
Uni YAA YSS Co GE LAU EN) YP Ie GA 
Pakan 


1226/12. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Marzug menceritakan kepada kami, Wahb 
bin Jarir menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada 
kami. 


564 Adz-Dzahabi berkata dalam /At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari dan 
Muslim. 


— Al Mustadrak 








Abdurrahman bin Al Hushain Al Oadhi mengabarkan 
kepadaku di Hamdan, Ibrahim bin Al Husain menceritakan kepada 
kami, Adam bin Abu Iyas menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Amr bin Murrah, dari Salim bin Abu 
Al Ja'ad, dari Syurahbil bin As-Simth, bahwa dia berkata kepada 
Ka'ab bin Murrah atau Murrah bin Ka'ab, "Ceritakanlah kepadaku 
suatu hadits yang pernah kamu dengar dari Rasulullah SAW." Maka 
dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW mendoakan Mudhar. 
Lalu aku datangi beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya 
Allah telah menganugerahimu doa yang dikabulkan dan kaummu 
sedang mengalami kepayahan, maka berdoalah untuk mereka'. Beliau 
lalu berdoa, 'Allaahumma-sginaa ghaitsan mughiitsan mariian 
sarii'an ghadagan thabagan aajilan ghaira raitsin nafi'an ghaira 
dhaarrin'. Maka hanya berselang satu Jum'at atau semisalnya hujan 
. pun turun mengguyuri mereka." 

Sanad hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. 
Bahz bin Asad Al Ammi adalah periwayat tsigah tsabat. Dia 
meriwayatkannya dari Syu'bah dengan sanadnya dari Murrah bin 
Ka'ab dan tidak ragu-ragu dalam meriwayatkannya. Murrah bin Ka'ab 
Al Bahzi adalah seorang sahabat terkenal. 


MAS EP esai 33 se ge Ad Eh ay NY 
Cat 23 Ai EA daa AN UE Ip IE GIS MUNL j aab 


AS 


Jp ai NA Be EA ep Pan aa 
OMA OA ox X Ma At Ing 8 0 o £ 0 0 Fx 
C3 Al ale IN elo AI Span AAS YA GP Jana 


565 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim. Bahz bin Asad meriwayatkannya dari Syu'bah. Dia berkata: 
Murrah bin Ka'ab. Dan dia tidak ragu-ragu dalam meriwayatkannya." 


Al Mustadrak — 


AH GAP Aaja Kaja disa ES Gil MN JB MEA 
Li PAR NS 3 Op PPU EA) Ir 


A 
“3 


Nak 
1227/13. Abu Ali Al Husain Al Hafizh menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Muhammad bin Sulaiman memberitakan 
(kepada kami), Ali bin Abdullah Al Madini menceritakan kepada 
kami, Bahz bin Asad menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Amr bin Murrah, dari Salim bin Abu 
Al Ja'ad, dari Syurahbil bin As-Simth, dari Murrah bin Ka'ab, bahwa 
Rasulullah SAW berdoa dalam shalat Istisga', "Allaahumma-sginaa 
ghaitsan mughiitsan mariian sarii'an ghadagan thabagan aajilan 
ghaira raa 'itsin naafi'an ghaira dhaarrin." Maka tidak berselang satu 
Jum'at atau semisalnya kecuali hujan turun mengguyuri mereka."366 





566 Lih. hadits no. 1226. 


— Al Mustadrak 


3 . 
ian 
Pa Pa 
GERHANA 


sara an TPI baal Aher Ja 13 si Uz 


u Ie 5 Erat ega 3 IS gt) de. 1 Ca AI Kapan Pi 


Ti Ketan Da Ia 


Jun Grha Obi ai 


fi - 


Y/NYYA 


yA AS MEP GA AI Hi 
aa gi San ee TE aa cp IS 
P6 Aa Ae KA Ira Ji Hb, AA 


Nom 390 30 II 3 LA oo. 
3, EA ST Sig 03 Kabag OK ma HA SO He 
3s yo Bra 


1228/1. Abu Outaibah Salim bin Al Fadhl Al Adami 
mengabarkan kepada kami di Makkah, Abu Syu'aib Al Harrani 
menceritakan kepada kami, (...| bin Abdullah Al Madaini 
menceritakan kepada kami, Salim bin Nuh Al Aththar menceritakan 
kepada kami, Sa'id bin Iyas Al Jariri menceritakan kepada kami dari 
Hayyan bin Umair, dari Abdurrahman bin Samurah, dia berkata, 
"Ketika aku sedang melempar anak panah tiba-tiba terjadi gerhana 
matahari, maka aku pun membuangnya lalu pergi menemui Rasulullah 
SAW hingga tiba di hadapan beliau yang saat itu sedang berdiri 


Al Mustadrak — | 531 | 


membaca tasbih dan takbir serta tahmid kepada Tuhannya lalu berdoa 
sampai matahari tampak lagi, dan beliau membaca surah dalam dua 
rakaat.”987 


Sanad hadits ini shahih namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


ed 
Pa - 


AI Ea diniki HIASA Asi al Gas —yIN ya 
20 Too Leon Pa Z 5 A0 Goa K0 8... 8 49 
AIR 5 ON AS jasa og Jaa BH UP ea ui 
al BA ai elbab 183 cajab oi BIA 3 cal Up telan 
KN Spa KP IE 2m HS JB 01 3 DAS LS 
EN Pe ea Pa ata “NX 8, y.4 Kena ma Ka AN 
IS AI JUS ea AE AI Che Al yani) Ga peka ale Ai 
LOLA ia Kana Tn BO RE ea Ben TA aa Ta Ea BU WAR IK 
JL Aa 3) SBY SB LES SP Sa 
g A5 8 2 dbs KN ag AA 
— PEY BE LSI IS Si SAE PG 
SA S3 al IS SAB IE ah ga 
— 1229/2. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Humaid bin Abbas Ar-Ramli menceritakan kepada 
kami, Muammal bin Ismail menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Ya'la bin Atha', dari ayahnya, dari 
Abdullah bin Amr dan Atha' bin As-Sa'ib, dari ayahnya, dari 
Abdullah bin Amr, dia berkata, "Gerhana matahari pernah terjadi pada 
masa Rasulullah SAW, lalu Rasulullah berdiri dalam waktu lama 
sampai-sampai dikatakan bahwa mungkin beliau tidak akan ruku. 


Kemudian beliau ruku dalam waktu lama sampai-sampai dikatakan 
bahwa beliau mungkin tidak akan bangkit dari rukunya. Setelah itu 


567 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


(532 |) — Al Mustadrak 


beliau mengangkat kepalanya dalam waktu lama sampai-sampai 
dikatakan bahwa beliau tidak akan ruku. Lalu beliau ruku dalam 
waktu lama sampai-sampai dikatakan bahwa beliau tidak akan tidak 
akan bangkit dari rukunya. Kemudian beliau mengangkat kepalanya 
— dalam waktu lama sampai-sampai dikatakan bahwa beliau tidak akan 
sujud. Lalu dia menyebutkan hadits selanjutnya. ti 


Hadits Ats-Tsauri dari Ya'la bin Atha' adalah gharib shahih. 
Al Bukhari dan Muslim berhujjah dengan Muammal bin Ismail namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkan hadits Atha' bin As-Sa'ib. 


Ae Lolos 20216. 2 


Sal Bab UD yha) Uji KA at 2 Gas —y/NYY: 

San Ba UAN 1 Gas (AG 
Eau han Gajah Ab Di dp Adaa MUA 1 TE 15 
AL AS Fe Ap En 
Ih Kah Co Ka da A3 Nanga sah 
UR 3 PA Ip PE) Ce ag utua Dan lg 
Ma Se na Ja tai 
WA LT AA ie SE Ae HE ya 
3 SA BG ami JG YA met Uni NS dah 


AE be ale MI Wp AA sih 


. 


ag Pa 2. ore 4 2, , £ . Pan ». Oa Par 
Ca da AAS AI elep Al Iyan) Cb GG YA IS Chomel! 
568 A dz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, "Hadits ini shahih gharib." 


Al Mustadrak — (533 J 


YG ES bb UT dya Dat 

LES IS Ma PG Cp Wa Ego SLS 
APP “J6 Op Pa BA ae J6 ya 
Ie Ap AN ani AL IE AI Kai oa 


s1 Son. 33 0. 


CAT Gi dB Papa as Mas da9 VI 33 
Plaju ata Naa aa 
SA Ay LAGU Opal 3 Op Id ab 
—) SA AN Aa PA LA AS Jb Bali 
J5 da 5 nju Bl ga nas Has Lu ai UN 

aa “ 3 Pd . 2... Tn 0g - . w . 
sa on BN 
AAA 9g ska IG PI Kh BLS tema sa 
— AT SR Iis peila MPI Jah op stake Je, DA 
at Sh Ia AE pain SA Aja PA 2 La Ik 5 AA 
Pera DUKU SA SB OA Lek 
ak Cr SEA 35531 BA WAS Ope TA LI 


Henna gen 


. 


4 
- 


Ir, 4. 


-G 4 Ike dai AN Bana AA GA SA aU A3 2 
1, aa AA ya HR Ria K3 Eau 


— Al Mustadrak 








ai Ap yA A3 KAN) GS PI Je Saba 
A3 IA Atas VI) OI oa 2 3 San 
AN Je date it Oo An Ba AI da papaya 
AA DKI db Ya PA PE sai ca 
OLS JR SS Ooh Sa Ga na & 
PI Ii 33 WS bh aa la XS 
Sa 145 5 36 aan Eh dad up If Ja SAYA 

WAT YG GS ea Tia SI IE 


1230/3. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Al Hasan bin Mukram menceritakan kepada kami, Abu 
An-Nadhr menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada 
kami. 

Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, Ali bin 
Abdul Aziz, menceritakan kepada kami, Abu Nu'aim menceritakan 
kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami dari Al Aswad bin 
Oais, Tsa'labah bin Abbad Al Abdi salah seorang penduduk Bashrah 
menceritakan kepada kami bahwa suatu hari dia pernah menyaksikan 
pidato Samurah bin Jundub, lalu dia menyebutkan pidatonya. Samurah 
berkata: Ketika pada suatu hari aku dan beberapa anak kecil Anshar 
sedang membidik sasaran pada masa Rasulullah SAW, dan waktu itu 
matahari sejarak dua tombak atau tiga tombak di mata orang yang 
melihatnya di ufuk, tiba-tiba dia menghitam hingga menjadi seperti 
tanaman Tannumah. Maka salah seorang dari kami berkata kepada 
temannya, "Marilah kita pergi ke masjid! Demi Allah, Rasulullah 
SAW pasti akan menceritakan tentang perihal matahari ini kepada 
umatnya. Lalu kami pun bertolak menuju masjid. Ternyata beliau 


AF Mustadrak — (535) 


telah keluar dan kami kebetulan mendapati beliau sedang keluar 
menuju orang-orang." 


Samurah berkata lebih lanjut, "Maka beliau maju dan shalat 
mengimami kami dengan berdiri sangat lama dan kami tidak 
mendengar suaranya. Kemudian beliau ruku sangat lama dan kami 
tidak mendengar suaranya, lalu beliau sujud sangat lama dan kami 
tidak mendengar suaranya." 


Samurah berkata lagi, "Kemudian beliau melakukannya pada 
rakaat kedua seperti itu." 


Samurah berkata, "Tak lama kemudian matahari muncul 
kembali bertepatan dengan duduknya beliau di rakaat kedua. 
Kemudian beliau salam lalu memuji Allah dan menyanjung-Nya, 
bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa beliau 
seorang hamba sekaligus Rasul-Nya. Kemudian beliau bersabda, 
'Wahai kalian semua, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa dan 
utusan Allah yang mengingatkan kalian. Jika kalian mengetahui 
bahwa aku kurang sempurna dalam menyampaikan risalah-risalah 
Tuhanku tentulah kalian akan memberitahukan kepadaku sampai aku 
dapat menyampaikan risalah-risalah Tuhanku sebagaimana layaknya. 
Dan jika kalian mengetahui bahwa aku telah menyampaikan risalah- 
risalah Tuhanku tentulah kalian akan memberitahukan kepadaku'. 
Maka orang-orang berdiri dan berkata, 'Kami bersaksi bahwa Anda 
telah menyampaikan risalah-risalah Tuhanmu, menasehati umatmu 
dan menjalankan kewajibanmu'. Setelah itu mereka terdiam. Lalu 
Rasulullah SAW bersabda, 'Amma ba'du, sesungguhya ada beberapa 
orang yang beranggapan bahwa gerhana matahari dan gerhana 
bulan serta hilangnya bintang-bintang dari tempat terbitnya 
merupakan pertanda bagi kematian salah satu orang besar di muka 
bumi ini. Sesungguhnya mereka berdusta. Akan tetapi dia merupakan 
salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah untuk menguji hamba- 
hamba-Nya agar Dia melihat siapa di antara mereka yang bertobat. 


— Al Mustadrak 





Demi Allah, sejak berdiri shalat aku telah melihat apa yang terjadi 
pada kalian baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Demi Allah, 
sesungguhnya tidak akan terjadi Hari Kiamat sampai keluar 30 dajjal 
yang mana yang terakhir adalah dajjal yang mata kirinya buta seperti 
mata Abu Yahya —orang tua dari Anshar—. Dan bahwa ketika keluar 
dia akan mendakwakan diri sebagai Tuhan, barangsiapa yang 
beriman dan membenarkannya serta mengikutinya maka tidak akan 
berguna baginya amal-amal shalih yang telah lalu. Barangsiapa yang 
kafir dan mendustakannya maka dia tidak akan disiksa sebab amal- 
amalnya terdahulu. Dan bahwa dia akan menjelajahi seluruh bumi 
kecuali Al Haram dan Baitul Magdis. Dan bahwa dia akan 
mengurung orang-orang beriman di Baitul Magdis lalu terjadi gempa 
yang sangat dahsyat dan tampillah Isa bin Maryam. Lalu Allah 
mengalahkannya dan bala tentaranya, sampai-sampai dinding yang 
roboh dan pangkal pohon akan memanggil orang mukmin, 'Ini ada 
orang kafir yang bersembunyi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah 
dia'" 

Samurah berkata lagi, "Hal itu tidak akan terjadi sampai kalian 
melihat hal-hal yang melampau batas pada diri kalian sehingga kalian 
akan bertanya-tanya, 'Apakah Nabi kalian telah menjelaskan ini 
sebelumnya?" dan sampai gunung-gunung lepas dari akarnya 
kemudian setelah itu akan terjadi pencabutan nyawa. Beliau lalu 
memberi isyarat dengan tangannya." 


Samurah melanjutkan, "Kemudian aku menyaksikan pidato 
yang lain. Lalu dia menyebutkan haditsnya pada bagian pertamanya 
sedang bagian akhirnya tidak." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


569 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — 


- 
4 


IS —$ANYA 


os 0... e to. Ya Y, Z0. 245. A Pen 
AP Ya FAR, 3 Al IS Ian pl lu 

o- . Ag oo 9. 3 7 Pi Ps o oto Pa 3 Ha 
AS Aj pl XS Kab (adl Okita Op Sing KIS Jl 
. at na Na 7. ec - o o Pa Na 3 0. P3 
Pe Aa Jah HP ME 3 laa GAS aan au 


AA Iga oi LA MATA AG Op LAN Uma Ol AS Ui 
ore x ', - 5 Gn 2 3 Le He EA Ur, Padan AA 
Ale Ah Ga Gg GUA Coy TAS SN ab B3 cela Ale Al 
YM AT 3 PETI Ira CI AN Gt JS 3 


. - Ac . 2. - P4 . - 
MAAN HI yag BS 3 BB YG AE PI oU 


3, 


Ata B3, RSS SI 

1231/4. Abu Muhammad Abdullah bin Ja'far bin Darastawaih 
Al Farisi menceritakan kepada kami, Ya'gub bin Sufyan Al Farisi 
menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abdullah Al Uwaisi 
menceritakan kepada kami, Muslim bin Khalid menceritakan kepada 
kami dari Ismail bin Umayyah, dari Nafi”, dari Ibnu Umar, bahwa 
terjadi gerhana matahari pada hari kematian Ibrahim putra Rasulullah 
SAW, dan orang-orang menyangka bahwa gerhana tersebut terjadi 
karena kematiannya. Maka Nabi SAW berdiri dan bersabda, "Wahai 
manusia, sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda 
dari tanda-tanda kekuasaan Allah, tidak terjadi gerhana pada 
keduanya karena kematian seseorang dan bukan pula karena 
hidupnya seseorang. Apabila kalian melihat itu maka bangunlah 
untuk shalat dan berzikir kepada Allah, berdoalah kepada-Nya dan 
bersedekahlah. bila 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


570 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 

















SA Ge aah Gg 3 SG Aas -o/i try 
f 2 43 o 0.9 
ae oa wa ai 
Pan o- 0? 3 1 o- o - Ll E .&» £ 
Bg Ga AE 3 AA Gp USA Ki Upi, 


£ 
3 6 Kk 0 BG. Lo 1.0 Exa. 


Pa santa Manda GA pi Petang Da tra 
Baal 19 Ab 13 AP Haa 13 GG BAL YG oyana 

te A3 LA Oa 0 Aa 9, y PJ Manja Dn - aa Dua 4 & 5 
HA BL AG le AN ato AI Sya) AN IG US 3 


1232/5. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ahmad bin An-Nadhr memberitakan (kepada 
kami), Muawiyah bin Amr menceritakan kepada kami. 


Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Attab Al Abdi 
mengabarkan kepada kami di Baghdad, Ahmad bin Muhammad bin 
Isa Al Oadhi menceritakan kepada kami, Abu Hudzaifah Musa bin 
Mas'ud menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Zaidah 
menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari Fatimah, dari 
Asma' RA, dia berkata, "Rasulullah SAW menyuruh untuk 
memerdekakan (budak) ketika terjadi gerhana matahari.””! 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. 


Maa an ee aa Sa 
SM! Adz-Dzahabi tidak mengomentarinya dalam At-Talkhish. 
Adz-Dzahabi berkata dalam 4! Mizan: Musa bin Mas'ud, Abu Hudzaifah An- 
Nahdi, salah seorang guru Al Bukhari. Dia seorang yang sangat jujur (shadug), 
insya Allah. Ahmad memperbincangkannya dan dia divonis dha'if oleh At- 
Tirmidzi. 
Ibnu Khuzaimah berkata, "Aku tidak berhujjah dengannya." 
Amr bin Ali berkata, "Orang yang mengetahui hadits tidak akan meriwayatkan 
darinya." 
Abu Ahmad Al Hakim berkata, "Dia tidak kuat menurut mereka." (Lih. Al Mizan 
4/221-222). 


Al Mustadrak — 


Hadits ini memiliki syahid yang shahih sesuai syarat Muslim. 


. ga. au Tae an ip dental Ep “AN YY 


— Pa Kara net PA ui Hata tas Ska Te UAS 
AN IP Ob Ah TAB 18 BIA Aa UP SAS 
ta lg SEA Fo IA AA AE DX 


1233/6. Ismail bin Muhammad bin Al Fadhl dan Muhammad 
Asy-Sya'rani mengabarkannya kepada kami, kakekku menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Hamzah menceritakan kepada kami, Abdul 
Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Hisyam bin 
Urwah, dari Fatimah binti Al Mundzir, dari Asma' binti Abu Bakar 
RA, dia berkata, "Rasulullah SAW menyuruh memerdekakan (budak) 
ketika'terjadi gerhana matahari." 7? 


4 
() 


Se Op AKG III AS HA Ea yA rt 


» - 209 LK. 8 348 Oo 20 3 ia. K2 1 Kang 
— ea oa Kenali yak 0 jap Uas YG akal 


- - 4 4 PP 

"JG an Aa SPP YP BIP Oi alba YP Ia UI | oa 
PE na 2. or A, Oa y " . 0 3 oa Ta 
SI by IE WI lp AN Iyan KS NE 2 mbl cet 
SA, Te KD SN Abe ea ma ea Ta aa 
Iya day BIS US SI II tah JB) (ey 


572 Hadits ini gugur dalam At-Talkhish. 


— Al Mustadrak 

















1234/7. Amr bin Muhammad Al Adl dan Ahmad bin Ya'gub 
Ats-Tsagafi menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Umar bin 
Hafsh As-Sadusi menceritakan kepada kami, Ashim bin Ali 
menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'ad menceritakan kepada 
kami dari Hisyam bin Urwah, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata, 
"Terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW." Lalu dia 
menyebutkan haditsnya yang didalamnya Rasulullah SAW bersabda, 
"Apabila kalian melihat hal tersebut, berdoalah kepada Allah dan 
Shalatlah, berilah sedekah dan merdekakanlah budak!" 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. 


1 Mae Usa WM ks pl Gis —aly yo 


002 Jo 9, Ao .ii Lho 30,6 AS 


HS NS EA BUSI Ha 333 1 US Elis 
i - La : - AP AN MP: #£ .. - 4 0 2 P3 Ta Ke 3. 
ea an ea En NA ne 
SA ! 2 cad P3 sa SS 2 C9 pama 
CN nd ot “ # “ HPA o Le 0 o 2 . oo 
Tg KE AN Ula GA Kab CHE PAN Ol opa Op MAS 
- P3 Pd er tj abu trd $ 2 P3 PA Ia 
Soal Oli Y AAN rei! Ol JG 3 AA 3S) 
: a ES eny - Na & 1 Ka 2 Ie " MAP n P3 - 3 - 
Of — Gl Cai SAI Ob) AA ya Ol UI, cai 


CAN AA ab AA 2 (dai II Sy BE AI 
so 0 3 6» Pan Fa 8. 

SA AA Yon - dea P IP gkuas 
1235/8. Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah bin Dinar 
menceritakan kepada kami, Zakaria bin Daud Abu Yahya Al Khaffaf 
menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Umar bin Maisarah 


menceritakan kepada kami, Mu'adz bin Hisyam menceritakan kepada 
kami, ayahku menceritakan kepadaku dari Gatadah, dari Abu Oilabah, 


573 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — 


dari An-Nu'man bin Basyir, bahwa terjadi gerhana matahari, lalu Nabi 
SAW shalat dua rakaat hingga matahari muncul kembali. Kemudian 
beliau bersabda, "Sesungguhnya tidak terjadi gerhana matahari dan 
bulan karena kematian seseorang, akan tetapi keduanya merupakan 
dua makhluk dari makhluk-makhluk-Nya, dan Allah akan meciptakan 
sesuatu pada makhluk-Nya sesuai yang dikehendaki-Nya. Kemudian 
jika Allah menampakkan diri pada sesuatu maka sesuatu tersebut 
akan tunduk kepada-Nya. Mara saja di antara keduanya yang terkena 
gerhana, maka shalatlah kalian sampai dia muncul lagi atau sampai 


Allah menjadikan sesuatu padanya." si 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim namun 
keduanya tidak meriwayatkannya dengan redaksi ini. 


0 4G # SB 3 . PP 0d. 9. 

Ta . 2 | 09 Papa C0. £ L 2 21 KS Neh 

oo AAS Up ISL BI AB Gl op Olass BIS Cola 
- - . . Ld 


oa 


AS SE Kane lai KA IA Gs alba ah 
Sen 3 al MA To On ag Ia ata 
OP an Aa mela ATA Ed Sma Ha 
3, EF UG 3 Sy “jha He CAN Abi Je 
ma Oh JS et AN ld SS UAN AA anta JP 


574 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari dan 
Muslim. Keduanya tidak meriwayatkannya dengan redaksi ini." 


— Al Mustadrak 

















MT 28 ET LI MEI YG AA SPI PULSKIY G, 
SI 3 (236 US 6 cool aga Ai Sg 


1236/9. Ali bin Isa Al Hiri menceritakan kepada kami, 
Musaddad bin OGathn menceritakan kepada kami, Utsman bin Abu 
Syaibah menceritakan kepada kami, Ismail bin Ulayyah menceritakan 
kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', dia berkata: Orang yang aku 
percara —yakni Aisyah— mengabarkan kepadaku, "Terjadi gerhana 
matahari pada masa Rasulullah SAW, lalu beliau berdiri shalat 
mengimami mereka sangat lama lalu ruku lalu bangun kemudian ruku 
lagi, lantas bangun kemudian ruku lagi. Beliau menunaikan dua rakaat 
yang di setiap rakaatnya ada tiga kali ruku, lalu beliau ruku yang 
ketiga kemudian sujud, sampai-sampai ada beberapa orang yang pada 
waktu itu jatuh pingsan dan sampai-sampai bejana yang penuh air 
jatuh mengenai mereka. Beliau membaca ketika ruku, '4llaahu akbar", 
kemudian ketika bangkit beliau membaca, 'Sami'allaahu liman 
hamidah', sampai matahari muncul kembali. Setelah itu beliau 
bersabda, "Sesungguhnya gerhana matahari dan bulan tidak terjadi 
karena kematian seseorang dan bukan pula karena hidupnya. Akan 
tetapi keduanya merupakan salah satu dari tanda-tanda kekuasaan 
Allah untuk menakut-nakuti hamba-hamba-Nya. Maka apabila terjadi 
gerhana, segeralah shalat'." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya dengan redaksi ini. Hanya Muslim 
yang meriwayatkannya dari hadits Mu'adz bin Hisyam dari ayahnya 
dari Gatadah, dari Atha', dari Ubaid bin Umair dengan selain redaksi 
ini. 


578 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari dan 
Muslim." 


Al Mustadrak — 


0o-..o Eso1G. . 


—ep BAGS SI X2 AM Up -INrv 
AA EA an IA GP eh pi 
II AP gi 3 Ga op al HP ud Jt da je 
SI BI Ip KAP Se HAL GS -JU Ia 
oa Ka Gp ot Ie ala SA ia AN ON en la 
Ga AS SAN GE Ke Ag AS Lis Sh Jia 
Teki Bg SL SAI as S0 Si 
GPS Jas PPL Jaa 


1237/10. Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Musa Al 
Oadhi mengabarkan kepada kami di Bukhara, Muhammad bin Ayyub 
memberitakan (kepada kami), Muhammad bin Abdullah bin Abu 
Ja'far Ar-Razi memberitakan (kepada kami), ayahku menceritakan 
kepadaku dari ayahnya, dari Ar-Rabi' bin Anas, dari Abu Al Aliyah, 
dari Ubai bin Ka'ab, dia berkata, "Terjadi gerhana matahari pada masa 
Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengimami mereka dengan 
membaca surah panjang dan ruku lima kali, lalu sujud dua kali 
kemudian bangkit pada rakaat kedua dan membaca surah panjang, lalu 
ruku lima kali dan sujud dua kali. Seteleh itu beliau duduk 
sebagaimana biasanya dengan menghadap kiblat seraya berdoa sampai 


matahari muncul kembali." 78 


Al Bukhari dan Muslim meninggalkan Abu Ja'far Ar-Razi dan 
tidak meriwayatkannya. Biografinya menurut para imam sangat baik 
dan hadits ini memiliki beberapa redaksi yang para periwayatnya 
jujur. 


516 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Khabar (hadits) munkar. Abdullah bin 
Abu Ja'far bukan apa-apa, dan ayahnya merupakan orang yang lunak." 


— Al Mustadrak 





Lang SS ni ia dooro1G- aa Y 20. E —.-. f 

BIN Dn) 3 Sasa Al IS yA UI NM NNYA 

0 » Papa « -.9 o - 0 Pt - To. o 3 s Kg 
2 0. ena Pa He AN RA aa NA asa o &£ 

— Sa sa seahaaS JG Jd Ia SG 3 OS gl. 
.. P ab 3 2.8 aa, PRA ore ta 9, 3 Pa Oo 

Ra Oy Hj Pa CP G3 telah MEA Kao MI Sya) A43 

2... o . 3 Ig Pa . NG AE 5 Sana EA .. 2 , 90. 

DA — el Unga JWU RS eka Ak Ha yg 
or # td Hara 7 a . # 0. -G . CS o (3 0, 

— aga IS ga AI 33 DU ala US JS dls 


0, s - - 23 
AN aa Wait 2X0 m5 Alta 


1238/11. Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub Al Hafizh 
mengabarkan kepada kami, As-Sarri bin Khuzaimah menceritakan 
kepada kami, Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Wuhaib 
menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Abu Oilabah, dari 
Oabishah Al Hilali, dia berkata, "Terjadi gerhana matahari pada masa 
Rasulullah SAW, lalu beliau keluar bergegas dengan menyingsingkan 
pakaiannya. Saat itu aku dan beliau berada di Madinah, kemudian 
beliau shalat dua rakaat dengan berdiri lama, lalu beliau beranjak dan 
matahari mulai muncul kembali. Setelah itu beliau bersabda, 
'Sesungguhnya ini merupakan tanda-tanda kekuasaan-Nya untuk 
menakut-nakuti (hamba-hamba-Nya). Apabila kalian melihatnya, 
shalatlah sesegera mungkin seperti shalat fardhu yang kalian 
lakukan." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak  meriwayatkannya. Menurutku, - keduanya 
menganggapnya ber-illat karena ada hadits. Raihan bin Sa'id dari 
Abbad bin Manshur, dari Ayyub, dari Abu Oilabah, dari Hilal bin 


s7! Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim. Hadits ini dianggap ber-i/lat karena adanya hadits Raihan bin Sa'id 
dari Abbad bin Manshur dari Ayyub dari Abu Oilabah dari Hilal bin Amir dari 
Oabishah." : 


Al Mustadrak — 


Amir, dari Oabishah. Hadits yang diriwayatkan Musa bin Ismail dari 
Wuhaib tidak ber-illat disebabkan ada hadits Raihan dan Abbad. 


Ae LA an atau al gta 


Wa eta ee Arora Lara SI SAN oi ME SSI 


“ 


Pak IS) Ep ala ag (Gb Pine d Kata MPa 

Pn » ora Oo (ne £ 
TA 13 GIA Ae BS OI OR 3 dak 3! 
Aa yani da ya 


Pa 


SY —s PN ap ba Pi la dn MJ AS 
dik LG B Ju 5 Pena Ken WAN aa 2 C3 ks 


Dab Jt Hg PA ng ENG Na AI 


1239/12. Abu Sa'id Ahmad bin Ya'gub Ats-Tsagafi 
mengabarkan kepadaku, Al Hasan bin Ahmad bin Al-Laits Ar-Razi 
menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Sa'id menceritakan kepada 
kami, pamanku menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepada kami dari Ibnu Ishag, Hisyam bin Urwah dan Abdullah bin 
Abu Salamah menceritakan kepadaku dari Sulaiman bin Yasar, 
semuanya menceritakan kepadaku dari Urwah, dari Aisyah, dia 
berkata, "Ketika terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW, 
beliau keluar dan shalat mengimami orang-orang. Kemudian aku 
mengamati bacaannya, ternyata beliau membaca surah Al Bagarah, 
kemudian beliau sujud dua kali." Kemudian Urwah berkata, "Lalu 
beliau membaca dalam waktu lama, kemudian aku perhatikan bacaan 
beliau, ternyata beliau membaca surah Aali 'Imraan.””78 





578 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 








Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. Keduanya hanya sepakat pada hadits 
Az-Zuhri dan Hisyam bin Urwah dengan redaksi yang lain. 


ASI Bae Sea AI M3s rr 


SA —A CA tra al Gr SN 53 
TAN, 


FEn ae Jom IAn DI dageip AN KA GAN 
BIS Ko Haa ajh Sera 3 


1240/13. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya' gub menceritakan 
kepada kami, Al Abbas bin Al Walid Mazyad menceritakan kepada 
kami, ayahku menceritakan kepadaku, Al Auza'i menceritakan kepada 
kami, Az-Zuhri mengabarkan kepadaku, Urwah bin Az-Zubair 
mengabarkan kepadaku dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW 
membaca surah panjang dengan suara keras pada shalat gerhana 
matahari.” 

| Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya dengan redaksi ini. 


OS ES did aan ge EA YA 

GS LP ES Opo gd eh asa Gia CdaBN KAS 
Ma Opa UB ag PN AAS 
Kiai OS Ja Gps MU sela ae 


YA 0 


59 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari dan 
Muslim. Keduanya tidak meriwayatkannya dengan redaksi ini." 


Al Mustadrak — 


. N - 2... - N » ala Ha Ma 4 0 
OB 3 eka ale Ito SI J0 AE Je Kia Jis 
KAN BL Aminah II 2 AI ajh OS 


1241/14. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, 
Ubaid bin Muhammad Al Hafizh menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abu Shafwan menceritakan kepada kami, Harami bin 
Umarah menceritakan kepada kami dari Ubaidillah bin An-Nadhr, 
ayahku menceritakan kepadaku, dia berkata, "Pernah terjadi suasana 
gelap pada masa Anas bin Malik." : 


Dia berkata lagi, "Kemudian aku mendatangi Anas bin Malik 
lalu aku berkata, "Wahai Abu Hamzah, apakah situasi seperti ini 
pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW?' Dia menjawab, 'Aku 
berlindung kepada Allah apabila angin telah berhembus kencang'. 
Anas kemudian segera bergegas menuju masjid karena takut terjadi 
Hari Kiamat."98 

Sanad hadits ini shahih namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. Ubaidillah disini adalah Ibnu An-Nadhr bin Anas 
bin Malik. Keduanya berhujjah dengan An-Nadhr. 


SAI o—31 Oi otak CP il Wis —o/ NY EY 
Y— 3g o Loan BI EN tara ONE u pan kene 
Ii de 1 TAN Up ab Bp 
KOSAN SA Kenal 
1242/15. Abu Ali Al Husain bin Idris Al Anshari menceritakan 
kepada kami, Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, Waki' 


580 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih. An-Nadhr adalah 
Ibnu Anas." 
Menurutku, dia mengatakan kepada ayahnya, "Wahai Abu Hamzah." 


— Al Mustadrak 





menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Al 
Aswad bin Oais, dari Tsa'labah bin Abbad, dari Samurah bin Jundub, 
dia berkata, "Nabi SAW shalat mengimami kami dan kami tidak 


mendengar beliau bersuara."”"! 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


3 ah ai Blah H3 SG pl GAS NAN tY 
Oa aa PA PEN Pe eng Tera Rar Pa PW 
IN jg Para “ cal s 3 p u (sa rs 3351 ai as 
gi g Ne ea s5. 2: y Fa o- 3 0. ana 
Of JS ea AS AI leo WI Jyany KS JS mamih Keabanni 
BA p AA SI Dena YAN og ET PN oa 
, LN Ia 8, 3g. Lo 3 st Pt 
Ll Ar da dal | dana Lagu, Is 
1243/16. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih dan Abu Bakar bin 
Balawaih Al Jalab menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Muhammad bin Ahmad bin An-Nadhr menceritakan kepada kami, 
Muawiyah bin Amr menceritakan kepada kami, Zaidah menceritakan 
kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dia 
berkata, "Pernah terjadi gerhana matahari total pada masa Rasulullah 
SAW, lalu beliau bersabda, 'Sesungguhnya matahari dan bulan 
merupakan salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah, tidak terjadi 


gerhana pada keduanya karena meninggalnya seseorang dan bukan 
pula karena hidupnya. Apabila kalian melihatnya maka 


581 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Tsa”labah seorang periwayat yang 
majhul. Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan haditsnya sedikit pun." 


Al Mustadrak — 


bersedekahlah dan shalatlah, bertakbirlah dan berdoalah kepada 
Allah'"8 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim dan 
keduanya tidak meriwayatkan dengan redaksi ini. 


9 too 


An LA D gkuu Up yes Ingin et sat win 
ed 3 39 Jt Kara Ki Ni Ka Kota (2 ea Tata 
In ala NU GX LP teja I op sea Ya 

3) na PBS Ah SN Jis sia 3) due 

1244/17. Abu Sa'id Ahmad bin Ya'gub Ats-Tsagafi 
mengabarkan kepadaku, Yusuf bin Ya'gub menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Abu Bakar menceritakan kepada kami, Khalid 
bin Al Harits menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari Al Hasan, 
dari Abu Bakrah bahwa Nabi SAW shalat dua rakaat seperti shalat 


kalian ini, baik ketika terjadi gerhana matahari maupun gerhana 
bulan. 


Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan hadits ini. 


582 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari dan 
Muslim." 

588 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Sanadnya hasan. Hadits ini tidak 
sesuai syarat salah seorang dari Al Bukhari dan Muslim." 


— Al Mustadrak 











SAN 
“ Pa Pa 
SHALAT KHAUF 


L oloLs02G 3 Pn 


AD 2 


Bee ka Da ESA AA Cd —1/vY so 


Loe “ tyas u ear (Sa me 

Kn naa Tki Lega ik 1 Pes aye 
il Cai GP Gi Ka HA tg IE Jaa gi PA et 
—& 3 AR 5 KR 8 CIA Hi Sa gp ipala. an EN 
dengan AU Ka pa 5 din ga 
ay Jasa AI Liatas Nara Ar KAA M6 Da, ale 
oU. NIS SA Pn al Cat Gaal Ia LS 
NA Ih 3) 3 S3 OS ot, sja 
1245/1. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 


kepada kami, Usaid bin Ashim menceritakan kepada kami, Al Husain 
bin Hafsh menceritakan kepada kami dari Sufyan. 


| Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i menceritakan kepada kami 
dengan redaksinya, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan 


Al Mustadrak — | 551 | 


kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Yahya bin Sa'id 
menceritakan kepada kami dari Sufyan, Al Asy'ats bin Sulaim 
menceritakan kepadaku dari Al Aswad bin Hilal, dari Tsa'labah bin 
Zahdam, dia berkata: Kami pernah bersama Sa'id bin Al Ash di 
Thabaristan, lalu dia bertanya, "Adakah di antara kalian yang pernah 
shalat khauf bersama Rasulullah SAW?" Maka Hudzaifah berdiri dan 
membentuk shaf (barisan) di belakangnya dan membentuk shaf yang 
mengawasi musuh. Lalu dia shalat mengimami shaf yang di 
belakangnya satu rakaat. Kemudian mereka bubar. Mereka yang 
belum shalat mengganti tempat mereka, kemudian mereka (yang 
belum shalat) mendatangi shaf pertama, lalu dia shalat mengimami 
mereka satu rakaat sedang mereka tidak menggadhanya." 


Sanad hadits ini shahih namun Al Bukhari dan Mulsim tidak 
. meriwayatkannya dengan redaksi ini. 


oto. 3036. 3 


Pant EA doang HS ad jt Es In 
Oia Pp Ujian Fan Kena | Ea Ona 

MA Uh 
Oa 3 aa Op Kaban WAS 1 gladi TA) 


“4 
20 w Lo AD ee 9 


en ai AN UR 


584 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


(552 | — Al Mustadrak 





1246/2. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Usaid bin Ashim menceritakan kepada kami, Al Husain 
bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Sufyan. 

Ibrahim bin Muhammad bin Hatim Az-Zahid mengabarkan 
kepada kami, Muhammad bin Ishag Ash-Shaghani memberitakan 
(kepada kami), Muhammad bin Ju'syum menceritakan kepada kami 
dari Sufyan. 

Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku, Yahya menceritakan kepada kami dari 
Sufyan, Abu Bakar bin Abu Al Jahm menceritakan kepadaku dari 
Ubaidillah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW 
pernah shalat khauf di Dzi Oarad satu rakaat satu rakaat sedang 
mereka tidak menggadhanya.”" 

Ini merupakan syahid terhadap hadits sebelumnya, dan sanad 
hadits ini shahih. | 
DH ISA te eka Geng S3 SG ad Bhs —pI Ne 

Pada aa is : 
Oka Wa (Ag Io 3 Wa Je 
an “G3 an aa? E Ea Laga 0 3 0 —. AB 
Aa Sa Ba ea at Ef cat S1 3 ah Wa 
— PP Pu or. x € 2 5 SA 8" Fpi 9 e - Ong 3 0 
2DLO png dala Al laa AI Jan) (dee JB ae ad SS 
3 2. 8 yag 4. . Ban Bira Ba 3 a : £ —- S . Pa 
1 Is yaa Gila Lino Lino dilas Sarah 09 dh AA 


585 Hadits ini gugur pada At-Talkhish. Hadits ini terdapat dalam Musnad Ahmad bin 
Hanbal. 


Al Mustadrak — 1553| 


AL me Mena aa UR Tana sang Lagian Ai BN EA 
SV Bah NA 3 Ui Blah H3 3 HS) 
0 or. L.. F4 Oa sa Tata 4 Da im NA Sa 

AE peka WAS eka Ale Al Ip gal ee Neh 

1247/3. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada 


kami, Muhammad bin Ghalib memberitakan (kepada kami), Abu 
Hudzaifah menceritakan kepada kami. 


Abu Bakar bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu Al 
Mutsanna memberitakan (kepada kami), Musaddad menceritakan 
kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Abu 
Bakar bin Abu Al Jahm, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dari 
Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah shalat khauf di Dzi 
Oarad. Beliau membentuk satu barisan di belakangnya dan satu 
barisan menghadapi musuh. Lalu beliau shalat bersama shaf yang di 
belakangnya satu rakaat kemudian mereka pergi ke barisan mereka 
(yang belum shalat). Setelah itu mereka yang belum shalat menempati 
shaf mereka yang telah shalat, kemudian mereka shalat bersama Nabi 
SAW satu rakaat, lalu Nabi SAW salam bersama mereka." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya dengan redaksi-redaksi ini. 


KA er A6 - Ma dp ate di pb Jp - gINY EA 


?.2.# - . e & 0 


CIA HE: Bas Gl aa 3 Blah EMS ap HI 
TN Ap Gi la aa GP GA gi AA ipa Ol 
“Fe JB cgaga NA aa ia 


886 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari dan 
Muslim." 


-— Al Mustadrak 





1248/4. Abu Amr bin Abu Ja'far Al Mugri' mengabarkan 
kepadaku, Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami, Ishag bin 
Ibrahim menceritakan kepada kami, Ugbah bin Khalid As-Sakuni 
memberitakan (kepada kami), Musa bin Muhammad bin Ibrahim 
menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Salamah bin Al Akwa' 
bahwa dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang shalat 
dengan mengalungkan panah, maka beliau menjawab, "Shalatlah 
dengan mengalungkan panah tapi lempar dulu tempat anak panahnya 
(yang terbuat dari kulit yang tidak disamak).""! 


Sanad hadits ini shahih jika Muhammad bin Ibrahim At-Taimi 
mendengar dari Salamah bin Al Akwa” bahwa dia pernah bertanya 
kepada Rasulullah SAW tentang shalat dengan mengalungkan panah, 
lalu beliau menjawab, Omi ri cun ) “te "Shalatlah dengan 


mengalungkan panah dan lempar dulu tempat anak panahnya." 
Hadits ini tidak diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. 


Oia LN DLS 3 gam A2 Ugal -oJv ta 

GE eat al Si kata MAS Ae Gmail GI SAS Ie Putra 
Hei EPA AG BS NG 
SP HK Ap plag dele AI o AI PAI LE 3 A5 
II) cai Mb plan de AI lo di IA GG 2G 
Hao Sa ag dl an SA In la Bi ala 23 
SA Io Bp S3 al A1 Jie AO Ji is 
Dg dil SI UN KA SSS yA KG al, 


587 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — (555 | 


5 sad ade na AG 2 Iya P0 Kn Le 2 Para 51 

Aa -9 aa Pe ra 5 2 0 Lo EL ng & 2 le, 

Tb SAN BN AA) A3 ae MAN ala 
aa TG 2 s1 sanga Pa 3G s1 oge 0 BIANG ena 

Ola ANA ERER EN OI aka Se AS) 
oz- 0 AA one 2 Te 0 2, SN -I A 

tega Memang AS) edema RS He lea Caps 


1249/5. Abdurrahman bin Hamdan Al Jalab mengabarkan 
kepada kami di Hamdan, Abu Hatim Muhammad bin Idris Ar-Razi 
menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Maryam menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Ayub memberitakan (kepada kami), Yazid 
bin Al Hadi menceritakan kepadaku, Syurahbil bin Sa'ad 
menceritakan kepadaku dari Jabir bin Abdullah, dari Rasulullah SAW 
tentang shalat Khauf, dia berkata, "Rasulullah SAW berdiri dan 
kelompok yang berada di belakangnya, lalu kelompok lain di belakang 
kelompok tersebut duduk, sementara wajah-wajah mereka semuanya 
menghadap ke arah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian 
takbir dan dua kelompok tersebut ikut takbir, lalu beliau ruku dan 
kelompok yang berada di belakangnya ikut ruku, sementara kelompok 
lainnya tetap duduk, lalu beliau sujud dan mereka juga ikut sujud 
sementara kelompok lainnya tetap duduk. Kemudian beliau berdiri 
dan mereka ikut berdiri lalu mundur ke belakang dan menempati 
tempat kelompok yang di belakangnya lalu duduk. Seteleh itu majulah 
kelompok lainnya dan Nabi SAW shalat mengimami mereka satu 
rakaat dan dua sujud lalu beliau salam dan kelompok lainnya tetap 
duduk, kemudian beliau salam lagi, lalu berdirilah dua kelompok 
tersebut bersama-sama lantas mereka shalat sendiri-sendiri satu rakaat 
dan sujud dua kali." 


588 Adz-Dzahabi berkata dalam 'At-Talkhish, "Syurahbil Ibnu Abu Dzi'b 
berkomentar, 'Dia dituduh dusta'." 
Ad-Daraguthni berkata, "Dia divonis dha'if." 


— Al Mustadrak 





Sanad hadits ini shahih namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. Keduanya sama-sama berhujjah dengan seluruh 
periwayatnya selain Syurahbil, dia seorang tabiin dari Madinah yang 
tidak dituduh apa-apa. 


SE ae Mai en Manar 

atov ag. 8 Pj 0-0 6-3 30 BAB 2g po LI 
LD yiay Cod SEJJAN palm Gi Jkanua Gt seken Calon Olla CS jidl 
SI do MIA di RB AANG LP HP PN gi Ab 
Ta ale Lo S Sya) Parah KG s3 3 alah ala 
ega Be gedattle AG. ant) Ata Sila Wa TATGA “A 
Ato Gd KAIN 213 la led Ja dn IA K3 
Ai Kat A3 damar Damin 3 SI) SK 
ABE SARAN engamdi Nya Ud elary alla H dto IN Iya 
EA SA Dah ena SEN AA 3 
SEA lo AI Jp Ui Wil SAN Kanan ol 3 
IA Ga MI Jpn Sein Pa NASI WK 
Ag IE Ke AP KE HN RAS BN BIN 
Kania SE AM BN Sana HI ban MSI 
OS ian SP ba MA dia dh Ui jas 
Dg an ab ar Bee DA 


Al Mustadrak — 


Hg AN an Laga la Wala BJ on 
Ine dead Tg al An Jb WA G aa 
Abe IN Sa Bin en So 


1250/6. Abu Al Husain Ahmad bin Utsman bin Yahya Al 
Mugri menceritakan kepada kami di Baghdad, Al Abbas bin 
Muhammad bin Hatim Ad-Duri menceritakan kepada kami, Ya' gub 
bin Ibrahim bin Sa'ad menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishag, Muhammad bin Ja'far bin 
Az-Zubair menceritakan kepadaku dari Urwah, dari Aisyah, dia 
berkata, "Rasulullah SAW menunaikan shalat Khauf." 


Aisyah berkata lagi, "Lalu Rasulullah SAW membagi menjadi 
dua kelompok. Satu kelompok berbaris di belakang beliau dan 
kelompok lainnya berdiri menghadapi musuh." 


Aisyah lanjut berkata, "Rasulullah SAW kemudian takbir dan 
kelompok yang berbaris di belakangnya ikut takbir, lalu beliau ruku 
dan mereka ikut ruku. Setelah itu beliau sujud dan mereka ikut sujud, 
kemudian beliau mengangkat kepalanya dan mereka pun mengangkat 
kepala mereka. Lalu Rasulullah SAW tetap duduk dan mereka 
meneruskan sujud kedua sendiri-sendiri lalu mereka berdiri dan 
mundur ke belakang dengan tidak menoleh ke belakang hingga 
mereka berdiri di belakang kelompok yang berdiri menghadapi musuh 
(yang berjaga-jaga). Setelah itu kelompok yang satunya maju dan 
berbaris di belakang Rasulullah SAW dan bertakbir kemudian mereka 
ruku sendiri-sendiri, lalu Rasulullah SAW sujud yang kedua dan 
mereka ikut sujud bersama beliau. Kemudian Rasulullah SAW berdiri 
melanjutkan rakaatnya dan mereka sujud kedua sendiri-sendiri. 
Kemudian kedua kelompok sama-sama berdiri dan berbaris di 
belakang Rasulullah SAW lalu beliau mengimami mereka satu rakaat 
dan mereka ruku bersama beliau lalu sujud dan mereka semua ikut 


— Al Mustadrak 





sujud. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan mereka ikut 
mengangkat kepala mereka. Semua itu dilakukan Rasulullah SAW 
dengan sangat cepat dan beliau berusaha sebisa mungkin untuk 
memperingan (mempercepat). Selanjutnya Rasulullah SAW salam dan 
mereka ikut salam, lalu Rasulullah SAW berdiri saat semua orang 
telah ikut shalat bersama beliau."3"? 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkan hadits ini. Ini merupakan hadits yang 
paling sempurna dan paling lengkap tentang shalat Khauf. 


Sen Ka De aan NA ri Pesan (ARA 
ae ra IN Naa Tengkaa SIP Ola 
LGA A3 5 al ara ENI Hala 3 

AA Japan de LINK dp 
Ne an BO 


1251/7. Abu Ali Al Husain bin Ali Al Hafizh mengabarkan 
kepadaku, Abdan Al Ahwazi memberitakan (kepada kami), 
Muhammad bin Ma'mar bin Rib'i Al Oaisi menceritakan kepada 
kami, Amr bin Khulaifah Al Bakrawi menceritakan kepada kami, 
Asy'ats bin Abdul Malik Al Humrani menceritakan kepada kami dari 
Al Hasan, dari Abu Bakrah, bahwa Nabi SAW shalat Khauf 
mengimami orang-orang seperti shalat Maghrib yaitu tiga rakaat, 





589 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 


kemudian beliau beranjak. Kemudian datanglah kelompok lainnya lalu 
beliau shalat mengimami mereka tiga rakaat." 


Aku mendengar Abu Ali Al Hafizh berkata, "Ini merupakan 
hadits gharib. Asy'ats Al Humrani tidak menulisnya kecuali dengan 
sanad ini. 


Al Hakim berkata, "Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


OS PE AE 3 2 Ke SA PUS Al Yon 


Oil pg ala At Jo AI Jp HS IE APN AL dl 
S3 Sal Ga ab aa SY alis ea 
do M0 Ipa (8 Jail Spa Cb ja, AB GA Jak AT 
II Jo la tas dat op alah Jala aa ale Ai 
PAI Tito Lita WI Ki ito dkt aah AIR AN Ko 
Sia Ka nia 3 anta 130 Gel sila dip 
GEA NP Io Ti GEA WAN G8) Hb Sad 
ai Sai IA PE ngila NS adl ON Ane LA 


4 


Ag SAN HA Tania 3 ag US) AN II 


590 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim. Hadits ini gharib." 


— Al Mustadrak 





2 @ Kh & “3 - papa - - 
Lia tag ANE AI Iko IA Ja) Udar ATB (eh pa BPA 
WNA dg ALS agir Nada A3 DIPAN Ab Ai 

1252/8. Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdurrahman bin 
Sahl Ad-Dabbas mengabarkan kepada kami di Makkah, Muhammad 
bin Ali bin Zaid Ash-Shaigh menceritakan kepada kami, Sa'id bin 
Manshur menceritakan kepada kami, Jarir bin Abdul Hamid 
menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid, dari Abu 
Ayyasy Az-Zuraggi, dia berkata: Kami pernah bersama Rasulullah 
SAW di Usfan dan ketika itu orang-orang musyrik dipimpin Khalid 
bin Al Walid. Kami kemudian menunaikan shalat Zhuhur, lalu orang- 
orang musyrik berkata, "Kita telah lalai, seandainya kita menyerang 
mereka ketika mereka sedang shalat." Maka turunlah ayat tentang 
perintah menggashar shalat Zhuhur dan Ashar. Ketika tiba waktu 
Ashar, Rasulullah SAW berdiri menghadap kiblat sementara orang- 
orang musyrik berada di depan beliau. Lalu berbarislah satu baris di 
belakang Rasulullah SAW sedangkan di belakang shaf tersebut 
berbaris pula shaf lain. Setelah itu Rasulullah SAW ruku dan mereka 
semua ruku, kemudian beliau sujud dan sujudlah shaf yang berada 
persis di belakang beliau sementara shaf yang satunya tetap berdiri 
berjaga-jaga. Setelah mereka sujud dua kali dan berdiri, maka 
sujudlah orang-orang yang berada di belakang mereka, lalu mundurlah 
shaf yang berada di belakang imam ke tempat lain lantas semuanya 
ruku, kemudian sujudlah shaf yang berada di belakang imam 
sementara yang lainnya tetap berdiri berjaga-jaga. Ketika Rasulullah 
SAW dan shaf yang di belakangnya duduk, maka sujudlah shaf 
lainnya kemudian mereka semua duduk, lalu Nabi SAW salam. Beliau 
menunaikannya di Usfan pada saat perang bani Sulaim.””! 


81 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari dan 
Muslim." 


Al Mustadrak — 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


P 0G. L 20163 8. 


SG PE PA LN KI Yi legi Kamen Gd —A/NYOY 

Ara Ira ds B3 15 Uas di Ai KAA 
GAYA IP LA LN GP on dapa AG ga 
He Ia A1 dgan Ola Ja Gap dd Ah SS 
PE AN AN TEA pa MAA KAN APA 
SA LN II aa Kla Gio A1 Jpn (8 ai DP AE RA 
Ana —eeg Ea JAGA ca itb Nb Aa LAS Haa Ko 
Ba aga SG eka Ie Le Ir Kala 
TS play APA KA Ir S3 SA JAR aa 
Aa BI ABI had Ka A3 dilan DI CAN 63 daa, 
Ag HE Ie MI S3 OA JAR 3G DAN, 
Sa II Alas PAS II 35 daa DI dada at, 
CG aa ale AI Jo IA dpan SS Ya Jaka 
A5 SAS la lea do NI SAS 3 GA 
kasa mn Jala LS Baba ES ea Uang ka 
AS dia aa ob ala ale AN Io IP Win 
HE Aa Nak Aa la Co A1 Ijin ES HE 


— Al Mustadrak 




















“ e o s 5 5 SA 5 Pe PP Na Bana 5 . 2 y 5 
LS) GESUI Ca J3 JI DES lang Ae AI Co Al Sya 
Eng 


1253/9. Muhammad bin Shalih bin Hani' menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Anas Al Ourasyi menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Yazid Al Mugri menceritakan kepada kami, Haiwah bin 
Syuraih menceritakan kepada kami, Abu Al Aswad memberitakan 
bahwa dia mendengar Urwah bin Az-Zubair menceritakan dari 
Marwan bin Al Hakam, bahwa dia bertanya kepada Abu Hurairah, 
"Apakah engkau pernah shalat Khauf bersama Rasulullah SAW?" 
Abu Hurairah menjawab, "Ya." Marwan bertanya lagi, "Kapankah 
itu?" Abu Hurairah menjawab, "Pada tahun ketika terjadi perang 
dengan orang-orang Nejed. Rasulullah SAW berdiri untuk 
menunaikan shalat Ashar. Beliau dan sekelompok sahabat berdiri 
sementara sekelompok lainnya berjaga-jaga mengawasi musuh dengan 
punggung-punggung mereka menghadap kiblat. Rasulullah SAW 
kemudian takbir dan orang-orang yang bersamanya dan orang-orang 
yang berjaga-jaga mengawasi musuh pun bertakbir. Kemudian 
Rasulullah SAW ruku satu kali dan rukulah kelompok yang di 
belakangnya, kemudian beliau sujud dan sujudlah kelompok yang 
berada di belakangnya sementara kelompok lainnya tetap berdiri 
mengawasi musuh. Setelah itu Rasulullah SAW berdiri dan berdirilah 
kelompok yang bersamanya, lalu mereka pergi untuk mengawasi 
musuh. Kemudian majulah kelompok yang tadinya mengawasi 
musuh, lalu mereka ruku dan sujud sementara Rasulullah SAW tetap 
berdiri seperti semula. Kemudian mereka berdiri lalu Rasulullah SAW 
ruku dan mereka ikut ikut ruku bersamanya dan ikut sujud 
bersamanya. Seteleh itu datanglah kelompok yang tadinya mengawasi 
musuh, lalu mereka ruku dan sujud sementara Rasulullah SAW tetap 
duduk bersama orang-orang yang ikut duduk bersamanya. Kemudian 
beliau salam dan mereka semua ikut salam. Maka Rasulullah SAW 


Al Mustadrak — 


menunaikan dua rakaat sementara masing-masing kelompok 
menunaikan satu rakaat satu rakaat." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


592 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 








JENAZAH 
ee ea AI Iis —1/r fog 
Kaul Gt YG Pa ya HAN Ke) era SI X5 AS u S 
Pasi Pp kap Aa aan 
Ie Japan Aa satin pala Is plan ale lo In 
8 $ : - PRA ANN aa Ta AE Sg 3 
de In OI ON Okt 3 loe aja 
Ok Eman SY ON BAGS PU sala la AN 


Pe 0 0-01 05 -3 


3 DB Lema SS ON, Di P3 Dit ") UI SSP AP 


KY Yg 3 DONG Nara Ah 5 Sh 

1254/1. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
'kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam 
memberitakan (kepada kami), ayahku dan Syu'aib bin Al-Laits 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Al-Laits bin Sa'ad 
memberitakan dari Yazid bin Al Hadi, dari Hind binti Al Harits, dari 
Ummu Al Fadhl, bahwa Rasulullah SAW masuk menemui mereka 
dan Abbas paman beliau mengeluh sehingga dia ingin mati. Maka 


Al Mustadrak — 


Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Wahai paman, janganlah 
engkau menginginkan kematian, karena jika engkau berbuat baik dan 
(kematianmu) ditunda, maka kebaikanmu akan bertambah dan itu 
lebih baik bagimu, dan jika engkau berbuat buruk dan ternyata 
(kematianmu) ditunda lalu engkau bertobat dari keburukanmu, maka 
itu lebih baik bagimu. Karena itu, janganlah engkau menginginkan 
kematian. "2 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya dengan redaksi ini. Keduanya hanya 
Ma na an ana at 

sepakat pada hadits Gais dari Khabbab, #bw3 6 Al oo Ai Ja 
kd Dal H3 5 of Vig "Seandainya Rasulullah SAW tidak melarang 


kami menginginkan kematian, pastilah aku akan menginginkannya." 


Se ea an CP KA Ip KG Ups —yIN yoo 
SA PS OA Gi do Gi Sl GAS “gado! Jera 
ea ten oran Ju MIT GA JG ado Gi Oak Gp 
SA ag AA uite MJ Jb lg Cb AP Oi 
Ne SG «LE GE JP 02 (Ia 
Ius 2 


1255/2. Mukram bin Ahmad Al Oadhi mengabarkan kepada 
kami, Muhammad bin Ismail As-Sulami menceritakan kepada kami, 
Ayyub bin Bilal bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Abu Bakar 
menceritakan kepadaku dari Sulaiman bin Bilal, Zaid bin Aslam 
berkata: Muhammad bin (...) berkata: Aku mendengar Jabir bin 


599 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


(566 | — Al Mustadrak 











Abdullah berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian 
kuberitahu orang-orang terbaik di antara orang-orang terburuk 
kalian?" Mereka menjawab, "Mau." Rasulullah SAW bersabda, 
"Sebaik-baik kalian adalah yang paling panjang umurnya dan paling 


bagus amalnya." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Hadits ini memiliki syahid sesuai syarat Muslim: 


US ea YA LIA atas 2/1 Yon 

HI IR REK AP IP Ah da MS 

SE JB Aan Gia DAR JB Lp JG Tete AM Cal AA 3 
Ab ang SA IL 1 J8 3 AI 


1256/3. Abu Al Hasan Muhammad bin Muhammad Al Katib 
menceritakannya kepada kami, Ali bin Abdul Aziz memberitakan 
(kepada kami), Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, 
Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Humaid dan 
Yunus serta Tsabit, dari Al Hasan, dari Abu Bakrah bahwa seorang 
laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling 
baik?" Beliau menjawab, "Orang yang umurnya panjang dan amalnya 
baik." Dia bertanya lagi, "Siapakah manusia yang paling buruk?" 
Beliau menjawab, "Orang yang umurnya panjang dan amalnya 


buruk." 


594 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 1 
598 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 


Bee ai Hasan AI 25 jl Uas -£/Nyov 


Bia 29 0 


(ee TA 


BRA Na, An EN GA dl Sa Oi 
o- 3 0 AP Pa 


OS asa pan Ja AS ata Gi 3 AS Ja 
Aa Wp JG pl ale Ke Ad oa Awan 
J5 Je JAN ip 108 Talia GS nj 1d Alit 0g 

sa 


1257/4. Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub Al Hafizh 
- menceritakan kepada kami, Yahya bin Muhammad bin Yahya 
menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Al 
Mu 'tamir menceritakan kepada kami. 


Muhammad bin Shalih bin Hani' menceritakan kepada kami, 
Ja'far bin Muhammad bin Sawwar menceritakan kepada kami, 
Outaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ismail bin Ja'far 
menceritakan kepada kami, semuanya dari Humaid, dari Anas, bahwa 
Nabi SAW bersabda, "Apabila Allah menghendaki kebaikan pada 
seorang hamba maka Dia akan mempekerjakannya." Beliau lalu 
ditanya lagi, "Bagaimana Dia mempekerjakannya?" Nabi SAW 
menjawab, "Dia akan diberi petunjuk untuk melakukan amal shalih 
sebelum meninggal." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Hadits ini memiliki syahid dengan sanad yang shahih: 


596 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim. Hadits ini memiliki syahid yang shahih." Kemudian dia 
menyebutkan hadits no 1258. 


— Al Mustadrak 





Ie ana Dn na aan 
Ao s- X0 Lo. 


2 Ss. P3 in FT 
- - - 2 P - 


j 
ia Ga a Pa TAN LA 0. £ 0. 0,3 2 0 oa £ 9 9 
d3 daa Gt AP LP Uh GP Ci op PT RAN 
2 8. Pa aa Ca Ba AN, - € PN o- A.A 8, y 2 Para 
Jay GdB dalan Ip AI 1 ade AN ale MI Sp 
& NN PAN ANTO /.. tah an PAN 
Lp Aa SM er el WS Gay 1JG Sale LG ca 
BR AJE lo 
1258/5. Al Hasan bin Ya'gub Al Adl mengabarkannya kepada 
kami, Yahya bin Abu Thalib menceritakan kepada kami, Zaid bin Al 
Hubab menceritakan kepada kami, Muawiyah bin Shalih 
menceritakan kepadaku, Abdurrahman bin Jubair bin Nufair 
menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari Amr bin Al Hamig, dia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Apabila Allah menyukai seorang 
hamba, maka Dia akan menjadikannya terpuji." Dia bertanya, "Wahai 
Rasulullah, bagaimana dia dijadikan terpuji?" Beliau menjawab, "Dia 
akan memberinya petunjuk untuk melakukan amal shalih menjelang 
ajalnya sampai tetangga-tetangganya ridha kepadanya —atau orang- 
orang di sekitarnya—""! 


BA II as YAA MX pfugi —1/ nyo 


o # 


LEAN EN (LAN Ii AA ES CAN ea Oi 
6.3 9. 


0. 4 eA 2 . - 2038. 70 te 
IS FA Aam Lido SP gag AP AA, 


o - ... - 0 - 2 2.30 0. 8 8... 
kn PI gp LA Oa 3 Lido (SP 
“9 Lih. hadits no. 1257. 


Al Mustadrak — 


5 an or ha ae , Naa. Fa S 2... Kd | 
So—i lay Sele NI dea Al J ya Tangan JB tar 3S Old 
2 “1 : 83 4 4 

Ha da ya pai 

1259/6. Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Az-Zahid 
mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Yunus Adh-Dhabbi 


menceritakan kepada kami, Muhadhir bin Al Muwarri” menceritakan 
kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami. 


Ali bin Isa Al Hiri mengabarkan kepadaku, Muhammad bin 
Amr Al Harasyi menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya 
menceritakan kepada kami, Jarir memberitakan dari Al A'masy, dari 
Abu Sufyan, dari Jabir, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, "Seorang hamba dibangkitkan sesuai kondisi ketika dia 
meninggal." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim dan Al Bukhari tidak 
meriwayatkannya. 


Ao Y, x0. 36G- 


BETA 3 Bel gp Al A2 253 uga vla. 
Ai (£ in 2016- 3 G. Na 50 
Se cepu Lae oi Gas ABI 33 LA Cia (Jaa 
- “9 Fe AP : 2 en ui 1 Yeh u Oi o 0 Tea 
JBS Gp ch G3 Ly DN VAN NY PA NTP 

yan J 

Pd Hama si Ii Jan alan Jai Ja ea 
Na Lo yhi 3 
1260/7. Abu Muhammad Abdullah bin Ishag bin Al Khurasani 


Al Adl mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Al Haitsam Al 
Oadhi menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Maryam menceritakan 


ee 


2 


598 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 








kepada kami, Yahya bin Ayyub memberitakan dari Ibnu Al Hadi, dari 
Muhammad bin Ibrahim, dari Abu Salamah, dari Abu Sa'id Al 
Khudri, bahwa ketika menjelang ajal, dia menyuruh agar dibawakan 
kepadanya pakaian-pakaian baru, lalu dia memakainya. Kemudian dia 
berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
'Sesungguhnya mayit akan dibangkitkan dengan pakaiannya yang 
digunakan ketika dia meninggal." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


AI pi SE ed Has. AH Vitara. 

2 an Ag - OA Kn an adha an 38. - 80 La. d8 TN 
ae A OP Ie Ui Ala Goa GA BIL er gres) SYAI 
Oo por G 3 Pa .. .. ai Pa - - a PAP LnPI ot x 
on lens Enny III SIB ya Ap JS LL ya :JB boy dala Al 

1260a/7a. (...) Abdullah bin Wahb, Abu Hani' Al Khaulani, 
Amr bin Malik Al Janabi mengabarkan kepada kami, dia mendengar 
Fadhalah bin Ubaid (meriwayatkan) dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Barangsiapa yang meninggal dengan salah satu dari tingkatan- 
tingkatan ini, maka Allah akan membangkitkannya dalam kondisi 
tersebut." 


Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. 


599 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 

S0 Redaksi ini gugur (hilang) pada Al Mustadrak dan kami menambahkannya dari 
At-Talkhish. 


Al Mustadrak — 





£ £ 
Be ge “8 


Pata Stelan 33 AS Ca al 


Pan an) 

na SN PI AE oi HN GP ah SAS SALA GAS 
HA aa GAN Tag 1G AA ah Abe AS ul 
kas UU SAS JAR AB OS BI da GA NG AE dh 
Kp Ph Jak Ur SS in ep Wb 


“ 3 


- 


ala 


1261/8. Ahmad bin Ishag Al Fagih mengabarkan kepada kami, 
Abu Al Mutsanna memberitakan (kepada kami), Musaddad 
menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami dari 
Ibrahim bin Abdurrahman As-Saksaki, dari Abu Burdah, dari Abu 
Musa Al Asy'ari, dia berkata: Aku mendengar Nabi SAW lebih dari 
sekali atau dua kali bersabda, "Apabila seorang hamba beramal shalih 
lalu dia sakit atau melakukan perjalanan, maka akan dicatat untuknya 
pahala seperti ketika dia dalam keadaan sehat dan menetap." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun Al Bukhari 
dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


Saka BEN ag Ka Dota as jl uns a/n 
2 Bao Ja Gal Gis Tk Ah oa yaa Ea 


Pe maa 


KP — 


Sal IA EN na BAB dl KA EA 


"AA ny Ka aa PS 2 e Tera tiba VX up 


501 Adz-Dzahabi berkata dalam A4t-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari." 


—— Al Mustadrak 


? 
0 D0 ng Laga 0 Io kG- 3 nh 


7 8... I-o3 0. 08 - 5 
Aj on Tali 0S us CA 3 Bal 3 Sabun Lo 


1 


"4 9 1 oa Hn TS or 4 23 y, 2 2... “ £ 
BAU dag ae lo Syah GR 1U 
4 - 2... o - - Pad 2 3 1G ps3 
LS 1 NYI ad Sp AS JS Uas cah DG II ph 
- - aa. 00 Lee o o- 0JI. zo£ - C Ps 0 - - 
SA aa ah 335 OP AK Ak BW oo LS 53 DG 


230 4 


0 aa -.. sg ey Pa Yi Pa SG £ 
set M3 5 BS Oh cal Jay G1 Jls ALI SU 
dat - 3 LA Ob Rat 4 - , Pa g PAS . Ra TP 5 £ 
Bls Kasad plan SE Al elo AI Ig) 213 Cah KASN Mena 


Ca 


Kp — 


5 
.0 


1262/9. Abu Amr Utsman bin Ahmad bin As-Sammak 
mengabarkan kepada kami di Baghdad, Ahmad bin Hayyan bin 
Mula'ib menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ishag memberitakan (kepada kami). 


Muhammad bin Shalih bin Hani' bin Sa'id menceritakan 
kepada kami, Abu Al Hasan bin Abdushshamad menceritakan kepada 
kami, Abdul Aziz bin Yahya menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Salamah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishag 
menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Usamah 
bin Zaid, dia berkata, "Rasulullah SAW pergi menjenguk Abdullah 
bin Ubai yang sedang sakit menjelang kematiannya. Ketika beliau 
masuk menemuinya, dia pun mengetahui bahwa dia sedang sekarat. 
Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Aku telah melarangmu 
menyukai orang-orang Yahudi." Maka dia berkata, "Mulut Sa'ad bin 
Zurarah telah membuat marah mereka." Ketika dia telah meninggal 
putranya berkata, "Wahai Rasulullah, Abdullah bin Ubai telah 
meninggal, maka berikanlah bajumu untuk kupakai buat 
mengkafaninya. Rasulullah SAW kemudian mencopot bajunya lalu 
memberikannya kepadanya "2 


S0? Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


Hb HI lh Bala 33 SI Gas IYA 
CA Aa FI Je 3 KA HAN LP GL NG Cm 
os “JG Cal Ur Can 5 hap eng na Oia Na (ya DN Ku 
ae 2 aa an D3 ata DN 3 Fa - or AS 3, na 
1263/10. Abu Bakar bin Ishag dan Abu Ja'far Al Oathi'i 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdullah bin Ahmad 
bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepadaku, Abdurrahman menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari 
Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir, dia berkata, "Rasulullah 
SAW pernah menjengukku dengan tidak menunggang baghal atau 
birdzaun (kuda tunggangan bukan keturunan kuda Arab)." “8 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


oe3 2 SALA SAS tea Di IP aa Mt 
II IA Ih IE AE EP NU AD A6 
HI Da Aa AN Cap Bai J5 or Gg la 


LE 0. “? . - Ma Sa . 9 3 . Ag Fa 
0 ag Td 3 HA US, aa Pd Uy iring la 


608 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 





- 


Ea - s Ge Pang Aa Ta o- 20 2 7 0. 
DOS Cegesn SI Ogah GIA (II O gara ARA GP Cuman 
IG up 


1264/11. Ali bin Isa menceritakan kepadaku, Musaddad bin 
Oathn menceritakan kepada kami, Utsman bin Abu Syaibah 
menceritakan kepada kami, Muawiyah menceritakan kepada kami, Al 
A' masy menceritakan kepada kami dari Al Hakam, dari Abdurrahman 
bin Abu Laila, dari Ali, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Tidak 
seorang pun yang menjenguk orang sakit pada sore hari kecuali tujuh 
puluh ribu malaikat akan keluar bersamanya seraya memohonkan 
ampun untuknya sampai pagi. Dia juga memiliki kebun di surga. 
Barangsiapa menjenguk orang sakit di pagi hari maka tujuh puluh 
ribu malaikat akan keluar bersamanya seraya memohonkan ampun 


untuknya hingga sore hari, dan dia memiliki kebun di surga." 


Sanad ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya karena segolongan periwayat 
meriwayatkannya secara mauguf dari Al Hakam bin Utaibah dan 
Manshur bin Al Mu'tamir, dari Ibnu Abu Laila, dari Ali RA dari 
hadits Syu'bah dari keduanya. Pendapat asliku dalam menghukumi 
adalah untuk periwayat tambahan. 


padi daa Jar ye Ko gal ale 


P Han “aa 3 2 0.4 SB. 3 30 Pa aa o Ba 
akang WA il Kaban Gp Al AS Ula Sonam! Gpp KPA Gi 


508 Adz-Dzahabi berkata dalam A4t-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim. Abu Mu'awiyah meriwayatkannya secara marfu'. Syu'bah 
meriwayatkannya dari Al Hakam dan Manshur dari Abdurrahman dari Ali. 
Perkataannya "Pendapat Pendapat asliku dalam menghukumi" adalah untuk 
periwayat tambahan." 


Al Mustadrak — 


- 2 02 1. s8. Bu Aa 40 


t—) SA PS PE aU al PAS GS Yi 
HS Son ag RA IM Jp SL JG 


1265/12. Abu Bakar Muhammad bin Al Muammal 
mengabarkan kepadaku, Al Fadhl bin Muhammad bin Al Musayyab 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad An-Nufaili 
menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Muhammad menceritakan 
kepada kami, Yunus bin Abu Ishag menceritakan kepada kami dari 
ayahnya, dari Zaid bin Argam, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah 
menjengukku ketika aku terserang sakit pada kedua mataku." “05 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Hadits ini memiliki Letad yang shahih dari hadits Anas bin 
Malik RA: 


Ui AN Hr As Bas -1 YAN 

ka i AN AA AI PA oi Kas 
PA TN GP Ika 2 DI ES ai UYA 
At an an BN in ala ha Jie An In 3 1G 


1266/13. Abu Ali Al Husain bin Ali Al Hafizh menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Yahya bin Katsir Al Himshi 
memberitakan (kepada kami), Muhammad bin Al Mushaffa 
menceritakan kepada kami, Muawiyah bin Hafsh menceritakan 
kepada kami, Malik bin Mighwal menceritakan kepada kami dari Az- 


605 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari dan 
Muslim." 


— Al Mustadrak 








Zubair bin Adi, dari Anas, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah 
menjenguk Zaid bin Argam ketika dia terkena radang mata." 06 


0 ? 
nh BA Lo Pa Ta 
. 


AE EA Gin KA KA HS EA ANN 

: x5 0-0 o P aa pen 0.010 - 
A6 LAI AS GG BS CAS gl Jai 51 Jati 
HA San HSE 2G AA OP tata 3 3 AN 


# rd ai den on. 3 Pan Natan 3 , 2 pH 
— EA SEA Tanya CAK lag ME elo Al Iya) 

Ama adl Naat ASN Al IE tah Soko giaa 

1267/14. Bakar bin Muhammad Ash-Shairafi menceritakan 
kepada kami di Marwa, Abdushshamad bin Al Fadhl Al Balkhi 
menceritakan kepada kami, Makki bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami, Al Ju'aid bin Abdurrahman menceritakan kepada kami dari 
Aisyah binti Sa'ad bahwa ayahnya berkata, "Aku pernah mengeluh 
sakit di Makkah, lalu Rasulullah SAW datang menjengukku dan 
meletakkan tangannya di atas dahiku kemudian mengusap dada dan 
perutku lalu bersabda, 'Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad dan 


sempurnakanlah hijrahnya" 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya dengan redaksi ini. 


506 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 
607 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya dengan redaksi ini." 


Al Mustadrak — 


PAN IA 3 AAA ah ata a/n. 


R3 1 . 
#98 - Jo Lo Jo 


3 mei hu 5 1 Nas ANA Gi ana ab Ya 
AE oi GP SoAE Gi AN KE IP JAR 5 Ik gp GUI 
JA AE AA og Cia ale AI Io AI Ih JB JG 

TER Ap TLP 3 OP 


1270/16. Abu Al Abbas Muhammad bin Ahmad Al Mahbubi 
mengabarkan kepada kami di Marwa, Sa'id bin Mas'ud menceritakan 
kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Al Hajjaj 
bin Arthah menceritakan kepada kami dari Al Minhal bin Amr, dari 
Abdullah bin Al Harits, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Tidak seorang muslim pun yang menjenguk saudaranya 
lalu masuk menemuinya ketika ajalnya belum datang kemudian dia 
membaca doa ini sebanyak 7 kali, 'As 'alullaahal azhiima rabbal 
arsyil azhiimi an yasyfiya fulaanan min maradhihi', kecuali Allah 
akan menyembuhkannya.""V 


Hadits ini tidak menyebabkan terjadinya perselisihan, karena 
Al Hajjaj bin Arthah bukan Abdurabbih bin Sa'id dan Abu Khalid Ad- 
Dallani dalam hapalan dan ketelitian. Jika hadits Abdullah bin Al 
Harits dari riwayat ini tetap (shahih), maka ini merupakan syahid 
terhadap hadits Sa'id bin Jubair. 


5107 ih. hadits no. 1269. 


— Al Mustadrak 








GEMA gerai ora AU MN dal ANN 


HI 3 ll Se bai Uas ea Ci era 3 Kaban 


agan AA GA Insan Parah, Gas 


Ca Kera Lan 3 Ja TAS agan 5 GB 6 hara Ae 


Pd 


0-3 A4 0 o 


ia KAA CA MG app ip dalah 


Ol ale Le Sya) Je fat yA So of gal 


oa Ta Io oi 


Ne 


Pan and 2g 


HE Ulat ap JL ana da dpat ep dag 
AN 3 — " Ng GI pa Tem (ES ad 
Aa ae 


1271/17. Abu Bakar bin Abu Nashr mengabarkan kepadaku, 
Ahmad bin Muhammad Al Bari' menceritakan kepada kami, Al 
Oa'nabi menceritakan kepada kami berdasarkan apa yang dibacakan 
di hadapan Malik dari Yazid bin Khushaifah. 


Abu Al Fadhl Muhammad bin Ibrahim Al Muzakki 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Salamah menceritakan kepada 
kami, Gutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ismail bin Ja'far 
menceritakan kepada kami, Yazid bin Khushaifah menceritakan 
kepada kami dari Amr bin Abdullah bin Ka'ab As-Sulami, bahwa 
Nafi” bin Jubair mengabarkan kepadanya bahwa Utsman bin Abu Al 
Ash mendatangi Nabi SAW. Dia merasakan sakit yang 
menyebabkannya sakit keras. Kemudian dia memberitahukan kepada 
Rasulullah SAW, dan dia menduga Rasulullah SAW bersabda, 


Al Mustadrak — 


"Letakkanlah tangan kananmu di atas bagian yang kamu rasakan 
kemudian usaplah sebanyak tujuh kali, lalu ucapkanlah setiap kali 
mengusap, 'A 'uudzu bi izzatillaahi wa gudratihii min syarri maa ajidu 
wa uhaadzir (aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan kekuasaan- 
Nya dari keburukan yang aku alami dan khawatirkan)'" 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya dengan redaksi ini. Muslim hanya meriwayatkan 
dari hadits Al Jariri dari Yazid bin Abdullah bin Asy-Syikhkhir dari 
Utsman bin Abu Al Ash dengan selain redaksi ini. 


-. "4 


Kere Ba. Ne segi —yal nyo 


.. 


Hn gi ge HA Bas Dela 
Bass bo MA 33 On Yap BN An GS 
HA II Una GBU SI ip SAN Oni GI A5 Of care 
Ie Se Iga Saga da Au aa 
AG 3 Hakan en Sa aat aa AA 
DES US PN slah 3 BA SA AE LN GA 
Oi ME G3 IG PN GUE JA UI 
AA HE MAA  AAR) BA ya Tab Jb ing 5 
SE ana 


1272/18. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih mengabarkan kepada 
kami, Ahmad bin Ibrahim bin Milhan memberitakan (kepada kami), 


S1 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Muslim meriwayatkan hadits serupa 
dari hadits Yazid bin Abdullah bin Asy-Syikhkhir dari Utsman dengan selain 
redaksi ini." 


— Al Mustadrak 





Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'ad 
menceritakan kepada kami dari Ziyadah bin Muhammad Al Anshari, 
dari Muhammad bin Ka'ab Al Ourazhi, dari Fadhalah bin Ubaid, 
bahwa dua orang laki-laki datang untuk meminta obat supaya sembuh 
dari penyakit kencing (beser), lalu dia membawa keduanya kepada 
Abu Ad-Darda', kemudian keduanya mengeluhkan rasa sakit pada 
kedua pelir mereka. Maka dia (Abu Ad-Darda”) berkata: Aku pernah 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa mengeluhkan 
sesuatu atau saudaranya mengeluhkan sesuatu (sakit) padanya, dia 
hendaknya membaca, 'Rabbunallaahulladzii Jissamaa'i, 
tagaddasasmuka amruka fissamaa'i wal ardhi kamaa rahmatuka 
fissamaa', faj'al rahmataka fil ardhi waghfir lanaa dzunuubanaa wa 
khathaayaanaa innaka rabbuth thayyibiin fanzil rahmatan min 
rahmatika wa syifaan min syifaa'ika alaa haadzal wajhii', maka insya 
Allah dia akan sembuh." 

Al Bukhari dan Muslim berhujjah dengan seluruh periwayat 
dalam hadits ini selain Ziyadah bin Muhammad, dia seorang syeikh 
dari Mesir yang haditsnya sedikit. 


Olga debat 0 Kebun ji 2 si alur 
2 4 0 an ae 0. X0, #of 


Oa Ai Ns 
Ida) JB :JB Op AKP 3 PA uh PEN gl 
dan ya Hb ji tap Sasis lag ala Ie 

S0 IU ea pe ui Ka 


1273/19. Ahmad bin Muhammad bin Ismail bin Mihran 
mengabarkan kepadaku, ayahku menceritakan kepadaku, Abu Ath- 


SI2 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish: Al Bukhari dan lain-lainnya berkata, 
"Munkarul hadits." 


| Al Mustadrak — | 583 | 





Thahir menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb memberitakan (kepada 
kami), Yahya bin Abdullah menceritakan kepada kami dari Abu 
Abdurrahman Al Hubuli, dari Abdullah bin Amar, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian 
menjenguk orang sakit, maka dia hendaknya mengucapkan, 
'Allaahummasyfi abdaka yankau laka aduwwan au yamsyii laka 
ilashshalaati (ya Allah, sembuhkanlah hamba-Mu yang melukai 
musuh atau berjalan shalat untuk-Mu)'"'B 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


27 AS - 0 Pa Ipa 


KN SAS AK Ii SA Gaal it Gas —y JNE 
ME ME Me 3 


- P 
“03 


Al Jo) SE JB GIA SE baba AG 
aa AN ae NK Na NA Ata Dan Sa Mata Tarih 5 
Jas Kendal Ip SAN JOS Je Ol ah ale Ko 

1274/20. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Abdul Jabbar menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Bukair menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub Al 
Bajali menceritakan kepada kami, Abu Zur'ah memberitakan (kepada 
kami) dari Amar bin Jarir, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, "Sesungguhnya seseorang memiliki kedudukan disisi 
Allah yang tidak bisa dicapai dengan amal. Dia akan selalu 
mengujinya dengan sesuatu yang dibencinya sampai dia sampai 
kepada kedudukan tersebut." 





“8 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 
S8 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Yahya dan Ahmad adalah dua 
periwayat dha'if dan Yunus tidak dijadikan hujjah." 


— Al Mustadrak 





Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


Gr CINA ja KA SA 1 rvo 


Tanya YG Pb di Yan 2 ea BUS ea MAU 
01 Jo 3 Gi wo, 4 
SS Yi yaa DI Kemah 


Ket - 


Hi KAA Ap Cia abi pik au en 
CE yg . Pu na ata Tara eat ra Ja 
AT —as WI gp lea Jin GAN gp Ia 
2 Cas SIB AE d IU Aida 2 JG DJI del 
Uh ES AJE KI PN Ou Pt aa Kai NEK 
Ha An 1JU (Ae 1g IG SESI AE oa Kai 
UX ia Ata Sne3 ap An AB 3 TES 
AA ai ai al La 2AST Ud JL & anang 
Pa Ea aa 5 Sg Iya 2 Jb 3 SL oa) En Ja 
cas — u AJB 5 3 3S 5 Ad PN aa t cala an 5 Ng 
AJE SNI GS Uya HSE ola 
127521. Abu Bakar bin Abu Nashr Ad-Darabardi 
mengabarkan kepadaku di Marwa, Abu Al Muwajjih menceritakan 
kepada kami, Sa'id bin Manshur dan Ali bin Hajar menceritakan 


kepada kami, keduanya berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Ubaid memberitakan (kepada kami). 


Al Mustadrak — 


Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i mengabarkan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku, Ismail menceritakan kepada kami dari 
Yunus, dari Al Hasan, dari Utai, dari Ubai bin Ka' ab, dari Nabi SAW, 
beliau bersabda, "Ketika Adam sekarat dia berkata kepada putra- 
putranya, 'Pergilah kalian dan petiklah untukku buah-buahan dari 


uu 


surga". 


Beliau lanjut berkata, "Maka putra-putranya keluar kemudian 
mereka bertemu dengan para malaikat, lalu para malaikat tersebut 
bertanya, 'Hendak kemanakah kalian wahai putra-putra Adam' 
Mereka menjawab, 'Kamu disuruh ayah kami untuk memetik sebagian 
dari buah-buahan surga'. Para malaikat berkata, 'Pulanglah kalian 
karena kalian telah dicukupi. Mereka pun pulang bersama para 
malaikat hingga mereka masuk menemui Adam. Ketika Hawa melihat 
mereka maka dia ketakutan dan langsung mendekat kepada Adam dan 
merangkulnya, Adam berkata kepadanya, 'Menjauhlah dariku, 
menjauhlah dariku, karena aku diberi seperti ini karena kamu, 
menjauhlah dariku dan para malaikat Tuhanku'. Setelah itu mereka 
mencabut nyawanya kemudian memandikannya dan memberinya 
pengawet lalu mengafaninya. Kemudian mereka menshalatinya, 
menggali makam lalu menguburkannya. Setelah itu mereka berkata, 
'Wahai bani Adam, inilah Sunnah kalian ketika mengurusi orang- 
orang yang meninggal di antara kalian, maka lakukanlah seperti ini 


pada kalian'"" 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. Dia termasuk jenis yang tidak ditemukan dari 
seorang tabiin kecuali satu orang periwayat, karena Utai bin Dhamrah 
As-Sa'di tidak memiliki periwayat selain Al Hasan. 


SS Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Husyaim dain Ibnu Aliyyah 
meriwayatkan darinya. Keduanya tidak meriwayatkannya, karena Utai bin 
Dhamrah tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Al Hasan: dan dia 
dianggap ber-illah." 


— Al Mustadrak 





Menurutku, Al Bukhari dan Muslim menganggapnya ber-illah 
karena ada illah lain yaitu dia meriwayatkan dari Al Hasan dari Ubai 
tanpa menyebut nama Utai. 


3 NA tt ie en ea ATARAA 


4. #3 


Enak Unas ya Kara dita 


Ae Pe AA IIS NIP BN pu 


. 


AT OS Hg MA le In IS 
2 Hi IE UE tt H3 Wae YUL S5 
PN an pa Kadi pas dia “Ie el sb ga Ja 

BA on We EL aah NIS S3 Aa GE LES 


1276/22. Abu Bakar bin Abdullah mengabarkannya kepada 
kami, Al Hasan bin Sufyan memberitakan (kepada kami), Harun bin 
Sa'id Al Aili menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan 
kepada kami, Umar bin Malik Al Ma'afiri mengabarkan kepadaku 
dari Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al Hadi, dari Al Hasan, dari 
Ubai bin Ka'ab bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Adam adalah 
seorang laki-laki yang tinggi." Dia kemudian menyebutkan haditsnya 
yang panjang yang dalam redaksi akhirnya Rasulullah SAW bersabda, 
"Menjauhlah dariku dan utusan-utusan Tuhanku, karena kamu telah 
masuk kesini. Lalu mereka mencabut nyawanya kemudian 
memandikannya dengan air dan bidara tiga kali lalu mengafaninya 
dan menshalatinya kemudian memakamkannya. Kemudian mereka 


berkata, "Ini merupakan Sunnah anak cucumu setelahmu'. nang 


SIS Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Yunus lebih hapal dan lebih 
mengetahui hadits Al Hasan daripada penduduk Madinah dan Mesir." 


Al Mustadrak — 


Hadits ini tidak menjadikan ber-illah hadits Yunus bin Ubaid, 
karena dia lebih mengetahui hadits Al Hasan daripada penduduk 
Madinah dan Mesir. Wallahu A'lam 


NN an KS yA yi Et — yr NY 


LD . 39 


NASA Ke oa rn ia dal fe CSS DL 3 UE 
CAP GAN gala ad yA Gi Jah Gp udi 
NN AMAN TAN SE IA 


2 


£ Pd 


sala 3 og aa Ay Pura Si 2 AD J3 Ge gal daa Uh 
- Bo Ya. LA Le, 3 # 04? o- T- NA .. i 
BB en Ae OST VAN Sona Sa JP Kebal SU 
33 

1277/23. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Al Hasan bin Ali bin Affan Al Amiri memberitakan 
(kepada kami), Abu Usamah menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Yazid bin Jabir menceritakan kepada kami dari 
Ismail bin Ubaidillah, dari Abu Shalih Al Asy'ari, dari Abu Hurairah, 
dia berkata: Rasulullah SAW menjenguk orang yang sakit demam 
bersama Abu Hurairah, lalu Nabi SAW bersabda, "Bergembiralah, 
karena sesungguhnya Allah telah berfirman, 'Itu adalah api-Ku yang 


kuberikan kepada hamba-Ku yang mukmin di dunia untuk menjadi 
(ganti) apinya di neraka nanti'" 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


S1? Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 








Pp 


5 Aa GE 7 AE (Gas —Y £/NYVA 
Ia MAA CAS Ad! Uje 5 (aa UT Yu sda see 


Seo na yana Si daa ap Bar sek) 


F3 0 Se 


Nda ah HI cahaya AI PL AS Aa aa 
Jana G SA sama Se AE Jana a53 ig la Jo 
So Oo JA lp Dm Dl Ga Cai Ui Ga 
mt... 0£ "8 FA ea MP o 2 Sa 
La AK Kah ca og Ce Ae 163 Saga S Last Lag & 

Pa Sang Rab ES SY) 


1278/24. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih dan Ali bin Hamsyad 
Al Adl menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Hisyam bin Ali 
As-Sirafi memberitakan (kepada kami), Abdullah bin Raja 
menceritakan kepada kami, Harb bin Syaddad menceritakan kepada 
kami, bahwa Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepadanya, bahwa 
Abu Oilabah menceritakan kepadanya dari Abdurrahman bin Syaibah, 
dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah SAW terserang sakit yang 
menyebabkan beliau jelalatan di tempat tidurnya. Maka aku berkata, 
"Wahai Rasulullah, seandainya sebagian dari kita mengalami ini tentu 
mereka akan takut. Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya 
seorang mukmin akan diuji dengan cobaan besar, dan tidak seorang 
mukmin pun yang terkena musibah atau sakit kecuali Allah akan 


melebur darinya satu dosa dan mengangkatnya satu derajat'."'8 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


518 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — 


C5 Ae TN KAS 5 JAM HA vol va 


$ 


1 


5 o , 43 o- Pep o', 2 2 (4 Oo a - 3 ti - 
HAN IE BS CAS ui HS ay Ig BS IN IL pi 
o 27 os #0. AA Lot ao oya 0 
SA hu Na OP ala PP ses 
3 . Pa Ea Pan ot Aa ap 1 ag Pa Yv Oo 0 . 
S6 el al ato Al Iya) dl KP ui AG 
Na NN EN Aa KERANA en Maa Lu. 8. Jaa -- “ 
al Ia Ju CA Uganda tari db Tel Pi "4 Gd Jas Uje 
4 “ 8) 22 0.” - aa oo. “6 28. PN ot . 2 
Se AS 


1279/25. Ismail bin Muhammad Al Fagih mengabarkan 
kepadaku di Rey, Abu Hatim Ar-Razi menceritakan kepada kami, 
Sa'id bin Katsir bin Ufair menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Wahb menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub mengabarkan 
kepadaku dari Khalid bin Yazid, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin 
Abdullah bahwa Rasulullah SAW menjenguk seorang perempuan 
Anshar lalu beliau bertanya kepadanya, "Apakah penyakitmu 
demam?" Dia menjawab, "Ya, semoga Allah melaknatnya." Maka 
Rasulullah SAW bersabda, "Jangan kamu mencacinya, karena dia 
membasuh dosa-dosa seorang hamba seperti api (ubupan) yang 


menghilangkan bagian-bagian kotor dari besi.”819 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim. Keduanya tidak 
meriwayatkannya dengan redaksi ini. Hanya Muslim yang 
meriwayatkannya dengan selain redaksi ini dari hadits Hajjaj bin Abu 

Utsman dari Abu Az-Zubair. 


619 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim. Dia 
meriwayatkan dengan redaksi serupa dari hadits Hajjaj Ash-Shawwaf dari Abu 
Az-Zubair." 


— Al Mustadrak 








JASA A3 tani CAS degan ja jd Up YAN NYA: 
An NP 3 Sip Ea Gn 
na ga LE pl Aa DK AA JB opa 


SG GG Ja BA : 3 gal ia ne 

dl Iya) G AA Pa SER Aha & ba an Oaba Ju 

Laga Tg (KE Gia : Zn D3 ea 223 1 “JG CAN 
pena 


1280/26. Abu An-Nadhr Al Fagih mengabarkan kepada kami, 
Tamim bin Muhammad menceritakan kepada kami, Yahya bin Al 
Mughirah menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami 
dari Al A'masy, dari Abu Sufyan, dari Jabir, dia berkata: Demam 
mendatangi Nabi SAW dan meminta izin kepada beliau, beliau 
bertanya, "Siapakah kamu?" Dia menjawab, "Aku Ummu Mildam 
(demam)." Maka Rasulullah SAW, "Apakah kamu akan memberi 
petunjuk kepada penduduk Ouba?" Dia menjawab, "Ya." Maka beliau 
bersabda, "Datangilah mereka." Maka mereka pun terserang demam 
dan merasa kepayahan, lalu mereka mengadu kepada Rasulullah 
SAW, "Wahai Rasulullah, kami mengalami demam." Beliau bersabda, 
"Jika kalian mau aku akan berdoa kepada Allah agar 
menghilangkannya dari kalian, dan jika kalian mau maka dia akan 
mensucikan kalian." 2 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


620 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 


BEI Ny KE Ot pb jl og ivan 


Hoa ag Gis AA an! SA 53 NA Da ata Saka 
Loona c.e& Do LB. 4 


An Os Ju “JG OA 3 "aa AP 9S 
Pa SU kam Bor IE IG tata ale Jo 
abs Fa pl ala La, KN Pan 
1281/27. Abu Amr Utsman bin Ahmad bin As-Sammak 
mengabarkan kepada kami di Baghdad, Ali bin Ibrahim Al Wasithi 
menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Amr memberitakan (kepada kami), dari Abu 
Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
"Musibah senantiasa akan menimpa diri seorang mukmin, hartanya 


dan keluarganya sampai dia menemui Allah SWT tanpa memikul 
dos a." 21 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


Hadits ini memiliki syahid yang shahih: 


0 JG. 4 Y 2 o- te 9 


AI DA Yi KA XS Ust -ya/ yan 

25 Nana AI KE EA cap HK Si SAE 

IE STA al GP tama oi op JB yA AE 53 Ja 

PA gag 0 2 ia le A1 Jo AA Oi eat 
Se) 


821 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 


1282/28. Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Az-Zahid Al 
Ashbahani mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Mihran 
menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada 
kami, Israil memberitakan dari Abdullah bin Al Mukhtar, dari Ibnu 
Sirin, dari Abu Hurairah, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, "Sakit terus menerus yang mendera seorang mukmin 


merupakan pelebur bagi dosa-dosanya." 2 


210 w 2 o- 1. 2 


Ga Gs PAS kb AN Ap Up YAN NYAY 
Ab Ea pn aa dad al aa 
ig Hau JA Ui USA al ip al ap 
AA J6 Gala el up :0u C3 cal duka Ja "li 
C3 pall asal yah Sa es DK SIR UU 4 cdr Ab 
HIU eta 3 DULYI Je Loji Bip “Ju Ka vg Ig 
Pa Us ana Desta lak DAA) 
din Jai Ja BN Ja or JO NB Ol 


1283/29. Abdullah bin Al Husain Al OGadhi mengabarkan 
kepada kami di Marwa, Al Harits bin Abu Usamah menceritakan 
kepada kami, Sa'id bin Amir menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Amr menceritakan kepada kami dari Abu Salamah, dari Abu 
Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bertanya kepada seorang Arab 
badui, "Apakah kamu pernah mengalami Ummu Mildan (demam)?" 
Dia balik bertanya, "Apa itu Ummu Mildam?" Beliau menjawab, 
"Panas pada kulit dan daging." Dia menjawab, "Aku tidak pernah 
merasakannya sama sekali." Nabi SAW bertanya lagi, "Apakah kamu 


622 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


pernah merasa pusing?" Dia balik bertanya, "Apa itu pusing?" Beliau 
menjawab, "Peluh (sakit) yang menyerang kepala seseorang." Dia 
menjawab, "Aku tidak pernah merasakannya sama sekali." Maka 
ketika orang tersebut berlalu Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa 
yang ingin melihat seorang laki-laki penghuni neraka, lihatlah orang 
ini!" 3 

Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


3 G AS - Pen Jo AG. 3 s1 £ Papa 

EN BAN OR Oh ata aa pl Kia —y JNYAE 
8 0g o- FI ana LX 01 201 E 3. Ce ora 3 9 
AI d0 3 OLS Ul Uya ya oya Ita Ul Ulaglw Gp 


N 


KE KIE ME IP al op AI KA 


- 


“9 ( 2 2. - Si sa In aa or KN 3 s t 3. 3 0 
ta 2. Io PA 3. Aa 2 Pa i Z0. ta # . a 
Aory  hy Kama 0 OLS cina 0 05 Ad lam Y) 


1284/30. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Asad 
bin Musa menceritakan kepada kami, Imran bin Zaid At-Taghlibi 
menceritakan kepada kami dari Abdurrahim bin Al Oasim, dari Salim 
bin Abdullah, dari Aisyah, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, "Tidak satu peluh (sakit) pun yang menimpa seorang 
mukmin kecuali Allah akan melebur darinya satu kesalahan dan 
mencatat untuknya satu kebaikan serta meninggikan untuknya satu 


derajat." 4 


Sanad hadits ini shahih. Imran bin Zaid At-Taghlibi adalah 
seorang syeikh dari Kufah. 


“23 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 
828 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih: Imran adalah orang 
Kufah." 


(594 | — Al Mustadrak 





BS To 23 MAA II 2 jl Gas —y JIN YAo 


5 aa PA Pap (3 ag To. Ef sa. oo K0 3G. 8. 
JA lb Cia ARE Gp dai BI AR AS Gi AAS Ka 
se 25 yA 0 - NI Le eh 0 Cnoe2 0 - 2. 
SISA ap BI Iyo Tang "J8 Ay alan OS bu DS ru 
HE AS YAI SAP oa Kat s1 UM id lah 

1285/31. Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub Al Hafizh 
menceritakan kepada kami, Muhammd bin Abdul Wahhab 
menceritakan kepada kami, Ya'la bin Ubaid memberitakan (kepada 
kami), Thalhah bin Yahya menceritakan kepada kami dari Ibnu 
Buraidah, dari Muawiyah, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, "Tidak satu pun yang menimpa tubuh seorang 
mukmin yang membuatnya sakit kecuali itu membuat keburukan- 


keburukannya dilebur." | 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


2 Sea UT aah sung IS B3 —pyI NYA 


? z7 age 
9 f tai 
: 


20 9 4 o- ...f o- 40 - 4 0 -.. 
se Ai A3 op toa KS Ia 
Geo £ 0. 2 P0 an -3 Exo 13 0. 2 Bee Tn bita 
GAP BP AA YP PP Ur IPP HP AA Ola 
ud 0. 21 2 2 In an - ore ta “ y :£ - 0. G 2 
IS PES AI Ol Oi la PMN Jie Al J ya) Taata :JE 


es 8. Ab “is 23 PJ Be Ts 1 
Nu) Jis A p) TA bt Linud J 
, 1g ss - - 


o H 
(gl 


825 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — 


1286/32. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada 
' kami, Muhammad bin Ayyub memberitakan (kepada kami), Ahmad 
bin Isa memberitakan (kepada kami), Ibnu Wahb menceritakan 
kepada kami, Abdurrahman bin Salman Al Hajri mengabarkan 
kepadaku dari Amr bin Abu Amr, dari Al Magburi, dari Abu 
Hurairah, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
"Sesungguhnya Allah akan menguji hamba-Nya dengan sakit sampai 
setiap dosanya dilebur." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


SAS BM EA Aa JADI ag er NYA 


- 


kasa 1 ea 3 Kata Gi Anal 1 aw £ BK Ban, 


to 20 “aa 


Gil gp dEA 3 Ka 3 co 
L ea ale Ko JG IE nb AIM IP Wah 


P4 


PAP ARA MA Sa 
NN TAE 


1287/33. Abu An-Nadhr Al Fagih mengabarkan kepadaku, 
Muawiyah bin Najdah menceritakan kepada kami, Oabishah 
menceritakan kepada kami. 


YG Fan Pi 


626 Adz-Dzahabi berkata dalam A4t-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari dan 
Muslim." 


— Al Mustadrak 








Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ghalib memberitakan (kepada kami), Abu Hudzaifah 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sufyan menceritakan 
kepada kami dari Algamah bin Martsad, dari Al Oasim bin 
Mukhaimirah, dari Abdullah bin Amr, dia berkata: Nabi SAW 
bersabda, "Tidak seorang muslim pun yang tertimpa musibah di 
tubuhnya kecuali Allah akan memerintahkan kepada para malaikat 
pencatat amal yang mencatat amalnya, "Tulislah untuk hamba-Ku 
setiap hari dan malamnya kebaikan sesuai dengan apa yang dia 
kerjakan selama dia ditahan dalam tali-Ku (yakni diberi 
musibah) "“! 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


0. Jo Ia 


Bae ena da RA (IE ES —re/NYAA 


gg, . 20 Lo. na an, (2 - 0. aa (AL FP AN 
Hah ot Pa Pa ol aa Par ui Ie yaa 


# 


AAN das al GAS Ah IN A5 dal 3 Ea Gas 
BA Be YAA ee Ba ui ya KI J6 Ang ale 


-. Loc Panen Po 6 Ino - —C 
gab eiag Upi BIG WI JA Gina JAS 


1288/34. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, 
Ubaid bin Syarik menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Maryam 
menceritakan kepada kami dari Nafi? bin Yazid, Ja'far bin Rabi'ah 
menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Abdurrahman bin As- 
Sa'ib, bahwa Abdul Hamid bin Abdurrahman bin Azhar menceritakan 


PEN IS Oh demi Mp Of CoA 2 AAN AS aj AI K8 





827 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — 


kepadanya dari ayahnya Abdurrahman bin Azhar, bahwa Rasulullah 
SAW bersabda, "Sesungguhnya perumpamaan seorang hamba 
mukmin ketika mengalami sakit keras atau demam adalah seperti besi 
yang masuk ke dalam api kemudian bagian-bagiannya kotor hilang 
dan yang tersisa hanyalah yang bersih." 


' Sanad hadits ini shahih. Para periwayatnya orang-orang 
Madinah dan Mesir. Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan 
hadits ini. 


AI AE AA ata AN pa —yo/NYAA 
Be SANA EA BN Jala 5 aa ME SL 


mena e AP: Ha TA aa ia 
In Of "do ln ale Jo ui Gif banana OA (BAM 


2 0 Iu 


AS Opa Ce Oh Setan un at, Jae udi 


“JI An Mae SN oya HA Ag ea 


: ) SPA at tara ON Ar MN SLB a09 Ya 
up males! 2IG Sele Yg le Yp HI Ia 0G US RU s 
en 

1289/35. Abu Manshur Muhammad bin Al Oasim bin 
Abdurrahman Al Ataki menceritakan kepadaku, Bisyr bin Sahl Al- 
Labbad menceritakan kepada kami, Abdullah bin Shalih menceritakan 
kepada kami dari Abu Halbas Yazid bin Maisarah, bahwa dia 
mendengar Ummu Ad-Darda' berkata: Aku mendengar Abu Al Oasim 
SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah SWT berfirman, 'Wahai Isa, 


S8 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 
Menurutku, hadits ini telah diriwayatkan pada no 246 dan akan diriwayatkan lagi 
pada no 5824. 


— Al Mustadrak 











sesungguhnya Aku akan mengutus setelahmu suatu umat yang akan 
apabila mereka tertimpa sesuatu yang mereka suka mereka akan 
memuji Allah, dan apabila mereka tertimpa sesuatu yang mereka 
benci maka mereka akan mengharapkan pahala dan bersabar, tidak 
ada kesantunan dan ilmu'. Dia bertanya, 'Wahai Tuhan, bagaimana 
bisa itu terjadi pada mereka sedang mereka tidak memiliki 
kesantunan dan ilmu?' Allah menjawab, 'Aku akan memberikan 


kepada mereka sebagian dari kesantunan-Ku dan ilmu-Ku." 2 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun Al Bukhari 
dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


SN AA KA set BK ie - yaa. 
Met aa 3 IE Ea CA LS OP ma dia 


de AA SP ag AAA mpe la CA 
He Jo AA Ju -JG par Ji aset Ce 

a e- 0 o- 3 ore S an g £ v... 
os S Pen S5 Gagal sate LE ISP US dl JB 1d 
(3 ya ps vag sa aa SIA op all 


1290/36. Bukair bin Muhammad Ash-Shairafi menceritakan 
kepadaku di Makkah, Abu Muslim Ibrahim Abdullah menceritakan 
kepada kami, Ali bin Al Madini menceritakan kepada kami, Abu 
Bakar Al Hanafi menceritakan kepada kami, Ashim bin Muhammad 
bin Zaid menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abu Sa'id Al 
Maghburi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, "Allah SWT berfirman, "Apabila Aku memberi cobaan 


829 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari." 


Al Mustadrak — 


kepada hamba-Ku yang mukmin dan dia tidak mengeluhkan Aku 
kepada para penjenguknya, maka aku akan melepaskannya dari 
tawananku-Ku (menyembuhkannya dari penyakitnya) lalu mengganti 
dagingnya dengan yang lebih baik dari semula dan mengganti 
darahnya dengan darah yang lebih baik dari semula, kemudian dia 
akan memulai amal lagi (yakni bahwa dosanya dilebur dan lagi tidak 
mempunyai dosa sehingga dia memulai amal lagi seakan-akan dia 
baru keluar dari perut ibunya)" 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


BAE an ah KA A3 SALA al Wis SAVI NYA 


Up | Ja gi DK YA op ea ap Haha 
RA AG AA Ia DN IU 3 at 3 Gi 
GI AS IS ah SA ayu le BA, Las 0) 
3 SB La ab Ko 1 Lt HS 


o- Pr sa ana Pa PI Td - N LE Ro o£ id kena Di 
Aa INI IE) IMEL ol ra Mg Ke SA da 
1291/37. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balawaih 
menceritakan kepada kami, Ishag bin Al Hasan bin Maimun 
menceritakan kepada kami, Affan bin Muslim menceritakan kepada 
kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Yunus, 
dari Al Hasan, dari Abdullah bin Mughaffal, bahwa ada seorang 


680 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 





perempuan yang ketika masa jahiliyah menjadi seorang pelacur. Lalu 
seorang laki-laki melewatinya atau perempuan tersebut melewatinya. 
Kemudian laki-laki tersebut merentangkan tangannya kepadanya 
seraya berkata, "Sesungguhnya Allah telah menghilangkan kesyirikan 
dan membawa agama Islam." Lalu laki-laki tersebut meninggalkannya 
dan lari, kemudian dia memperhatikannya hingga wajahnya terbentur 
dinding. Setelah itu dia mendatangi Nabi SAW dan mengadukan 
kepada beliau. Maka Nabi SAW bersabda, "Kamu adalah hamba yang 
Allah menginginkan kebaikan padamu. Sesungguhnya apabila Allah 
Tabaraka wa Ta'ala menghendaki kebaikan pada seorang hamba 
maka hukuman dosanya akan segera dilaksanakan (di dunia) 
sehingga pada Hari Kiamat dia akan datang dengan 


membawanya." “! 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


SA Bra gel Se gl —yal yan 


"GL. ig. 


0o-.of1o oo 9 On “Dad 0... ca 
CS KA 0 Il XS Kas Cakil jan Oi KAU 2 


- -0 - 
7 2. CP 0 


Pa KA Ba ana 5 en GAS NG PR Nana 

PE EMAN pakiah gi pi 3 Up aa IP Uji 
Me ANN Ao EK Me Ga MUKA He TA Ban A3 Aa 

JA — pkai JP el 2JB AI laa SE AI ko Cl 
238. Io 


. - . . nu gi A2 Ie £.. Pa 2 PP ag PTE “ Ad PJ 
K0 Is dnynnng 9 takes AI di omang 9 YPP SI 0d gx 9 colas NI deanorag 


.—— 


“1 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 


1292/38. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih mengabarkan kepada 
kami, Abu Al Mutsanna telah memberitahukan (kepada kami), 
Musaddad menceritakan kepada kami. 


Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i mengabarkan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku, keduanya berkata: Yahya bin Sa'id 
menceritakan kepada kami, Abdul Hamid bin Ja'far menceritakan 
kepada kami dari ayahnya, dari Hakim bin Aflah, dari Abu Mas'ud Al 
Anshari, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, "Orang muslim 
terhadap muslim lainnya memiliki empat hal (kewajiban): 
menjawabnya apabila dipanggil, menjenguknya apabila sakit, 
mendoakannya bila bersin dan mengiring jenazahnya bila dia 
meninggal." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya dengan redaksi ini. Keduanya hanya 
meriwayatkan hadits Al Auza'i dari Az-Zuhri, dari Sa'id, dari Abu 
Hurairah, «es kmi ra akal G3 "Hak seorang muslim atas muslim 


lainnya ada lima." 


- LP 


535 aan bean Su —ra/vyar 

By ngn SAS Nge esa ak 
3 . UpRB NI OP HL YAa J1 Gis YG sa 2 
2»— ta saga Nb Jb Sg Po snp 
Ja DE Ketat ol A3 SI GIE Sal 
Pra SA Ga SI Opa Sala JP AE Ta Ol HP JS Ae 


682 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 





- - 2. o - - P3 P3 4 4 tj 
Soe Pe” - Nana Pad m0, aan M5 8 et Ba Ta £ Pad Ryan Na at, 
Oya yalor hp Aimmll dal 2 Aa. lai ol 2 CP TOKTT ala 
2. - - 04 3 — Ta s0 ore &, AKA BA Aa Pa Pan # 
Ol (aa HI O yaaa dal lp SAS US ol, (ia jl 

Pa . Sh SAI 3 La Pura pe L ( La 


1293/39. Abu Muhammad Ahmad bin Abdullah Al Muzani 
menceritakan kepada kami, Abu Ja'far Muhammad bin Abdullah Al 
Hadhrami menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin 
Numair dan Abu Kuraib menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, 
dari Al Hakam, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dia berkata, "Abu 
Musa Al Asy'ari menjenguk Al Hasan bin Ali. Lalu Ali bertanya, 
"Kamu datang untuk menjenguk atau untuk mendoakannya?" Dia 
menjawab, "Aku datang untuk menjenguk." Maka Ali berkata, "Jika 
kamu datang untuk menjenguk, maka aku pernah mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa menjenguk saudaranya 
(yang sakit), maka dia berada di perkebunan surga, kemudian bila dia 
duduk maka rahmat akan meliputinya. Jika dia menjenguk pada pagi 
hari, maka 70.000 malaikat akan memohonkan ampun untuknya 
sampai sore hari, dan jika dia menjenguknya pada sore hari, maka 
70.000 malaikat akan memohonkan ampun untuknya sampai pagi 


hari""33 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya karena adanya perbedaan pada 
riwayat Al Hakam di dalamnya. 





688 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya karena ada illat pada Ibnu Abu Adi, Syu'bah menceritakan 
kepada kami dari Al Hakam, dari Abdullah bin Nafi”, dia berkata: Abu Musa 
menjenguk Al Hasan bin Ali RA. Lalu dia menyebutkan haditsnya. 


Al Mustadrak — 


Ja GT dai YA cab gp Mual 4 .latat 

BLS dea al Ol Bis LI Gi AKA Gis 2 PA AA 
AAN singh AA SIG Kl gi Ia Ip GIA yi da 
JA) AA Af Ca KIS AE JUS dag SAE UE SI SI 
on Badak ding alan Ke A1 Ip Tanba ge JB list 
HS Oh BA ala oat AN Can da LA 


KE Calah OS Op HIM Ga Wap BOS Cg H Cah 
JAN ap rp SS ea Sab op 


1294/40. Abu Ali Al Husain bin Ali Al Hafizh mengabarkan 
kepada kami, Ali bin Al Abbas Al Bajali memberitakan (kepada 
kami), Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Ibnu 
Abu Adi menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada 
kami dari Al Hakam, dari Abdullah bin Nafi', dia berkata: Abu Musa 
Al Asy'ari pernah menjenguk Al Hasan bin Ali saat Ali berada di 

- sampingnya. Maka Ali bertanya, "Apakah kamu datang untuk 
berkunjung atau menjenguk?" (Dia menjawab, "Untuk berkunjung.) 
Ali berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
'Tidak seorang muslim pun yang menjenguk orang sakit kecuali 
70.000 malaikat akan bersamanya untuk mengiringnya, jika dia 
menjenguk pagi hari maka mereka akan mengiringnya sampai sore 
hari, dan dia akan memiliki kebun di surga yang akan dipetiknya. Jika 
dia menjenguk pada sore hari maka 70.000 maka malaikat akan 
mengiringnya sampai pagi hari, dan dia akan memiliki kebun di surga 
yang akan dipetiknya'" 


634 Lih. hadits no. 1293. 


— Al Mustadrak 


Ini merupakan salah satu jenis yang telah aku jelaskan lebih 
dari sekali, yaitu bahwa hadits ini tidak menjadikan ber-illat hadits 
sebelumnya, karena Abu Mu'awiyah merupakan sahabat Al A'masy 
yang paling hapal hadits dan Al A'masy merupakan periwayat yang 
paling mengetahui hadits Al Hakam daripada yang lainnya. 


OLS NS da AG 5 Jetalg Upi -4a/vxao 
Ii kal KE 3 cah GT Ha adan GI Kata Ne ang! 
JI 2JE ae Ae 33 Gp SE Ep oa 
seken taat, ag ale II 
las GREEN li NI 4 ci meng (53 


1295/41. Ismail bin Ibrahim Al Oari' mengabarkan kepada 
kami, Utsman bin Sa'id Ad-Darimi menceritakan kepada kami, Amr 
bin Aun menceritakan kepada kami, Husyaim memberitakan (kepada 
kami) dari Abdul Hamid bin Ja'far, dari Umar bin Al Hakam bin 
Tsauban, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Barangsiapa menjenguk orang sakit, maka rahmat akan 
senantiasa menaunginya sampai dia duduk, dan jika dia duduk maka 
rahmat akan masuk ke dalamnya." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


2000 os Lo 


Si Ba EL PI pat 5 Sa Eb —ex/ NYA 
aa SAS AI AA FA LSN Cia Ab ai 


- 





638 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 





. 
Td 


0 Ae 5 Ka Gp en) na 
P) 0000 032 1 2 £ ak o. Ang 
"Hebany meonla Al OB cg Ba PE ALAN Hey ala 
1296/42. Yahya bin Manshur Al Gadhi menceritakan kepada 
kami, Ibrahim bin Abu Thalib menceritakan kepada kami, Abu Kuraib 
menceritakan kepada kami, Yunus bin Bukair menceritakan kepadaku, 
Musa bin Ali bin Rabah menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari 
Ugbah bin Amir, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Jangan 
kalian paksa orang-orang sakit kalian untuk makan, karena Allahlah 


yang memberi mereka makan dan minum." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


So0oL1G. 4 Pena! 


Ginga Cia AA Jd Ep Akan Up —er/ yan 

ta Oi Uda Mt Tan A5 HL CI pi abu 53 
HA ab 3 SE 5 LA op LE yan 7 Aa Ya 
5 OA IS a AJ ln AA) usa GP Al aa 
Ko Ip nan IK SEN id yi 


“9 Ro - 


HA Yep ee ad ag Iga la ala AM 


- 


Aan Ta AA nan, ah Hg 


AB Tau “anik SIB GA Ae au 
ne ea La AT oo pi Ga Ka ea Ja 
Hg ca Ah 


588 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


(so6 | — Ai Mustadrak 





1297/43. Muhammad bin Al Khalil Al Ashbahani 
mengabarkan kepada kami, Musa bin Ishag Al Oadhi menceritakan 
kepada kami, Minjab bin Al Harits menceritakan kepada kami, Ali bin 
Mushir menceritakan kepada kami dari Mutharrif bin Tharif Al 
Haritsi, dari Asy-Sya”bi, dari Yahya bin Thalhah bin Ubaidillah, dari 
ayahnya, bahwa Umar pernah melihatnya bersedih, lalu dia bertanya, 
"Ada apa denganmu, barangkali isteri dari putra pamanmu telah 
berbuat jahat kepadamu." Dia menjawab, "Tidak." Lalu dia memuji 
Abu Bakar. Akan tetapi aku pernah mendengar Rasulullah SAW 
bersabda bahwa ada suatu kalimat yang apabila diucapkan seorang 
hamba ketika menjelang ajalnya maka Allah akan membebaskannya 
dari kesusahan dan mencerahkan kulitnya. Maka tidak ada yang 
menghalangiku untuk menanyakan kepada beliau kecuali karena aku 
mampu (1/351) membacanya sampai mati. Umar lalu berkata, "Sungguh 
aku mengetahui kalimat tersebut." Thalhah balik bertanya, "Apakah 
itu?" Umar menjawab, "Apakah kamu mengetahui kalimat yang lebih 
hebat dari kalimat yang diperintahkan Nabi SAW kepada pamannya 
untuk dibaca, yaitu Jaa ilaaha illallaah?" Maka Thalhah berkata 
kepadanya, "Demi Allah, itulah kalimatnya." 7 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Adapun wahm yang dibuat oleh Muhammad bin Abdul 
Wahhab dari Mis'ar |...1.29 


Ba la on ee perak 


637 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari dan 
Muslim." 
638 Antara dua tanda kurung siku ini hilang dari manuskrip asli. 


Al Mustadrak — 


“6 - £ o 2g y o- o - y o- Pe RI 

WA NI all Axa HA MX Gas, 

. 90 Ta ra - s1 o- PG Tni ana Pa 

LP Aina EA celah LARI AG ES KA al ui LI 
5 7 - - 

. o e . - “ ed 

2 Ot Ob aah YP UT II OAL GP Uli DI alah P3 
- 5 

y 5 2. o . ae 2 ec 4 7 2 na . . ig 9- 2 Ag 

Bl Io Tata SE US AN ap) SESI G3 8 WA Kls 

“ 5, .o- Pi Pipe 3 ro Y “3 2 ap PN oT- 4 3 

3 oa US AE AYU EN Ad uh de Io 


Ha alan Ia Jo IA Tab 3 AN 0S 
BSE TS ip da DN Ab 3 Maha 
my ie Abu ea ea ale Ai Ko A1 IP AA 
BEE BELA GM DS Lag MY of YA 

1298/35. Al Hasan bin Ya'gub Al Adl mengabarkan kepada 
kami, Yahya bin Abu Thalib menceritakan kepada kami. 


Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Ash-Shaffar 
menceritakan kepada kami dengan cara imla, Al Harits bin Abu 
Usamah menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Atha' 
menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami dari 
Oatadah, dari Muslim bin Yasar, dari Humran bin Aban, dari ayahnya, 
bahwa Utsman bin Affan menceritakan kepada Umar bin Khaththab 
RA, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
"Sungguh aku akan mengajarkan suatu kalimat yang tidak dibaca 
oleh seorang hamba dengan benar dari hatinya, lalu dia meninggal 
kecuali Allah akan mengharamkannya masuk neraka." Lalu 
Rasulullah SAW wafat dan belum sempat memberitahukannya." 
Mendengar itu Umar berkata, "Aku akan memberitahukannya 
. kepadamu, yaitu kalimat ikhlas yang membuat Rasulullah SAW 
memerintahkan pamannya Abu Thalib untuk membacanya ketika dia 
sekarat, yaitu kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah (Jaa 


— Al Mustadrak 








ilaaha illallaah). Itulah kalimat yang menyebabkan Allah telah 
memuliakan Muhammad SAW dan para sahabatnya." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya dengan gaya redaksi ini. Muslim 
hanya meriwayatkan hadits Khalid Al Hadzdza' secara menyendiri 
dari Al Walid bin Muslim ari Humran, dari Utsman bahwa Nabi 
SAW bersabda, i— 5 J3 & Y di) Yuf Hai R3 Lb ya "Barangsiapa 


yang meninggal dan dia sen uelamul (menyatakan) bahwa tidak ada 
Tuhan selain Allah, maka dia akan masuk surga." 


P4 


Ao £ Era 20 1 
| “ 


3 An SNI Tg) AI IS 

ee Ka JA al NA Cah HI CA 
ee X0 13 0. 2, £ 3 

PTP Ti SP ap db 


, 


G3 —pa/N yaa 


- 
o. 


VI Ya PT IE up Aan ana do 5 06 “Ju 
Ed ya3 


1299/36. Abu Abdillah Az-Zahid Al Ashbahani menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Mahdi bin Rustum menceritakan kepada 
kami, Abu 'Ahsim An-Nabil menceritakan kepada kami, Abdul 
Hamid bin Ja'far menceritakan kepada kami, Shalih bin Abu Arib 
menceritakan kepada kami dari Katsir bin Murrah, dari Mu'adz bin 
Jabal, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang 
akhir perkataannya 'Laa ilaaha illallaah' maka dia akan masuk 


surga. Dai 


689 Adz-Dzahabi berkata dalam A4t-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari dan 
Muslim." 
“40 Adz-Dzahabi berkata dalam A4t-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. Aku telah mendiktekan riwayat Abu Zur'ah dan 
akhir perkataannya adalah gaya redaksi seperti hadits ini. 


Pl 


jae (naa Dak Op ayak AN Pal Tana —yYyA re. . 


- .. 0 Jo ,, Jo Pa 0 14 
Dn GA hg Hi AN AS ES PB 
. Pi . # 


Jen Sen SIA jai S3 Ke nan 
OI PNG IE GP eh AI US UP Ang yi 
LX - J0 


3 . # o PA 0. PL £ # o Or 
IE 3 SITI 3 US AS 3 Ap Ml ae 


. 


5 PANGn 1 .. . 0. . 8g .. P3 £ os a Y Ooc 
Jay Ol cari SES Ap Tar Ol aa aah pl al Ia ep al aa 
—) Pe 8 IR PP - IK 5 ki 3 aa 53 
Pa 2 (9 3 Ie 2 Hd 3 0 y Soe 3 do Sg - £ Pd ot A 2, 51 
pe Ohang AU pp AL IS D yaa cor pel ale AI la Al 


GE 2 pe ala do AI Jp BAL di Cas 
Jab SAK pab G Ji G3 PB Uas ad AG Us 
AU SN 3 IP 23 ig sila Io MOS 
AA RSI ED IG SANG AI IA G NB 
JB Bj La Hai SB UP diga O ol LI is 
Hj Je AA AI ai Ia rn ale Ai io » Tren 
de Ko P3 na II Jt AJE NG YAN Oa 
SA Sega Domba sat Jaa Ja Sya 5g dl Tang 
HA lai Ig TA Up Ig Hd 3 lp Tag 

Sa Lay SI gi AI SI DA SAN Ca 


Ls1o| — Al Mustadrak 




















1300/37. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya gub menceritakan 
kepada kami, Bahr bin Nashr menceritakan kepada kami, Abdullah 
bin Wahb menceritakan kepada kami, Malik mengabarkan kepadaku. 


Abu Bakar bin Abu Nashr Al Marwazi mengabarkan kepada 
kami, Ahmad bin Muhammad bin Isa Al Gadhi menceritakan kepada 
kami, Al Oa'nabi menceritakan kepada kami berdasarkan apa yang 
dibacakan di hadapan Malik, dari Abdullah bin Abdullah bin Jabir bin 
Atik, bahwa bin Atik bin Al Harits bin Atik kakek Abdullah bin 
Abdullah yang merupakan bapak dari ibunya mengabarkan 
kepadanya, bahwa Jabir bin Atik mengabarkan kepadanya, bahwa 
Rasulullah SAW datang menjenguk Abdullah bin Tsabit dan beliau 
mendapatinya telah wafat. Lalu Nabi SAW mengeraskan suaranya 
tapi dia tidak menjawab. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan, 
"Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun," dan bersabda, "Kamu telah 
ditakdirkan meninggal, wahai Abu Ar-Rabi'." Maka para wanita 
menjerit dan menangis, lalu Ibnu Atik mendiamkan mereka. Setelah 
itu Rasulullah SAW bersabda, "Biarkan mereka, bila telah wajib 
maka tidak akan ada lagi yang menangis." Mereka bertanya, "Wahai 
Rasulullah, apa itu wajib?" Beliau menjawab, "Bila seseorang telah 
meninggal." Putrinya lantas berkata, "Demi Allah, aku berharap agar 
engkau mati syahid, karena engkau telah menyelesaikan tugasmu." 
Rasulullah SAW bersabda, "Allah telah memberinya pahala sesuai 
dengan niatnya, lalu apakah yang kalian anggap sebagai syahadah 
(mati syahid)?" Mereka menjawab, "Gugur di medan perang." 
Rasulullah SAW bersabda, "Syahadah (mati syahid) selain gugur di 
medan perang ada tujuh: Orang yang meninggal karena terserang 
wabah penyakit (Tha'un) adalah syahid, orang yang meninggal 
tenggelam adalah syahid, orang yang meninggal karena lumpuh 
adalah syahid, orang yang meninggal karena sakit perut adalah 
syahid, orang yang meninggal karena kebakaran adalah syahid, 
orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan (semacam gempa 


Al Mustadrak — 


dsb) adalah syahid, dan wanita yang meninggal karena melahirkan 
adalah syahid." 

Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. Para periwayatnya orang-orang Madinah suku 
Ouraisy. Dalam hadits riwayat Malik Muslim bin Al Hajjaj memulai 
periwayatan hadits ini dari syeikh-syeikh Malik. 


SA AA TN APA NI TEA 

: Te o dn bata A5 uji Gas SRG SAI 
IIS PAS PA IRI op PN JAS LE ai 
Sa SI Aing lean Ai Je dbadu 25) - 


“ 


PA op PI EA One an Nata 
Mean 


1301/37. Abu Al Hasan Ali bin Muhammad bin Syadzan Al 
Jauhari menceritakan kepada kami di Baghdad, ayahku menceritakan 
kepada kami, Mu'alla bin Manshur menceritakan kepada kami, 
Oaza'ah bin Suwaid menceritakan kepada kami dari Humaid Al A'raj, 
dari Az-Zuhri, dari Mahmud bin Labid, dari Syaddad bin Aus, dia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Apabila kalian menghadiri 
menghadiri orang meninggal, tutuplah penglihatan, karena 
penglihatan itu mengikuti roh, dan ucapkanlah yang baik-baik, karena 


malaikat mengamini doa keluarga mayit. Jika 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


841 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 
682 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 





Sa Mean Ust pal. y 
t G3 23 una GI SN Is Gt Ca) Si Gl GAS 


Gen Tar NA ae. 
Ol: Ian Po ga SIA NA ia 


PP Paula AT jau ae KN Ge Sa 5 
DA Oa 8 05 Ou Si T» ai Se Tapa Up La 
AA Ga aa EN at ag AA 
CA ip KE 3 BN oh Le Ona ce Lara Nu 
—b JG Tag Oon aa B3 J6 fu 


PON ISC 5JES :I6 sale as IS aa ear aa 
25 j 


HIS Lp PU Got HP uk (An aan DJ ,in -JE 
JL aan) AI 4 Ea Oia -J8 Du LG su Lah 
Ben Ana PA A3 at NA KN op Ka ng 
Aa DA Tam yag IT AS Li Jo 
VE AM BA Us aj ola GAN G0) PPI AG 

AI anta Lu 


1302/38. Abu Abdillah Muhammad bin Ali Al Adami 
mengabarkan kepada kami di Makkah, Ishag bin Ibrahim 
menceritakan kepada kami, Abdurrazzag memberitakan (kepada 
kami), Ma'mar memberitakan dari Oatadah, dari Oasamah bin Zukair, 
dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya 
seorang mukmin apabila sekarat maka para malaikat rahmat akan 
mendatanginya dengan membawa kain sutera putih lalu mereka akan 


Al Mustadrak — 


berkata, 'Keluarlah kamu dengan ridha lagi diridhai menuju 
ketentraman dan rezeki dari Allah dan Tuhan tidak akan Murka'. 
Maka roh tersebut keluar seperti minyak kesturi yang paling wangi 
sampai-sampai sebagian mereka memberikannya kepada sebagian 
lainnya dan menciumnya, hingga mereka tiba di pintu langit lalu 
mereka (para malaikat langit) berkata, 'Alangkah indahnya bau yang 
kalian bawa dari bumi ini' Setiap kali mereka tiba di pintu langit 
para malaikat langit mengatakan demikian hingga mereka tiba di 
tempat rohnya orang-orang mukmin." 


Beliau bersabda lebih lanjut, "Ternyata mereka lebih senang 
daripada salah seorang dari kalian yang bertemu dengan orang yang 
baru pulang dari bepergian. Lalu mereka menanyakan 'Apa yang 
dilakukan si fulan?" Mereka menjawab, 'Biarkan dulu dia beristirahat 
karena dia masih sedih teringat dunia'. Apabila dia bertanya kepada 
mereka, 'Sudahkan dia (si fulan) datang kepada kalian, karena dia 
telah meninggal?" Maka mereka menjawab, 'Dia telah dibawa pergi 
ke neraka Hawiyah'." 


Beliau bersabda lagi, "Adapun orang kafir, maka para 
malaikat adzab akan mendatanginya dan berkata, 'Keluarlah kamu 
sebagai orang yang marah lagi dimurkai menuju siksa Allah dan 
murka-Nya'. Dia pun kemudian keluar seperti bau mayat yang paling 
busuk hingga mereka (malaikat yang membawanya) tiba di pintu bumi 
lalu mereka (para malaikat penjaga bumi) berkata, 'Alangkah 
busuknya bau ini' Setiap kali mereka tiba di bumi maka mereka (para 
malaikat penjaga) akan mengatakan demikian hingga tiba di tempat 


rohnya orang-orang kafir." si 


Hisyam bin Abdullah Ad-Dastuwa'i memperkuat riwayat 
Ma'mar bin Rasyid dari Gatadah, dari Gasamah bin Zuhair. 


643 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini diperkuat oleh Hisyam Ad- 
Dastuwa'i dari Gatadah. Hammam bin Yahya berkata: dari Oatadah, dari Abu Al 
Jauza', dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW dengan redaksi yang serupa." 
Semuanya shahih. Syahid hadits ini adalah riwayat Al Bara'. 


— Al Mustadrak 





3 LS AI abi X2 Mang —pa/h. Yr 


0415. 4 


ala 3 Sa Tar Geni S Pi u kaus ke Pa 
na aa SA au P3 u 2 gr S3 Ga al 7 
309 PN Para FI 
0 ag sal 
£ - Peak 0 03. 
— CA AI A3 : (35 Pu AG laa J8 
Gp 


1303/39. Abu Bakar bin Abdullah mengabarkannya kepadaku, 
Al Hasan bin Sufyan memberitakan (kepada kami), Muhammad bin 
Abu Bakar Al Mugadami menceritakan kepada kami, Mu'adz bin 


Hisyam menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku . 
dari Oatadah, dari Oasamah bin Zuhair, dari Abu Hurairah, dari Nabi 


SAW dengan makna hadits yang sama. 


Hammam bin Yahya berkata, dari Oatadah, dari Abu Al Jauza' 
dari Abu Hurairah. 


Pt Bor 026.3 En 


CA 3 Kaban ASI pi oas —t. Nya 
AS Cab CPI HE 5 yah Wis CNGEN Gilas 2 San 
—e aa an SP ey naa 
Tn TER Pet Ape BUY ape Hi ai 3) JL 
0 ya aan 


1304/40. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakannya kepada kami, Muhammad bin Sinan Al Oazzaz 


644 T ih. hadits no. 1302. 


Al Mustadrak — 


menceritakan kepada kami, Amr bin Ashim Al Kilabi menceritakan 
kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami dari Oatadah, dari 
Abu Al Jauza', dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Sesungguhnya seorang mukmin apabila dia sekarat, para malaikat 
rahmat akan mendatanginya." Kemudian dia menyebutkan haditsnya 
dengan makna hadits yang sama. 


Sanad-sanad ini semuanya shahih. Syahid-nya adalah hadits Al 
Bara' bin Azib yang telah aku diktekan dalam pembahasan tentang 
iman. 


IA 3 Jai yi JA de gt to 
5 TA Ka kata Ie CA ea Cia (SAI 
A si cal 1 ES Gal Oi AN LP PAP eny JAS 
Oo . or. . tah 0 
AS Ba nang Jen TAS Ga Ine ea Sa Se 
», 
Tai Ng Lol Gen AJA G OT sala Seno 33 
25333 8 bali Tni ag la Ja 355: Ja pjatl 
aa ANN: "abi ea s3 cela das 3 t coal Pr tas 
KA P3 La 38, ia 55 Ala: 3, 
1305/41. Ismail bin Muhammad bin Al Fadhl bin Muhammad 
Asy-Sya'rani mengabarkan kepadaku, kakekku mengabarkan kepada 
kami, Nu'aim bin Hammad mengabarkan kepada kami, Abdul Aziz 
bin Muhammad Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami dari Yahya 


bin Abdullah bin Abu @atadah, dari ayahnya, bahwa Nabi SAW 
ketika tiba di Madinah menanyakan tentang Al Bara' bin Ma'rur, lalu 





685 L ih. hadits no. 1302. 


— Al Mustadrak 





mereka menjawab, "Dia telah wafat dan berwasiat agar sepertiga 
hartanya untukmu, wahai Rasulullah, dan dia berwasiat agar ketika 
sekarat wajahnya dihadapkan ke kiblat." Maka Rasulullah SAW 
bersabda, "Dia telah mendapatkan fitrah, dan aku telah 
mengembalikan sepertiga tersebut untuk anaknya.” Kemudian beliau 
pergi dan menshalatkannya lalu berdoa, "Allaahummaghfir lahuu 
warhamhu wa adkhilhu jannatak (ya Allah, ampunilah dia, berilah 
dia rahmat dan masukkanlah dia ke dalam surga-Mu), dan Engkau 
telah melakukannya.” “5 

Ini merupakan hadits shahih. Al Bukhari berhujjah dengan 
Nu'aim bin Hammad. Sementara Muslim bin Al Hajjaj berhujjah 
dengan Ad-Darawardi. Keduanya tidak meriwayatkan hadits ini. Aku 
tidak mengetahui dalil tentang menghadapkan wajah orang yang 
sekarat ke arah kiblat selain hadits ini. 


Aa 933 Fa Ip JG 3 Al get ar Nran 
Lena Peci A3 S Patra SAI Ab BI Be 
2 AHA Hi AE 3 ANA HN SN NE Aa 
sa S Joan Jie PNP NU cal SAN Sa Olla 
Io Jgn Yah JA Ia 2 ph Sp ala ala Ai 
1306/42. Abu Outaibah Salim bin Al Fadhl Al Adami 
mengabarkan kepadaku di Makkah, Ibrahim bin Hasyim Al Baghawi 


menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan 
kepada kami, Muawiyah menceritakan kepada kami, Abu Burdah 


“4S Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." Al Bukhari 
berhujjah dengan Nu'aim, sementara Muslim berhujjah dengan Ad-Darawardi. 


Al Mustadrak — 


Buraid bin Abdullah menceritakan kepada kami dari Algamah bin 
Martsad, dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya, dia berkata, 
"Ketika mereka hendak memandikan Rasulullah SAW, tiba-tiba ada 
seseorang yang menyeru dari dalam, 'Jangan kalian lepas baju 
Rasulullah SAW'." 47 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


TA ra Ga Oka Kana IA KU Ust -er/ruv 

AG Aan Oa GAN AA Eta Jah 5 alah 
€— Oo bus Ka ena 3 Jep 3 Li 
jae hh Aan de Ip IE IG Kan 
CE Ga MMS G3 Ih Hp id Vae ale K3 


s0 PG aan Ta 


LI 3 ig SE SEN, 


SB 3 Sal Kas pb 


1307/43. Bakar bin Muhammad Ash-Shairafi mengabarkan 
kepada kami di Marwa, Abdushshamad bin Al Fadhl menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Yazid Al Mugri menceritakan kepada 
kami, Sa'id bin Abu Ayyub menceritakan kepada kami dari Syurahbil 
bin Syarik Al Ma'afiri, dari Ali bin Rabah Al-Lakhmi, dari Abu Rafi, 
dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa memandikan 
mayit lalu menutupinya, maka Allah akan mengampuninya empat 
puluh kali. Barangsiapa mengkafani mayat maka Allah akan 
memberinya pakaian dari sutera halus dan sutera tebal di surga. 


F Lamp” 


AI lu A wa Er 


td 


647 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 


Barangsiapa menggali kuburan untuk mayit lalu menutupinya, maka 
dia akan diberi pahala seperti pahala tempat tinggal yang di 
tempatinya hingga Hari Kiamat. sat 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


ANA On HA At “2 -eelNYA 


o. Ao 4G. 3 aa 


Ba gan te Gema LA Ai 

EME ji APP BRA KP 
Bis 3 53 Jet Bf edi seln 33 KO Bis, 
Bi pp el 3 MAN 
Tea Mn JB AP gl gp AR Ui Aan 


SEGALA ab da Ba aa sen 


1308/44. Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub Al Hafizh 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Wahhab Al Farra' 
menceritakan kepada kami, Ja'far bin Aun memberitakan (kepada 
kami), Abdurrahman bin Abdullah Al Mas'udi menceritakan kepada 
kami dari Abdullah bin Utsman bin Khutsaim. 


Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada kami, 
Ismail bin Outaibah menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Sulaim memberitakan (kepada 
kami) dari Abdullah bin bin Utsman bin Khutsaim, dari Sa'id bin 
Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
"Sebaik-baik pakaian kalian adalah putih. Pakaikanlah ia kepada 


648 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 





orang-orang yang hidup di antara kalian, dan kafanilah orang-orang 


yang meninggal di antara kalian."“? 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


Syahid hadits ini shahih dari Samurah bin Jundub: 


ea EU E Ie Ab A3 -so)iwaa 


Ed 


Pera an o- Pa o - 
s P3 


Be 3 Ina Oia Gang SS al ea 
ne ot 4 ee Y 5 E . £ A 4 0 3 0 ae - Oo 2, 
Sela dala Al ke Jaw) JB :JE Dab Dpama ena 
LA 2.1 Pa 2 Pe Ke Pn - AN 2 A 
LA TN BASE A Ued LAAS PAN AN yen 

1309/45. Muhammad bin Shalih bin Hani" menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Nashr menceritakan kepada kami, Abu 
Nu'aim menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada 
kami. 

Abu Bakar bin Ishag Al Fagih mengabarkan kepada kami, 
Muhammad bin Ghalib memberitakan (kepada kami), Abu Hudzaifah 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari 
Habib bin Abu Tsabit, dari Maimun bin Abu Syabib, dari Samurah bin 
Jundub, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Pakailah pakaian 
putih dan kafanilah orang-orang yang meninggal di antara kalian 


49 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish: Yahya bin Yahya berkata, "Yahya bin 
Sulaim menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Utsman dengan redaksi ini 
sesuai syarat Muslim. Hadits ini memiliki syahid yang shahih." Kemudian dia 
menyebutkan hadits no 1309. 


— Al Mustadrak 





dengannya, karena dia merupakan pakaian yang paling suci dan 
paling baik." 


ag 0 9 -.. Pt - 0d, aa. 
(0 ke—3 ui Kana oa Ona Uj & PI — YAA . 

- 2 o- na LA Pa 130 o. Ao 1G. 3 A6 
IS ja AS ap Aa Ud Cone Up AN AS ey Iazua La 
Pj - - , - 


2. . 
- - 


Para Si aa & Jia) J8 -JG oat ga Aa ea au ME 
dat SE AS 1 al 


1310/46. Ali bin Isa menceritakan kepadaku, Ahmad bin 
Najdah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin 
Numair menceritakan kepada kami, Outhbah bin Abdul Aziz 
menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Sufyan, dari 
Jabir, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Apabila kalian 
meminyaki mayit dengan minyak wangi maka lakukanlah dengan 
bilangan ganjil." | 

Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


dr Ef ah Gmn 3 Sd Bb van 


- 
D0 AG Or. D9 


Sa at Ip aan Of onta Gal oa 3 Sa Ban Ar 3 
... aa - Y 0Ac Ie 0 CI Le ae o- 0. 
Haag ola Al Jha Al pan EN Aa 2JE SG al 53 cal 5 


S0 ibu JAS Oo 3S Ui, 


—m 


1311/47. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada 
kami, Ismail bin Outaibah memberitakan (kepada kami), Yahya bin 


650 Y ih. hadits no. 1308. 
€Sl Adz-Dzahabi berkata dalam A4t-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 


Yahya menceritakan kepada kami, Husyaim memberitakan (kepada 
kami), Uyainah bin Abdurrahman memberitakan dari ayahnya, dari 
Abu Bakrah, dia berkata, "Aku pernah melihat kamu bersama 
Rasulullah SAW, ketika itu kami hampir-hampir berlari-lari kecil 
ketika menggiring jenazah."”? 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


Syahid hadits ini bersanad shahih dari Abdullah bin Ja'far Ath- 
Thayyar. 


ang! Be nan Se AS al KSR VA 
LIG aa 53 MU at - SA PE Tea ra ag 
Hae ala HL Ab af oi Ja op AN ae NG LS 


- 2g. 
. 


Ca HIU Ui Ki Sih Ia AS Gia UI Ela JaU p5LS 
- 4 ..... . 8 . . 0 Ni Pa 3 Kai 
SIT JIE OS Op PAI NI OS Ol AN LA Jap 
To an Me naa an Ma aa “a56 
AYLA Dg tar 3 BET CA FA bi KE Sia Jar 


“ 


1312/48. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Ar-Rabi” bin Sulaiman menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Az-Zinad 
mengabarkan kepadaku dari ayahnya, dia berkata: "Ketika kami 
sedang duduk bersama Abdullah bin Ja'far bin Abu Thalib di Al 
Bagi”, sebuah jenazah muncul di hadapan kami. Maka Ibnu Ja'far 
menghadap kea rah kami lalu terheran heran dengan jalan mereka 
yang lambat saat mengiring jenazah tersebut. Lalu dia berkata, 


652 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih, seperti syahid-nya." 


— Al Mustadrak 








"Sungguh aku heran dengan perubahan yang terjadi pada orang-orang. 
Demi Allah, sesungguhnya ketika mengiring jenazah harus dengan 
jalan cepat. Seandainya ada orang yang mencela orang lain. Lalu dia 
berkata, "Wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah', seakan-akan 
dia menepukmu untuk jalan cepat karena saking herannya dengan 


jalan mereka yang lambat." 


Op PAI EA dah Ona 1 at gt sar 


OA A9 Ao — 


bata CAR AN KE AA CAS Pee ob Ge ea 
Ob aa Ga ya da al au AG 
SIG Simi Pat Ai sala ale Ai Io Ipa, JG 
5 - a 5 Pa » 5 Ps 

dala sean Jalal 5 Trs 

1313/49. Ahmad bin Sulaiman Al Fagih mengabarkan kepada 

kami, Al Hasan bin Mukram menceritakan kepada kami, Utsman bin 
Umar menceritakan kepada kami, Sa'id bin Ubaidillah Ats-Tsagafi 
menceritakan kepada kami, Ziyad bin Jubair bin Hayyah menceritakan 
kepada kami dari ayahnya Jubair bin Hayyah, dari Al Mughirah bin 
Syu'bah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang 


berjalan itu di depan jenazah, orang yang berkendaraan di 
belakangnya, dan anak kecil dishalati."” 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun Al Bukhari 
dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


583 Lih. hadits no. 1312. 
554 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari." 


Al Mustadrak — 


- 


Ba as babi an 5 tua eat 


AN. 


z H4 
0 - 0 AN. Ear 0... r 


4. fo by Ao H8 - £ Ia 2 
IPP aa BI BLJI AS Lido Te IK sg eat tag 
4, 8, gu 3 Loro 2. o- 0 ore #0. 2 £ 
II Ko OOP PP AS Ta AP gi 
- 3 5 ta ar Pa SP NA Pa Es 3 Ot ane TA n 3 - ha 
Sei Ula el Ol ab eh IU cejler PA alay dala 
oi ai SIS SUN Ol Jas 3 Jia GS 
£ 0 — PT LE PN TO UN oo. . mm 
AS pena JB Uyah3 Val CO yah B3 SN 


1314/50. Ahmad bin Ja'far Al Gathi'i mengabarkan kepada 
kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepadaku, Abdurrazzag menceritakan kepada 
kami, Ma'mar memberitakan dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu 
Salamah bin Abdurrahman, dari Tsauban bahwa Nabi SAW pernah 
mengiring jenazah lalu didatangkan kepada beliau seekor onta 
tunggangan, tapi beliau tidak mau menungganginya. Setelah selesai, 
seekor unta tunggangan didatangkan lagi kepada beliau lalu beliau 
mau  menungganginya. Maka ditanyakan kepada beliau, 
"Sesungguhnya tadi para malaikat berjalan sehingga aku tidak mau 
menunggang kendaraan sementara mereka berjalan. Tapi setelah 
mereka pergi —atau sabda beliau: naik ke langit— maka aku pun 


mau menungganginya." 3 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Hadits ini memiliki syahid dengan redaksi yang lebih baik: 


655 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari dan 
Muslim. Syahid hadits ini adalah —kemudian dia menyebutkan 
hadits no 1315—." 


— Al Mustadrak 


HS GS SA Jiaah jata —o Ne 
PAN KP Aa ine BT ga 5 SL 
Ag ka KibA Ip SA IG DG IP ag G3 


HEM KD Of oEE VE SG UE ea 


GAN 5 ae & ti Haul 


1315/51. Abu Al Fadhl Muhammad bin Ibrahim Al Muzakki 
dan Abu Nashr Muhammad bin Ahmad Al Khaffaf mengabarkannya 
kepada kami, keduanya berkata: Ahmad bin Salamah menceritakan 
kepada kami, Ishag bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Isa bin 
Yunus memberitakan dari Abu Bakar bin Abu Maryam, dari Rasyid 
bin Sa'ad, dari Tsauban, dia berkata, "Rasulullah SAW keluar 
mengiring jenazah lalu beliau melihat orang-orang yang naik binatang 
tunggangan. Lantas beliau bersabda, 'Tidakkah kalian malu? 


sesungguhnya para malaikat berjalan kaki tapi kalian malah 


menunggangi punggung-punggung binatang'."36 


3 


BL ERA LH MEA Eib eri ran 
ti 3 SE 


o - & -E 2-30 PN PLN 8... or Do IG. 3 
co Wglan gal Ul cegana Ot ep Lian Ceaagaad yah Gt Hap 


686 Adz-Dzahabi mendiamkannya dalam At-Talkhish. 
Menurutku,Adz-Dzahabi berkata dalam Al Mizan, "Abu Bakar bin Abdullah bin 
Abu Maryam adalah dha'if menurut mereka. Dia divonis dha'if oleh Ahmad dan 
periwayat-periwayat lainnya karena dia banyak salahnya." 
Ibnu Hibban berkata, "Orang yang buruk hapalannya, tidak dijadikan hujjah bila 
dia meriwayatkan secara menyendiri." 
Al Jauzajani berkata, "Ia orang yang konsisten." 
Ibnu Adi berkata, "Hadits-haditsnya bagus tapi dia tidak dijadikan hujjah." 


Al Mustadrak — 


ap AN Ipa) OS IE SIA AP aa 5 ale au Jaka 
£.. 30E. Co. Fa ! PT NAS Ea « Pan Pan 
HP Pp Lea Hill 2 OLS IS alay dala AI 
1316/52. Abu Zakaria Yahya bin Muhammad Al Anbari 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amr Al Husyi 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya menceritakan kepada 
kami, Abu Muawiyah memberitakan dari Sahl bin Abu Shalih, dari 
ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Apabila Rasulullah SAW 


bersama jenazah, maka beliau tidak duduk sebelum jenazah tersebut 
diangkat atau diletakkan." 


Oi Ita BA JI MRAS Lp J6 GAS —or/ NYA 

ge lag Ba ah D3 Hata « hal Al ee ae aa pi Gem 
ore kah yd - s o ? 0 0 Eo. - 

—s NI Ia ea Oh AE au dal 3£ dering & 
KP SE IG Ha HA II 1JB 
1317/53. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, 
Ismail bin Ishag Al Oadhi menceritakan kepada kami, Arim bin Al 
Fadhl menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, 
Suhail bin Abu Shalih menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari 
Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Nabi SAW bersabda, "Apabila kalian 


mengiring jenazah, maka janganlah kalian duduk sampai jenazah 
tersebut diletakkan." 


Al Bukhari dan Muslim sepakat meriwayatkan hadits Ibnu 


3 


Umar dari Amir bin Rabi'ah, 224 & YG Yadi 52 "Barangsiapa 


| 
f 


S8! Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 
658 Lih. hadits no. 1316. 


— Al Mustadrak 


i 


: 





yang mengiringnya dia hendaknya tidak duduk sampai jenazah 
tersebut diletakkan." 


Hadits ini bukanlah tambahan pada hadits lainnya baik tentang 
pemakaman atau lainnya. 


Bas In "ES d3 Even pi SA —0&/NYAN 
Ag ae BOGA ig Tono 2013 X0 1G. £ 
AH sam CNG, Sawer Lho burjP Cp OLawku ey kaca 
PE KE Ie AB AN OP 3 at AN ET cas 
2 " $ o Ma 5 25 Pn 3 aa o 
SA AH NI OS Saing SEA aka AI Jiya) Of cal 53 
2 3 
1318/54. Abu Ahmad bin Abu Al Hasan Ad-Darimi 
mengabarkan kepadaku, Muhammad bin Sulaiman bin Faris 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Rafi” menceritakan 
kepada kami, Ibnu Abu Fudaik menceritakan kepada kami, Ibnu Abu 
Dzi'b menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Salim bin 
Abdullah bin Umar, dari ayahnya, bahwa apabila ada jenazah lewat, 
Rasulullah SAW berdiri sampai jenazah tersebut melewatinya.” 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. 
Keduanya tidak meriwayatkannya. Ini bukanlah redaksi hadits Ibnu 
Umar dari Amir bin Rabi'ah, karena redaksi tersebut adalah tentang 
mengiring jenazah. Ini adalah tentang berdiri menghormati jenazah 
sesuai dengan banyaknya perselisihan tentang riwayat-riwayat di 
dalamnya. 


689 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — 


ga ana oto 02. 1. 


O— Ie an oi an ni WAS -00/1rYa 

£ AE et AP ai EA AA IP Ula MEA CAN Oa 
Kia Oh Janlalah SAS NG SG do Kama ah yap ANN 
Hal lo Slime At AT Cal 39 tera AS 23 AI SAS 
- Pa Pa Do oo 2 L003 EL AI ag... ! Ie AN inmia 
SA 3 Cadar FX UNY aa SA Ah IE LAI 1 Olga 
ig pasg Io ST OET uye Po mon Cena oa? Oo - ET. 
Jl Oh AAN Bag Ora J3 USS am pl el 


Be Dapoer Naat aan did ai 
IS GP BA Uh an AS bb ab Bau 
LG Sue Dan age ga an tank du sat agya 

: F3. 2 Co Tha : LI ENG 


1319/55. Abu Sa'id Ahmad bin Ya'gub bin Ahmad bin Mihran 
Az-Zahid menceritakan kepada kami, Musa bin Harun menceritakan 
“kepada kami, Yahya bin Ayyub Al Magabiri Az-Zahid dan Abu 
Mush'ab Ahmad bin Abu Bakar menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Ismail bin Ja'far menceritakan kepada kami, Al Ala' bin 
Abdurrahman menceritakan kepada kami dari ayahnya, bahwa dia 
menyaksikan jenazah yang dishalati Marwan bin Al Hakam, lalu Abu 
Hurairah pergi bersama Marwan hingga keduanya duduk di 
pemakaman. Kemudian Abu Sa'id Al Khudri datang dan berkata 
kepada Marwan, "Perlihatkanlah kepadaku tanganmu!" Lalu Marwan 
memberikan tangannya. Setelah itu Abu Sa'id berkata, "Berdirilah!" 
Maka Marwan berdiri lalu dia bertanya, "Mengapa kamu menyuruhku 
berdiri?" Dia menjawab, "Apabila Rasulullah SAW melihat jenazah 
maka beliau berdiri sampai jenazah tersebut lewat, lalu beliau 
bersabda, 'Sesungguhnya maut itu suatu ketakutan'." Marwan lantas 
berkata, "Apakah dia benar, wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah 


— Al Mustadrak 





menjawab, "Ya" Marwan bertanya lagi, "Lalu apa yang 
menghalangimu sehingga tidak memberitahu aku?" Dia menjawab, 
"Karena kamu seorang pemimpin, jika kamu duduk maka aku pun 
duduk."960 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya dengan gaya redaksi ini. 


20 3G. 3 


HL 3 ui KA aa Mug ole 

AN IP TAG Ang ig 2 Aa SN Et ga 
Re Ha "aren Ja Bab ds As 
HS yi M8 Up CJ SEN Ap sa 
HJ eh ab Ko dea db IR oi 


Pa Pee Ba ha Aa Tata se Mn : 
Sea Un te pan la 
Geri Uas sa Ls Ogan 5) ana) dia Pata 


1320/56. Abu Al Abbas Muhammad bin Ahmad Al Mahbubi 
mengabarkan kepada kami di Marwa, Abu Bakar Muhammad bin Isa 
Ath-Tharsusi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yazid Al 
Mugri menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Ayyub menceritakan 
kepada kami, Rabi'ah bin Saif Al Ma'afiri menceritakan kepadaku 
dari Abdurrahman Al Hubuli, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash 
bahwa dia berkata: Seorang laki-laki pernah bertanya kepada 
Rasulullah SAW, dia berkata, "Wahai Rasulullah, bila ada jenazah 
orang kafir yang lewat di hadapan kami apakah kami harus berdiri 
untuknya?" Beliau menjawab, "Ya, berdirilah untuknya, karena 


50 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 


. sesungguhnya kalian tidak berdiri untuk menghormatinya, tapi untuk 
menghormati malaikat yang mencabut nyawa." ! 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


SN —a 5 - AI Pai ee Layan 


Pt - 


ae Jet Ba 3 sara Uas Pa en Pen saga Hp Kerta 
2 ngk Titan Dl ai ja hp dat ya dal 11 M2 
HA Al IU AJE GE dg alan Lo Ip 

Ko SJ (3 gi 


1321/57. Abu Al Abbas Al Oasim bin Al Gasim As-Sayyari 
mengabarkan kepada kami, Abu Al Muwajjih menceritakan kepada 
kami, Abu Ammar menceritakan kepada kami, An-Nadhr bin Ismail 
menceritakan kepadaku, Hammad bin Salamah menceritakan kepada 
kami dari Oatadah, dari Anas bin Malik, bahwa jenazah orang Yahudi 
lewat di hadapan Rasulullah SAW lalu beliau berdiri. Maka mereka 
berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya itu jenazah orang Yahudi." 
Maka beliau bersabda, "Aku hanya berdiri untuk menghormati para 
malaikat." 

Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya dengan redaksi ini. Hanya saja 
keduanya sepakat meriwayatkan hadits Ubaidillah bin Migsam dari 
Jabir tentang berdiri ketika ada jenazah orang Yahudi. 


S1 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 
S2 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 





3G. 6. - oto. 2035-3 Tedi AI | 

Iacua Cu how ba aa aa an a J— —OA/NYYY 

Tora ho oi Pa 2203 203 003 Pa 8.5 Laga 0 PN 

AE IE dee alat AP SEN yi KP Ka 
ore Aa € - Gem Fa Pd 3 - 3 Pd or. toh 25 w 

EA Io CA UST LAN Ea 33 II dg AP ro 
ot Aa «. si ... 2», - £ 1 Ge Ye e. 9.0 P3 Ie ayal 

PENA AN ana pi ena 

: : Je Te Ten NA ya 5 

Te NS 2 aa IA APA ENYA Up CA Lag el 


BP Gak Lea la aan RD PSP yan 
- », x e 1.” 

1322/58. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ishag Ash-Shaghani menceritakan 
kepada kami, Suraij bin An-Nu'man menceritakan kepada kami, 
Fulaih bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Ubaid 
bin As-Sabbag, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, "Dulu ketika 
kedatangan Nabi SAW, saat ada salah seorang dari kami yang sekarat 
maka kami memberitahu Nabi SAW. Lalu beliau datang memohon 
ampun untuk si mayit. Kemudian jika kami datang maka Nabi SAW 
dan orang-orang yang bersamanya baru pergi, terkadang beliau duduk 
sampai mayit tersebut dimakamkan. Terkadang hal tersebut memakan 
waktu lama sehingga Nabi SAW tetap menunggu (sampai selesai). 
Ketika kami khawatir hal tersebut akan menyusahkan Nabi SAW, 
maka sebagian orang berkata kepada sebagian lainnya, 'Sebaiknya kita 
tidak perlu memberitahu Nabi SAW tentang sekarat-nya seseorang 
sampai orang tersebut benar-benar meninggal. Jika dia telah 
meninggal maka kita baru memberitahu beliau sehingga itu tidak akan 


Al Mustadrak — 


menyusahkan beliau dan membuat beliau tertekan". Maka kami pun 
memberitahu beliau setelah orang “yang sekarat benar-benar 
meninggal, lalu Nabi SAW mendatanginya dan menshalatinya.”5 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


£. A0 79 Pt - 9 303 Papa 
DH Ca egg Di IE BS -oal Yr 
ee TA 3 GAS Cah ES CAP Gl Ii Cab Jb 
an s2. 1, Pe Tag Lg Go £ 0 2 Pa aa 0 - Aa 203 
API, Pd Gile IP Lab oil Ula 2 Jasa (al Ui Aa 
ANA SARA IE 
1323/59. Ali bin Isa menceritakan kepada kami, Ibrahim bin 
Abu Thalib menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Umar menceritakan 
kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Ibnu Ajlan 
menceritakan kepada kami, bahwa dia mendengar Sa'id bin Abu Sa'id 
berkata, "Ibnu Abbas menshalati jenazah dan dia membaca 
Alhamhdulillaah (surah Al Faatihah) dengan suara keras. Lalu dia 
berkata, "Aku membaca dengan suara keras agar kalian mengetahui 
bahwa hal tersebut Sunnah." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim. Mereka sepakat bahwa 
perkataan sahabat termasuk sunnah dan hadits mereka statusnya 
Musnad. 


Hadits ini memiliki syahid shahih yang diriwayatkan oleh Al 
Bukhari: 


S3 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 

564 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim. 
Syahid hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari —kemudian dia menyebutkan 
hadits no 1324—." 


— Al Mustadrak 








CA PE GLEN 3 PA A2 Ugal —a.Ivrya 


Hi Ka Up ni SAS Cah aoi el EA Una Op MN 
Ag la Cal OI oi SAE di ab D5 ai) 


2 . 
o 


Pa Ma PEN SNN SN? at Pn at - ON EU Iga G Pd Tg 
pe DIA Dati Lala PES Aoi VA) Ainan SUS IE 
kar - 3. 4 0. : “ LO PJ seoka as yg 
Ag aa Na das Ma ola eas 
1324/60. Abdurrahman bin Al Hasan Al Oadhi mengabarkan 
kepada kami, Ibrahim bin Al Husain menceritakan kepada kami, 
Adam bin Abu Iyas menceritakan kepada kami, Syu' bah menceritakan 
kepada kami dari Sa'ad bin Ibrahim, dari Thalhah bin Abdullah bin 
Auf, dia berkata: Aku shalat jenazah di belakang Ibnu Abbas dan aku 
mendengarnya membaca surah Al Faatihah (dengan suara keras). 
Ketika dia telah selesai aku memegang tangannya dan bertanya 
kepadanya, "Apakah kamu membacanya (dengan suara keras)?" Dia 
menjawab, "Ya. Itu adalah hak dan merupakan Sunnah."963 
Hadits ini juga memiliki syahid yang mufassar dari hadits 
Ibrahim bin Abu Yahya: 


P, ah PRP 
Oi ET ak BASA ad pt Ga5 1 /Yto 
z€ Ba or bah “ y Tn -- - e- Oo. » 5. 
dng sale Al lo Ml Jyw) OS :JB Caler YP JBS up Maba 


IN G ME sala Kan ag HS EK 


1325/61. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya' gub menceritakan 
kepada kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman memberitakan (kepada kami), 


S5 L ih. hadits no. 1323. 


Al Mustadrak — 


Asy-Syafi'i memberitakan (kepada kami), Ibrahim bin Abu Yahya 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Agil 
menceritakan kepada kami dari Jabir, dia berkata, "Rasulullah SAW 
membaca takbir empat kali ketika menshalati jenazah dan membaca 
surah Al Faatihah dengan suara keras pada rakaat pertama." si 


AN aa Me KE NA AG Sis -1y/NP1A 

Gi ngan Bas IA te GP YA 
SA SH SEN Pan 3 Jia 
Key Ai ae Ko Ian Ol ap ya dala 
Uno) ae Ppap aa IE 3 ae 
H9 MAY ie eh 3 3 SA Sr S3 Ur 
DAY d3 ag 


1326/62. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balawaih 
menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Ali bin Syabib Al Ma'mari 
menceritakan kepada kami, Al Hakam bin Musa menceritakan kepada 
kami, Higl bin Ziyad menceritakan kepada kami, menceritakan kepada 
kami dari Al Auza'i, Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepadaku, 
Abu Salamah menceritakan kepadaku dari Abu Hurairah, bahwa 
apabila Rasulullah SAW menyalati jenazah beliau berdoa, 
'Allaahumaghfir lihayyinaa wa mayyitinaa wa syaahidinaa wa 
ghaa'ibinaa wa shaghiirinaa wa kabiirinaa wa dzakarinaa wa 
untsaanaa. Allaahumma man ahyaitahuu minnaa fa ahyihii alal 
islaam wa man tawaffaitahuu fa tawaffahuu alal iiman (ya Allah, 
ampunilah orang yang hidup di antara kami dan yang meninggal, 


566 1325- Lih. hadits no. 1323. 


— Al Mustadrak 





orang yang hadir di antara kami dan yang tidak hadir, orang yang 
masih kecil di antara kami maupun yang sudah dewasa, laki-laki 
maupun perempuan. Ya Allah, orang yang Engkau hidupkan di antara 
kami, hidupkanlah dia dengan memegang ajaran Islam, dan orang 
yang Engkau wafatkan di antara kami, wafatkanlah dia dengan 
memegang keimanan)."S! 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Hadits ini memiliki syahid yang shahih sesuai syarat Muslim: 


daa Win tnya 13 IA Galah jl El —1YANYYY 
AAS as So er Pen RA YO LI AG ABU Lo A0 


o 9 0 0 BG. &£ 0 
: 


90 8 o- X0 LT # .- Ea 
GT Ie op Kan pe add CS al UP UP Ola 
A « 2 e Td aa o P3 2 ng . o Fi 5 AA Td 3 ", 2 £ 
IN Ito MI Ipa S0 LS BS ad Ane Lt 0 
: 0 s 4 Lo... - ... o - @ - 
Hita CI ie al Oya OS B sena IE el dala 


"0-9 2 BA c ag - Pa Bp Pa Papa P1 3 PAP 
UEA LA AI Un) Uning MIE) Cant) UBI, US, 


DA BAE aa pny Sel 

1327/63. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Sinan Al Gazzaz menceritakan kepada 
kami, Umar bin Yunus bin Al Oasim Al Yamami menceritakan 
kepada kami, Ikrimah bin Ammar menceritakan kepada kami dari 
Yahya bin Abu Katsir, Abu Salamah bin Abdurrahman menceritakan 
kepadaku, dia berkata, "Aku bertanya kepada Ummul Mukminin 


667 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim. Hadits ini memiliki syahid yang shahih —kemudian dia 
menyebutkan hadits no. 1327—." 


Al Mustadrak — 


Aisyah tentang bagaimana Rasulullah SAW menshalati mayit?" Dia 
menjawab, "Beliau membaca, “Allaahumaghfir lihayyinaa wa 
majyyitinaa wa dzakarinaa wa untsaanaa wa syaahidinaa wa 
ghaa'ibinaa wa shaghiirinaa wa kabiirinaa. Allaahumma man 
ahyaitahuu minnaa fa ahyihii alal islaam wa man tawaffaitahuu fa 
tawaffahuu alal iiman (ya Allah, ampunilah orang yang hidup di 
antara kami dan yang meninggal, laki-laki maupun perempuan, orang 
yang hadir di antara kami dan yang tidak hadir, orang yang masih 
kecil di antara kami maupun yang sudah dewasa. Ya Allah, orang 
yang Engkau hidupkan di antara kami, hidupkanlah dia dengan 
memegang ajaran Islam, dan orang yang Engkau wafatkan di antara 
kami, wafatkanlah dia dengan memegang keimanan)." 


PA IE Ep HAN KE ISA yh GAS NYA 

.. Ta 5 . . o 0 5 os PN A3 AA 
Ola BIS LSN Bea H3 GA I XE SAS AKU JI 
y 2. Naa oo 1! 208 20 Pa. aa. 8 0 co. 
OS GA SA oi Ui 3 aa IP SERA II Aa 
3 KO 3 -..Sa,, Pa 25 Ma en EP ara e .. 
25m AL Ih lg KAP AI ko MI Sip) OS JB es 

Fi BEAN 0. oo B 2 KI 9. AE 

Ip daan NA UAN 3g BA Ga IG le hg 
IIS Lea OS Op MUSI HIP Una OS O| adik Lp la 


S0. 


1328/64. Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdurrahman Al 
Khallal menceritakan kepada kami di Makkah, Abdurrahman bin 
Ishag Al Katib menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Al Mundzir Al 
Hizami menceritakan kepada kami, Al Husain bin Zaid bin Ali bin Al 


568 Y ih. hadits no. 1326. 


— Al Mustadrak 





Husain bin Ali menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, 
dari ayahnya, dari Yazid bin Abdullah bin Rukanah bin Al 
Muththalib, dia berkata, "Apabila Rasulullah SAW berdiri untuk 
menshalati jenazah beliau mengucapkan (berdoa), 'Allaahumma 
abduka wabnu ummatika ihtaaja ilaa rahmatika wa anta ghaniyyun 
an adzaabihii in kaana muhsinan fazid fti ihsaanihii, wa in kaana 
musii 'an fatajaawaz anhu (ya Allah, mayat ini adalah hamba-Mu dan 
anak dari hamba-Mu, dia membutuhkan rahmat-Mu, Engkau tidak 
butuh untuk menyiksanya. Apabila dia baik, tambahkanlah 
kebaikannya, dan jika dia jahat maka ampunilah dia)" 


Sanad ini shahih. Yazid bin Rukanah dan ayahnya Rukanah 
bin Abdu Yazid adalah dua orang sahabat dari bani Al Muththalib. 


te 0 


aga Oj3 Ole Ca5 Arkan Ml at Usil —ne/i ya 


PJ 


- Ar ad 0.0. Ao 04 18 - - .. ee Io 6 LJ (SI 
aj UP jha Gp uga ya Udan Kby Lgi pt Saga Loan Uh 
(3 - “ 10 2902 NA 0. Ke Pan o- so oo.3 .- 


9 PE ate PAN NAN Sati “Mana! im 00 ang ee 
HL Aa Eye US OA PL TAS 3 eU 3S 
2 Bata 2 Bata AN J6 cak ale Lo 


. 0 #G. 2 20 20 Late OT aa ntah an na 209. 
BIS NASA ol AG WS Up Y Da3 SY Y of aga 
. 0 A a 0. 81 0 -. Pa . 8. F. NN” - ka .. 
Ga aa SME LP lab nia, Oa) Jaa unt rOlpngg 


P4 


Ke TN Sr Mean Meta Le ep Makita Be Oa ba 
VI CA TAS UEA OS Op ASP UT OS Ol lal, BW 


S8 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Sanadnya shahih. Yazid bin Rukanah 
dan ayahnya Rukanah bin Abdul Yazid adalah dua orang sahabat dari bani Al 
Muththalib." 


Al Mustadrak — 





IR BAG ASI ES da dat Yp 3 As 
aa gi raba Yp sia AS 


1329/65. Abu An-Nadhr Al Fagih mengabarkan kepada kami, 
Utsman bin Sa'id Ad-Darimi menceritakan kepada kami, Sa'id bin 
Abu Maryam menceritakan kepada kami, Musa bin Ya'gub Az-Zam'i 
menceritakan kepada kami, Syurahbil bin Sa'ad menceritakan 
kepadaku, dia berkata: Aku pernah hadir ketika Ibnu Abbas 
mengimami kami shalat jenazah di Abwa. Dia takbir lalu membaca 
Ummul Gur'an dengan suara keras lalu membaca shalawat kepada 
Nabi SAW. Kemudian dia berdoa, "Allaahumma abduka wabnu 
abdika wabnu amatika, yasyhadu an laa ilaaha illaa anta wahdaka 
laa syariika laka wa yasyhadu anna muhammadan abduka wa 
rasuuluka, ashbaha fagiiran ilaa rahmatika wa ashbahta ghaniyyan 
an adzaabihii, yakhlaa minad-dunyaa wa ahlihaa. In kaana zakiyyan 
Jazakkihii wa in kaana mukhthian faghfir lahuu. Allaahumma laa 
tahrimnaa ajrahuu wa laa tudhillanaa ba'dahuu (ya Allah, hamba- 
Mu, putra hamba laki-laki-Mu dan putra hamba perempuan-Mu, dia 
bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau yang Esa lagi tiada 
sekutu bagi-Mu, dan dia bersaksi bahwa Muhammad seorang hamba 
dan Rasul-Mu, dia menjadi butuh terhadap rahmat-Mu dan Engkau 
tidak butuh untuk menyiksanya, dia telah meninggalkan dunia dan 
penghuninya, jika dia suci maka sucikanlah dia dan Jika dia berdosa 
maka ampunilah ia. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami untuk 
memperoleh pahalanya dan janganlah Engkau sesatkan kami 
sepeninggalnya). Setelah itu dia bertakbir tiga kali lalu beranjak pergi, 
kemudian berkata, "Hai sekalian manusia, sesungguhnya aku tidak 
membaca dengan suara keras kecuali agar kalian mengetahui bahwa 
itu merupakan Sunnah."97 





$70 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Sa'id bin Abu Maryam meriwayatkan 
darinya. Keduanya tidak berhujjah dengan Syurahbil. Aku meriwayatkannya 
hanya sebagai syahid (hadits syahid)." 


— Al Mustadrak 











Al Bukhari dan Muslim tidak berhujjah dengan Syurahbil bin 
Sa'ad. Dia salah seorang tabiin Madinah. Aku meriwayatkan hadits ini 
hanya sebagai syahid atas hadits-hadits yang telah disebutkan, karena 
hadits-hadits tersebut ringkas dan global, sedangkan hadits ini 
mufassar (disebutkan secara rinci). 


Lg - engan 27,0 e Karat 
Ae kabah cad MA Tea ANT. 
s . Or 9. 
Hn 3 GAS (Ana) 


ah Bas pi aa Dan Kveag mu Ss 2g 
AI n 2 IT LAS tugandl 


Ba ON KAN aa han Ui Mal 
Pe PASI KA NO NON 
HS IL SY -JU SI da han Lah an 
aU aga Jas GA Ai aja Ola gang Hi da 
SU A3, BA 3 plug ale Ai Lo Jp) 0 
KN Ang Ai ART el 2S Ga Jan Tata Un 
Il ato Ipa 05 IG P3 Bia LS GG Lg 

NIK Ea la, HE ala 


1330/66. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Mandah menceritakan kepada kami, Bakar bin 
Bakkar menceritakan kepada kami. 


Al Mustadrak — 


Abdurrahman bin Al Hasan Al Gadhi mengabarkan kepadaku, 
Ibrahim bin Al Husain menceritakan kepada kami, Adam bin Abu 
Iyas menceritakan kepada kami. 


Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada 
kami, mereka berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari 
Ibrahim Al Hijri, dari Abdullah bin Abu Aufa, dia berkata: Putrinya 
meninggal lalu dia mengusungnya di atas baghal betina. Dia 
kemudian berjalan di belakangnya dan para wanita meratapinya, lalu 
dia berkata, "Hendaknya mereka tidak meratapinya, karena Rasulullah 
SAW melarang meratapi mayat, dan hendaknya salah seorang dari 
kalian menyeka air matanya, kemudian dia hendaknya menshalatinya 
dengan bertakbir empat kali lalu berdiri setelah takbir keempat yang 
lamanya seperti antara dua takbir untuk memohonkan ampun baginya 
dan mendoakannya." Lalu dia berkata, "Rasulullah SAW dulu 
melakukan ini."7! | 


Hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. Ibrahim bin Muslim Al Hijri tidak dijadikan hujjah. 


Aj Ikan Ci SAI AE 5 Je KS —ayA rm 
An Pa 2. Io dng - ed oo A1 
HA Sg EL BA ES LAMA am 


Oa 3 


0 .- aa P3: .. aa s 2. 0 Pd 8 43 
Oma ym Ja ui dalah AA "J8 da ag bapa ah 
Jp) (SA Iii Gp SET) Unetlle AKI LS ya OS 
IN io Ja) Hata op Ilegal ala AN Jo Ai 


SM Adz-Dzahabi berkata dalam “At-Talkhish, "Mereka memvonisnya dha'if 
(maksunya Ibrahim bin Muslim Al Hajri)." 


— Al Mustadrak 


Ab Jai Na da aan on 
IN SI 3 Dea ya ala ale Ke 
HA J3 Co Jaa adl Ia ab 
AN BN SG Gaet oi lu SAS TA JB 
Na ana SA SI S5 AG JB calia 23 
23 Mean ia Uh, NN AA ESA 

Ie Te EX Po HA : Sp Aa ya 


1331/67. Ismail bin Ahmad At-Tajir mengabarkan kepada 
kami, Muhammad bin Al Husain Al Asgalani menceritakan kepada 
kami, Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb 
menceritakan kepada kami, Yunus mengabarkan kepadaku dari Ibnu 
Syihab, dia berkata: Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif mengabarkan 
kepadaku, dia adalah salah seorang pembesar dan ulama Anshar serta 
keturunan orang-orang yang ikut perang Badar bersama Rasulullah 
SAW, beberapa orang sahabat Rasulullah SAW mengabarkan 
kepadanya tentang shalat jenazah, yaitu imam membaca takbir lalu 
bershalawat kepada Nabi SAW dan berniat ikhlas dalam tiga takbir 
lantas salam dengan ringan ketika telah selesai. Sunnahnya, orang- 
orang yang di belakangnya melakukan seperti yang dilakukan 
imamnya. 


Az-Zuhri berkata, "Abu Umamah menceritakan demikian 
kepadaku. Ibnu Al Musayyab mendengarkannya dan tidak 
mengingkarinya." 


Ibnu Syihab berkata: Lalu aku memberitahukan kepada 
Muhammad bin Suwaid tentang apa yang telah dikabarkan kepadaku 


Al Mustadrak — 








oleh Abu Umamah tentang hal-hal yang sunnah ketika menshalati 
mayit, dia berkata, "Aku juga mendengar Adh-Dhahhak bin Oais 
menceritakan dari Habib bin Maslamah tentang menshalati mayit 
seperti yang diceritakan kepada kami oleh Abu Umamah." "7? 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. Tentang mengucapkan satu salam 
ketika selesai shalat jenazah tidak ada hadits yang lebih shahih dari 
hadits ini. 

Syahid hadits ini adalah riwayat Abu Al Anbas Sa'id bin 
Katsir: 


-, 
LD. 


AE BI 3 ali Ket EA MINTA 


Pd 3. 59 


PE dad at UN yak SME 
Ie ren Tang ale Ai ia 3 day ot SA ca ga cal Ka 


IG Am JS HI KL Ke CL al Gile 33 


.. 


Pn) 


Paha kas 


AN KE CAS BE) Ab AN IE 3 tab UN et 
(3 9 1 E — - d T.£ PN Y o- o Pd Be 3 0 
GAS ARA 9 AI Br Ala oa at rt ui 
Mena ma Je oa 
1332/68. Abu Bakar bin Abu Darim Al Hafizh 
menceritakannya kepada kami, Abdullah bin Ghanam bin Hafsh bin 
Ghiyats menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku 
dari ayahnya, dari Abu Al Anbas, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, 
bahwa Rasulullah SAW menshalati jenazah dengan bertakbir empat 
kali dan mengucapkan salam satu kali." 


S7 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 


Tentang mengucapkan satu salam dalam shalat jenazah 
riwayatnya sah dari Ali bin Abu Thalib, Abdullah bin Umar, Abdullah 
bin Abbas, Jabir bin Abdullah bin Abu Aufa dan Abu Hurairah, 
bahwa mereka mengucapkan salam satu kali dalam shalat jenazah.” 


# 
Pa na 


HE ala yA al Bas ar 
Rc Sen Tea TA | 
5 HA Erat Tana Kb AP ES Pe an 
PA MEN 3 AN BI KA EK bgi 
0. Ao Pa 2. 8 - 


aa s Charm ma oa tag ge aa ba Aj Chania 


0, Ne Pa KE La Da Nia . oto. Seo 0 1 o- 0- 
cko M Sya J8 JB cas NI ae Ola op MS 
" .. an - Cj 4 n. ore A, 

II Ipa D yag Gap Ialah KE AI 

1333/69. Abu Bakar Ahmad bin Ishag menceritakan kepada 


kami, Abu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Musaddad 
menceritakan kepada kami. 


Abu Zakaria Yahya bin Muhammad Al Anbari mengabarkan 
kepada kami, Ibrahim bin Abu Thalib menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Basysyar dan Ubaidillah bin Sa'id menceritakan kepada kami, 
mereka berkata: Al Mutsanna bin Sa'id menceritakan kepada kami 
dari Gatadah, dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya RA, dia 


673 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish: Al Hakim berkata, "Mengucapkan satu 
salam dalam shalat jenazah haditsnya sah dari Ali, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, 
Jabir, Ibnu Abu Aufa dan Abu Hurairah, bahwa mereka mengucapkan salam satu 
kali dalam shalat jenazah. 


Al Mustadrak — 


berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Orang mukmin itu meninggal 


dengan peluh di dahinya." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


. 
1 Pa 


ME — KN obat jab jl Bia —y. Arr 


0-20 30 9 30 ig. 3 CI Lo. 20.09 2 


KE SAE  Wlbita PAR KE NS Uh ia Jia 
sa ea ea 8,3 ., . 0 Mn On Ta Kapan 
HA ale Ko KANE PLASA ai PA 

DEA ME IU KI Ph Hah paka Hj ole JS 

1334/70 Abu Amr Utsman bin Ahmad bin As-Sammak 
menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Sallam menceritakan kepada 
kami, Oabishah bin Ugbah menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami. 


Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i mengabarkan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku, Abdurrahman menceritakan kepada kami dari 
Sufyan, dari Ashim bin Ubaidillah, dari Al Gasim bin Muhammad, 
dari Aisyah bahwa Nabi SAW mencium Utsman bin Mazh'un yang 
telah menjadi mayat dengan menangis, dia berkata, "Sementara kedua 


mata beliau meneteskan air mata." 7 


S4 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 

675 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Keduanya tidak berhujjah dengan 
Ashim. Syahid hadits ini shahih dari hadits Ibnu Abbas, Aisyah dan Jabir RA, 
bahwa Ash-Shiddig RA mencium Nabi SAW ketika beliau wafat." 


— Al Mustadrak 





Hadits ini disebutkan oleh para imam. Hanya saja Al Bukhari 
dan Muslim tidak berhujjah dengan Ashim bin Ubaidillah. Syahid 
hadits ini yang shahih dan terkenal adalah hadits Abdullah bin Abbas, 
Jabir bin Abdullah dan Aisyah, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddig 
mencium Nabi SAW ketika beliau telah wafat. 


tan ta ana AE Gas —yi loro 
Lah tadi aa 5415 Pi Kate Ga Ola ui 


3016. 3 Papa Pt nan, 


Pt et Ie KA AE, 
Ia Aha YG GA Oi aa PA 

CA ceda AE syaa basa "je feat 
Had al papan (Abe Ne RR 
ana ng Para Si Sa A Cap JB J6 Ta Janin A3 
Me ea 
1335/71. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Sinan Al Gazzaz menceritakan kepada 


kami, Abu Daud Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami. 


Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Ghalib menceritakan kepada kami, Abu Amr Al Haudhi dan Muslim 
bin Ibrahim menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Syu'bah 
menceritakan kepada kami. 


Abu Ali Al Hafizh mengabarkan kepada kami, Ali bin Al 
Abbas Al Bajali menceritakan kepada kami, Abu Kuraib menceritakan 
kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari 


Al Mustadrak — 








Khulaid bin Ja'far, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia 
' berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Minyak yang paling bagus 
adalah minyak kesturi.""5 


Hadits ini diperkuat oleh Al Mustamir bin Ar-Rayyan dari Abu 
Nadhrah. 


CI Sibkg IG TE 3 aa A5 3tge —vy Ja 


Pa pa 2 Ka SI Ka Ha « Ha Pal (ata « laa u Jul 
Tana Ae Pn NE 0. 0 0 Sak aer o 0g 
de au Ia) ol KIA Alah an (0 Pipa OLI 

ab LB SN Ae o H Le aan 

Sab DI ya JW Wall 58 Jia 

1336/72. Abdushshamad bin Ali Al Bazzaz mengabarkannya 
kepada kami di Baghdad, Hamid bin Sahl menceritakan kepada kami, 
Abu Ma'mar menceritakan kepada kami, Abdul Warits menceritakan 
kepada kami, Al Mustamir bin Ar-Rayyan menceritakan kepada kami 
dari Abu Nahdrah, dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Nabi SAW 
pernah ditanya tentang minyak kesturi, lalu beliau menjawab, "Ja 


merupakan minyak yang paling bagus." 


Sanad hadits ini shahih, karena Khulaid bin Ja'far dan Al 
Mustamir bin Rayyan dianggap keduanya sebagai salah seorang 
periwayat tsigah, tapi Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya 
dari mereka berdua. 


Hadits ini memiliki syahid dari Ali bin Abu Thalib yang 
kemudian dipilih oleh Ahmad bin Hanbal. 





. 876 L ih. hadits no. 1336. 
“7! Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 





bean Sa an GT cola Sl CA YA 
EA AN AE LARAS anta Di ma BS 
IP Ui OS IE JIN AP Ck oh OP IP Elo ai ye 
0 3 0 Ja Aa an Won Tan aa Ao E . 0Er 9 
doa) S5 Jas YA 1IP Eh 1JB 0 lalang Ol G3 Uluy 
ore NG 
og Ale Ml duo Al 
1337/73. Abu Bakar bin Ishag mengabarkan kepada kami, 
Muhammad bin Ayyub memberitakan (kepada kami), Ibrahim bin 
Musa menceritakan kepada kami, Humaid bin Abdurrahman Ar- 
Rawasibi menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Shalih 
menceritakan kepada kami dari Harun bin Sa'ad, dari Abu Wail, dia 
berkata, "Ali memiliki minyak kesturi dan dia berwasiat agar nanti 
ketika meninggal dilumuri dengannya." 


x 


1 


Dia lebih lanjut berkata: Ali berkata, "Ia merupakan sisa 
minyak yang digunakan untuk meminyaki Rasulullah SAW (ketika 
wafat)." 18 


- 3 Ld 
Pen L 0 o. Io 3. 3 LG 


Jen Gas CD hny Uy3 Sabua edi | Gas —V&/NYYA 


ARA an BA yk PL 


. 


30315. 4 


AA Ip AU 3 KE ISA S3 ah Ai, 


Tp 3 dl Pala 3 Ke Ae 13 33 al 


- 
. . 


578 Adz-Dzahabi mendiamkannya dalam At-Talkhish. 


Al Mustadrak — 








3 01 er x 3 y 2 . Lj 5 . 

Y JA 2 AL AU pg ale Al le Ai Sya) Jae 
Je Sia 2. ta ., 5 03 -— PS A os 

aan pekan lal daa Sya) yP 1S 

1338/74. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 


kepada kami, Ahmad bin Abdul Jabbar menceritakan kepada kami, 
Abu Muawiyah menceritakan kepada kami. 


Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balawaih 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal 
menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan 
kepada kami, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, Abu Burdah 
menceritakan kepada kami dari Algamah bin Martsad, dari Abu 
Burdah, dari ayahnya, dia berkata, "Ketika mereka hendak 
memandikan Rasulullah SAW, tiba-tiba ada orang yang menyeru 
mereka dari dalam, Janganlah kalian melepas baju Rasulullah 
Saw" "33 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 

Abu Burdah disini adalah Buraid bin Abu Burdah bin Abu 
Musa Al Asy'ari. Dia adalah periwayat yang dijadikan hujjah dalam 
Ash-Shahihain. 


an sa Lena yani Up Ave AA jl tai —yo/li ra 


- 


Pe 63 DA unngan sada nga 


679 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


-— Al Mustadrak 








HA AB 03 MEA 33 dj aah lg ala di Io 
Aa PA Io Ijen Sp Se SANG ega 
Aa GAN AE Cent Aa Aa AI Sio BI P2 


1339/75. Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub mengabarkan 
kepada kami, Yahya bin Muhammad bin Yahya menceritakan kepada 
kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad 
menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami dari 
Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata: Ali bin Abu 
Thalib berkata, "Aku memandikan Rasulullah SAW lalu aku melihat 
apa yang biasanya ada pada mayit, tapi aku tidak melihat apa-apa. 
Beliau SAW bersih dan suci baik ketika masih hidup maupun ketika 
sudah mati. Yang menguburkannya dan yang menutupi beliau dari 
orang-orang ada empat: Ali, Al Abbas, Al Fadhl dan Shalih maula 
Rasulullah SAW. Sementara liang lahat untuk makam Rasulullah 
SAW digali dan ditaruh batu bata padanya." 


Hadits ini shahih atas syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya darinya selain hadits tentang 
menggali liang lahat. 


0 AG. 3 » Ao. 3G. 4 


Gel 5 MAS SA AN Upi —y1/re. 
& Aa Ga Apa gl oi La Ye Si A5 Be Ia AA 


Pn ak . S9 


Aa Ana Oa ab GA UA 
an nan 2 ip 


880 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini mungathi'." 


Al Mustadrak — 








Hen BIAN An oat Sk 
TB 3 K3 HE AN in Sa, 

1340/76. Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Ishag 

Al Khuza'i mengabarkan kepada kami di Makkah, Abdullah bin 
Ahmad bin Abu Maisarah menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Yazid Al Mugri' menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Ayyub 
menceritakan kepada kami dari Syurahbil bin Syarik Al Ma'afiri, dari 
Ali bin Rabah Al Lakhmi, dari Abu Rafi”, dia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, "Barangsiapa memandikan mayat lalu menutupinya 
maka Allah akan mengampuninya empat puluh kali. Barangsiapa 
mengafani mayit maka Allah akan memberinya pakaian dari sutera 
halus dan sutera tebal di Surga. Barangsiapa menggali kuburan untuk 
mayit lalu menutupinya, maka dia akan diberi pahala seperti pahala 


tempat tinggal yang di tempatinya hingga Hari Kiamat"! 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


3 ».? 7. 7. . 7 | Hi 7... 

Pa aa u Kah pkl En) ai -yYA rt 

u Aeman OYU ey aj have CH gama 2 u Ina Gas Na 
.Gbnsal 


e Bo 2016. 3 ih 
&' 


2 “2 3 Os o  . P3 
glory 03 Kebun Oy Iapua Lula (PI at 3 Hi Ch 
DN Ta 20 yo 0 an 20 0, 3 9 oto Papa 3 o£ 
Sabun 3S AS up Jet! oa telah Op HD gkag Cidan Saimal 
81 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini telah disebutkan 
sebelumnya." 


Menurutku, hadits ini telah disebutkan pada no. 1307, dan dia berkata, "Hadits 
ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 








0 


IA Ca 3) By 063 206 Halo DS, Her se 
Ado Ab an asi DI Gak ke al YES aa 
Snake! Ta DE Dgito Tito C1 pay Ale AN aa AI Jiya 
SN IE 


1341/77. Abu Al Abbas Muhammad bin Ahmad Al Mahbubi 
mengabarkan kepada kami di Marwa, Sa'id bin Mas'ud menceritakan 
kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami. 


Yahya bin Manshur Al Gadhi memberitakan (kepada kami), 
Muhammad bin Muhammad bin Rijl As-Sindi menceritakan kepada 
kami, Ya'gub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Ismail bin 
Ulayyah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishag, dari 
Yazid bin Abu Habib, dari Martsad bin Abdullah Al Yazani, dari 
Malik bin Hubairah, dia adalah seorang sahabat, dia berkata, "Apabila 
didatangkan kepadanya jenazah untuk dishalati sedang keluarganya 
sedikit, maka dia akan membagi mereka menjadi tiga shaf lalu shalat 
mengimami mereka." 


Malik bin Hubarairah berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW 
bersabda, "Tidaklah tiga shaf umat Islam berbaris ketika menshalati 


jenazah kecuali shaf tersebut akan mewajibkannya (masuk surga)" 


Redaksi ini merupakan hadits Ibnu Ulayyah dalam redaksi Al 
Mahbubi, 4 142 Y! "Kecuali dia akan diampuni." 


Ini merupakan hadits shahih sesuai syarat Muslim, namun Al 
Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. 





882 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 


... Jo 385. 3 


Ka Tn Sah Ki AAA NA! Erat —YANNY ET 





Da CI AAA bata Op MASA SAS ana Oi 
0-3 yae" .- Na ea ( 0 Ao. Ao - 0 ee o- 
AMS Pb NS on ot NAS 
3 "3 - "410. 3 kan gd Yoga Aga 
PA be PAS Sa NE US LE IL Om LP 
3 ox. — OX 9 Tan 0 A9 SA AOA Io el aa 
Al Spa MG AW YUL ot Ags J3 108) G3 Ga A3 lh 
JB DE JB SA Sai J3 d3 taat IL SU ES 
a13 4 Lah 2 PL or A 2 , Na 
SAI IE aka Hekag MIE AI ep Al Iya) 
1342/78. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balawaih 
menceritakan kepada kami, Bisyr bin Musa menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Sa'id bin Al Ashbahani menceritakan kepada 
kami, Syarik menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Isa bin 
Abdurrahman bin Abu Laila, dari Abdullah bin Jubair, dari Anas bin 
Malik, dia berkata: Seorang bocah Yahudi melayani Nabi SAW lalu 
dia sakit, kemudian Nabi SAW menjenguknya lalu bersabda, 
"Ucapkanlah, 'Asyhadu an laa ilaaha illallaah wa annaka 
rasuulullaah'" Anak tersebut kemudian memandang ayahnya, lalu 
ayahnya berkata, "Ucapkanlah seperti yang diucapkan Muhammad." 


Anas lanjut berkata, "Ketika dia meninggal Rasulullah SAW 
bersabda, 'Shalatilah (jenazah) saudara kalian' "8 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


888 Adz-Dzahabi berkata dalam A4t-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 





z aa 
. 


Ca Kai LAS 23 OA pH ep —val rar 
Y— SM ana u Jantan ena PA uv Tn aa TO ge Am 2 
P) 0 ok Ka. Ta 0002 Jo. 8. rs 3 0 0-3 
pa AI Aa en AS An 
Hd b' OA -— 0 “ 2, 23X Jo Kan . La ag 
I—e Sia Tanaka Jd Wen Op SARAN pom UN 0 ik Tap 
GA #3 PN ba NA an 4 6 : PO aim 3, 
G - s P 4 0 P 
1343/79. Ahmad bin Sulaiman bin Al Hasan Al Fagih 
mengabarkan kepada kami, Al Hasan bin Mukram menceritakan 
kepada kami, Rauh bin Ubadah menceritakan kepada kami, Sa'id bin 
Ubaidillah bin Jubair bin Hayyah menceritakan kepada kami, 
pamanku Ziyad bin Jubair bin Hayyah menceritakan kepadaku, 
ayahku Jubair bin Hayyah Ats-Tsagafi menceritakan kepadaku, bahwa 
dia mendengar Al Mughirah bin Syu'bah berkata: Aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang naik kendaraan berada di 
belakang jenazah, orang yang berjalan berada dekat dengannya, dan 
anak kecil dishalati." 


Hadits ini diriwayatkan oleh Yunus bin Ubaid dari Ziyad bin 
Jubair. 


nga, D9 Gahar 


2 Ha Kas Ja MAS 3 IE "an Ina 


Papa 30 24G- 3 AG 


Ga 
- 31. 0. Tg 0 03 30 - 0. 08 303 9 3G 
AN gp aa PKI PP RN GP ME ak GAS 


. Tmn 39 


| dip Aa PK at cal 2 jang ai, wu Ju Ah Uj 


10: 


ag 


584 Lih. hadits no. 1344. 


Al Mustadrak — 





Hai IA GE Lala am SN 2 pa ala 
KEPO TAI LNG Sy Hah RN ALI G3 

ai aa JG sa AA HR Ab bah JG 
Ay peng APA Ke J9 Wala Op ia 3 
j Ta 20 03 AN ea an Hn 
AP or ar Ot Aa Gp Ten OP AS UI Una 
1344/80. Ali bin Hamsyad Al Adi mengabarkan kepada kami, 
Ibrahim bin Abu Thalib menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Basysyar menceritakan kepada kami, Abu Hammam Muhammad bin 
Az-Zibrigan menceritakan kepada kami, Yunus bin Ubaid 
menceritakan kepada kami dari Ziyad bin Jubair bin Hayyah, dari 
ayahnya, dari Al Mughirah bin Syu'bah. Yunus berkata: Sebagian 
keluarganya menceritakannya kepadaku secara marfu' kepada Nabi 
SAW bahwa beliau bersabda, "Orang yang naik kendaraan berjalan 
di belakang jenazah, orang yang berjalan kaki di sebelah kanan dan 
sebelah kirinya berdekatan, janin yang gugur sebelum waktunya 
dishalati dan didoakan kedua orang tuanya agar diampuni serta 

diberi rahmat." | 


Ibrahim bin Abu Thalib berkata setelah meriwayatkan hadits 
ini, "Yunus bin Ubaid berkata, 'Sebagian keluarganya menceritakan 
kepadaku secara marfu' kepada Nabi SAW yang merupakan riwayat 
Yunus bin Ubaid dari Sa'id bin Ubaidillah bin Jubair bin Hayyah."" 8 


Sanad hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari. Dia berhujjah 
dalam Ash-Shahih dengan hadits Al Muw'tamir dari Sa'id bin 


58 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari. 
Hadits ini telah disebutkan dari riwayat Sa'id bin Ubaidillah Ats-Tsagafi dari 
pamannya Ziyad bin Jubair dengan makna hadits yang sama. Syahid hadits ini 
adalah —kemudian dia menyebutkan hadits no. 1345—." 


— Al Mustadrak 








Ubaidillah, dari Ziyad bin Jubair, dari Jubair bin Hayyah, dari Al 
Mughirah dengan haditsnya yang panjang. 


Hadits syahid untuk hadits-hadits ini adalah riwayat Ismail bin 
Muslim Al Makki dari Abu Az-Zubair. 


Was Ga PU ser AI 22 sUget anto 
us edi Ketat Ci San Kaban AG Oa 
a 03 


alas Jadi as Ju pad 


1345/81. Abdullah bin Al Husain Al Gadhi mengabarkannya 
kepada kami di Marwa, Al Harits bin Abu Usamah menceritakan 
kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Ismail Al 
Makki memberitakan dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Apabila bayi menangis di awal 
kelahirannya, maka dia mendapat warisan dan dishalatkan." 


Al Bukhari dan Muslim tidak berhujjah dengan Ismail bin 
Muslim. 


30 Lu” 0 Sha at G Kata 


C5 AAN pi si Sewa 03 KA GAS -AY A1 


0 Papa Pe IG - LO L 0 J0, 


hana Up 3 Ml 2 oa Cell Wa— Jen Gn en as 


686 Adz-Dzahabi mendiamkannya dalam dalam At-Talkhish. 

Menurutku, Ismail bin Muslim Al Bashri Al Makki adalah Abu Ishag. . 
Abu Zur'ah berkata, "Dia adalah orang Bashrah, periwayat dha'if dan tinggal di 
Makkah." 

Ahmad dan lainnya berkata, "Haditsnya mungkar." 

An-Nasa'i dan lainnya berkata, "Dia adalah periwayat matruk." 

Al Fallas berkata, "Yahya dan Abdurrahman tidak meriwayatkan hadits darinya." 
As-Sa'di berkata, "Sangat lemah." (Mizan Al I'tidal 1/248,245) 


Al Mustadrak — 








| 


2 030. 3 oo 


BA Ne AP Sab NU Obi Si 2 Y Io 
BILA In Aa 55 er. 4 er Him an aa 

3 £. - 2 8 - s “ Dp SL PEN 
3 ai Ii Iko el de KAI Ia JW He 


MAAN CHA C3 JA oa YA VA 
1346/82. Ahmad bin Ishag bin Ayyub Al Fagih menceritakan 
kepada kami, Bisyr bin Musa menceritakan kepada kami, Al Humaidi 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada 
kami dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari Abu Amrah, dari 
Zaid bin Khalid Al Juhani, dia berkata, "Ketika kami bersama Nabi 
SAW di Khaibar, seorang laki-laki dari Asyja' meninggal. Maka 
Rasulullah SAW bersabda, 'Shalatilah jenazahnya'. Kami kemudian 
pergi untuk melihatnya. Ternyata, kami temukan sebuah. kalung milik 
orang Yahudi yang harganya senilai dua dirham." 


Orang-orang meriwayatkannya dari Yahya bin Sa'id. Abu 
Amrah disini adalah seorang laki-laki dari Juhainah yang terkenal 
kejujurannya. Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan hadits ini. 


Ps 
Yee | -G - & o- 1. 0 


Bas CE A A1 x3 AI deg -arhrev 


0-3 Pt - 


Maen ep HA LP Gis (RI JL Oa Si 
J3 JG Ta gp AE Pp Ikan 5 Idul 
JS 0G DL JS J3 SU Alang ala Ai Ko are Je 


(YG DL s3 mall Ar tt: cg 4) Tang ale AT ae 1) 4 


' 887 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Abu Amrah Al Juhani adalah 
periwayat yang shadug (sangat jujur)." 


— Al Mustadrak 





- ... . 8 Z Pn Ia PE Sg A. 2 , 3 Papa Hand 
HI AI SL A3 tlnsag Pd Ikang MIE AI elo Al igo) JUS 


Ani JG Ku BI ing ala AI Jbo Al J9 JS 8 DL 


1347/83. Abu Al Abbas Abdullah Al Ashbahani mengabarkan 
kepada kami, Ahmad bin Mihran bin Khalid Al Ashbahani 
menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada 
kami, Israil menceritakan kepada kami dari Simak bin Harb, dari Jabir 
bin Samurah, dia berkata, "Seorang laki-laki meninggal pada masa 
Nabi SAW, lalu seseorang mendatangi Nabi SAW dan berkata, 'Si 
fulan telah meninggal! Nabi SAW bersabda kepadanya, 'Dia belum 
meninggal". Kemudian orang tersebut mendatangi beliau untuk kedua 
kalinya dan berkata, 'Si fulan telah meninggal'. Maka Rasulullah SAW 
bersabda, 'Dia belum meninggal. Kemudian dia mendatangi beliau 
untuk ketiga kalinya dan berkata, 'Si fulan telah meninggal'. 
Rasulullah SAW bertanya, 'Bagaimana dia meninggal?" Dia 
menjawab, 'Dia bunuh diri dengan anak panah yang dibawanya'. 
Mendengar itu Nabi SAW tidak mau menshalatinya." 8 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


w - 


OS OF Silk chat —AsIN revo 
Sa or. x “5 “ag or »' Kor 2 Aa 8 


1347a/84. Ada Israil (meriwayatkan) dari Simak, dari Jabir bin 
Samurah, bahwa seorang laki-laki bunuh diri namun Nabi SAW tidak 


mau menshalatinya. sad 


588 Adz-Dzahabi mendiamkannya dalam At-Talkhish. 
689 Hadits ini gugur (hilang) pada Al Mustadrak. Aku mengambilnya dari At- 
Talkhish. 


Al Mustadrak — 


Hadits ini sesuai syarat Muslim. 


BP ES jini HS ad ya Gi AI NYA 
- 9 03. Pt 8 ca? An (3 
Sea ah Il AT eat Pa Ola 13 

Ga - 2 ac 3 2 ? o- A4 o 5. o to. ce - 

CA SA SAE AB ji Kaban Ly jin U ppt, 
:a para 2 . - 3 Lor. aa AA "2 2 
K5 YG dag 533 5 ola Wa AA 3 Si 


B ge 


R00 


5 IE AS Gl 5 BB du ae 33 aan Ii LAGI 
Wwe SA ob Ag Ia 33 Sp aa sale AN Io 2 
In Kb aga emg ue a age Jar 

Aga Ya 
1348/84. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya' gub menceritakan 


kepada kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman Al Muradi menceritakan kepada 
kami, Asad bin Musa menceritakan kepada kami. 


Ja'far bin Muhammad bin Nushair Al Khuldi mengabarkan 
kepada kami di Baghdad, Al Harits bin Abu Usamah menceritakan 
kepada kami, Sulaiman bin Daud Al Hasyimi menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Ibrahim bin Sa'ad menceritakan kepada kami 
dari Abdullah bin Abu Oatadah, dari ayahnya Abu Oatadah, dia 
berkata, "Apabila Nabi SAW dipanggil untuk menshalati jenazah 
beliau menanyakan dulu tentang jenazah tersebut. Jika dia dipuji 
sebagai orang baik maka beliau mau menshalatinya, namun jika dia 
tidak dipuji baik maka beliau akan bersabda kepada keluarganya, 





Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 








'Masalah dia menjadi urusan kalian! Setelah itu beliau tidak mau 
menshalatinya."? 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


AL 9 - oto 20 3GB. AN Y 4 0 


Ia H Dik GI ESA Ap yA SAS —hol rta 
pn Da ASP X5 Kanan veda tra Mp Lava 1 sdg Kasta 
Ap be Gb ba In AA SAN er ara s5 
— ga 2 AI deh ja dip AN gi Mi 
an Padu ah BT II Bean ana MN Ke 
SE TP Derap YA 2 aa aa 
Te Ke SEA 2 ata JW LB AA Uh 
ME apain gi 3 ae ah Tn as Ul gs 
Te nan one AS 

HS Ss ag IU EP 3 ab UR da Yg ia 
SA Gn SK ii jan CE la ia 
Hg Gel EA da yet JP 5 Cp 
AE Era aa un ai us al Is LI ob 
#3 IA US 


690 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — 


1349/85. Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub bin Yusuf Al 
Hafizh menceritakan kepada kami secara imla', Abu ' Ahmad 
Muhammad bin Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, Abu Al 
Husain Suraij bin An-Nu'man Al Jauhari menceritakan kepada kami, 
Fulaih bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Ubaid 
As-Sabbag, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, "Dulu ketika 
kedatangan Nabi SAW, apabila ada salah seorang dari kami yang 
sekarat maka kami memberitahu Nabi SAW. Lalu beliau datang dan 
memohonkan ampun untuk si mayit. Kemudian jika dia telah wafat 
maka Nabi SAW dan orang-orang yang bersamanya baru pergi sampai 
si mayit dikubur. Terkadang waktunya lama sehingga Nabi SAW tetap 
di tempat. Ketika kami khawatir hal tersebut akan menyusahkan Nabi 
SAW, maka sebagian orang berkata kepada sebagian lainnya, 
'Sebaiknya kita tidak perlu memberitahu Nabi SAW tentang sekarat- 
nya seseorang sampai orang tersebut benar-benar meninggal. Jika dia 
telah meninggal maka kita baru memberitahu beliau sehingga tidak 
akan menyusahkan dan membuat beliau tertekan. Kami kemudian 
melakukannya dan memberitahu beliau setelah orang yang sekarat itu 
benar-benar meninggal, lalu beliau mendatanginya dan menshalatinya. 
Terkadang beliau langsung pulang: dan terkadang beliau tetap di 
tempat sampai si mayit dikubur. Kami melakukannya sampai 
beberapa waktu lamanya. Lalu kami berkata, 'Seandainya Nabi SAW 
tidak perlu datang dan kita yang membawa jenazah ke rumah beliau 
agar beliau menshalatinya di rumahnya, maka itu akan lebih pantas 
baginya'. Setelah itu kami melakukannya. Itulah yang berlaku hingga 
sekarang"?! 


Hadits ini shahih menurut Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. Aku telah mendiktekannya 
sebelumnya secara ringkas. 


681 Adz-Dzahabi berkata dalam A4t-Talkhish, "Hadits ini telah disebutkan." 


— Al Mustadrak 





Pa 


Gas AA OI Ilo I AA jika jl Gila - —A1A Yo. 


Ia 0) AW Ea pala Hal 2 GA 2 
ea 3 4 o- Pa Ia 


PP SN ne HA Com Gp AN AG SAS YG 


& o- 


Papa Pn Ran 
Ga tab .. jab di ih dea Je d5 


OA. 03 


3 adan Ag Pe A RN 
Et ne Oo Bb ab Ta PAT PN aa Ai 8, 1 0 
A0 al Ap ana Sab Af S3 Ala AE Cake MI Jo 
ama Kei 
1350/86. Abu Ja'far Muhammad bin Shalih bin Hani' 
menceritakan kepada kami, Al Husain bin Al Hasan bin Muhajir 
menceritakan kepada kami, Abu Ath-Thahir dan Harun bin Sa'id 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdullah bin Wahb 
menceritakan kepada kami, Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku 
dari 'Umarah bin Ghaziyyah, dari Ishag bin Abdullah bin Abu 
Thalhah, dari ayahnya, bahwa Abu Thalhah mengudang Rasulullah 
SAW untuk melayat jenazah Umair bin Abu Thalhah ketika 
meninggal. Maka Nabi SAW mendatangi mereka lalu menshalati 
mereka di rumah mereka. Saat itu Rasulullah SAW berada di depan, 


Abu Thalhah di belakangnya dan Ummu Sulaim di belakang Abu 
Thalhah, sementara itu tidak seorang pun selain mereka." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. Ini 
merupakan sunnah yang gharib tentang bolehnya perempuan 
menshalati jenazah. Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan 
hadits ini. 


692 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari dan 
Muslim." 


Al Mustadrak — 


SNN 3 Bebe Ip IN 3 aa at Egel -avI nye 


N 


Le “1 PT AN Id 


MA ATA tia CA en ii AN Aa ia Sing Ja 
Ho Bas Ga PB ES IA Ae Va, 


AG 3 S£ 90 9. “ 5 


— AN Ie NA Na YG GP PI Was GAN 8! 
- Gu P3 


Ie Io NP an os WI JB TKI 
— NY NN ee Aa Pa 


AB KN AN ig Ga BS Ka 


aa 2.7 Lega 3 


el) Ab de 0 Sen DAS hg can Sh ly paba 
SA Ie UH :J63 MAN AA IE Jai (d3 
MLS aa AA: Mlbng BAG 3 ENG LN Alang OS 

AMI SN EN yi SAS SN 3 A5 25 


1351/87. Abu Muhammad Abdullah bin Ishag bin Ibrahim Al 
Adl mengabarkan kepada kami di Baghdad, Abdullah bin Rauh Al 
Madaini menceritakan kepada kami, Utsman bin Umar menceritakan 
kepada kami. 


Abdullah bin Al Husain Al Oadhi mengabarkan kepada kami 
di Marwa, Al Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada kami, 
Rauh bin Ubadah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Usamah bin Zaid menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Anas, 
dia berkata, "Pada waktu perang Uhud Rasulullah SAW melewati 
jenazah Hamzah bin Abdul Muththalib yang telah dimutilasi. Maka 
beliau bersabda, 'Seandainya Shafiyyah tidak akan menemukan, 
tentulah akan kubiarkan jenazah ini dihimpun kembali oleh Allah dari 
perut-perut burung dan binatang buas (pada Hari Kiamat nanti)'. 


— Al Mustadrak 








Lalu beliau mengafaninya dengan kulit harimau. Bila beliau menutupi 
kepalanya maka dua kakinya akan kelihatan, dan bila beliau menutupi 
kedua kakinya maka kepalanya akan kelihatan. Akhirnya beliau 
menutupi wajahnya dan tidak menshalati seorang pun dari para 
sahabat yang gugur di medan Uhud selain dia. Beliau bersabda, 'Aku 
menjadi saksi bagi kalian". Beliau kemudian menghimpun tiga dan 
dua orang dalam satu liang lahat dan menanyakan siapa yang paling 
banyak hapalan Our'annya, lalu beliau mendahulukannya untuk 
dimasukkan ke liang lahat, ketika itu dua orang atau tiga orang 
dimasukan dalam satu kain kafan." 


Pt Ipa 


AKA SN yang Lp Kab AS #3 —AAN Toy 
of Kah 3 dia Pi Ca HI Pa aa Un 
PEN ea AAN Nas one 3 la aa A3 HI 
He at alan 133) 
1352/88. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam 
memberitakan (kepada kami), Ibnu Wahb memberitakan (kepada 
kami), Usamah bin Zaid Al-Laitsi mengabarkan kepadaku bahwa Ibnu 
Syihab menceritakan kepadanya, bahwa Anas bin Malik menceritakan 


kepadanya, bahwa para syuhada perang Uhud tidak dimandikan, 
dikuburkan dengan darah-darah mereka dan mereka tidak dishalati.”” 


693 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini diriwayatkan dari Utsman 
bin Umar dan Rauh darinya." 

594 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim. 
Dalam riwayat Al Bukhari dari Jabir disebutkan, bahwa Nabi SAW tidak 
menshalati mereka." NN 
Dalam As-Shahihain dari hadits Ugbah bin Amir disebutkan, bahwa Nabi SAW 
menyalati orang-orang yang gugur di medan Uhud seperti menshalati mayat 
(yang tidak mati syahid). 


Al Mustadrak — 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. Hanya imam Al Bukhari yang 
meriwayatkan hadits Az-Zuhri dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik 
dari Jabir bahwa Nabi SAW tidak menyalati mereka. 


Di dalamnya tidak terdapat redaksi-redaksi yang terhimpun 
yang diriwayatkan secara menyendiri oleh Usamah bin Zaid Al-Laitsi 
dari Az-Zuhri. Al Bukhari dan Muslim sepakat meriwayatkan hadits 
Al-Laits bin Sa'ad dari Yazid bin Abu Habib, dari Abu Al Khair, dari 
Ugbah bin Amir Al Juhani, 4 43 JG co ig Ae Ke oi 
ali Ie 49X bahwa Nabi SAW menyalati para sahabat yang gugur 


di medan Uhud seperti menshalati mayit biasa. 


Ae Kama MMS SI Cas —AA/N or 


10, 1“. sk Le. 0... 0 s8. 25 o Nan 
“y Hao ALA YUI Un) aa aa dl sol Jari 
Pat gg. bj .-. Ic ba 13 2 ps 
Po Soo 


MI Ika KAS dia MS 


16.0 8 


.eh kodos cabe 


OA ie Haa AP Pa) 


- - - 
—nD - 203 nh FI aa 


CA OA D3 Gaga BA IE SAS Eh IP 
Jaan At 5 BE 3 RUN EA SG BAN Uh 
- Pa Sa ore A 2, y Pa Kai Tea JOS tni o - 
3) ad EA Ko Sin JB IE PS PI LAU 
y In eri 23 o 1 De o Fa Ne oaanas 
“AN Iyan) Aa EGA B3 (SU ian) 
1353/89. Al Hakim Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Al 
Hafizh menceritakan kepada kami secara imla' pada bulan Syawwal 
tahun 395 (H), Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepadaku, 
Hisyam bin Ali As-Sadusi menceritakan kepada kami, Abdullah bin 


— Al Mustadrak 








Raja' menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada 
kami. 

Ali bin Hamsyad menceritakan kepadaku, dia berkata: Musa 
bin Harun menceritakan kepada kami, Zuhair bin Harb menceritakan 
kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Hammam 
menceritakan kepada kami dari Oatadah, dari Abu Ash-Shiddig An- 
Naji, dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
"Apabila kalian meletakkan orang-orang yang meninggal di antara 
kalian di dalam kubur mereka, maka ucapkanlah, 'Bismillaah wa alaa 


millati rasuulillaah'" 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. Hammam bin Yahya adalah orang 
yang konsisten lagi dipercaya, apabila hadits seperti ini diriwayatkan 
secara musnad. Hadits ini juga tidak ber-illah bila diriwayatkan secara 
mauguf dari Syu'bah. 


Op PE YA AU Hpe Pa -4. Ivo 


40 J9 & Pd 


ra - 
TS ya AA Ca Hata ar BI Gis 


GI Beat Ap Diana Lido Ni Pa 1 ah, 
o- 12, Pa Aan pes 


OS anak ES Cakar Gi Saba Bia ja 


695 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim. Syu'bah meriwayatkannya secara mauguf." 
(Al Munawi) berkata dalam Al Faidh, "Hadits ini ber-illah." Al Hafizh Ibnu 
Hajar berkata: Hadits ini dianggap ber-illah karena diriwayatkan secara mauguf 
dan Hammam menyendiri dalam meriwayatkannya secara marfu' dari Gatadah 
dari Abu Ash-Shiddig dari Ibnu Umar. Sa'id dan Hisyam juga meriwayatkannya 
secara mauguf. Ad-Daraguthni memperkuat bahwa hadits ini mauguf (oleh 
periwayat) dan oleh lainnya diriwayatkan secara marfu '. 


Al Mustadrak — 





AI —ag IE 03 3 LI LIS Ui 3 AU 
Ady Ea SE 

1354/90. Abdurrahman bin Al Hasan Al Gadhi mengabarkan 
kepada kami di Hamdan, Ibrahim bin Al Husain menceritakan kepada 


kami, Adam bin Abu Iyas menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami. 


Al Husain bin Ali mengabarkan kepadaku, Muhammad bin 
Ishag menceritakan kepada kami, Bundar menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Oatadah, dari Abu Ash-Shiddig An- 
Naji, dari Ibnu Umar, bahwa apabila dia meletakkan mayat ke dalam 
kuburan dia mengucapkan, "Bismillaah wa alaa sunnati 


rasuulillaah." 8 


Hadits Al Bayadhi terkenal di kalangan sahabat dan 
merupakan syahid terhadap hadits Hammam yang diriwayatkan dari 
Oatadah secara musnad. 


- . 


28 5 y oo S0AGL JI NN 30. Aa eaba 
Cpli—ai BI AS ji Kaban Sl LS pd olod— —41/N Yoo 


Lo - 0 30 31G.- 3 


03 ya A5 Kan Ci Jah 53 SA Jintal jl Si 


Ben SAP MA AS aka ep SAN GS VE 
o- 3 Pd “. Lo 3 NI .- - E 0. 8 og 2 0 
PPI aa IL Kemll Sp AP aa AI 


II 03 3 Ap Bd eh lea So Ii 


69 L ih. hadits no. 1353. 


— Al Mustadrak 





Ig ala Say AG AN pia IN 3 Ka Ine Coal Ga 

1355/91. Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Ash-Shaffar 
menceritakannya kepada kami, Abu Ismail Muhammad bin Ismail 
menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Maryam dan Ibnu Bukair 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Al-Laits bin Sa'ad 
menceritakan kepada kami, Ibnu Al Hadi menceritakan kepadaku dari 
Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Abu Hazim maula orang- 
orang Ghifar, dia berkata: Al Bayadhi menceritakan kepadaku dari 
Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "Apabila mayat diletakkan di 
kuburnya maka orang-orang yang meletakkannya hendaknya 
membaca ketika meletakkannya, 'Bismillaah wa billaah, wa alaa 


millati rasuulillaah shalallahu 'alaihi wa sallam'"" 


Ce jAN Yasa Nae lg Aa JAN fun axlvvon 
LM US In Gia A Aa pan ia aa GaX :YG 
en DG deh an db ala 
POLA AJE SB up 23 LIL j3 ip Silau 
Ya pb sa da ds - Jas 
BE AS Sar Pi un 


1356/92. Abu An-Nadhr Al Fagih dan Ahmad bin Muhammad 
Al Anazi mengabarkan kepada kami, keduanya berkata: Utsman bin 
Sa'id Ad-Darimi menceritakan kepada kami, Yahya bin Shalih Al 


A0. Pt - 


IS Cod 


N tx 
ia 
& N 


“& 
be 


697 Lih. hadits no. 1353. 


Al Mustadrak — 


Wuhazhi menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, Anas bin Abu Yahya maula orang-orang 
Aslam menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al 
Khudri, dia berkata, "Nabi SAW pernah melewati jenazah di kuburan, 
lalu beliau bertanya, 'Kuburan siapakah ini?' Para sahabat menjawab, 
'Si fulan orang Habsyi, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW 
bersabda, 'Laa ilaaha illallaah, laa ilaaha illallaah. Dia telah digiring 


dari bumi dan langit-Nya menuju tanah-Nya yang dia diciptakan'"' 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. Unais bin Abu Yahya Al Aslami adalah paman 
Ibrahim bin Abu Yahya. Unais adalah orang yang tsigah lagi 
dijadikan pegangan. 

Hadits ini memiliki beberapa syahid yang mayoritasnya 
Shahih, di antaranya: 


Slabg kai OA 1 SG jd Es 6 —ap/iyov 
1 33 9 - 9 “ . 5 Tai - o o- : “ 
PA PA ea MN ON ebi ja 2 Ae 
JS 2E Wa P3 SAP gp eat al 33 3S CS 
A ng () o- P3 NX Pa TA sa or A “ Y Ta Yg 
Jab nb Mie Gali A1 SGP Ip sah ale AI ato MI J3 
| Sp 3 
1357/93. Abu Bakar Ahmad bin Salman Al Fagih di Baghdad 
menceritakannya kepada kami, Al Husain bin Basysyar Al Khayyath 
menceritakan kepada kami, Ishag bin Yusuf Al Azrag menceritakan 


kepada kami, Daud bin Abu Hind menceritakan kepada kami dari Al 
Hasan, dari Jundub bin Sufyan, dia berkata: Rasulullah SAW 


S8 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih. Unais adalah 
periwayat tsigah. Hadits ini memiliki beberapa hadits syahid yang shahih." 


—— Al Mustadrak 








bersabda, "Apabila Allah hendak mewafatkan seseorang di bumi 
(suatu tempat) (tertentu), maka Dia akan menjadikannya memiliki 


hajat di tempat tersebut." : 


Di antaranya adalah: 


Ana BAY ABI Ie TU -a4/NyoA 


- 


Pn un kearah Ae AS ian At al ka 

Aa dan Hae sx aa dan 

He Ph Sa Ea LS Bh 2d lah ale AN Ke 

Io da kg SAR UN ja DE! Nyai “loe li 
0-4 

ME Lali Oh HA Ie op 


1358/94. Ali bin Al Abbas Al Iskandari Al Adl di Makkah 
mengabarkannya kepadaku, Abu Ja'far Ahmad bin Abdul Wahid Al 
Himshi menceritakan kepada kami, Katsir bin Ubaid Al Al Madzhjji 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Khalid Al Wahbi 
menceritakan kepada kami, Ismail bin Abu Khalid menceritakan 
kepada kami dari Oais bin Abu Hazim, dari Abdullah bin Mas'ud, 
bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila kematian salah seorang 
dari kalian akan terjadi di suatu bumi (tempat tertentu), maka dia 
akan dijadikan memiliki keperluan di tempat tersebut lalu dia akan 
menuju kesana sehingga bekasnya yang terakhir ada di bumi tersebut. 
Kemudian Allah mencabut nyawanya, hingga pada Hari Kiamat nanti 


69 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish: Dalam Musnad Ahmad disebutkan, 
"Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, Ayyub memberitakan kepada kami dari 
Abu Al Malih bin Abu Izzah secara marfu' —dengan makna hadits yang 

sama—." 





Al Mustadrak — 


bumi tersebut akan mengatakan, 'Wahai Tuhan, inilah yang telah 
Engkau titipkan kepadaku'." 


Di antaranya adalah: 


aa - 


Ga SN ar) AI Pai olsde Ca —40o/1 OA 


an sa na S6 ara 2 edi aga ji Kab AN at 


ea ge 
J2 den Kdi lea IA Iya SEE Lea 
Ke WS LI AG 


1359/95. Abu Al Abbas Al Gasim As-Sayyari di Marwa 
menceritakannya kepada kami, Muhammad bin Musa Al Basyani 
menceritakan kepada kami, Ali bin Al Hasan bin Syagig menceritakan 
kepada kami, Abu Hamzah As-Sukkari menceritakan kepada kami 
dari Abu Ishag, dari Mathar bin Ukamis Al Abdi, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Jika ajal seseorang ditakdirkan di suatu 
bumi (tempat), maka Allah akan menjadikannya memiliki keperluan di 


tempat tersebut.” 


Di antaranya adalah: 


sanam AA aa IP di Ani Aa Pe bea 


Mp ang MAS Cia MA 3 Teeya CEK JG Hi 
J5 :JG yap 2gp Up Kara 3 Aj ea Jaya 


700 Lih. hadits no. 1356. 
701 ih. hadits no. 1356. 


— Al Mustadrak 





... e o- PA Pan T 5 ANN re y Lal 3 
Da pakan 3S SG Sp 1g ale Al lte AI Apa 
# . 

NG Pn) 


1360/96. Abu Ali Al Hafizh lebih dari sekali menceritakannya 
kepada kami, Al Husain bin Nahar Al ' Askari memberitakan (kepada 
kami), Zaid bin Al Harisy menceritakan kepada kami, Imran bin 
Uyainah menceritakan kepada kami dari Ismail bin Abu Khalid, dari 
Asy-Sya'bi, dari Urwah bin Midhras, dia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Apabila Allah hendak mewafatkan seorang hamba di suatu 
bumi (tertentu), maka Dia akan menjadikannya memiliki hajat 


(keperluan) di tempat tersebut." 


oto 20 A5. 4 IS 


BE et TAI Desa Seno aa Gaon SAN YAA 


Ki - 


nve 


dai pat 3 Tata Oi CI A5 if Aa K6 5 
2.8 . 0. - Pa - Pung 9 o To 4 o - KS 
Wen Of Latar IP Ula EP ab IP UB la Aj aa GAS 
£ se Pia - () Pd La 2... o » Pn Na 
Ji (AI gn yA ji NK ol # der) Jas US IL So Sa os 
“ig Pe Na Es. Pad aa 3G 46 PN anas, 3 A 2 Y OP P2 
A5 J3 sip D3 HE AI IP Ian) Ale elo AI yo 
3. : RP. ore ore A4 “8 Y 0 an oz . 
BA lgi Ga Ad Alah ALE AI Ko AI Jpn) KP 2Ub 0,3 
0. 3.0 Ii Toe 2 2 -. oa g : 

BIL Eye Sp OS SAI Jr Ga IP lo 

1361/97. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 

kepada kami, Ahmad bin Abdul Hamid Abu Ja'far Al Haritsi 
menceritakan kepada kami, Ishag bin Manshur As-Saluli 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muslim Ath-Thaifi 
menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Jabir, bahwa ada 
seseorang yang membaca dzikir dengan suara keras, lalu ada yang 


702 Y ih. hadits no. 1356. 


Al Mustadrak — 


berkata, "Seandainya orang ini membacanya dengan suara lirih." 
Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya dia orang yang 
banyak mengaduh." 


' Jabir lanjut berkata, "Tak lama kemudian orang tersebut 
meninggal lalu ada seseorang yang melihat api di kuburannya. 
Kemudian dia mendatanginya, ternyata di tempat tersebut ada 
Rasulullah SAW. Beliau bersabda, 'Kemarilah kalian lihat teman 
kalian ini. Ternyata itu adalah kuburan orang yang membaca dzikir 
dengan suara keras." 


IE HA EL jas Up Ie Cg —aalaran 
IG. xa. 4d 


os -..£ Pap 0 1340240 0 3 ii 
Kaban CAS EN JA PT ES Oia Ui ma ES edi 


HI IE SA oi AG Dp Oa Si JA IP AU el Yi 
3. 3 - ot x P $ (3 . s 2 eA 2 Ta PT ud 
AN Haa KIP AI Io J5 8 eh MEA 3 NU 


4 PJ PJ PJ 

Kat gia Iii 

1362/98. Ali bin Isa mengabarkan kepada kami, Muhammad 

bin Amr Al Harasyi menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Nashr 

menceritakan kepada kami, Abu Ahmad Az-Zubairi menceritakan 

kepada kami, Muhammad bin Muslim Ath-Thaifi menceritakan 

kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, 

"Aku pernah melihat api di pemakaman lalu aku datangi mereka 

(orang-orang yang di kuburan). Ternyata disitu ada Rasulullah SAW. 
Beliau bersabda, 'Berikanlah kepadaku teman kalian!" 


708 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Demikianlah yang diriwayatkan oleh 
Ishag As-Saluli." 

"4 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim. Hadits 
ini memiliki syahid dengan sanad yang mu'dhal." 


— Al Mustadrak 








Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


Hadits ini memiliki syahid dengan sanad yang mu 'dhal: 


ig 2 9 - 8 - 2. ba 1. 9 £ 
Ap ISA 5 Jp aed MUSI —4a/ Nya 
- 0. £G £ “. 8 
A3 Na AS Lo gi (LI. (dll 


3G. 3 ol 


E. Ga SE ad Pa Sd AA £.. d2. A8 - 18 - (Ke 
DA Ab Ph an al Maka Uialon Celapua Lilo laa 
9 - 0. s Gm s3 NP - 0. aa Sa 
KAS Pad (29 ea) OS Aa JS Ver) Lena :JU ad 
or aa PAP MA Ka OA aan Di #0. N 30. PL Xh0 
—33 ade Sl Jery US JB 033 al S LAbu PE) Lal 

Gn .. or A, A , o Pa : o £ on£ Pi Pa Aa 
SIN & lag ae SI lp MI Jigag Jas cal Ol 14123 Sd 

0 2. or ta 2 Rp ara tor : NG & ad 
Din APA ito GI ali DI ks 153 yi Jb 

Pe 2 naa s - s 9. Ta 
Maba Aang Ja 3 Ga Pia 


1363/99. Abu Al Hasan Ali bin Muhammad bin Ugbah Asy- 
Syaibani mengabarkan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, 
Waki' menceritakan kepada kami. 


Al Husain bin Ali mengabarkan kepadaku, Muhammad bin 
Ishag menceritakan kepada kami, Bundar menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami dari Yunus yaitu Hatim bin Abu 
Shaghirah, dia berkata: Aku pernah mendengar seorang laki-laki 
Romawi —dalam hadits Syu'bah: namanya Waggash— menceritakan 
di Makkah dari Abu Dzar, dia berkata: Seorang laki-laki thawaf di 
Ka'bah dan dia mengucapkan dalam doanya, "Aduh-aduh." Maka 
Rasulullah SAW bersabda, "Dia orang yang banyak mengeluh." 


Al Mustadrak — 


Abu Dzar lanjut berkata, "Maka aku keluar pada suatu malam. 
Ternyata Nabi SAW ada di kuburan sedang mengubur laki-laki 
tersebut dengan membawa lampu." 


AAS A5 gai jan ya ga Jarae 


4 0 


Ne JAS oi KA Pa 


Ketan P3 9 & 


Si Eh EA ea Aa BSA, 


P3 
te 0 £ 30 AG 


Ht ju GI Oi Habng EANGI Blah Gas Ab P1) 


Lo So. 


AE AS aa Te AA CA Gan as 
AA PN aa Tea ea se SI un ol ag 
IDA SI 33 JP Cab Ma 
Je NW Ibat Je Ji yaa Al Ol alan al 
AS aa BU SIA GAS Gp 1085 CMS II DU) 

1364/100. Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i mengabarkan kepada 


kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepadaku. 


Abu Zakaria Yahya bin Muhammad Al Anbari mengabarkan 
kepada kami, Ibrahim bin Abu Thalib menceritakan kepada kami, 
Ishag bin Ibrahim dan Muhammad bin Rafi” menceritakan kepada 
kami, mereka berkata: Abdurrazzag mengabarkan kepada kami, Ibnu 
Juraij memberitakan (kepada kami), Abu Az-Zubair mengabarkan 
kepadaku bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah menceritakan 
bahwa Nabi SAW berkhutbah pada suatu hari lalu beliau 


708 Adz-Dzahabi tidak mengomentarinya. Hadits ini sebagaimana yang dikatakan Al 
Hakim, "Sanadnya mu'dhal." 


— Al Mustadrak 











menceritakan tentang salah seorang sahabatnya yang wafat lalu 
dikafani dengan kafan yang tidak layak dan dikubur di malam hari. 
Maka Nabi SAW melarang bila seseorang dikubur pada malam hari 
sebelum dia dishalati, kecuali bila kondisinya darurat. Beliau 
bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian mengkafani saudaranya 
(yang telah meninggal) maka dia hendaknya mengafaninya dengan 
kafan yang bagus." 

Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


Hadits ini memiliki syahid dari hadits Wahb bin Munabbih 
dari Jabir: 


BAE Yi JP USA ALA ptgl aa Alhrao 

Jet IAI Ia CAS AAN 2 IE Gis Ka Ha 
AN Sa th SA JA 33 Ie 5 Th CS ata Tatan 
DA 5 A5 2 IL Ulin JB MA hp las 
PA pg AN Jia GS ga tega 
—p SE 533 JP AS HI oi MEA 53 
Wae It V3 SS EN HA ala ala Jo 
KAS nose te aa J3 Sy LI AS II Oh Tata 


1365/101. Abu Abdillah Muhammad bin Ali bin Abdullah 
Ash-Shan'ani mengabarkannya kepada kami di Makkah, Ali bin Al 
Mubarak menceritakan kepada kami, Abdul Karim bin Ismail Ash- 


Pe 


706 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim. 
Hadits ini memiliki syahid dari hadits Agil bin Ma'gil dari pamannya Wahb bin 
Munabbih dari Jabir." 


Al Mustadrak — 


Shan'ani Abu Hisyam menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Agil 
bin Ma'gil bin Munabbih menceritakan kepada kami, dari ayahnya 
Agil, dari Wahb bin Munabbih, dia berkata: Inilah yang aku tanyakan 
kepada Jabir bin Abdullah Al Anshari, dia mengabarkan kepadaku 
bahwa Rasulullah SAW pernah berkhutbah pada suatu hari lalu beliau 
menyebutkan salah seorang dari sahabatnya yang wafat lantas dikafani 
dengan kafan yang tidak layak dan dikubur di malam hari. Nabi SAW 
kemudian melarang bila seseorang dikubur pada malam hari dan 
dishalati, kecuali bila kondisinya darurat. Beliau bersabda, "Apabila 
salah seorang dari kalian mengurusi mayat saudaranya, maka dia 
hendaknya mengafaninya dengan kafan yang bagus." 


“4 


BS ae Uh pa pa ae lan 


Sl La Pt “ ap kan AL Papa 8 Lea -.. 0 53 
“Oluaa CJ (PA 3 KI (abi AS Sekam Uji Dllaa 


bi AP Aa In Eta daa ja DX A uai, 
LO 33 dag LA AG AR KS Bi at ia jan 
Po DANA SEE bak Ru” Ke Tata 2 Ne Ne Ta 
Pi GT Tah ME BAN AA MA NN ON LIR 2 Op ta AN 25 1 3 0 
H3 Yp Ab VI FAV ol Ag ale Io AI Ja 
Aja NI Giaa 
1366/102. Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al Anazi 
mengabarkan kepadaku, Mu'adz bin Najdah Al Ourasyi menceritakan 
kepada kami, Khallad bin Yahya menceritakan kepada kami, Sufyan 


menceritakan kepada kami. 


Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i mengabarkan kepadaku, Abdullah 
bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku 


707 Lih. hadits no. 1364. 


— Al Mustadrak 





menceritakan kepadaku, Abdurrahman —-yaitu Ibnu Mahdi— 
menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Habib bin Abu Tsabit, 
bahwa Ali berkata kepada Abu Hayyaj, "Aku menyampaikan 
kepadamu sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW 
kepadaku, agar kamu tidak membiarkan patung kecuali kamu 
hancurkan dan tidak kamu biarkan kuburan yang ditinggikan kecuali 
kamu ratakan." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. Aku menduga karena adanya 
perselisihan riwayat dari Ats-Tsauri, karena dia mengatakan suatu 
kali: Dari Abu Wail dari Abu Al Hayyaj. Memang benar bahwa Abu 
Wail mendengar dari Ali RA. 


IN 5 KAN AP gai jl U St A.A ra 
Bp Ja Ae Sa ae Ang “4 te 
Aap nea Ez sad mes Aga Id 
ak KIP JOB AE ea AP Ih Aa 
Ba GE Ae an or. ata AN s - 2. or 3 ai P3 
0 pun Ed dl SIG aan bla lo Gal ala tan bs 
1367/103. Abu Hafsh Umar bin Ahmad Al Jumahi 
mengabarkan kepada kami di Makkah, Ali bin Abdul Aziz 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sa'id bin Al Ashbahani 

menceritakan kepada kami. 


708 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim. Keduanya tidak meriwayatkannya karena ada perbedaan pada 
sanadnya." 


Al Mustadrak — 


Abdullah bin Muhammad bin Musa mengabarkan kepadaku, 
Ismail bin Gutaibah memberitakan (kepada kami), Abu Bakar bin Abu 
Syaibah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Waki' 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari 
Habib bin Abu Tsabit, dari Abu Wail, dari Abu Al Hayyaj, dia 
berkata: Ali berkata kepadaku, "Maukah kamu kuberitahu tentang 
sesuatu yang telah dipesankan Rasulullah SAW kepadaku ...." Lalu 
dia menyebutkan haditsnya dengan makna hadits yang sama.'” 


30 -— Papa o do. 29 38. 4 


3 Wa Din) ep KA aa EA NYA 


30 31G. 4 


Or Kebun Anh ap en Aa data en 
ae —i o la u Hae “s ea 3 S3 A3 putu 
55 au. Pd ba setu ea J8 (hama 
Nan - o£ Pe Mn Oa PUN Ing KA Tag TULA Lia 23 
Ne ep Sa KA elenlag 1 bata NY ajaa 
er 2, “ 8G Te 0.3 8 sa 0 
Bb oneh Kd tg de M ole 
(eka ala Pura Ie dn eh As, Pang 
1368/104. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakan kepada kami, Bahr bin Nashr Al Khaulani menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Dibacakan di hadapan Abdullah bin Wahb, 
Muhammad bin Ismail bin Abu Fudaik Al Madani mengabarkan 
kepadamu dari Amr bin Hani', dari Al Gasim bin Muhammad, dia 
berkata: Aku masuk menemui Aisyah lalu aku berkata, 


"Beritahukanlah kepadaku tentang kuburan Nabi SAW dan kedua 
temannya." Maka dia memberitahukan kepadaku tentang tiga kuburan 


5 


70 Y ih. hadits no. 1366. 


678 | — Al Mustadrak 








yang tidak ditinggikan, tidak terlalu melekat pada tanah, diratakan di 
atas tanah, yaitu di tanah kosong yang tidak bangunannya yang 
berwarna merah. Aku kemudian melihat makam Rasulullah SAW 
berada di depan, Abu Bakar kepalanya di samping Nabi SAW dan 
Umar kepalanya di sebelah kaki Nabi SAW.'' 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


ed 4 
Ge 00 LA 9 


ee PE Ja an 3 an aa AI Bam sofia 


GTA OT 0 0. An - 3 -o.? Me aan. (3 o- o GG. 
ala Op 23 S3 eka WAS (anal UC Gp Al AS Gp Laba 
Pe an 


o P3 o- 0 8... .. 850 £ 2 3 2330 
DE BA sen CP DE 3 yak Lido Ma, 
13 - 8 or. or 4 0 ' 03. pa OT 3 - 0 od 
SP no elang la ato MI Spa) HJ Calo Sm 


ala ai ea aan Yg atag Ti 


1369/105. Abu Sa'id Ahmad bin Ya'gub Ats-Tsagafi 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Sulaiman 
Al Hadhrami menceritakan kepada kami, Salm bin Junadah bin Salm 
Al Ourasyi menceritakan kepada kami, Hafsh bin Ghiyats An-Nakha'i 
menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami dari 
Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia berkata, "Rasulullah SAW melarang 
mendirikan bangunan di atas kuburan, memplesternya, duduk di 
atasnya dan menulis (nama) padanya."'"! 


"0 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 

M1 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim. Dia 
juga meriwayatkannya. Abu Muawiyah juga meriwayatkannya dari Ibnu Juraij. 
Hadits ini shahih." 

Al Hakim berkata, "Hadits ini tidak perlu diamalkan, karena imam-imam kaum 
muslimin dari Barat hingga Timur tertulis pada kuburan mereka (nama-nama 
mereka). Ini merupakan amalan yang dilakukan Khalaf dari Salaf." 

Menurutku, apa yang engkau katakan tidak berlaku, karena kami tidak 
mengetahui ada seorang sahabat yang melakukannya. Itu hanyalah amalan yang 


Al Mustadrak — 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim. Dia meriwayatkan 
dengan sanadnya selain redaksi "menulis", karena redaksinya shahih 
tapi gharib. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Muawiyah dari 
Ibnu Juraij. 


PRA Maa en ea en se Been 
Bea Pa tea Nag ag ae rar 
y 01. ea “3 L .. 04 #0. 0-4 0 PENA NUN 
Al Iga JB ear Sm alus EP il 93 dngan 23) 
AN re Pa - oa Sa Ly g 0.90. path aa x 2 
ale std, cl RESI, Cal! angan YP pel dala al cd 
Nee ol 

1370/106. Abu Al Hasan Ahmad bin Muhammad Al Anazi 
menceritakannya kepada kami, Muhammad bin Abdurrahman As- 
Sami menceritakan kepada kami, Sa'id bin Manshur menceritakan 
kepada kami, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Ibnu 
Juraij, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia berkata, "Rasulullah SAW 
melarang memplester kuburan dan menulis (nama) pada kuburan, 
mendirikan bangunan di atasnya dan duduk di atasnya."!!? 


Sanad-sanad ini shahih tapi tidak perlu diamalkan, karena 
imam-imam kaum muslim dari Barat sampai Timur tertulis pada 
kuburan mereka nama-nama mereka. Ini merupakan amalan yang 
dilakukan Khalaf dari Salaf. 


dipraktekkan oleh sebagian tabiin dan orang-orang setelah mereka, tapi tidak ada 
berita yang sampai kepada mereka tentang pelarangannya. 
72 T ih. hadits no. 1369. 


— Al Mustadrak 








CS pa oi dam ah as el yA eva 
sala pp AS) Ala in Ai Ia Eta Ha Jet 
tata Pena: ata Aa 0o- &£ 09 Pa - En sut ata 
| Jd o—a) JB :JB Oral ye Bg SI y£ TAN NG 
3 3g .. 2 2 5 PA -. - ya tah HA 
w 33 ya Km SN oa 1 AG bang dala ahl ce 
Wat BE IK 
1371/107. Abdullah bin Muhammad bin Musa mengabarkan 
kepada kami, Ismail bin Gutaibah menceritakan kepada kami, Abu 
Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Waki' 
menceritakan kepada kami dari Ash-Shalt bin Bahram dari Al Harits 
bin Wahb dari Ash-Shunabihi, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 


"Umatku —atau umat ini— senantiasa berpegang dengan agamanya 
pegang £ g y 
"713 


“ 


& 


selama mereka tidak menyerahkan jenazah kepada keluarganya. 


Sanad hadits ini shahih jika Ash-Shunabihi disini adalah 
Abdullah, tapi jika ternyata dia Abdurrahman bin Usailah Ash- 
Shunabihi maka masih diperselisihkan perihal dia pernah menyimak 
hadits dari Nabi SAW, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


6 ad - 0 da o @. Gt P1 KG - 
CI Dah Ui Kaban paka gal GAS 1. A/NYVY 
9 - aa - . 30 2. 5 P DB. 8 do s1 
AR EL 0 ES SI KA 
Ao. Pap 


Kan sa ta. . .. - ey 3 Pa) £ 3 

LJE CO Ti KIR YP La Ui AI AE BIS (aa Ula 
Pu ore. A0 Tn 23 2 APA Na 0 
2s peang ale Il laa Ah iyaa ja ai OM Lp OlatS ehala 





"3 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih: jika Ash-Shunabihi 
adalah Abdullah." 


Al Mustadrak — 


A3 - 


3 9 Pt Pan 2, p Pa ku Oa 4 Co - os 9 
bnjiniat Sella Ale DI do Al Jay JUS td Kere) j3 Ag 
PJ 1 “.. eg Pata Ni .. £ 

Sta ON A8 cma Ad AI Il SAN 


1372/108. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakan kepada kami, Al Abbas bin Muhammad Ad-Duri 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Ma'in menceritakan kepada 
kami, Hisyam bin Yusuf Ash-Shan'ani menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Bahir menceritakan kepada kami dari Hani maula 
Utsman, dia berkata: Aku mendengar Utsman bin Affan berkata, 
"Rasulullah SAW pernah melewati jenazah sedangkan temannya 
menguburnya, maka Rasulullah SAW bersabda, 'Mohonkanlah ampun 
untuk saudara kalian dan mintalah kepada Allah agar memberinya 


keteguhan, karena dia sekarang sedang ditanya Cai 


Hadits ini shahih syarat Musnad, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


Ustad se KA Cin 3, aliror 

Ai ME La KAL SAS Oa gi HAL LSI 
SA ala IT geni DAN AG CAS CHE Gl 
Na an (KEB ES SARA JES Ha J3 
JA Ig BO I6 pi lb KA yan Ol di 


3 Aa 2. 2.9 3 0. 80 pen KTP P3 


MAA Wa Jo da Fan US ES Op GAN 


714 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 











— Us hu Celah ale Ko Ad JG) la 
ta 
1373/109. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih sungguh 
menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Ali bin Ziyad memberitakan 
(kepada kami), Ibrahim bin Musa menceritakan kepada kami, Hisyam 
bin Yusuf Ash-Shan'ani menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Bahir menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Hani' 
maula Utsman bin Affan berkata, "Apabila Utsman bin Affan berdiri 
di atas kuburan, dia menangis sampai jenggotnya basah. Lalu 
dikatakan kepadanya, "Kadang engkau ingat akan surga dan neraka, 
namun kamu tidak menangis, bahkan engkau menangis karena ini." 
Mendengar itu dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW telah 
bersabda, 'Sesungguhnya kuburan adalah permulaan tempat tinggal 
akhirat. Jika dia selamat maka yang setelahnya akan lebih mudah 
baginya, tapi jika tidak selamat maka setelahnya akan lebih berat 
baginya'." 


Rasulullah SAW juga bersabda, "Aku tidak melihat 
pemandangan kecuali kuburan itu lebih mengerikan dari 
pemandangan yang lain." 


BAG An og ena 515 Ai 
CA ag AR to at Oi Ji Es 1 ep Jadi 
NN Na RE aa Oa YA Kabah ep Kaali 


71$ Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Ibnu Bahir tidak dijadikan pegangan. 
Di antara mereka yang menganggapnya kuat. Sedangkan Hani', maka 
segolongan periwayat telah meriwayatkan darinya, tapi namanya tidak 
disebutkan dalam 41 Kutub As-Sittah (Kitab-Kitab hadits yang enam)." 


Al Mustadrak — 





Pada PEN EA dg ala Se D3 LA 
Jasa pa ld dag Y cai AYI 


... 


Ol 
Pd 


1374/110. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, 
Al Abbas bin Al Fadhl Al Asfathi menceritakan kepada kami, Ismail 
bin Abu Uwais menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepadaku, Al Mufadhdhal bin Muhammad Adh-Dhabbi menceritakan 
kepada kami dari Umar bin Ya'la bin Murrah, dari ayahnya, dia 
berkata, "Aku pernah bepergian bersama Nabi SAW lebih dari sekali. 
Setiap kali beliau melihat mayat seseorang beliau akan menyuruh 
menguburkannya tanpa menanyakan apakah mayat tersebut muslim 
atau kafir." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun keduanya tidak 
meriwayatkannya. 


BB AS Hip dug al nvvo 
SS af ES eny KAA Ap AE BA SAg Lada wi 


, 
M0 


UP GE LP OA SIS Ah ONAs SAS & dl SS Oi Olla 
. KAA RN ntr an Pi Dapat Puan 2 Le Bajak nan A3 

Nah AD Oa) JSI 1G AE AI elo AI ipa) J8 1JE yah 
AG tp Ud India LIA Uh dab iii C dhas Jas Ul 


o (3 2. 4 3. Na B3 
EA US MI LE LA B3 MU Uda UN 


. 


716 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Justru hadits ini dha'if mungkar, 
karena Umar disini adalah Ibnu Abdullah bin Ya'la bin Murrah yang disepakati 
ke-dha'if-annya. Ayahnya adalah seorang tabiin, dan Umar RA tidak bertemu 
dengan kakeknya." 


— Al Mustadrak 











se Me Ma 5 Id Er dana Hal ana 
Ka ar SIN AI 5 Ol Ae MN UN 3 


1375/111. Abu Ahmad Hamzah bin Al Abbas bin Al Fadhl bin 
Al Harits Al Agabi mengabarkan kepada kami di Baghdad, Al Abbas 
bin Muhammad Ad-Duri menceritakan kepada kami, Abu Daud 
Sulaiman bin Daud Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Imran 
bin Daud Al Oaththan menceritakan kepada kami dari Gatadah, dari 
Anas, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Setiap orang memiliki 
liga kekasih: ada kekasih yang berkata, 'Apa yang kamu infakkan 
maka itu milikmu, dan tidak kamu infakkan maka itu bukan milikmu' 
Itulah hartanya. Ada kekasih yang mengatakan, 'Aku akan 
bersamamu, jika kamu telah sampai di pintu sang raja maka aku akan 
meninggalkanmu dan pulang'. Itulah keluarga dan kerabatnya. Ada 
kekasih yang mengatakan, 'Aku akan bersamamu kemana pun kamu 
masuk dan kemana pun keluar'. Itulah amalnya. Maka dia akan 
mengatakan, 'Seandainya saja kamu adalah yang paling ringan 
bagiku diri ketiganya'"! 


Sanad hadits ini shahih. Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya seperti ini secara sempurna karena keduanya tidak 
sepakat dengan Imran Al Oaththan, meski dia bukan orang yang cacat 
yang menyebabkan haditsnya ditinggal. Keduanya sepakat atas hadits 
Sufyan bin Uyainah dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin 
Amr bin Hazm dari Anas, bahwa Nabi SAW bersabda, OA SD | 


in 5 5 "Apabila seseorang meninggal maka ada tiga hal yang 


mengiringinya." 


"7 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih. Imran bukan 
periwayat cacat yang ditinggalkan. Dalam dua kitab disebutkan hadits Anas, 
"Apabila seseorang meninggal dunia maka yang mengiringnya ada tiga." 


Al Mustadrak — 





BA ak ja as gel lava 

Sa TEA Kpd D3 AI SA Tati 
IPO Da 5 Talia Gp SAS Bi Jina 5 Saya 
JD Ii ialah AAN Ke MJ Jb :IE Lai Gi DS 
133 Jim eh3 IG co HI pa JA ma 5 
J3, DG Tn Ip MAL UK ut: 2 JE9 ia GH 
Gal eh dh bak cab yua 2S 


PAN Oh Hias 221 Uh 


-. 


Cp Ss Laba dan na 


1376/112. Abu Ja'far Ahmad bin Ubaid bin Ibrahim Al Hafizh 
mengabarkan kepadaku di Hamdan, Ibrahim bin Al Husain 
menceritakan kepada kami, Abu Salamah At-Tabudzaki Musa bin 
Ismail menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami dari Simak bin Harb, dari An-Nu'man bin 
Basyir, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Perumpamaan 
seorang laki-laki dan meninggal adalah seperti orang yang memiliki 
tiga teman. Salah seorang dari mereka berkata, 'Ini hartaku, silahkan 
ambil sesukamu' Yang lainnya berkata, 'Aku akan bersamamu ketika 
kamu hidup, dan jika kamu meninggal maka aku akan 
meninggalkanmu'. Yang lain lagi berkata, 'Aku akan bersamamu, aku 
akan ikut masuk dan keluar bersamamu baik ketika kamu sudah mati 
maupun ketika kamu masih hidup'. Adapun yang mengatakan 
'Ambillah dia sesukamu', maka itu adalah hartanya, sedangkan yang 
satunya adalah keluarganya, dan yang terakhir adalah amalnya.” 


718 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 





Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


P4 
aa 


— za GI degan Bea 3 KA Ud -1yy/rvv 

Ma A3 an EN al One ka GAN 

Aa pala AT NA Calo 0 al HA ea 

pn aa Ie Ke IE Aa Su ujian GA 
Kala YA ul aa Uub 5 IN 


1377/113. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih mengabarkan 
kepadaku, Bisyr bin Musa memberitakan (kepada kami), Al Humaidi 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Ja'far 
bin Khalid bin Sarah Al Makhzumi menceritakan kepada kami, 
ayahku mengabarkan kepadaku, dia adalah teman Abdullah bin Ja'far, 
bahwa dia mendengar Abdullah bin Ja'far berkata, "Ketika berita 
kematian Ja'far disiarkan, Nabi SAW bersabda, 'Buatlah makanan 
untuk keluarga Ja'far, karena telah datang sesuatu yang 


menyusahkan mereka'” 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 

Ja'far bin Khalid bin Sarah termasuk salah seorang pembesar 
Ouraisy. Dia adalah seperti yang dikatakan Syu'bah, "Tulislah dari 
para pembesar Ouraisy, karena mereka tidak berdusta." Hadits ini 
diriwayatkan secara mufassar. 


19 Adz-Dzahabi berkata dalam .At-Talkhish, "Hadits ini shahih. Hadits Ja'far 
diriwayatkan oleh Ibnu Juraij dan Abu Ashim." 


Al Mustadrak — 











5 Pa Saat . 3 art yel vrva 


g 


ee Mat en at Es lak9 Le 


TA San geli 


03 30, 8. 


aa gl ita db Aa gp Bis 38, 


01. 6. 3 20 NG 
| Pag P AE AE YA AE 3, LB cak 


— AN land CINA Las BAG oa pa sa Ain | 
af AI A5 ag HEM G3 Atas NI Nia el sea JU 


Hb Ju ga CE aa MEA 3 FS 
JI 5 JBL ata Gi MLS soal yg Ui Laba 
Jet JG 9 yu Sak os Aap 3 3 2 is Agt 


1378/114. Abu Al Husain Muhammad bin Ahmad bin Tamim 
Al Hanzhali mengabarkannya kepada kami di Baghdad, Abdullah bin 
Muhammad Ar-Ragasyi menceritakan kepada kami, Abu Ashim 
menceritakan kepada kami, Ja'far bin Khalid bin Sarah mengabarkan 
kepadaku. 

Ibnu Juraij menceritakan kepada kami darinya, dia berkata: 
Ayahku menceritakan kepadaku bahwa Abdullah bin Ja'far berkata, 
"Seandainya kamu melihatku ketika aku dan Outsam serta Ubaidillah 
bin Al Abbas sedang bermain. Ketika itu Rasulullah SAW lewat 
dengan menunggang seekor onta lalu beliau bersabda, 'Naiklah kesini'. 
Lalu beliau menempatkanku di depannya. Kemudian beliau bersabda 
kepada Outsam, 'Naiklah kesini. Lalu beliau memboncengnya di 
belakangnya. Beliau tidak malu terhadap pamannya Al Abbas meski 
membawa Outsam dan meninggalkan Ubaidillah. Kemudian beliau 
mengusap kepalaku tiga kali dan berdoa, 'Ya Allah, berilah ganti 


N te 


T Cc - 


— Al Mustadrak 





untuk anak Ja'far (dengan yang lebih baik)'. Lalu aku bertanya 
kepada Abdullah bin Ja'far, 'Apa yang dilakukan Outsam?' Dia 
menjawab, 'Dia mati syahid'. Aku berkata kepada Abdullah, 'Allah 
dan Rasul-Nya lebih tahu tentang beritanya'. Dia berkata, "Memang 


benar' "720 


2 md CAK odadi M1 Ip ae Es — yoJi va 

Pai SP SB cad Ol HA BI Ii aa ot an 

LI Ka CB UE JG REI IU eat Je sa lag ale AN 
aa Gn Bl 


1379/115. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, 
Al Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada kami, bahwa Rauh 
bin Ubadah menceritakan kepada mereka, bahwa Ibnu Juraij berkata: 
Ja'far bin Khalid mengabarkan kepadaku dari ayahnya, dari Abdullah 
bin Ja'far, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah mengusap kepalaku 
dengan tangannya." 

Abdullah bin Ja'far lanjut berkata: Aku menduga dia berkata, 


"Tiga kali. Setelah mengusap Nabi SAW berdoa, 'Ya Allah, berilah 
ganti untuk anak Ja'far (dengan yang lebih baik)". 

Ja'far bin Khalid telah meriwayatkan dua hal yang sangat 
mulia, yaitu sunah mengusap kepala anak yatim, dan mengunjungi 
orang yang terkena musibah untuk memeriksa apa yang akan mereka 
makan pada malam harinya. Semoga Allah memberi petunjuk kepada 
kita untuk mengamalkannya. 


720 Y ih. hadits no. 1377. 
M Jpid. 


Al Mustadrak — 


| | 


AA pi SA HE Jab at erg al awa. 

DE 3 In Et eno la Ha Eta dag 
HI Ga Si (3 Mata 3 EA G3 pa la Aa 
JW AA 3 “JG Kaka Gg de Lo Nang 
He dip PN UG 2 data HSE eng ai 
dag SA aah AI Je AE UC apl GA ds 
AP NA Se IR DIAN Sp 3 ca 
oa BA SI Cina 3 EN Sola ai 
Ira 56 ska Na 3 ai KE sena DE Tas 
SES GEA Cant GI os de 3 gai 


1380/116. Abu Sahl Ahmad bin Muhammad bin Abdullah An- 
Nahwi mengabarkan kepada kami, Abu Oilabah menceritakan kepada 
kami, Abu Ashim menceritakan kepada kami, Al Aswad bin Syaiban 
menceritakan kepada kami, Khalid bin Sumair menceritakan kepada 
kami, Basyir bin Nahik menceritakan kepadaku, dari Basyir (maula) 
Rasulullah SAW yang namanya pada masa Jahiliyah Zahm bin 
Ma'bad. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Dia 
menjawab, "Zahm bin Ma'bad." Rasulullah SAW bersabda, "Kamu 
adalah Basyir." Maka dari itu, itu menjadi namanya. Dia berkata, 


— Al Mustadrak 



























"Ketika aku sedang berjalan bersama Rasulullah SAW. Beliau 
bersabda, 'Wahai Ibnu Al Khashashiyyah, kamu tidak membenci Allah, 
karena kamu berjalan bersama utusan Allah'. Maka aku berkata, 'Aku 
tidak membenci Allah sedikit pun. Setiap kebaikan adalah perbuatan 
Nabi Allah'. Lalu beliau mendatangi kuburan orang-orang musyrik 
dan bersabda, 'Dulu mereka mendapatkan banyak kebaikan (tapi 
sekarang tidak)'. (tiga kali). Kemudian beliau mendatangi kuburan 
orang-orang Islam dan bersabda, 'Mereka telah menemukan banyak 
kebaikan', sebanyak tiga kali. Ketika beliau sedang berjalan, 
pandangan beliau tertuju pada seorang laki-laki yang sedang berjalan 
di antara kuburan dengan memakai dua terompah. Beliau lantas 
bersabda, 'Hai orang yang memakai terompah (yang terbuat dari kulit 
sapi yang telah disamak), celaka kamu, lepasikaniah kedua 
ferompahmu'. Laki-laki itu lalu menoleh. Setelah mengetahui bahwa 
yang menegur Rasulullah SAW maka dia pun melepas kedua 
sandalnya dan membuangnya.”2 


Je GP kg eng 3 SE B5 vr 
5 HPA gp Kn Ula ad Esa 


3 3 0 


A4 e 
SI Go AI Jia) YP on YP Ga Dab YP aa Hj IE 
nan NP e 0. o. - Tn Para 
Bh, Aa ale AI oo A1 Jaan Ol al la 
Ugal JEAN En JB gg cai 


1381/117. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada 
kami, Ismail bin Gutaibah memberitakan (kepada kami), Yahya bin 
Yahya menceritakan kepada kami, Waki' memberitakan dari Al 
Aswad bin Syaiban, dari Khalid bin Sumair, dari Basyir bin Nahik, 


"2 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Waki' dan Abu Ashim meriwayatkan 
darinya. Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


dari Basyir (maula) Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW melihat 
seorang laki-laki yang berjalan di antara makam-makam dengan 
memakai dua terompah, lalu beliau bersabda kepadanya, "Hai orang 


yang memakai terompah, lepaskanlah kedua terompahmu (yang 


terbuat dari kulit sapi yang telah disamak)."'2 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya, yaitu pada jenis hadits yang seorang sahabat 
haditsnya tidak terkenal diriwayatkan kecuali dari dua orang Tabiin. 


3 ec 


li LaN M K3 33 SA AI X5 yf Up ayal YAN 
BP ana AA Ea Jalal Gi KAS Jr) jl Cas 
CPI PEN Ae AS ga Gin GA ii ab 
SPA Hip Ip GUA yA spb gi Man 53 
LIS Ag ES IA GA SG 3G Gn US 085 lh 
AA Han LI SN ip Lt TS Sent Gil oa CBU 
Ha al Ob AI SA KG KEASN Aa A yaa 2 AN 
CAS Aa Al PJB SAE ah SA UE) II 

Pa Stan & Hm ash, 


1382/118. Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Ash- 
Shaffar mengabarkan kepada kami, Abu Ismail Muhammad bin Ismail 
menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Maryam menceritakan 
kepada kami, Nafi? bin Yazid memberitakan (kepada kami), Rabi'ah 
bin Saif mengabarkan kepadaku, Abu Abdurrahman Al Hubuli 
menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, dia 


73 | ih. hadits no. 1380. 


— Al Mustadrak 

















berkata: Kami mengubur seorang laki-laki bersama Rasulullah SAW. 
Ketika kami pulang dan berada persis di depan pintu rumah beliau, 
ternyata ada seorang perempuan yang kami tidak mengira bahwa 
beliau mengenalnya. Beliau bertanya, "Wahai Fatimah, darimana 
kamu?" Dia menjawab, "Aku baru pulang dari keluarga si mayit untuk 
bertakziyah dan menghibur mereka." Beliau bersabda, "Barangkali 
kamu ikut sampai bersama mereka ke kuburan." Dia berkata, "Aku 
berlindung kepada Allah bila sampai ke kuburan bersama mereka, 
karena aku telah mendengar sendiri engkau memperingatkannya 
(melarangnya)." Beliau bersabda, "Seandainya kamu sampai ke 
kuburan bersama mereka, maka kamu tidak akan melihat surga 
sampai kakek ayahmu melihatnya. "4 


Al Kudaa adalah kuburan. Haiwah bin Syuraih Al Hadhrami 
meriwayatkannya dari Rabi'ah bin Saif. 


5 .. £5 ig .. . . . ve. 1. 
AAN SAS aj Kaban 3 SG BA —NVA/NYAY 

sh ? Se 18 : "2 | T 0 7 ac Hn 
dr MN 5 KS BIL CAN Jai 1 Ja Xp Ci 


. 


3 4 


PE Ai at IP SAK gia Op Tah daa dp Gas 


Ka ig lan Ko j5 Heh gi Aa Lp ga 
JH og HS Sm Gl oa MS 3 og jata AA 
Ha AL JA ia Se Ke IPS IS slah Mia 

Ia SE ih ui 


74 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Ibnu Abu Maryam meriwayatkan 
darinya." 
Al Mugri' berkata: Haiwah menceritakan kepada kami, Rabi'ah bin Saif 
mengabarkan hadits ini kepada kami. Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari dan 
Muslim." 


Al Mustadrak — 





1383/119. Bakar bin Muhammad bin Hamdan Ash-Shairafi 
menceritakannya kepada kami, Abdushshamad bin Al Fadhl Al Baikhi 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yazid Al Mugri' 
menceritakan kepada kami, Haiwah menceritakan kepada kami, 
Rabi'ah bin Saif Al Ma'afiri menceritakan kepada kami dari Abu 
Abdurrahman Al Hubuli, dari Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah 
SAW melihat seorang perempuan yang keluar dari (mengunjungi) 
jenazah. Maka beliau bertanya kepadanya, "Dari mana kamu?" Dia 
menjawab, "Dari mengunjungi keluarga mayat ini." Maka Rasulullah 
SAW bersabda, "Demi Allah, seandainya kamu sampai ke kuburan 
bersama mereka, maka kamu tidak akan melihat da sampai dia 
diperlihatkan kepada kakek ayahmu." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Ae 2 Is GE oat ay Inrae 
3 pelaag SG AN CAS pl aa Kang KI pi 


Pt Td 


Ina Cas YG BI 


Es PA ea nan uap 

jimin Op BASA Kent Gi PA BS an Ui PA EA Tea 
re o 0 le ie Pa Papa u 2 setp yP Aas (kah Ca YG 
pi, yo MA tag ae 2 & 335 GA Jb 


Pa don Lali Gele 


7 Y ih. hadits no. 1381. 


— Al Mustadrak 








1384/120. Abu Bakar Ahmad bin Kamil bin Khalaf Al Gadhi 
mengabarkan kepadaku, Ahmad bin Isa Al Oadhi menceritakan 
kepada kami, Abu Al Walid dan Muslim bin Ibrahim menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami. 


Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Balawaih 
menceritakan kepada kami, Abu Al Mutsanna Al Anbari menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Ma'in menceritakan kepada kami, Yahya bin 
Sa'id dan Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin 
Juhadah, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah 
SAW melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur dan orang-orang 
yang menjadikannya sebagai masjid serta (menaruh) lampu 
padanya."726 

Al Hakim berkata, "Abu Shalih disini bukanlah As-Samman 
yang dijadikan hujjah, akan tetapi dia adalah Badzan yang tidak - 
dijadikan hujjah oleh Al Bukhari dan Muslim. Akan tetapi hadits ini 
diriwayatkan oleh para imam, dan aku juga menemukan syahid-nya 
yaitu hadits Sufyan Ats-Tsauri pada redaksi haditsnya, maka aku pun 
meriwayatkannya." 


cl Za Ou v KA as Aa aan —A YA/NYAo 
We gi GEA KEP DA gi GAP IE Ip gb gi 
AN ed da BI Up ad IG cal 2 aa 
1385/121. Abu Al Abbas Ahmad bin Harun Al Fagih 
menceritakannya kepada kami secara imla', Ali bin Abdul Aziz 


726 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Abu Shalih adalah Badzan. Al 
Bukhari dan Muslim tidak berhujjah dengannya." 


Al Mustadrak — 





menceritakan kepada kami, Abu Hudzaifah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Utsman 
bin Khutsaim, dari Abdurrahman bin Bahman, dari dari Abdurrahman 
bin Hassan bin Tsabit, dari ayahnya, dia berkata, "Rasulullah SAW 
melarang wanita-wanita yang berziarah kubur." 

Hadits-hadits yang melarang ziarah kubur telah di-nasakh. 
Yang me-nasakh adalah hadits Algamah bin Martsad dari Sulaiman 
bin Buraidah, dari ayahnya, dari Nabi SAW, 335) en KUN gp 
any If) adi "Dulu aku melarang kalian berziarah kubur, namun 
sekarang ziarahilah kuburan!" Hal itu karena Allah SWT telah 
mengizinkan beliau menziarahi kubur ibunya. 


Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. 


- oto. 35035. 5 


EA LA HA yaa af 5 3, — xx /NYAN 
Oa 3 BI 

IE AR aa 3 ate 3 ne yaah ta, 

oi Pa ama dan sial adan yA ae Gl 

Aa At UR da Dt 3 Gan Di dat Got Dt 

Je TA 2 IE 0 pa ala Ai Io ya Gl ta 

3, pi 36 YA 2 SE) ie ob dg 


, .3 


3 - Hd - Poo oo. 
AANG IS NI OI SE A3 


77 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, "Hadits-hadits yang melarang menurut 
kami telah di-nasakh dengan hadits Buraidah, 'Dwlu aku melarang kalian 
berziarah kubur, namun sekarang berziarahlah'!" 


— Al Mustadrak 











1386/122. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub sungguh 
menceritakannya kepada kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman menceritakan 
kepada kami. 


Abu Al Abbas menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Abdullah bin Abdul Hakam memberitakan (kepada kami), dia berkata: 
Abdullah bin Wahb memberitakan (kepada kami), Usamah bin Zaidan 
Muhammad bin Yahya bin Hibban Al Anshari mengabarkan 
kepadaku. Dia mengabarkan kepadanya bahwa Wasi' bin Hibban . 
menceritakan kepadanya bahwa Abu Sa'id Al Khudri menceritakan 
kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Dulu aku melarang 
kalian berziarah kubur, namun sekarang ziarahilah kubur karena ada 
pelajaran padanya. Dulu aku melarang kalian minum anggur, namun 
sekarang minumlah. Aku juga tidak menghalalkan minuman yang 
memabukkan. Dulu aku melarang kalian daging-daging kurban, 
namun sekarang makanlah dan simpanlah."'2 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


NN Gn aa aa AA Ei54 -yr/ ian 

Api PA SN HA sah Di Eh aa an un at 
Iga Of ega op AN aa Ip ep IN OYAA IP ai 3 
IT oo D5 SE IS AAU ph ea Ji 
HA 03 KENA R3 oi BP LA 


Td 


2 38.3 


1 - Nag Li ae SI - 
BB UAN II ASI GAN SN, NI 3 AP 


78 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 


€ Tki T- oz : 2 30 3 20. 22 2. “AG 
Yo de dan Jas sd SL ts Seng Last 
Ide a. « ? Lg. 
MI ema JS op deh 
, - 


1387/123. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Abdul 
Hakam memberitakan (kepada kami), Ibnu Wahb memberitakan 
(kepada kami), Ibnu Juraij mengabarkan kepadaku dari Ayyub bin 
Hani', dari Masrug bin Al Ajda?, dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, "Dulu aku melarang kalian berziarah 
kubur dan memakan daging kurban lebih dari tiga hari dan juga 
melarang perahan anggur, namun sekarang ziarahilah kuburan, : 
karena dia dapat menjadikan zuhud terhadap dunia dan 
mengingatkan akhirat. Makanlah daging-daging kurban dan 
simpanlah sisanya sesuka kalian, karena yang aku larang hanyalah | 
bila kebaikannya sedikit, sebagai kelonggaran bagi manusia. 
Ketahuilah bahwa perahan anggur itu tidak haram sedikit pun, dan 
sesungguhnya setiap yang memabukkan adalah haram." 


0 So 36. 3 KG - 


JGN AE HA aa Gi LS Kol Es ANN 
Ga eesae 13 ES Bab es KAI OS 2 AA ES SIR 
Hop BEN yaa al 5 PEP ipalaa aka 
SA A5 3 (SE seng al Ai Jo An So JG IG ega 
KA .5 KE Wb Wah Pra) 
1388/124. Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Umar Al 
Bazzar menceritakan kepada kami di Baghdad, Muhammad bin 


79 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Ayyub divonis dha'if oleh Ibnu 
Ma'in." 


— Al Mustadrak 











Syadzan Al Jauhari menceritakan kepada kami, Zakaria bin Adi 
menceritakan kepada kami, Sallam bin Sulaim menceritakan kepada 
kami dari Yahya Al Jabir, dari Amr bin Amir, dari Anas bin Malik, 
dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Dulu aku melarang kalian 
berziarah kubur, namun sekarang ziarahlah, karena dia dapat 
mengingatkan kepada kematian. 1120 


Oki—aN AI 3 1 BASA M2 Mug -yoliraa 
an Na eeree Wa Se 
SG OA Gp ae Si Ap ON PN Li 
Ha td A3 Ka & ar. sa Oa PO NN AA 0. 
& uga ig A1 nh ale Ai ulu P3 35 206 cal 53 
1389/125. Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Ash- 
Shaffar mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Ad-Dunya 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Imran Al Akhnasi 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Yaman menceritakan kepada 
kami dari Sufyan, dari Algamah bin Martsad, dari Sulaiman bin 
Buraidah, dari ayahnya, dia berkata, "Nabi SAW berziarah ke makam 
ibunya dengan seribu pasukan berkuda lengkap dengan senjatanya, 
kemudian beliau tidak terlihat menangis lebih banyak dari hari itu"! 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


70 Adz-Dzahabi berkata dalam A4t-Talkhish, "Jabir seorang periwayat yang dha'if." 
721 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — 


3 0. 


4 . 3 PN 3. 
BEI Loan 23 JASA WAS Af Gas — yura. 
re Sg - 3 . 5 9 PARA 2 
AE 1 ISA EA NE JAS gih D3 YA Jia yh 
2 309 0 .-. an .-. 4» To. Hai 2 2 Pa 
ve OlumS Oa gan Pi Ba AW y de Gi cela Sai 
Pa Kp SN, , . 2... ae Pa Co. 0 aa 
3 iug AA apa Sl da) 35 106 Bp A3 tj Pj 
. - - . rd ... 3 . - 2. 
ot ar ana Ben as En Kh Ba 
PAN an Te . sar BAG IE NI Ia GOA a BNP BK Tn Nai AA 2 Ia 
Pa wb GAN Naa Sop bi Tata of BEN, ud 
kaya! 
1390/126. Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub Al Hafizh 
dan Abu Al Fadhl Al Hasan bin Ya'gub Al Adl menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Muhammad bin Abdul Wahhab Al Farra' 
menceritakan kepada kami, Ya'la bin Ubaid memberitakan (kepada 
kami), Abu Munain Yazid bin Kaisan menceritakan kepada kami dari 
Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah 
berziarah ke makam ibunya lalu beliau menangis dan membuat orang- 
orang yang di sekitarnya menangis." Kemudian beliau bersabda, "Aku 
meminta izin kepada Tuhanku untuk berziarah ke makam ibuku dan 
Dia mengizinkanku. Aku juga meminta izin kepada-Nya untuk 
memohonkan ampun untuknya tapi Dia tidak memberiku izin. 
Ziarahilah kuburan, karena dia dapat mengingatkan kepada 
kematian"? 
Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


22 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 





An - oto... - 


MA aa aa an EN NAS YAN 


Ga JASA PAN AS GAS CA Saba 5 AN AP aa yi 
cal u an AP 63 Yi ajaa A3 aa Sa ara 
IP IN AN Ga ig ae Io Ip GS ide 
Ab AE Hb 2 sean Te JA (333) G leh 
-J Ang Para S1 BA A1 da UN Na Ar, SL IS 


, - 
ae O LL AL 


Tb) CE SB ud OS AD MEN 3 LAN d 
CL SRS Id OP MG da Lian ag 
CE MPIG S9 Magyap oa DL 

1391/127. Abu Sa'id Ahmad bin Ya'gub Ats-Tsagafi 
mengabarkan kepada kami, Abu Syu'aib Abdullah bin Al Hasan Al 
Harrani menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad An- 
Nufaili menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami, 
Zubaid menceritakan kepada kami dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu 
Buraidah, dari ayahnya, dia berkata, "Kami pernah bersama 
Rasulullah SAW dengan jumlah mendekati serupa penunggang onta. 
Lalu kami beristirahat dan beliau mengimami kami shalat dua rakaat. 
Kemudian beliau menghadapkan wajahnya kepada kami dengan 
kedua mata berlinang. Melihat itu Umar berdiri menghampiri beliau 
menyatakan siap menebus dengan ayah dan ibunya (asalkan beliau 
tidak menangis)." 

Umar berkata, "Ada apa denganmu, wahai Rasulullah?" Beliau 
menjawab, "Aku meminta izin kepada Tuhanku untuk memohonkan 
ampun bagi ibuku tapi Dia tidak mengizinkanku, sehingga air mataku 
pun berlinang karena kasihan terhadapnya. Aku juga meminta izin 
kepada Tuhanku untuk menziarahi makamnya dan Dia 


Al Mustadrak — 


mengizinkanku. Dulu aku melarang kalian berziarah kubur, namun 
sekarang ziarahlah, dan jadikanlah kebaikan kalian bertambah 
dengan berziarah kubur. 273 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


AA Et ara abg BASA Gd Ebi al yan 


HP MAU MU AP el Ea ai 
PU AAN Ip ii D5 Hb rage ad aKL Sa 
KA 3 Sri al oo ng 
DH Ia Hadi Job Jpn Ha aa 

Wa AG SBS AI 1G ui 


1392/128. Abu Bakar Muhammad bin Isahg Al Fagih 
menceritakan kepada kami, Abu Al Mutsanna Mu'adz bin Al 
Mutsanna memberitakan (kepada kami), Muhammad bin Al Minhal 
bin Adh-Dharir menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai' 
menceritakan kepada kami, Bistham bin Muslim menceritakan kepada 
kami dari Abu At-Tayyah Yazid bin Humaid, dari Abdullah bin Abu 
Mulaikah, bahwa Aisyah datang dari pemakaman pada suatu hari, lalu 
aku bertanya kepadanya, "Wahai Ummul Mukminin, dari manakah 
engkau?" Dia menjawab, "Dari kuburan saudaraku Abdurrahman bin 
Abu Bakar." Aku berkata kepadanya, "Bukankah Rasulullah SAW 
melarang ziarah kubur?" Dia menjawab, "Ya, memang dulu beliau 


733 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 








.melarangnya tapi (sekarang) beliau diperintahkan untuk berziarah 
kubur. "734 | 


3 . e - 
LA SI IE oral Ade jd Gis — ya rar 
BI IP AE ENI denda SARA 2 Pia SAS KIA OMA 
SIB Ma NIP ME AP Ob Hi Math GAS 
2: Ba -. Pa ob. Pa DA or 4, ., y Ay A £ 
YAI 565 3 SE LS lag AP AN lo Al Jiya) JB 
BA PA an SO I 0 Hah JB PA Geli PA TANI SEN MN 31 
HE YG GAS Ga ah Li IP Wb daa 
N Pak 
1393/129. Abu Ali Al Husain bin Ali Al Hafizh menceritakan 
kepada kami, Abdan Al Ahwazi memberitakan (kepada kami), Bisyr 
bin Mu'adz Al Agadi menceritakan kepada kami, Amir bin Yasaf 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Thahman menceritakan 
kepada kami dari Yahya bin Abbad dari Anas bin Malik, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Dulu aku melarang kalian berziarah 
kubur. Ketahuilah, (sekarang) ziarahilah kuburan, karena dia dapat 
melunakkan hati dan membuat air mata menetes serta mengingatkan 
kepada akhirat: dan janganlah kalian berkata-kata kotor.” 


Saba kei Se os Haus Ar Ira 
AG 0 2. .30 @ 


3 o- 4 
daa LIL PI Hi 


. 
. 


EA KEP OS 1 Ain GAS 


. - 


74 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 
788 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Diriwayatkan pula dengan sanad yang 
lain dari Anas." 


Al Mustadrak — 


23 0 La 5 @ . . Ia. 


Ke AR Gp apb ip (ai AI IP ala) 
SA sala ala AI Se Jan SE JU eell 33 Ap 


AA 303 - » 0.1 2 Aa Bg 
AB 8, ur Ca V3 ga Ol ah MAS og PU 53 
SAI yA Tera La 
. 1394/130. Ahmad bin Utsman bin Yahya Al Mugri' 
mengabarkan kepada kami di Baghdad, Sa'id bin Utsman Al Ahwazi 
menceritakan kepada kami, Ar-Rabi' bin Yahya menceritakan kepada 
kami, Abdul Aziz bin Muslim menceritakan kepada kami. 


Yahya bin Abdullah At-Taimi menceritakan kepadaku dari 
Amr bin Amir Al Anshari, dari Anas bin Malik, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Dulu aku melarang kalian berziarah 
kubur, tapi (sekarang) barangsiapa yang mau berziarah kubur, 
silakan berziarah, karena dia dapat melunakkan hati, meneteskan air 
mata dan mengingatkan kepada akhirat." 


00 IGO 3G 


Ce gni Gr, KA as Me Ta Is IYA Yao 


7.3 Pa Ina GB. 38 30 


Hyang do. Kara In «all 35 ep asah al — Saya ISA AI 
() 0 0 


Hi PNJ ke Ana Oi PEP HA 


Ig HERAN Io MS JIE 18 33 PA 


en Ae OP SAI Je GAN Up SE 
Mb G2 5 dana aan IS ab Je Yon A Tah 


4 Bae 


PS PA 


786 T ih. hadits no. 1393. 


— Al Mustadrak 




















1395/131. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakan kepada kami, Al Abbas bin Muhammad Ad-Duri 
menceritakan kepada kami, Musa bin Daud Adh-Dhabbi menceritakan 
kepada kami, Ya'gub bin Ibrahim menceritakan kepada kami dari 
Yahya bin Sa'id, dari Abu Muslim Al Khaulani, dari Ubaid bin 
Umair, dari Abu Dzar, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda 
kepadaku, "Ziarahilah kuburan karena akan mengingatkan kepada 
kematian. Mandikanlah orang mati karena dalam membersihkan 
tubuhnya terdapat pelajaran berharga. Shalatilah jenazah agar kamu 
bersedih, karena orang yang bersedih berada dalam naungan Allah 
dan akan mendapatkan semua kebaikan." 


Para periwayat hadits ini dari yang terakhir tsigah. 


AAS ip Kaban ep KA ya Ad Eis —ipy/aran 
GEA Aa AE api Hi Ki Ela era Jadi 
18595 5 ori gg POT S3 Je y USA Pan 


5 


ge #5 £ 

3 , (akan 

1396/132. Abu Humaid Ahmad bin Muhammad bin Hamid Al 

Adl menceritakan kepada kami di Thabaran, Tamim bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, Abu Mush'ab Az-Zuhri menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ismail bin Abu Fudaik menceritakan 
kepadaku, Sulaiman bin Daud mengabarkan kepadaku dari Ja'far bin 
77! Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Akan tetapi hadits ini mungkar. 
Ya'gub adalah Al Oadhi Abu Yusuf: haditsnya Hasan. Yahya tidak bertemu 


dengan Abu Muslim, jadi mungathi', atau bahwa Abu Muslim 
(meriwayatkannya dari) periwayat yang majhul." 


Al Mustadrak — 





Muhammad, dari ayahnya, dari Ali bin Al Husain, dari ayahnya, 
bahwa Fatimah binti Nabi SAW berziarah ke makam pamannya 
Hamzah setiap Jum'at lalu shalat dan menangis di sisinya. 8 


Para periwayat hadits ini dari yang terakhir tsigah. Aku telah 
membahas secara panjang lebar tentang anjuran ziarah kubur sebagai 
bentuk andil dalam menganjurkan (agar orang-orang berziarah kubur), 
dan juga agar orang yang kikir dengan dosanya mengetahui bahwa hal 
tersebut merupakan Sunnah. Semoga Allah SWT senantiasa 
melimpahkan rahmat-Nya kepada Muhammad dan seluruh 
keluarganya. 


9g. 30 . 305.8. 


Sa Aa Ola 5 Ka SG dug erlarav 
OA IA SARA Ai Ci Pe LA Sis 
de papa ii 24 -JG cal 6 tata AN us CO yaaa 


8 23, Pa Feat Pa TA PA Le Pa NP or Aa, 
DAN PING Aje NU Sold La JL cija Gd elang AE Al 
y a.s - Pa “ En 0 0 y -. . La Lena .. L 3 TC. s 
Sl da) J3 Ud Ur cal ana, Jang Ad gayg Il uu OS 

. 0 2 Pe - 0... 0. ts On. Pd 3 . ore A ., 
Ge ae ba ah (naa) any tan 9 elu “es MI lp 


ar oo oo ra, YR Na mana ea ni 
Al Ayana Jae Cb png BN jak OS ASI spt 0 jLo- Nu 
Yo - - PER ta 0. sean PAN A5 0 0 
cl Sg—g 5 A3 Lay mn) Un 9 "JB el (PI 
3 . Te .c T- . H cor. Pr 2 PLN Ke 4 .. “1 
Oa AN eh L3 JA Je le Ar, Ga 3 Wp 

03. 


Ko DO EU SI Ka II da li 
3G 1 - o. 0ao 0. Pa . .g 
SANG AA ba AI Ga 3T Ga Kd Jo Ga 


738 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sangat mungkar, dan 
Sulaiman divonis dha'if." 


—— Al Mustadrak 


1397/133. Abu Bakar Ahmad bin Salman Al Fagih 
mengabarkan kepada kami di Baghdad, Al Hasan bin Sallam 
menceritakan kepada kami, Yunus bin Muhammad menceritakan 
kepada kami, Harb bin Maimun menceritakan kepada kami dari An- 
Nadhr bin Anas, dari Anas, dia berkata: Ketika aku sedang duduk 
bersama Nabi SAW, lewatlah jenazah. Maka beliau bertanya, "Apa 
ini?" Mereka menjawab, "Jenazah si fulan: Dia mencintai Allah dan 
Rasul-Nya, beramal dengan ketaatan kepada Allah dan konsisten 
dengannya." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Dia wajib (masuk 
surga), dia wajib (masuk surga), dia wajib (masuk surga)." Lalu 
lewatlah jenazah lain, lalu mereka berkata, "Jenazah si fulan, Dia 
membenci Allah dan Rasul-Nya dan beramal dalam kemaksiatan 
kepada Allah dan terus menerus melakukannya." Maka beliau 
bersabda, "Dia wajib (masuk neraka), dia wajib (masuk neraka), dia 
wajib (masuk neraka)." Maka mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, 
engkau memuji jenazah yang pertama dengan kebaikan dan memuji 
jenazah kedua dengan keburukan dan engkau mengucapkan, 'Dia 
wajib, dia wajib, dia wajib '." Maka beliau bersabda, "Memang, wahai 
Abu Bakar. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang 
berbicara dengan lidah (bahasa) bani Adam sesuai yang terdapat 
pada seseorang berupa kebaikan dan keburukan." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya dengan redaksi ini. 


3036. 3 Pt 


BA EN aa yi 5 SA ES tlah 


A3. red 


SEA Pam Pa Te NG ASASI Jika Gi 
Ae IP dal 13 SAS AS sana Ap Jan ES La 


. 


79 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 





end mede ame Pa 
NA DA AN GAN ie ata Jl ag KO 13 
"IL P— 2 eni ag SEE C3 

Da Yu Din, ena 


1398/134. Muhammad bin Shalih bin Hani' menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Ismail Al Anbari dan Tamim bin 
Muhammad menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Muhammad bin Aslam Al Abid menceritakan kepada kami, Muammal 
bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami dari Tsabit, dari Anas, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Tidak seorang muslim pun yang meniggal 
dunia lalu ada empat orang tetangga terdekatnya yang bersaksi 
(menyatakan) bahwa mereka tidak mengetahuinya kecuali sebagai 
orang baik, maka Allah Ta'ala akan berfirman, 'Aku menerima 
perkataan kalian —atau: kesaksian kalian— dan Aku telah 
mengampuni apa-apa yang tidak kalian ketahui'. sai 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


Ga SA dl P3 —5 Al Megi —yroliraa 

Gta Ja ISA Ma En ae YA USS aa 
“J Hp SP da dp YA AN 23 Uta 
3 AI Ip GO tag le Ko Spon dl jasa 


. 


ae ee TA ak Sea a BAU ebi a 


&. 


40 A dz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 








nii 


cb aa Di 16 ne UB Koba Aa 


nga ih sgm ) 16 2 Ciyanoaa 
1399/135. Abu Al Abbas Oasim bin Oasim As-Sayyari 
mengabarkan kepada kami di Marwa, Muhammad bin Musa bin 
Hatim menceritakan kepada kami, Ali bin Al Hasan bin Syagig 
menceritakan kepada kami, Al Husain bin Wagid memberitakan 
(kepada kami), Al A'masy menceritakan kepada kami dari Abu 
Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Seorang laki-laki pernah 
menemui Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah 
kepadaku suatu amalan yang apabila aku melakukannya aku akan 
masuk surga." Beliau bersabda, "Jadilah orang yang berbuat baik." 
Dia bertanya, "Bagaimana aku mengetahui bahwa aku berbuat baik?" 
Beliau menjawab, "Tanyakan kepada tetangga-tetanggamu. Jika 
mereka mengatakan bahwa kamu berbuat baik berarti kamu orang 
baik, tapi jika mereka mengatakan bahwa kamu berbuat jahat maka 
berarti kamu orang jahat." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


HA KE yA Bis ATA 
03 30316. 3 


I53 £ D Pad ge Bi Tenan Op san LS IS Ep 


.Te 3503 G- 


ap 2 Bas cina 13 35 Gis pkl A3 Ci 


us td Ja or AM Ip UB db le 


Karan . 


1 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — 


AN ea 
1400/136. Abdurrahman bin Al Husain bin Ahmad bin 
Muhammad bin Ubaid Al Asadi menceritakan kepada kami di 
Hamdan, Ibrahim bin Al Husain bin Dizil menceritakan kepada kami, 
Adam bin Abu Iyas menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami, Tsabit Al. Bunani menceritakan kepada 
kami dari Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullah SAW pernah 
ditanya, "Wahai Rasulullah, siapakah penghuni surga?" Beliau 
menjawab, "Orang yang tidak meninggal dunia sampai kedua 
telinganya penuh dengan apa yang dia sukai (yaitu pujian baik dari 
orang-orang)." Beliau ditanya lagi, "Siapakah penghuni neraka?" 
Beliau menjawab, "Orang yang tidak meninggal dunia sampai kedua 
telinganya dipenuhi dengan apa yang dibencinya."'” 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


. 


al ap aa YK ad Age eva 

Sa) EA Cie JA bata G3 DE Eta dis A 
of olga AP ah HA Cah Gi Al AP ES ap jadi 
Jo) AA JCAI Ge IA ad ata bs 
| Hb C3 pa AS al 3 Abg ale di Lo 
LAB cah DU AN Ep ad 3EGG pala 3 OI 
Gang HPA do MI JS MA S3 Jae Bf 


782 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 








Oa jga HUI We dna reg Ob 23 DG las 
af BU, Ang ala Ko AJ JS ol UK 
IE LSI AI hui Se ra An 
ASN BAG Ia de 3 4 Al ala MI Lo S Nag 
HA SE tg TE BLAI IU eU hg Gb 

da ariana Si 


1401/137. Abu Al Hasan Ahmad bin Muhammad bin Salamah 
Al Anazi mengabarkan kepadaku, Utsman bin Sa'id Ad-Darimi 
menceritakan kepada kami, Ashbagh bin Al Faraj Al Mishri 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada 
kami, Yunus mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, bahwa 
Kharijah bin Zaid mengabarkan kepadanya bahwa Ummu Al Ala' 
seorang wanita Anshar yang telah membaiat Nabi SAW mengabarkan 
kepadanya, bahwa mereka pernah membagi-bagi undian kepada 
orang-orang Muhajirin lalu Utsman bin Mazh'un jatuh pada undian 
kami dan kami pun membawanya ke rumah kami. Setelah itu dia sakit 
yang menyebabkannya meninggal. Setelah dia meninggal dan telah 
dimandikan serta dikafani dengan pakaiannya, maka Rasulullah SAW 
masuk. Lalu aku berkata, "Hai Utsman bin Mazh'un, semoga rahmat 
Allah senantiasa terlimpahkan padamu, wahai ayah As-Sa'ib, aku 
bersaksi bahwa Allah telah memuliakanmu." Rasulullah SAW 
bersabda, "Bagaimana kamu tahu bahwa Allah memuliakannya?" Dia 
menjawab, "Demi ayah dan ibuku wahai Rasulullah, siapakah yang 
dimuliakan Allah?" Rasulullah SAW bersabda, "Adapun dia, maka 
telah datang keyakinan padanya. Demi Allah, aku berharap agar dia 
mendapatkan kebaikan. Demi Allah, aku sendiri tidak tahu meski aku 
ini seorang utusan Allah, apa yang akan Dia perbuat padaku." Maka 


Al Mustadrak — 


dia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menyatakan dengan yakin 
bahwa seseorang tertentu baik setelah ini selamanya."? 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


ae AN "Ae 2 AA Ms ful ayal 
SIGN AS GP Cita 2 op AN 2 Bln BAL KL 
Sa MA mob dia Pa al Baa 
GS Ca Ae EA Oa Ip Ia Wa dari Sans 
7 1 2 ANA 3 0 AT 29 .. Oo 
AS AAS IA Ji OS AT cal Cb cl SA SP 
3 a89 0... ” .. (B3 3157 2... 
AINI 3 Ji IE MANIS LEVI $ 1B dor Lea DS 
p' 2 PN ed . - Lg , 5 : £ - . . / 20. 
AA 3 lh AI IS ya At El JB KA el cah ng 
Ta p 2 1 j .. 5, $ 2 Pn Ta ae 
AB os Al Sah, SE gamma FA 00 A4 3 yl) CAN E up 
$ o- .. o- 0 Io sat HAN MEA FA cet at 
ANA si Ia SN JB SABAR OS "JB CAN, HI 
or - or ta 2, “ rd “. 7 0. 0 £. CJ 
deg MIPA lte CA KAS 3 eat UP Lab Li 
1402/138. Abu Abdillah Muhammad bin Ali Ash-Shan'ani 
mengabarkan kepada kami di Makkah, Ishag bin Ibrahim bin Abbad 


Ash-Shan'ani menceritakan kepada kami, Abdurrazzag memberitakan 
(kepada kami). 


Abu Muhammad bin Abdullah menceritakan kepada kami 
secara imla', Ahmad bin Najdah Al Ourasyi menceritakan kepada 
kami, Sa'id bin Manshur menceritakan kepada kami, Abdurrazzag 


78 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 

















menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij memberitakan (kepada kami), 
Ibnu Thawus mengabarkan kepadaku dari ayahnya, bahwa dia pernah 
membaca setelah tasyahud beberapa kalimat yang sangat dia 
agungkan. Aku bertanya, "Pada dua (duduk) semuanya?" Dia 
menjawab, "Justru pada (duduk) kedua setelah tasyahhud." Aku 
bertanya, "Kalimat apakah itu?" Dia menjawab, "A 'uudzu billaahi min 
adzaabi jahannam wa a'uudzu billaahi min adzaabil gabri wa 
@'uudzu billaahi min syarril masihid dajjal wa a'uudzu billaahi min 
Jitnatil mahyaa wal mamaati (ya Allah, aku berlindung kepada-Mu 
dari siksa neraka Jahanam, aku berlindung kepada-Mu dari siksa 
kubur, aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan Al Masih Ad-Dajjal 
dan aku. berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan serta 
kematian." 

Dia berkata lagi, "Dia kemudian mengagungkan kalimat- 
kalimat tersebut." 

Ibnu Juraij berkata, "Abdullah bin Thawus mengabarkan 
kepadaku dari ayahnya, dari Aisyah, dari Nabi SAW." 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim tentang 
memohon perlindungan dari siksa kubur. Keduanya tidak 
meriwayatkan hadits ini. Aku telah mendiktekan hadits yang shahih 
sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim dalam bab ini yang tidak 
diriwayatkan keduanya dalam pembahasan tentang iman, tapi aku 
tidak mendiktekan hadits ini. 

» 3 


0. 30 3G. 3 


BI ai Ap Ia AI Es yah. 
3 , A4 se BaAN ena CAS Op Int Tara Cal Paha 3 Ian 
£ i « -.. 30 3 


Te Ke pp de aa ip IN Pa 


744 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari dan 
Muslim." 


Al Mustadrak — 





Oak pa 3 ee SE Kentu Tama | Aang 
TN si, Usai 36 Fall € Tg ct, Ap AN LS ha 
Sia aa, Sar 3 SALA S2 SS Jaa D3 Ol Gp 
UR IS uh SB 00 FP dal) Ip LAI SI PNY, 
R9 Je IBU Lal Jas Hasi OP ve FI Ju ja 
be Ie SE dal 3G BEN Jis #jlani GP 
en Ma Tau da J3 SA Ja Ia 
AS GA PA Un yg IA JS AI SU ata 
Aa dai ON 0) edal j3 tg IA CG SU 
neb-aba DG Fa Aa JB aa Ws er uh 
pe Pama UE OPS ade G3 IS ds Uus 
ia dd Cui aa paduan,» JB as Us Us 
2 Aga adan LA Kla SU 3 3 AS Ga YAI 
eka sai & AI So Ga DA A5 
AD 3 La Pet yang ane 
A3 353 ena au jp aa Sat 
S5 Bia Ja JUS Sa Le Ea ga 
Na ag BE AI S3 3, dag abs Ss53 Ud Ii af 


— Al Mustadrak 

















25 ASI 35 GAM ag AAN JAN Ia GAP y 
AE Ya La 

Ana men das SS Ju 2d 

SI Sl at CA" Ta sat A33 Y li LA 


pad Yeo Ie Kah AA Aa 

— - 5 ap Any YG dana ani GP API ap Any a 
IS ig Ba ia Joe EP AP Any pi 
GAN JA ih 1d Ge WES UE WA MAS 
NE 233 Yel HIS Sale AAS 2 os 
"IS dik DPS 13 LD AI JG: 33 OS ad 
s3 Cap 3 Se 103 AJE AB AJE (AN Hala 
Lb Ia oo AS aa dn ja hy Tag us Je, 2 
SS SE es Pu IG la NN HD JGS 
MIL MIA bi S3 ala ta Lana 
KI IIS Ke Ka API, BIG Up VI, 


1403/139. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishag Ash-Shaghani 
menceritakan kepada kami, Sa'id bin Amir menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Amr bin Algamah menceritakan kepada kami 
dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, bahwa beliau 
bersabda, "Sesungguhnya orang yang meninggal mendengar suara 
terompah-terompah mereka ketika mereka meninggalkan (kuburan). 


Al Mustadrak — 


Jika mayat tersebut orang mukmin, maka shalat berada di kepalanya, 
puasa di sebelah kanannya, zakat di sebelah kirinya, perbuatan baik 
berupa sedekah, shalat (sunah), silaturrahim, perbuatan makruf dan 
perbuatan baik kepada sesama manusia berada di kedua kakinya. 
Lalu ada yang datang ke arah kepalanya. Lalu shalat akan berkata, 
Tidak ada tempat masuk ke arahku' Lalu ada yang datang ke arah 
sebelah kanan mayat lalu puasa akan berkata, Tidak ada tempat 
masuk ke arahku' Lalu ada yang datang ke arah kirinya, maka zakat 
akan berkata, "Tidak ada tempat masuk ke arahku! Kemudian ada 
yang datang ke arah kedua kakinya, maka perbuatan-perbuatan 
baiknya akan berkata, 'Tidak ada tempat masuk ke arahku' Maka 
dikatakan kepadanya, 'Duduklah' Dia kemudian duduk dan matahari 
ditampakkan kepadanya yang hampir tenggelam. Lalu dia ditanya, 
Apa yang kamu katakan tentang orang ini yang berada di tengah- 
tengah kalian dan apa kesaksian kamu terhadapnya?" Maka dia 
menjawab, 'Biarkan aku shalat dulu' Maka mereka (para malaikat) 
berkata, 'Nanti kamu akan melakukannya, tapi jawab dulu apa yang 
tadi kami tanyakan'. Dia bertanya, "Apa kalian tanyakan kepadaku?" 
Mereka berkata, 'Beritahu kami apa yang tadi kami fanyakan'. Dia 
berkata, 'Biarkan aku shalat dulu' Maka mereka (para malaikat) 
berkata, 'Nanti kamu akan melakukannya, tapi jawab dulu apa yang 
tadi kami tanyakan'. Dia bertanya, Apa kalian tanyakan kepadaku?' 
Mereka berkata, 'Beritahu kami yang kamu katakana tentang orang 
ini yang berada di tengah-tengah kalian dan apa kesaksianmu 
terhadapnya?" Maka dia menjawab, 'Dia adalah Muhammad, aku 
bersaksi bahwa dia seorang hamba Allah yang datang dengan 
membawa kebenaran dari sisi Allah! Maka dikatakan kepadanya, 
Atas itulah kamu hidup, atas itu kamu mati, dan atas itu pula kamu 
nanti dibangkitkan, insya Allah" Kemudian dibukakan untuknya 
sebuah pintu dari arah neraka lalu dikatakan kepadanya, 'Lihatlah ke 
tempat tinggalmu dan apa yang disediakan Allah untukmu seandainya 
kamu mendurhakai-Nya' Dia kemudian bertambah senang dan 


— Al Mustadrak 


gembira, lalu dibukakan untuknya sebuah pintu dari arah surga 
kemudian dikatakan kepadanya, 'Lihatlah ke tempat tinggalmu dan 
apa yang telah disediakan Allah untukmu'. Maka dia pun bertambah 
senang dan gembira. Itulah (maksud dari) firman Allah Tabaraka wa 
Ta'ala, 'Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan 
ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan 
Allah menyesatkan orang-orang yang zhalim dan memperbuat apa 
yang Dia kehendaki'" (Os. Ibraahiim (141: 27) 


Dia lanjut berkata: Abu Al Hakam berkata: Dari Abu Hurairah, 
dia berkata, "Maka dikatakan kepadanya, "Tidurlah kamu seperti 
tidurnya pengantin yang tidak akan dibangunkan kecuali oleh orang 
yang paling kamu sukai atau keluargamu yang paling kamu cintai'." 


Kemudian dia kembali kepada hadits Abu Salamah dari Abu 
Hurairah, "Jika orang tersebut kafir, maka ada yang datang ke arah 
kepalanya dan tidak ditemukan padanya sesuatu pun. Lalu dia 
didatangi dari sebelah kanannya tapi tidak ditemukan apa pun 
padanya. Lantas dia didatangi dari sebelah kirinya dan tidak 
ditemukan padanya sesuatu pun. Kemudian dia didatangi dari arah 
kedua kakinya dan tidak ditemukan sesuatu pun padanya. Lalu 
dikatakan kepadanya, 'Duduklah!' Dia kemudian duduk ketakutan, 
lalu dia ditanya, 'Apa yang kamu katakan tentang laki-laki ini yang 
berada di tengah-tengah kalian dan apa kesaksian kamu 
terhadapnya'. Maka dia akan balik bertanya, "Laki-laki yang mana?' 
Mereka bertanya lagi, "Laki-laki yang berada di tengah-tengah 
kalian'. Rupanya, dia tetap tidak paham sehingga mereka berkata, 
'Muhammad'. Maka dia menjawab, 'Aku mendengar orang-orang 
mengatakan dan aku berkata seperti apa yang mereka katakan'. 
Mereka berkata, "Atas itu kamu hidup, atas itu kamu mati, dan atas itu 
kamu nanti dibangkitkan, insya Allah'. Kemudian dibukakan untuknya 
satu pintu dari arah surga lalu dikatakan kepadanya, 'Lihat ke tempat 
tinggalmu dan apa yang dipersiapkan oleh Allah seandainya kamu 
menaati-Nya'. Maka dia pun bertambah sedih dan berduka." 


Al Mustadrak — 


Dia berkata lagi, "Maka kuburannya dipersempit hingga 
tulang belulangnya berantakan." 


Dia berkata, "Itulah (maksud) dari Jirman Allah, 'Maka 
sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan 
menghimpunkannya pada Hari Kiamat dalam keadaan buta." (Os. 
Thaahaa (20): 124)” 


4 oto ,- 0 Pe Aa nba 103. 
CS BI Gi5 JAS SAS H7 de —ye Iva 


£ 
. . 


ore 4 », -“ - Geoa e- Dee 0. 223 D0 IG 
Ae lo ye aja 3 (Kal Pipe 9S ep dea 
Jo. 1 dg. BAN ee Dengan - “.. AP Maa Ra nama 
(Ta Op U lai Ga Kam du) cod SIN, JG Lag 
AAA Kinta Ta ON ay Tea AS 

1404/140. Ali bin Hamsyad Al Adi (menceritakan kepada 
kami), Ibrahim bin Ishag Al Harbi menceritakan kepada kami, Musa 
bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari Abu 
Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Demi 
Dzat yang jiwaku berada di langan-Nya, sesungguhnya mayit 
mendengar suara terompah-terompah mereka ketika mereka 
meninggalkannya." Kemudian dia menyebutkan haditsnya “dengan 
makna hadits yang sama. Hanya saja hadits Sa'id bin Amir lebih 


sempurna. 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 





79 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini diperkuat oleh Hammad bin 
Salamah dari Muhammad dengan redaksi yang serupa, sesuai syarat Muslim." 
"8 Lih. hadits no. 1403. 


— Al Mustadrak 








5 jd bis dd org KA Elis tlh 


KS 


Aa K Ke Ara Aa aa AG nj Cl lah AN ui Sarla ia 
: LG. Mean . t-e 0. 0. Jo JG. do 
Ig EU GILA na Aek Pn IPS Ui Kabur 
PN AE 135 4 K3 Ty 
1405/141. Abu Bakar bin Sulaiman Al Fagih menceritakan 
kepada kami, Abu Daud Sulaiman bin Al Asy'ats menceritakan 
kepada kami, Abu Al Walid Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, 
Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin 
Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah tentang firman Allah Azza 
wa Jalla, "Penghidupan yang sempit," dia berkata, "(Maksudnya) 
siksa kubur." 7” 


HI Sa GA SME a11 

BA dg AI ae 2 KA ikan jl GAS obatan 
2 Aa jp 1 te US Gp GH OI 
HP ab gp ajh yi Knp ALE Gp Kh 
Hb Tan da AA Fo TR 6 AA 
1 JA Ip JB AH IKI Ai ats AA 
WA Ah pa dit Tah Op 233 Ab Vig ala 


. 
- 


. 
"HP 
. 


1406/142. Abu Bakar Ahmad bin Ibrahim Al Fagih Al Ismaili 
menceritakan kepada kami, Abu Ja'far Muhammad bin Abdullah Al 


787 Lih. hadits no. 1403. 


Al Mustadrak — 


Hadhrami menceritakan kepada kami, Harun bin Ishag Al Hamdani 
menceritakan kepada kami, Abdah bin Sulaiman menceritakan kepada 
kami dari Hisyam bin Urwah, dari Wahb bin Kaisan, dari Muhammad 
bin Amr bin Atha', dari Abu Hurairah, dia berkata: Nabi SAW dan 
Umar bin Khaththab keluar untuk mengiring jenazah. Ketika Umar 
mendengar para wanita menangis, dia pun menghardik mereka. 
Mendengar itu Rasulullah SAW bersabda, "Hai Umar, biarkanlah 


mereka, karena mata itu meneteskan air mata, jiwa itu terkena 


musibah dan masa itu dekat." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Bis BEAN Ay ot yje NU “at yel 
| Pa dg Ijaan dn gn yaah da (SA Ha 
HA ae NI Span 3 SB Pe ti SAH 
NE Yips “| HIU CAK JA sai aa AL ag 
He le Map Ab HR KA ya Ia 3 
(AI GK B3 CA AI Ga 2 Saha 3 ee 
Aa ga JS Ki 


1407/143. Abu Amr Utsman bin Ahmad bin As-Sammak 
mengabarkan kepada kami, Al Hasan bin Mukram menceritakan 
kepada kami, Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, Usamah 
bin Zaid menceritakan kepada kami, Az-Zuhri menceritakan kepadaku 
dari Anas bin Malik, dia berkata, "Sewaktu Rasulullah SAW pulang 


18 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 


dari perang Uhud beliau mendengar para wanita Anshar menangis, 
maka beliau bersabda, 'Sayangnya tidak ada kaum wanita yang 
menangisi Hamzah'. Ketika hal tersebut sampai kepada wanita-wanita 
Anshar, mereka pun menangisi Hamzah. Lalu Rasulullah SAW tidur 
dan ketika bangun beliau masih mendengar mereka menangis. Beliau 
kemudian bersabda, 'Alangkah kasihan kalian! Kalian masih tetap 
menangis sepanjang hari ini. Kalian hendaknya diam dan tidak boleh 


ada yang menangisi orang mati setelah hari ini'. La 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. Ini merupakan hadits yang paling 
masyhur di Madinah, karena wanita-wanita Madinah tidak lagi 
menangisi orang-orang yang mati (meratapi mayit dengan menyebut- 
nyebut kebaikannya) setelah menangisi Hamzah, hingga saat sekarang 
ini. 


Al Bukhari dan Muslim sepakat meriwayatkan hadits Ayyub 
As-Sakhtiyani dari Abdullah bin Abu Mulaikah tentang diskusi 
Abdullah bin Amr dan Abdullah bin Abbas tentang menangisi mayit 
lalu keduanya mengadukannya kepada Ummul Mukminin Aisyah RA, 
maka Aisyah berkata, "Demi Allah, Rasulullah SAW tidak 
mengatakan bahwa mayit disiksa disebabkan ada seseorang yang 
menangisinya, akan tetapi yang beliau sabdakan adalah, 8-4 5 ash 
SA 53 R39 IP V9 AN Winda yh Aan Dg daa Gi lah AK An kie 
Sesungguhnya orang kafir akan semakin disiksa oleh Allah akibat 
tangisan keluarganya. Allah itu lebih membuat tertawa dan lebih 
membuat menangis. Seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa 


uu 


orang lain'. 


749 Hadits ini sesuai syarat Muslim. Ini merupakan hadits yang paling masyhur di 
Madinah, karena wanita-wanita Anshar tidak meratapi mayit (dengan menyebut- 
nyebut kebaikannya) setelah mereka meratapi Hamzah, hingga saat sekarang 
ini." 


Al Mustadrak — 






po gih Gn ii MA Cia Gis —etANtAA 

HS ea daa db as 3 onta Ea Nan 

Kini GA uga Di ja GAS (SN LA 3 ge Oh 

5 ai 3 St ba dai psen au pen 
5 af Saat Sab  G ABE IE IG Ap sal 

33 Tab IG, Ola aa La J5 Je AA 


Ker asi aku anu tu asa Ca 
ey Te 3) 


3 0 3. 


MABA | di Lang 5 dapa dea) dat Jie SE 


Aa Pain HN ai APA K3 naa 5 -J6 
Lai CA PSK esadi 


1408/144. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada 
kami, Ismail Ibnu Al Gadhi memberitakan (kepada kami), Sulaiman 
bin Daud menceritakan kepada kami, Abu Usamah menceritakan 
kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepadaku, Ali bin 
Ahmad As-Sajzi memberitakan (kepada kami), Bisyr bin Musa 
menceritakan kepada kami, Sa'id bin Manshur menceritakan kepada 
kami, Abu Usamah Hammad bin Usamah menceritakan kepada kami, 
Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Tsabit, dari Anas, 
dia berkata: Fatimah berkata, "Hai Anas, apakah jiwa kamu tenang 
menutupi Rasulullah SAW dengan tanah?!" 

Anas lanjut berkata: Fatimah berkata, "Wahai ayah, engkau 
menjawab panggilan Tuhanmu. Wahai ayah, alangkah dekatnya 
engkau dengan Tuhanmu. Wahai ayah, surga Firdaus merupakan 
tempat tinggalmu. Wahai ayah, kepada Jibril aku memberitahu 
kematianmu." 


— Al Mustadrak 


Sa'id bin Manshur menambah dalam haditsnya dari Abu 
Usamah, dia berkata: Aku mendengar Hammad bin Zaid berkata, 
"Aku melihat Tsabit Al Bunnani ketika meriwayatkan hadits ini 
menangis hingga aku lihat tulang-tulangnya gemetaran. 110 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Ca Sh GEN ALA A3 asi ara cola 


15 - . $ AYI hi . 4 2. Lap Erat SA B2 JI 303,9. 
Wa YG AG ola pelan gp Ole do (GI Iazua Ujp jhaor 
da3, 


kah 


. 3. 03 30 3G. 9 Pt ND, 


Ai 5 Ba Cas ea Ku SAY Kebun 3-3 

8 E 18 - rar TN 38. 2. SA ar 36.3 ara Jb 

ka AI YG AG op Kedung Getah Ghea Hen aa 
ps . 6 8 o 2 - ba A3 0 
Oi SSP CA Op ALA yi Siah gp Lang BIS Chan 
2 "3 a £ CT oo... -.. $ oto. - o oz 
be dig JUS pa Sie (Alor Al 5e Pe 
or Looror XL ne y Tiro PADA “2 o Oo Je 
AE md plang le lo al Jiya Ob ee 3 
1409/145. Azhar bin Ahmad Al Munadi mengabarkan 
kepadaku di Baghdad, Ja'far bin Muhammad Ash-Shaigh 
menceritakan kepada kami, Affan bin Muslim dan Abu Al Walid 


menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan 
kepada kami. 


Muhammad bin Musa Ash-Shaidalani menceritakan kepada 
kami, Ibrahim bin Abu Thalib menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Al Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada 


70 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — 








kami, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, aku 
mendengar Oatadah menceritakan dari Mutbarrif bin Abdullah bin 
Asy-Syikhkhir, dari Hakim bin Oais bin Ashim, dari ayahnya, bahwa 
dia berwasiat kepada mereka ketika akan wafat, "Jika aku meninggal 
nanti jangan kalian meratapiku, karena Rasulullah SAW juga tidak 
diratapi."”! | 

Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 

Oais bin Ashim Al Mugri' adalah pemimpin bani Tamim, 
TIWAYAtNYyA dari Rasulullah SAW tidak ada yang musnad selain kata 


2 0 0 Ig 


ini, karena ini merupakan wasiatnya yang didiktekan, P1 pa yi y 


CA IE 3 lay —e FT pi A1 J'go) Ekew "Janganlah kalian 
meratapiku karena aku mendengar Rasulullah SAW melarang 
meratapi mayit." 

Syahid hadits ini adalah riwayat Hasan Al Bashri dari Oais bin 
Ashim tentang penyebutan wasiatnya dengan redaksinya yang 
panjang. 

Hadits ini juga memiliki syahid dari Abu Hurairah: 


EA PA yi AL Gi | Bln oU HAN 
3 se raba eIebaa Oi saya Ka ai 3 Sa 6 teara 
St) IE GIA ap Cal up aah Mean Ye an 


aa Gala PA ate TAG AU 





751 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 





- - 2 “te 2 Dm an PM ot . ( , 3 0 Pa Ta 
S3 alba Leg Ui Wa ialah KL AI Il Syeh Jl 
LAMA V9 (an HN, CON 


1410/146. Ishag bin Ibrahim bin Ismail Al Oari 
mengabarkannya kepada kami, As-Sari bin Khuzaimah menceritakan 
kepada kami, Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammad 
bin Salamah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amr, 
dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Ketika Ibrahim 
putra Rasulullah SAW meninggal dunia, Usamah bin Zaid menjerit, 
maka Rasulullah SAW bersabda, "Itu bukan berasal dariku, dan orang 
yang menjerit itu tidak dibenarkan, karena hati itu bisa bersedih dan 
mata bisa meneteskan air mata, dan itu tidak menjadikan Tuhan 
marah"? 


3G. 3 Pa da SP Et Sur” 0 as 
MASA ES GI) (SAN Gebalah yh Gb —NVINANA 


2 - 3. 223 HS 


DE 1 ME ENI nj Oli Ii TAB SIS Ih 5 
BPA at da Us Aa Gi ye As Gp AS Bis Aa) 


. 


eN 


PJ Pn) rare ...X 2 Yeo PA . . “23 

m5 peka dila A ko AI Ja) Oh CE NN Lam Ul 
1411/147. Abu Ishag Al Muzakki menceritakan kepada kami 
secara imla', Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, Ugbah 
bin Sinan Al Bashri menceritakan kepada kami, Utsman bin Utsman 
Al Ghathfani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amr 
menceritakan kepada kami dari Abu Salamah, dia berkata: Abu 


752 Adz-Dzahabi mendiamkannya dalam At-Talkhish. 


Al Mustadrak — 






Hurairah berkata, "Jika aku meninggal, janganlah kalian meratapiku, 
karena Rasulullah SAW pun tidak diratapi."” 


Tambahan dari Abu Hurairah ini sangat gharib, hanya saja 
Utsman Al Ghathfani bukan termasuk syarat dalam kitab ini. 


PSA Haa Ke pa SAS Jani Ea AN AN 
Pn AN AA 3 KA tepi LA ISA EMS NU) 
ML SEE do Mat AN Bal Pe 
- LS. Pd BEA UPN ot Aa “8. 
MBS GP 3 ng AlP DI Calo 
1412/148. Abu Al Fadhl Muhammad bin Ahmad Al Hakim Al 
Wazir menceritakan kepada kami secara imla', Hammad bin Ahmad 
Al @adhi dan Muhammad bin Hamdawaih As-Subakhi menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Ali bin Hajar menceritakan kepada 
kami, Syarik dan Ali bin Mushir menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Abu Ishag Al Hajari menceritakan kepada kami dari 
Ubadiillah bin Abu Aufa, dia berkata, "Rasulullah SAW melarang 


meratapi mayit. sia 


Ibrahim bin Muslim Al Hajri bukanlah periwayat yang matruk, 
hanya saja Al Bukhari dan Muslim tidak berhujjah dengannya. Hadits 
ini merupakan syahid bagi hadits yang telah disebutkan sebelumnya. 





753 Hadits ini tidak tercantum dalam At-Talkhish. 
Menurutku, Adz-Dzahabi berkata dalam A! Mizan, "Utsman bin Utsman Al 
Ourasyi Al Ghathfani, Al Ugaili berkata, "Haditsnya perlu diteliti. Al Bukhari 
berkata, 'Haditsnya mudhtharib'. Abu Zur'ah berkata, 'Tidak apa-apa 
dengannya'." (Al Mizan, 3/48) 

754 Adz-Dzahabi berkata dalam Af-Talkhish, "Ibrahim bin Muslim Al Hajri bukan 
periwayat yang matruk." 


— Al Mustadrak 





Hadits ini gharib lagi shahih, karena Muslim berhujjah dengan Syarik 
bin Abdullah. 


4 
() 


CA Kei gi 2) Ia patah jl Bis - LAN HAY 
MP SAN 2 TAP EA akal PAS MEN GA Ola Ip NASA 
SI yah JB SE OA AP MU gi PS au 

PP s IT AG ANT YA Pa aa Kp -. 
2 us al aa ai ap & dam) OA 
AG SI PA Setan LAI dadi Al 
na. 8 - . - 3 P 3 Ca 2 23 

JII BII OB IE ANN AI eliaaaY) cnI 
PA 3 bm ta meniian Mn Eat BEAN TU Ye 
— H3 og Jala ie AA Pp Gb ai ol j3 
s PA . 33 6 ore . 
JI or pp see aa 
1413/149. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sinan Al Gazzaz 
menceritakan kepada kami, Amir Al Agadi menceritakan kepada 
kami, Ali bin Al Mubarak menceritakan kepada kami dari Yahya bin 
Abu Katsir, dari Zaid bin Sallam, dari Abu Sallam, dia berkata: Abu 
Malik Al Asy'ari berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, 
"Sesungguhnya pada umatku ada empat kebiasaan Jahiliyah yang 
belum mereka tinggalkan: Membanggakan nasab, mencela nasab, 
meminta hujan kepada bintang-bintang, dan meratapi mayat. 
Sesungguhnya jika orang yang meratapi mayat tidak bertobat sebelum 


dia berdiri, maka pada Hari Kiamat nanti dia akan berdiri dengan 
memakai baju yang terbuat dari ter (lelehan timah atau tembaga) lalu 


Al Mustadrak — 


akan menjadikan mendidih baju-baju besi yang terbuat dari jilatan 
api neraka." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. 
Muslim meriwayatkan hadits Aban bin Zaid dari Yahya bin Abu 
Katsir. Hadits ini ringkas, namun keduanya tidak meriwayatkannya 
dengan tambahan-tambahan yang terdapat dalam hadits Ali bin Al 
Mubarak. Hadits ini termasuk dalam syarat Al Bukhari dan Muslim. 


ISA NA USA Jadi gt note 

(Lea ny HP IK EN SN Sy LP Si 

AS Ab H6 JT Y Al Ipa G SB AN H4 LS 
298 JT Y LI entar Ol op PU Ta 3 ka 


1414/150. Abu Al Fadhl Muhammad bin Ibrahim Al Muzakki 
mengabarkan kepada kami, Ja'far bin Muhammad bin Al Hasan 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya menceritakan kepada 
kami, Abu Mu'awiyah memberitakan (kepada kami), Ashim bin 
Sulaiman menceritakan kepada kami dari Hafshah binti Sirin, dari 
Ummu Athiyyah, dia berkata, "Ketika turun ayat, 'Hai Nabi, apabila 
datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk 
mengadakan janji setia, sampai ayat 'dan tidak akan 
mendurhakaimu', (Os. Al Mumtahanah (60): 12) maka di antaranya 
ada yang meratapi mayit. Aku kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, 
kecuali keluarga fulan, karena mereka membuatku bahagia pada masa 


755 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari dan 
Muslim." 


— Al Mustadrak 








jahiliyah sehingga aku pun harus membuat mereka bahagia'. Beliau 
bersabda, 'Kecuali keluarga fulan'."' 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun | 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


20. PAN . 00-30 1G. 9 


Alat SAS « Dik PA 2 AG as —Yo1/1t1o 
Je ie LAN gp Ket pa Cia da3 ee j 
pg ap UP Sha IG Tapal TN Sis JB Al ae 33 
ba D6 ig de Ko MJ JB 2 anakan 
LI Gg AN TAN, dl ga AL 


1415/151. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakan kepada kami, Sa'id bin Utsman At-Tannukhi 
menceritakan kepada kami, Bisyr bin Bakar menceritakan kepada 
kami dari Al Auza'i, Ismail bin Ubaidillah menceritakan kepadaku, 
dia berkata: Karimah Al Muzaniyah menceritakan kepadaku, dia 
berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata ketika berada di rumah 
Ummu Ad-Darda': Rasulullah SAW bersabda, "Tiga hal yang 
termasuk kufur kepada Allah (saat tertimpa musibah): merobek-robek 


saku pakaian, meratapi mayat dan mencela nasab."7 


Sanadnya shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


756 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 
75! Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 








Bb APA oi KE Aka Ki AN El yoy 


2.3 &0 J3 03 59 Jo 


PE Ri BPA SE Hi pi Ja 
aa 4 Kara sa 0 6G. 3 Jo 30,3 trrag 
Say gara SAN 9 ISA KI PAS 


3 9 


GE eter Ira AS 1 Ie Bis ara Sa 
AI aa 2 BU gi Aa jp opa Gi ai CS sai 
Ia R3) KAN AE pe ale AN Ko Ip) 05 


- 0. 7 .., . Jo 
. 


Ca tee 3 GI DL KAI Aa ia 3 A5 « 
Marga A3 ale M Kp A ae Sapa CI Ae Ep 
3 dd Yng ian Ai Ipa GRES ea) AI EP 
Ai Sg LAN sel ada hn Jo dn Ip ia 8 Fa 
Yy 2 in AA KOPAR An Jasa aa C6 $ Arang 
OA Ai sea Na Ke Hd AA 433 
DN, - JG 

1416/152. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balawaih 
menceritakan kepada kami, Bisyr bin Musa menceritakan kepada 


kami, Khalad bin Yahya menceritakan kepada kami, Basyir bin 
Muhajir menceritakan kepada kami. 


Bukair bin Muhammad bin Al Haddad Ash-Shufi 
menceritakan kepada kami di Makkah, Muhammad bin Utsman bin 
Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Washil bin Abdul A'la 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Fudhail menceritakan 
kepada kami, Basyir bin Al Muhajir menceritakan kepada kami dari 
Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, dia berkata, "Rasulullah SAW 


— Al Mustadrak 





suka memperhatikan orang-orang Anshar dan senang mengunjungi 
mereka serta suka menanyakan tentang mereka. Suatu ketika dia 
mendengar ada seorang perempuan yang putranya meninggal dunia 
sedang dia tidak memiliki yang lain selain anak tersebut. Wanita 
tersebut sangat tertekan. Nabi SAW kemudian mendatanginya dan 
menyuruhnya agar bertakwa kepada Allah dan bersabar. Maka wanita 
tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku seorang 
perempuan yang tidak lagi punya anak dan tidak lagi melahirkan, 
sedang aku tidak memiliki yang lain selain dia'. Mendengar itu 
Rasulullah SAW bersabda, Justru perempuan yang demikian adalah 
yang masih ada anaknya'. Kemudian beliau bersabda, 'Tidak seorang 
pun atau seorang wanita muslimah yang ditinggal mati tiga orang 
anaknya kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga sebab 
mereka'. Umar lantas bertanya, "Wahai Rasulullah, demi ayah dan 
ibuku bagaimana dengan (wanita yang kehilangan) dua orang anak?' 
Beliau bersabda, Juga dua orang anak'."' 8 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya dengan menyebut kata 4r-Ragub. 


SS Jadi 2 KH ii jd Gis — og AV 
Bi “AI AT is Cord Oi AG GAS Oa 


ca Lor - MR 0d 


- 


OP Alan GP maa 


... & os 2. Pe pa et Doa Png 


Dekan OA Cb Aa Gi Ie Kid 


to. 380 AG. 4 Pa Na 


Ma ang Na aa 
2 Jus An dan ab IG bos Ie ot cal 


758 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 








er ai SLS Ya sb an Padaku 
JB EN DG AJE NE JS UI Paha KA 
VE Aj ore BE as ul: aa Jo 


ASI Jade ASI Cas dj R5 IE WE A2) 

1417/153. Abu Ash-Shifr Ahmad bin Al Fadhl Al Katib 
menceritakan kepada kami di Hamdan, Ibrahim bin Al Husain 
menceritakan kepada kami, Adam bin Abu Iyas menceritakan kepada 
kami, Syu'aib menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Ourrah. 

Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Ahmad menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Ourrah, dia 
menceritakan dari ayahnya bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi 
SAW bersama putranya. Lalu Nabi SAW bertanya kepadanya, 
"Apakah kamu mencintainya?" Dia menjawab, "Sebagaimana Allah 
mencintaimu maka aku juga mencintainya." Kemudian Nabi SAW 
memeriksanya dan bertanya, "Apa yang dilakukan si fulan?" Mereka 
menjawab, "Putranya meninggal dunia." Nabi SAW berkata, 
"Tidakkah kamu gembira bila kamu tidak mendatangi salah satu dari 
pintu-pintu surga kecuali akan kamu dapati dia menunggumu." 
Setelah itu seorang laki-laki bertanya, "Apakah itu hanya khusus 
baginya atau untuk semua dari kita?" Beliau menjawab, "Justru itu 
berlaku untuk kalian semua."'?? 


Sanad hadits ini shahih sesuai yang telah aku uraikan tentang 
hadits yang diriwayatkan secara menyendiri dari seorang tabiin dari 
seorang sahabat. 


759 Adz-Dzahabi berkata dalam A4t-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 





aa aya Ra AA GA —yot/N NA 


IS Yuan ma Aan Sar Ba Cg A5 Op Ia 
OI - - #0. 

Jude JB GIA al s3 Gi pegi ca 

2 PAR dataa Md Oei 

HS GIS SA INI ebeg SPA ae 

IG ( 

Aa ra PAT ii "2g ai Tg Bu 

1418/154. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 

menceritakan kepada kami, Humaid bin Ayyasy Ar-Ramli 

menceritakan kepada kami, Muammal bin Ismail menceritakan kepada 

kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Al 

Ashbahani, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dia berkata: 

Rasulullah SAW bersabda, "Anak-anak orang beriman berada di 

suatu bukit surga dan diasuh oleh Ibrahim dan Sarah sampai mereka 
dikembalikan kepada orang tua mereka pada Hari Kiamat." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 
Kolaka Dan Sa LSA KN Es —Nool Vena 
2 na Mana A1 X2 Ci 
f 8 B- AI Lo aa 
MG IP jilag p AR ET tepi) 3 oi Jab op yr Ula 
— Jb Mn Le an Pe 
le Kok AI Spa Ob alat TI dian JB Aw 
D3, Ost Mn ang Lip aga 


760 Adz-Dzahabi berkata dalam Aft-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — 











1419/155. Abu Bakar Muhammad bin Daud bin Sulaiman 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Najiyah 
menceritakan kepada kami, Raja' bin Muhammad Al Udzri 
menceritakan kepada kami, Amr bin Muhammad bin Abu Razin 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari 
Mis'ar, dari Ziyad bin Ilagah, dari pamannya, bahwa Al Mughirah bin 
Syu'bah mencela Ali bin Abu Thalib. Maka Zaid bin Argam 
mendatanginya dan berkata, "Hai Mughirah, bukankah kamu telah 
mengetahui bahwa Rasulullah SAW melarang mencela orang-orang 
yang telah meninggal, mengapa kamu mencela Ali padahal dia telah 


meninggal?! TON 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya seperti ini. Keduanya hanya sepakat 
atas hadits A'masy dari Mujahid, dari Aisyah, bahwa Nabi SAW 
bersabda, ! AA La Sd Val Ru “3 AI Pa) Y "Janganlah kalian 
mencela orang-orang yang telah meninggal, karena mereka telah 
mendapatkan balasan atas apa yang mereka kerjakan (ketika di 
dunia)." 


ro IPB 82 0... 408 
Olilaga ol P3 3 KA Y UB —NO1/N EN 
AR JA ob de ok 5 aa tara 


Pi .? To “. o- 3 30 90 Gp, X0 » oo 0. Leo. 
CA JH “ag era al MAN yi AN ga GP ve ja 





71 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim. 
Dalam kitab Ash-Shahihain diriwayatkan dari Aisyah. Kemudian dia 
menyebutkan hadits Aisyah, "Janganlah kalian mencela orang-orang yang telah 
meninggal, karena mereka telah mendapatkan balasan atas apa yang mereka 
kerjakan (ketika di dunia)'." 


— Al Mustadrak 


01. o- Ao o 


y Il alat Ke J5 JB BJB GA Gi Ak GP capsa 
AS ia Aa NP 


1420/156. Ali bin Ahmad bin Ourgub At-Tammar 
mengabarkan kepada kami di Hamdan, Ibrahim bin Al Husain 
menceritakan kepada kami, Abu Al Yaman menceritakan kepada 
kami, Syu'aib bin Abu Hamzah mengabarkan kepada kami dari 
Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Husain, Naufal bin Musahig 
menceritakan kepadaku dari Sa'id bin Zaid, dia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, "Janganlah kalian menyakiti orang muslim dengan 


mencelanya sebagai orang kafir. Slni 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


ai (2 (IAI jas Fa BK AE F5 —ov/ vera 

HA kon was) as Ne Ss Hub A3 

AN Ie MI IA J8 Gb Ap ee ya gi 
ARI NAS KSP ada SI 5 Ae 


1421/157. Abu Bakar bin Ja'far Al Muzakki menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Abu Thalib menceritakan kepada kami, Abu 
Kuraib menceritakan kepada kami, (|Muawiyah bin Hisyam 
menceritakan kepada kami dari Imran bin Abu Anas, dari Atha', dari 
Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda),"3) "Sebutlah 


722 Adz-Dzahabi mendiamkannya dalam At-Talkhish, dan dia menyebutkannya lagi 
secara panjang lebar dalam Kitab Ma'rifah Ash-Shababah di akhir managib 
Ikrimah bin Abu Jahal. Lalu dia berkata, "Tidak, justru di dalamnya terdapat dua 
periwayat yang dha'if." 

763 Antara dua tanda kurung siku ini tidak ada tulisan pada manuskrip asli dan kami 
mengambilnya dari As-Sunan Al Kubra (4/75). 


Al Mustadrak — 











kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal dan hindarilah 
menyebut-nyebut keburukan mereka." 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. Hadits-hadits ini aku temukan dalam bab ini 
setelah mengutip pembahasan Jenazah, yang semestinya dia 
diriwayatkan di tempatnya sebelum bab ini. 


17” 
. 


BRA SA 5 Tktag 3 al US — A/N EV 
BI 0 S AE ka AG Bea pia Pnfta 
Leak ra amonia :YG aa Pi) 
Yak dan Io bi ap J6 Je Aoi Pu 
kp mani PI Op ASEP 


1422/158. Ibrahim bin Ishmah bin Ibrahim Al Adi 
mengabarkan kepada kami, Abu Muslim Al Musayyab bin Zuhair Al 
Baghdadi menceritakan kepada kami, Abu Bakar dan Utsman dua 
putra Abu Syaibah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar, 
dari Atha' bin Abu Rabah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, "Janganlah kalian menganggap najis orang-orang 
yang telah meninggal dari kalian, karena orang muslim itu tidak 
najis, baik dia masih hidup maupun ketika sudah meninggal. ba 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


16 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, "Hadits ini shahih sanadnya." 
765 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 





NI MAS 3 ALI Ae SA jl U Ui yoa/d rr 
CA SEN 3 oh KA Ip NASA May Ph EA Ola 
JH ta 3 ap ag Ya bara Jaan 2 AI 

PE 2 aa AD S Man IL 0 


el In abah ad Kojoeik 
Wol Pi Ie Ipa Pan NC 


1423/159. Abu Muhammad Abdurrahman bin Hamdan Al 
Jalab mengabarkan kepada kami di Hamdan, Abu Al Walid 
Muhammad bin Ahmad bin Burd Al Anthaki menceritakan kepada 
kami, Al Haitsam bin Jamil menceritakan kepada kami, Mubarak bin 
Fadhalah menceritakan kepada kami dari Al Hasan, dari Anas, dia 
berkata, "Para malaikat bertakbir empat kali atas Adam, Abu Bakar 
bertakbir empat kali atas Nabi SAW, Umar bertakbir empat kali atas 
Abu Bakar, Shuhaib bertakbir empat kali atas Umar, Hasan bertakbir 
empat kali atas Ali dan Al Husain bertakbir empat kali atas Hasan."' 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


Mubarak bin Fadhalah termasuk orang zuhud dan berilmu 
karena dia tidak dinilai cacat. Hanya saja Al Bukhari dan Muslim 
tidak meriwayatkannya karena hapalannya buruk. 


Hadits ini memiliki syahid: 


Opa depaaN KS ap KA Target ya Naya 


303 Oo Bu. 3 do to. 21 


ap EN KN una sana 


766 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Al Mubarak tidak dijadikan hujjah." 


Al Mustadrak — 





ME 3 Dn H OA PA AN Tn Eta 
AE Ia ala Ie Ke AI IP LA AB tp yi 
bg an Kl an dal 

| Ca Ia KI 2 an Si 


1424/160. Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Ash-Shairafi 
mengabarkannya kepada kami di Marwa, Ja'far bin Muhammad bin 
Syakir menceritakan kepada kami, Khunais bin Bakar bin Khunais 
menceritakan kepada kami, Al Furat bin As-Sa'ib Al Jazari 
menceritakan kepada kami dari Maimun bin Mihran, dari Abdullah 
bin Abbas, dia berkata, "Takbir yang terakhir kali dilakukan 
Rasulullah SAW ketika shalat jenazah adalah empat kali, Umar 
bertakbir atas Abu Bakar empat kali, Abdullah bin Umar bertakbir 
atas Abu Bakar empat kali, Abdullah bin Umar bertakbir atas Umar 
empat kali, Hasan bin Ali bertakbir atas Ali empat kali, Husain bin Ali 
bertakbir atas Hasan empat kali, dan para malaikat bertakbir atas 
Adam empat kali.” | 


Ini menjelaskan bahwa Al Furat bin As-Sa'ib tidak termasuk 
dalam syarat kitab ini. Aku meriwayatkannya hanya sebagai syahid. 


CAS urgen BA Cle 3i Maa de dugaan eno 
AG EAS ata Ip KA BAL Ja AA op Ae Ode 


Le 4 0 P3 


767 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Furat seorang periwayat yang dha'if." 


—— Al Mustadrak 








Haa C3 Gi Se yeee Le NG Ip gi Maa 
5 PLAT 03. an 
TES Aa aa PB 3 AI IA ch 


1425/161. Abu Ali Muhammad bin Ali Al Wa'izh 
mengabarkan kepada kami di Bukhara, Ali bin Abdullah bin 
Mubasysyir Al Washithi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Sinan 
menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan 
kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Sa'id bin 
Ibrahim, dari Thalhah bin Abdullah bin Auf, dia berkata, "Ibnu Abbas 
menshalati jenazah lalu dia membaca surah Al Faatihah. Aku 
kemudian menanyakan hal itu kepadanya, lalu dia menjawab, 
'Sesungguhnya dia termasuk Sunnah —atau termasuk kesempurnaan 
Sunnah—."768 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


B5 dadi AIa 23 sed ja Af Es -yav/a ta 
Aa 3 6-3 30 - 0 


AL 3 SAN GAN EN AAA yaa 3 KP we 


6 - 


OP Ao PP Sk aj OA GAS cal 3 ML GS 
.. PS 2 Sem ah . - Tiar 3 .. 
Pel dala eko Al Spa) JB 1U tert ol 3 Ha Se UP 
Bana en an OB Aa Le ana BD Di Sig Na aN TU ANN 
yi ye A Op coyailand Il Jia (Sana Jab (KAP ed 
Aan lai ol Sans 

1426/162. Abu Ali Al Husain bin Ali Al Hafizh menceritakan 
kepada kami, Abu Al Abbas Ahmad bin Muhammad Al Hamdani 


768 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — 


menceritakan kepada kami, Abu Syaibah Ibrahim bin Abdullah 
menceritakan kepada kami, Khalid bin Makhlad menceritakan kepada 
kami, Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada kami dari Amr bin 
Abu Amr, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, "Tidak apa-apa bila kalian memandikan orang 
meninggal dari belia, karena mayit tidak najis. Kalian cukup 
membasuh tangan (setelah selesai memandikannya)."' 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun Al Bukhari 
dan Muslim tidak meriwayatkannya. Hadits ini merupakan bantahan 
terhadap hadits yang sanad-sanadnya diperselisihkan pada 
Muhammad bin Amr, yaitu Il — Xx JS up "Barangsiapa yang 
memandikan mayit maka dia hendaknya mandi." 


789 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari." 
Al Hakim berkata, "Hadits ini merupakan penolakan terhadap hadits, 
'Barangsiapa yang memandikan mayit maka dia hendaknya mandi'." 
Adz-Dzahabi berkata, "Justru kami mengamalkan keduanya, dan mandi tetap 
disunnahkan." 


— Al Mustadrak 


Aan 


ZAKAT 


KENA Ela dahak 13 IA yA yN Gis INN 

AI Ip ol EA ja PAP Ii arah aa IN oh 13 
LIL BG 3 OA IP MEA GP AE Hi ARA Es oil 
HA an Sa Ja asa 
BA KA Is SELAI yg LA KG 

Yaa da Tan adal ah ale ii Hana 
JA BED FR SA Lp B3 FIB Yo 
2e An ee Se dya) Da KAS Aa GE Pr 
en da Ki deh ah Ula de al 


Gx 


1427/1. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Sinan Al Gazzaz menceritakan kepada 
kami, Amr bin Ashim Al Killabi menceritakan kepada kami, Imran 
bin Daud Al Gaththan menceritakan kepada kami, Ma'mar bin Rasyid 
menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Anas bin Malik, dia 


Al Mustadrak — 





berkata: Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, orang-orang Arab 
menjadi murtad. Maka Umar bin Khaththab bertanya, "Wahai Abu 
Bakar, apakah kamu ingin memerangi orang-orang Arab?" Abu Bakar 
menjawab, "Rasulullah SAW hanya bersabda, 'Aku diperintah untuk 
memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan 
selain Allah dan bahwa aku utusan Allah, mendirikan shalat, dan 
menunaikan zakat. Demi Allah, seandainya mereka menolak 
memberikan kambing betina (yang belum sempurna satu tahun) 
kepadaku (sebagai zakat) yang dulu pernah mereka berikan kepada 
Rasulullah SAW, maka aku pasti akan memerangi mereka atas hal 
tersebut." Mendengar itu Umar berkata, "Ketika aku melihat pendapat 
Abu Bakar yang telah dijelaskannya, maka aku mengetahui bahwa dia 


benar "770 


Sanad hadits ini shahih, hanya saja Al Bukhari dan Muslim 
tidak meriwayatkan Imran Al Gaththan. Tapi apa yang dilakukan 
keduanya dengan meninggalkannya bukanlah hujjah, karena dia 
(Imran) orang yang lurus haditsnya. 


Syahid hadits ini adalah hadits Abu Al Anbas, namun Al 
Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya: 


26 CA Na 2... ara 
PE KP yi Hi AE 2 yh 0g -y IYA 
Ian PA ai 1G Tara Mi aa Gi Tone FKG | 
ae Io Up Jo AA gl Pa ap 


Hy AN YA daya Sab gal ot Ca aa 


. 


70 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih. Apa yang dilakukan 
keduanya dengan meninggalkan Imran tidak dijadikan hujjah. Syahid hadits ini 
adalah —kemudian dia menyebutkan hadits no 1428—." 


— Al Mustadrak 





0.3.2. kan 


de mil HA Ig Ie AP 3 5 SAN Dal 
NASA 

1428/2. Abu Al Hasan Ali bin Muhammad bin Ugbah Asy- 
Syaibani mengabarkan kepada kami di Kufah, Al Haitsam bin Khalid 
menceritakan kepada kami, Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, 
Abu Al Anbas Sa'id bin Katsir menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, "Aku disuruh memerangi manusia sampai mereka 
bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, mendirikan shalat dan 
menunaikan zakat. Kemudian aku diharamkan menumpahkan darah 


dan mengambil harta mereka, sedang hisab mereka ada pada Allah 
Azza wa Jalla." 


KS Ea dad a15 5 Ul Bis —y/veya 
Pan cela Ke laa kru pad Ad 3 KS ng 36 Ea 2 GA 
“, BO 2. 0. 
1 Adi APA 5 pe Pa NG Si 
Pn APA di des dl Aa gag W aa Tr Co ya 
OCB B1 Dybng SDE Ip adi ON IE JI Io Gp 
ai A3 BG aa Bia TE dir HE OjEA I 
tg 2 “ 3 3 PA 2d 
SA GAN Ogan BE JA Ul) udte 33 Lisa Lis) cold 
LAS 13) JG GM SPN JL op IP 3) dalah 
1429/3. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, 
Abu Al Mutsanna Al Anbari menceritakan kepada kami, Ali bin 


7 Y ih. hadits no. 1427. 


Al Mustadrak — 


Abdullah Al Madini menceritakan kepada kami, Mu'adz bin Hisyam 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku dari 
Yahya bin Abu Katsir, Amir bin Syabib Al Ugaili menceritakan 
kepadaku, bahwa ayahnya mengabarkan kepadanya, bahwa dia 
mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
"Ditampakkan kepadaku tiga golongan yang pertama kali masuk 
surga dan tiga golongan yang pertama kali masuk neraka. Adapun 
tiga golongan yang pertama kali masuk surga adalah orang yang mati 
syahid, hamba sahaya yang beribadah kepada Allah dengan baik 
yang menasehati tuannya, dan orang yang menjaga kehormatannya 
(harga dirinya) lagi enggan meminta-minta meski dia miskin. 
Sedangkan tiga golongan yang pertama kali masuk neraka adalah 
pemimpin yang diktator, orang kaya yang tidak menunaikan 
kewajiban yang diperintahkan Allah, dan orang miskin yang banyak 
berbuat dosa”? 


Amir bin Syabib Al Ugaili adalah seorang syeikh dari 
Madinah, haditsnya lurus (shahih). Ini merupakan asal pada bab ini, 
dimana Yahya bin Abu Katsir meriwayatkan darinya secara 
menyendiri. Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan hadits ini. 

Syahid hadits ini adalah hadits Al A?'masy dari Abdullah bin 
Murrah: 


3 Aa GP aa Ge 3 SG fatal var, 
Ang OP PA EA II ALA GI AP ia Jo 
IE BE Barjaa PB Oi IP JAE 3 LI 


GNI ES, ANN, Ale 8 Ita, HS A3 CN ST 


79 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Amir bin Syabib ini adalah orang yang 
haditsnya lurus (shahih), dan berasal dari penduduk Madinah." 


— Al Mustadrak 





1 Jae S5 ta Jie OA Fa Wi GA AE, Gea 

1430/4. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih mengabarkannya 
kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal memberitakan (kepada 
kami), Amr bin Muhammad An-Nagid menceritakan kepadaku, 
Yahya bin Isa Ar-Ramli menceritakan kepada kami dari Al A'masy, 
dari Abdullah bin Murrah, dari Masrug, dia berkata, "Tidaklah 
dianggap sebagai hamba Allah orang yang memakan riba, pemberi 
makan riba dan dua orang saksinya bila keduanya mengetahuinya, 
orang yang mentato dan yang minta ditato, orang yang enggan 
membayar zakat, dan orang yang kembali menjadi orang Badui 
setelah hijrah, mereka dilaknat atas lidah Muhammad SAW pada Hari 
Kiamat." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim. Dia berhujjah dengan 
Yahya bin Isa Ar-Ramli. Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan 
hadits ini. 


B5 3 AG Ce jamadi Ka Ne al —0/Yeni 


. Body 


Kala 23 at Wita cet) Gi Al AG Bis Kenal dee lha 
Tn an ema Sora Ea Ci 
3 2 LKE PO sg ade dn Jen ana Bf G3 S3 Head 


2. 
Pa an, 


un Sp 2 3 ara A 33 GSX ea B3 Kesan 


78 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim. Dia 
berhujjah dengan Yahya." 


Al Mustadrak — 


y - & au OP, £ Pa DANA “a 0. s0. 0£. Pan at NU Eee naa 
Al Jam (dekan Yy CA Bam Y 13) Isa Beny eo 
AE ep SLS ye 


1431/5. Da'laj bin Ahmad As-Sijzi mengabarkan kepadaku di 
Baghdad, Hisyam bin Ali As-Sadusi menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Raja' menceritakan kepada kami, Sa'id bin Salamah bin 
Abu Al Husam menceritakan kepada kami, Imran bin Abu Anas 
menceritakan kepada kami dari Malik bin Aus bin Al Hadatsan, dari 
Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Onta ada sedekahnya, 
kambing ada sedekahnya, sapi ada sedekahnya dan gandum ada 
sedekahnya. Barangsiapa yang mengangkat dinar dan dirham atau 
biji emas dan perak dan tidak memberikannya kepada orang yang 
memiliki utang serta tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka itu 
merupakan harta simpanan yang akan  menyeterikannya 
(menyiksanya) kelak pada Hari Kiamat nanti." 


Hadits ini diikuti Ha! oleh Ibnu Jarir dari Imran bin 
Abu Anas: 


B5 AK 33 Jia 3 IC G3 dua aan 


G3 30303 6 03 


sp h..c... 8 - 
APN Kasur Ludow uanen oa 


3 BI IY at, 2 ala Ai en Si ha 35 JE JB 33 
3 £ Koe 


A3 pi 33 Sao Ai 


1432/6. Abu Outaibah Salim bin Al Fadhl Al Adami 
mengabarkan kepada kami di Makkah, Musa bin Harun menceritakan 
kepada kami, Zuhair bin Muhammad menceritakan kepada kami, 


74 Lih. hadits no. 1430. 


— Al Mustadrak 





Muhammad bin Bukair menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, 
dari Imran bin Abu Anas, dari Malik bin Aus bin Al Hadatsan, dari 
Abu Dzar, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Onta ada 
sedekahnya, kambing ada sedekahnya dan gandum ada 
sedekahnya."' | 


Kedua sanad ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al 
Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


Pd 3 . . 
Oi HN EA (yani Dp MASA GA HN ES —vI try 
SI IN On Ge shg up MA ES 
AI IS IA Oa oi be nb La al 
" o . .. "g z AE IN UN Ga - 25 
ia JB adi II Al Ale Ato Bl Jiya) 
AI Sp SANG II Lg EN IN La ME LA 
1433/7. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal 
mengabarkan kepadaku dari Syarik bin Abdullah bin Abu Namir, dari 
Atha' bin Abu Yasar, dari Mu'adz bin Jabal, bahwa Rasulullah SAW 
bersabda kepadanya ketika mengutusnya ke Yaman, "Ambillah biji- 
bijian dari biji-bijian, kambing betina dari kambing, onta yang telah 
layak ditunggangi (bila telah genap berusia 4 tahun) dari unta, dan 
sapi betina dari sapi." 


75 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 

"76 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Dia tidak pernah bertemu dengannya, 
yakni bahwa Atha' bin Yasar tidak bertemu dengan Mu'adz bin Jabal." 


Al Mustadrak — 





Sanad ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim jika 


memang Atha' bin Yasar benar-benar mendengar dari Mu'adz bin 
Jabal, tapi aku tidak menganggapnya bagus. 


"9 


SE in Sa ea aan aa on are 


PEP 
ae de E2.05.0.. tef T. 20 G1 X0 18 - Jb Rai 
9 oi Kata P tekaZ Gp lagi A0 Kia — CAKG, 


Ka Es KI Ba sen dua, 

SEE 38 daa Sab al Ip Oa 13 pb Te Sd 
0 3 #9 PO BIG SS Ula (Ea an S, y AN MPR ATA 
#e— AD Ja GS olag BP ja Seng le Al Lo MI ya JB 
sis du: A6 AG otg Sp On ang 


2 33 ae si 


- 3. 23 ... a13 Go 49 Png .. Gate Pan Pn 
Aa AS 3 ganas tong Kai Fb AT dip X3 Tiny 


1434/8. Abu Al Fadhl Al Hasan bin Ya'gub mengabarkan 
kepada kami, Yahya bin Abu Thalib menceritakan kepada kami, 
Abdul Wahhab bin Atha' menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu 
Arubah memberitahukan (kepada kami). 


Abu Bakar bin Ishag Al Fagih mengabarkan kepada kami, Abu 
Al Mutsanna memberitahukan (kepada kami), Muhammad bin Al 
Minhal menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai” menceritakan 
kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami dari Oatadah, dari 
Salim bin Abu Al Ja'ad Al Ghathfani, dari Ma'dan bin Abu Thalhah 
Al Ya'muri, dari Tsauban, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
"Barangsiapa meninggalkan setelah meninggal harta simpanan (yang 
tidak dizakatkan), maka pada Hari Kiamat nanti harta tersebut akan 


— Al Mustadrak 


menjelma menjadi ular jantan besar yang memiliki dua titik hitam 
atau taring dan akan menjulurkannya seraya berkata, "Celaka kamu, 
akulah harta simpananmu yang kamu tinggalkan (tidak dizakati) 
setelahmu'. Dia akan terus menjulurkan lidahnya dan kemudian 
menelan tangannya lalu mengunyahnya dan terus mengunyah hingga 
habis seluruh tubuhnya." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


Hadits ini memliki syahid yang shahih yang sesuai syaratnya. 


terra A5 en KAA 2 Aga Aa Pa Ga Ha 1 ea a/vero 


z8 - 033 0, 0. Jo 


Wa YL3 « 'utla pile Pr eerai Kau bat j3 Olata 
.. . 38 ce an . 1 aa Pd . » 
A3 pile Gran Han Tema OM al ye NI 
3 . 38 8 ” 2 aa 2 ata 
SN ON - J6 laga ala Ai Ie a dag ye Epgr 
di Ie 3 GA La 23 3 esa Ca AI 
1435/9. Abu Al Hasan Ahmad bin Muhammad Al Anazi 
mengabarkan kepada kami, Utsman bin Sa'id Ad-Darimi 
menceritakan kepada kami, Abu Shalih dan Ibnu Bukair menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Al-Laits menceritakan kepada kami 
dari Ibnu Ajlan, dari Al Oa'ga? bin Hakim, Abu Shalih menceritakan 
kepada kami dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW bersabda, 
"Harta simpanan salah seorang dari kalian (yang tidak dizakati) pada 


Hari Kiamat nanti akan menjadi ular jantan besar yang memiliki dua 
ekor menjulur di lidahnya yang akan mengejar pemiliknya sedangkan 


77 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — 


orang sendiri berlindung darinya. Dia akan terus mengejarnya meski 


orang tersebut lar hingga dia menelan kedua jarinya." 


Al Bukhari dan Muslim sepakat meriwayatkan hadits Ibnu 
Mas'ud dan Ibnu Umar dalam bab ini secara ringkas berkenaan 
dengan ancaman keras bagi orang yang enggan membayar zakat. 
Hanya saja keduanya tidak meriwayatkan hadits Abu Hurairah dan 
Tsauban. 


4 Ou L oto. 5026. 3 


ni BIS Lian Hi ISA yA al Et IYA 
AS Io Haa ban 108 LAI Ae mna 
SS 5 Hp EA ag dea Io MU 
SIR Ga Jb AI SP Ss na Je Aa 
“JL ) AS LI LAN desa Jas la Ore Kai Yf 
AS BE AN GIA Maan (KAS Ialah GK AA 
aa jab sat af ut 4 Bun es 6 uash 
SN AT Te H6 HI Ap Ata UU ds tas 
lag ale Je AD po) SI Len As AI 
1436/10. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Bahr bin Nashr Al Khaulani menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, Muawiyah bin Shalih 


mengabarkan kepadaku dari Abu Yahya bin Amir Al Kala'i, dia 
berkata: Aku mendengar Abu Umamah berkata, "Rasulullah SAW 


78 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 





berdiri di tengah-tengah kami pada haji Wada' di atas ontanya yang 
berhidung buntung. Beliau kemudian meletakkan kedua kakinya pada 
sandaran kaki lalu mengawasi orang-orang dengan menampakkan 
tubuhnya agar mereka mendengar, lalu beliau bersabda, "Apakah 
suaraku terdengar?" Maka seorang laki-laki yang berada dalam 
gerombolan orang bertanya, "Apa yang akan engkau wasiatkan 
kepada kami?" Beliau menjawab, "Sembahlah Tuhan kalian, shalatlah 
lima waktu, berpuasalah di bulan Ramadhan, tunaikan zakat harta 
kalian, taatilah pemimpin kalian, niscaya kalian akan masuk surga 
Tuhan kalian." 

Dia berkata lagi, "Aku lalu bertanya, "Wahai Abu Umamah, 
seperti siapa engkau ketika itu?" Dia menjawab, "Wahai putra 
saudaraku, aku ketika itu berusia 30 tahun, menggeser onta dan 
menjauhkannya agar aku bisa dekat dengan Rasulullah SAW'."”” 

Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. | 


Diaga LE A5 1 AN AS Ugal 3 Mar 


- - 
R0 nh 28 - an 


Ii Gan Bb GBI Gr ana TN la Ea 
AS 2 sae 3 UNA den AA Ea ON 
P3 WaNe d3 1G gl Hata ep kal 
KA MIA GA LIL (Eh or ba sai deli ih 


79 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai'syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 


I Beo ES 


Ia SEA G3 LIL AI Jln U Has IA Sabke 
AB aa AS JG TB op CI 


1437/11. Abdurrahman bin Hamdan Al Jallab mengabarkan 
kepada kami di Hamadan, Abu Hatim Ar-Razi menceritakan kepada 
kami, Amr bin Ar-Rabi” bin Tharig menceritakan kepada kami, Yahya 
bin Ayyub menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Abu Ja'far 
menceritakan kepada kami, bahwa Muhammad bin Amr bin Atha' 
mengabarkan kepadanya dari Abdullah bin Syaddad bin Al Hadi, dia 
berkata: Kami pernah menemui Aisyah isteri Nabi SAW lalu dia 
berkata: Rasulullah SAW masuk menemuiku ketika beliau melihat 
tanganku memakai gelang perak. Beliau lalu bertanya, "Apa ini, wahai 
Aisyah?" Aku menjawab, "Aku membuatnya sebagai hiasan untukmu, 
wahai Rasulullah." Beliau bertanya, "Apakah kamu telah membayar 
zakatnya?" Aku menjawab, "Belum, atau nanti jika Allah 
menghendaki." Maka Nabi SAW bersabda, "Itu adalah bagianmu dari 
neraka." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


LP 6 MEN Sana suaa 


Le EI5 ajang RASA ya jl GAS tax) vera 


.. se Pa GAN IA 


CLS Oia oi Ja POS EL yi ca 
Lg Nda Ap ba Ca Diah 3 gai Up al USA 
Hn A0 Ie AN Ha AS sp CU edi 6 

Pa Tatan DATA aka hang 


780 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 


1438/12. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Anbasah bin Ahmad bin Al Faraj menceritakan kepada 
kami, Utsman bin Sa'id bin Katsir bin Dinar menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Muhajir menceritakan kepada kami dari Tsabit 
bin Ajlan, Atha' menceritakan kepada kami dari Ummu Salamah, 
bahwa dia memakai perhiasan dari emas, lalu dia menanyakan kepada 
Nabi SAW, "Apakah ini harta simpanan?" Dia menjawab, "Jika kamu 
membayar zakatnya maka dia bukan harta simpanan. dai 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun Al Bukhari 
dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


BE AIR ji Ie Gi HAK jaan AA Gas ir) rara 
CA AA bata 3 DA Ci AA 3 LA 3 SAI 
(ng . . .. Pj o- .- 2 .... o- 0 Y, 50- 
KS MANA SG Gt Ah ala Ko 
Sa utan 


1439/13. Abu Ja'far Muhammad bin Shalih bin Hani' 
menceritakan kepada kami, Al Husain bin Al Hasan bin Al Muhajir 
menceritakan kepada kami, Harun bin Sa'id Al Aili menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, 
“Ibnu Juraij mengabarkan kepadaku dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin 
Abdullah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Apabila kamu telah 
menunaikan zakat hartamu maka kamu telah menghilangkan 


keburukannya."'” 


71 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari." 
782 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


Hadits ini memiliki menguat yang shahih dari haditsnya orang- 
orang Mesir: 


KL 0. ih - ataLsa 6.3 


— ad (ani 23 LADA Aa Ad Ea —1elvtts 
A ah —£ Sd 1 ui at Ka CB ui taa pa Yi 
y 02." Teo .. PB ueai 2 Ce 3 . - .. 
SI Ip ASIA al ap NAS SM AS of (di 
or Bea ea NU CL . . 2 OS PD 32X 2. 
yg UE Has IA ASI SES) JB ih ale Ito 
4 Tg ne Ta TAU NN 2 Po . ... 
Ale 6 el OS) Pl BS da Tia 3 UN YG 
1440/14. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Bahr bin Nashr menceritakan kepada kami, Ibnu 
menceritakan kepada kami dari Amr bin Al Harits, dari Darraj Abu 
As-Samh, dari Ibnu Hujairah Al Akbar Al Khaulani, dari Abu 
Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila kamu telah 
menunaikan zakat maka kamu telah menunaikan kewajibanmu. 
Barangsiapa yang mengumpulkan harta haram kemudian dia 
menyedekahkannya maka dia tidak akan mendapat pahala dan 
dosanya dia yang tanggung." 


- 
AG - 


2 ? 20.0 3 1... 
ka Oj Ollare AS AAA ai Pe UE —ye/vean 


78 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 


d0. 30... 


2 5 o 2 0 5 as 
ASI Bh 3 AA ES IN MAS 3 IP EA 


Ai A5 Gis ejelah 5 Laga BT AJE Cede 3 Plh 


Pa In DA AG ». fasa 3. s0 ...i 2 et lu Tere 
SU () SI BS yi 03 MAS op Al ya Ld "JB Ank 


Batan KG Gen pan AA Jo ipar AG KE 3 3 
BI Jia Ipa CB Ah la Tn bh 2g Op SS 
ya abg ala Ko EGA al dai da 
baki WE JA 239 Aek Vegir  Da Gp Mel 
CAB We PS BJ Ie AE ab O$ 
— Op Kia an db oh JASA SI Ui Saja UAS 
Uh 3 UT OP 33 AU yaa WK 
Ay 1 Udi Gasini a LSP dah yes io 
ab Talia Udi Cebny SAM SAK SP diran I JP 
AG Ki pa EN Ya Si En Te daan 
SI GP SI Sera SJ Gp Oi ah Seni CA 
ip Ion IS da DA Sen IA Bh Saras 
Ini Ol ek JA GB Ta RT) dn Re 


aa 1. #0 . (J (J Ke 020 04,7, 2... 
Bap Sate LAI A9 daha Late NA Until Ol saia Aga 


ae HH 0 o La Pe an aa -0 - ah 0.0 Ara ye H 
Tara dabamoy cAta Jai Gila Win 0MEE Akoe SIS Termd9 Alpll 


Je 0. or 2 X . Ih Ie 9 2. on, 0 #9 . 0 
Oh Telaga Tp Ol Ah Uya Comla MI Ap Las 


Al Mustadrak — 


PEP P, 


(3 3. . sg s 
1 ea) na Iajae Tika dani) ct JA GP Aim VI 


O - Pa 
PRE SIN TA 0 .g- ... 3. 0 


TEE PA BN die LI eh Bo Sa Ah 
Ah 3 Kita Sale LA ya daa barry da 
, 2 . P4 
DS an La Ta Ja 0 SS yA He 3 
st 2... . ba AO sd 3, 2... ore.» 8 Ie “te, 
TI Ih Ag Al ega Uas Tea INI 2 LS 
bae JPG BB GA) Sajhe JG Leah Ga LIS GI 
LE Uh yA Ie SIG BB Uya ai Oi JI DEL Gd HL) 
KAL IS HL on Je Dan BP au Me dls ol Ji aka 


PEG GAN Ia JP AS Yg Tap BAN HIP Y) SEE 


Io 003, GI 


do en AO Yaa Ga S3 Sant JAN au d5 oh 

Ye ab aa WII KS AA 3 

Ag alas Ol 

1441/15. Abu An-Nadhr Al Fagih mengabarkan kepada kami, 
Utsman bin Sa'id Ad-Darimi menceritakan kepada kami. 


Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, Ibrahim 
bin Ishag Al Harbi dan Hisyam bin Ali menceritakan kepada kami, 
mereka berkata: Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammad 
bin Salamah menceritakan kepada kami, dia berkata, "Aku mengambil 
sebuah buku dari Tsumamah bin Abdullah bin Anas yang dia 
menyangka bahwa Abu Bakar telah menulisnya untuk Anas. Padanya 
terdapat stempel Rasulullah SAW ketika mengutusnya untuk 


— Al Mustadrak 





memungut sedekah (zakat) yang ditulis untuknya. Ternyata di 
dalamnya tertulis, 'Ini adalah kewajiban sedekah yang diwajibkan 
Rasulullah SAW kepada kaum muslimin yang telah diperintahkan 
Allah SWT kepada Nabi-Nya SAW. Barangsiapa yang memungutnya 
dari kaum muslimin sesuai kewajibannya maka dia hendaknya (yang 
dimintai zakat) memberikannya, dan barangsiapa yang diminta lebih 
dari yang wajib baginya maka dia tidak perlu memberikannya. Setiap 
onta yang kurang dari 25 ekor zakatnya seekor kambing: setiap onta 
yang jumlahnya antara 3 sampai 10 ekor zakatnya seekor kambing 
betina. Apabila telah mencapai 25 sampai 35 ekor maka zakatnya 
seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua. 
Jika tidak terdapat seekor anak onta betina yang umurnya telah 
menginjak tahun kedua, maka zakatnya seekor anak onta jantan yang 
umurnya telah menginjak tahun ketiga. Apabila telah mencapai 36 
hingga 45 ekor, maka zakatnya seekor anak onta betina yang 
umurnya telah menginjak tahun ketiga. Apabila telah mencapai 46 
hingga 60 ekor, maka zakatnya seekor anak onta betina yang 
umurnya telah menginjak tahun keempat dan sudah dibisa dikawini 
onta jantan. Apabila telah mencapai 61 hingga 75 ekor, maka 
zakatnya seekor onta betina yang umurnya telah mencapai tahun 
kelima. Apabila telah mencapai 76 hingga 90 ekor, maka zakatnya 
dua ekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun 
ketiga. Apabila telah mencapai 91 hingga 120 ekor, maka zakatnya 
dua ekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun 
keempat dan dapat dikawini onta jantan. Jika lebih dari 120 ekor, 
maka setiap 40 ekor zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya 
mencapai tahun ketiga dan setiap 50 ekor zakatnya seekor onta betina 
“yang umurnya masuk tahun keempat. Apabila gigi-gigi onta telah 
kelihatan jelas pada onta-onta yang wajib dizakati, maka barangsiapa 
yang jumlah ontanya telah wajib mengeluarkan zakat seekor onta 
betina yang umurnya masuk tahun kelima, tapi dia tidak memilikinya 
dan dia memiliki onta betina yang umurnya masuk tahun keempat, 


Al Mustadrak — 


maka dia boleh mengeluarkannya ditambah dua ekor kambing jika 
tidak keberatan, atau 20 dirham. Barangsiapa yang sudah wajib 
mengeluarkan seekor anak onta betina yang umurnya masuk tahun 
keempat, padahal dia tidak memilikinya dan dia memiliki onta betina 
yang umurnya menginjak tahun kelima, maka dia boleh 
mengeluarkannya ditambah 20 dirham atau dua ekor kambing. 
Barangsiapa yang sudah wajib mengeluarkan seekor anak onta betina 
yang umurnya menginjak tahun ketiga, padahal dia tidak memilikinya 
dan dia memiliki seekor anak onta betina yang umurnya masuk tahun 
keempat, maka dia boleh mengeluarkannya ditambah 20 dirham atau 
dua ekor kambing. Barangsiapa yang sudah wajib mengeluarkan 
seekor anak onta betina yang umurnya menginjak tahun ketiga, 
padahal dia tidak memilikinya dan dia memiliki seekor anak onta 
betina yang umurnya masuk tahun kedua, maka dia boleh 
mengeluarkannya ditambah 20 dirham atau dua ekor kambing. 
Barangsiapa yang sudah wajib mengeluarkan seekor anak onta betina 
yang umurnya menginjak tahun kedua, padahal dia tidak memilikinya 
dan dia memiliki seekor anak onta jantan yang umurnya masuk tahun 
ketiga, maka dia boleh mengeluarkannya dan tidak ditambah apa- 
apa. Bagi yang hanya memiliki 4 ekor onta, maka tidak wajib zakat 
atasnya kecuali bila pemiliknya menginginkan. 


Mengenai zakat kambing yang dilepas mencari makan sendiri, 
Jika telah mencapai 40 hingga 120 ekor kambing, maka zakatnya 
seekor kambing. Jika lebih dari 120 hingga 200 ekor, maka zakatnya 
dua ekor kambing. Jika lebih dari 200 hingga 300 ekor kambing, 
maka tiga ekor kambing. Jika lebih dari 300 ekor kambing, maka 
setiap 100 ekor zakatnya seekor kambing. Tidak boleh dikeluarkan 
untuk zakat hewan tua (yang gigi-giginya telah rontok) dan yang 
cacat, dan tidak boleh dikeluarkan yang jantan kecuali jika 
pemiliknya menghendaki. Tidak boleh dikumpulkan antara hewan- 
hewan ternak yang terpisah dan tidak boleh dipisahkan antara 
hewan-hewan ternak yang terkumpul karena takut mengeluarkan 


— Al Mustadrak 








zakat. Hewan ternak kumpulan dari dua orang, pada waktu zakat 
harus kembali dibagi rata antara keduanya. Apabila jumlah kambing 
yang dilepas mencari makan sendiri itu kurang dari 40 ekor, maka 
tidak wajib zakat atasnya kecualisjika pemiliknya menginginkan. 
Tentang zakat perak, setiap 200 dirham zakatnya seperempatnya. Jika 
hanya 190 dirham, maka tidak wajib zakat atasnya kecuali jika 


pemiliknya menghendaki" 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya dengan redaksi seperti ini. Hanya Al 
Bukhari yang meriwayatkannya secara menyendiri dari jalur lain dari 
Tsumamah bin Abdullah. Hadits Hammad bin Salamah lebih shahih 
dan lebih sempurna daripada hadits Al Anshari. 


3 es .38- ay, 20 


Aa Di ji Kama Me Must Aa LtY 
UG Ea NG Ab PP) 3 BI TAN AA ha 
KR Tara -Ju aa k Ke Ae ket ujan » u pu al tt TA 


: $ .. Lj “5 PN Td 7 H 

IL le u P3) ga Hd SN PI) X5 ui dala ya SESI 
0. . 0. Sa Peni IS Hi .. so... 23 6 o . 
Tya SAI oa PA HAHA S3 3 Kadang MAP AN laa Al ya 
Mas SES 1 JA Gi 

1442/16. Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub Al Hafizh 
mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Salamah dan Ibrahim bin Abu 
Thalib menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ishag bin 
Ibrahim menceritakan kepada kami, An-Nadhr bin Syumail 
memberitakan (kepada kami), Hammad bin Salamah menceritakan 


788 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim. Al 
Bukhari meriwayatkannya dari jalur lain dari Tsumamah. Hadits Hammad lebih 
Shahih dan lebih sempurna." 


Al Mustadrak — 


kepada kami, dia berkata, "Aku mengambil buku ini dari Tsumamah 
bin Abdullah bin Anas, dia menceritakan dari Anas bin Malik dari 
Rasulullah SAW. Kemudian dia menyebutkan haditsnya dengan 
redaksinya yang panjang dan sama dengan hadits Musa bin Ismail dari 
Hammad.8 


Redaksi-redaksi ini memiliki syahid dari hadits Az-Zuhri, dari 
Salim, dari ayahnya. 


Jadi Ci SPI ESA KA seat VAN ter 

3 3 Gis Cai Al al KANG Na ve Ira CIA pasa me 
J5 AN ap GA pan Ho Tp ai 
As ba data Le HE de hn Ji Map 
Ide Wa KU aan ai KA ps SS 
HE PAS H9 IE IN 2 ab 2 IK Upi Spb 


oto AN baja ih ala Lon Fa Gan Pr 
3 0 . «0 . 
— Upaid Ao) SSI) 15 SAPU yaa S yu HL OA 
ol Cinta Ab Ga ban ai op Kant gas lo 


Lea 2Isrg 23 16 COrnata A Tema Sd Pa (pads Aap R3 


AA ang Sd Oam Ugaid 2 SSI 154 Kosi SI v3 & 


IN YP Ha Ta bea BU oo AN ca Ih 
BI GL are JAS AG Send IS PENAK 


75 Lih. hadits no. 1441. 


— Al Mustadrak 


3 UI na Ada SIG BI sya II DEL Ha DG 
Tn J3 AU ae Fa sop du sa SA ny 


Y3 « CA ii AN MN EA KA ee 3 ala 
ee 0 3G Kr 0. 3-0 4 


Ole Ke ola op IS C3 An Ha SEA mi 
LI Yg BA BLN JR, PL 

AN GE AE et Gita A5 Nih AN J6 

SAN s5 Ig JII Sp Shd 36 Fa GE de GIF, 


1443/17. Abu Bakar bin Muhammad bin Al Muammal 
mengabarkannya kepada kami, Al Fadhl bin Muhammad Asy- 
Sya'rani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah An- 
Nufaili menceritakan kepada kami, Abbad bin Al Awwam 
menceritakan kepada kami dari Sufyan bin Husain, dari Az-Zuhri, dari 
Salim, dari ayahnya, dia berkata, "Rasulullah SAW telah menulis 
peraturan zakat dan tidak mensosialisasikannya kepada para 
pegawainya hingga beliau wafat. Beliau menggabungkannya dengan 
pedangnya. Lalu Abu Bakar mengamalkannya hingga dia wafat. 
Kemudian Umar mengamalkannya (mempraktekkannya) hingga dia 
wafat. Di dalamnya tertulis, 'Setiap 5 ekor onta zakatnya seekor 
kambing. Setiap 10 ekor onta zakatnya dua ekor kambing. Setiap 15 
ekor onta zakatnya tiga ekor kambing. Setiap 20 ekor onta zakatnya 
empat ekor kambing. Setiap 25 hingga 35 ekor onta zakatnya seekor 
anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua. Jika 
lebih satu (yakni 36) hingga 45 ekor, maka zakatnya seekor anak onta 
betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Jika lebih satu 
(yakni 46) sampai 60 ekor, maka zakatnya seekor anak onta betina 


Al Mustadrak — 


yang umurnya telah menginjak tahun keempat. Jika lebih satu (yakni 
61) sampai 75 ekor, maka zakatnya seekor onta betina yang usianya 
menginjak telah tahun kelima. Jika lebih satu (yakni 76) sampai 90 
ekor, zakatnya dua ekor anak onta betina yang umurnya telah 
menginjak tahun kedua. Jika lebih satu (yakni 91) sampai 120 ekor, 
maka zakatnya dua ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk 
tahun keempat. Jika ontanya lebih dari itu, maka setiap 50 ekor onta 
zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun 
keempat dan setiap 40 ekor zakatnya seekor anak onta betina yang 
umurnya telah menginjak tahun ketiga. 


Untuk zakat kambing, setiap 40 hingga 120 ekor zakatnya 
seekor kambing. Jika lebih dari 120 hingga 200 ekor, maka zakatnya 
dua ekor kambing. Jika lebih dari 200 hingga 300 ekor kambing, 
maka tiga ekor kambing. Jika lebih dari 300 ekor kambing, maka 
setiap 100 ekor zakatnya seekor kambing. Tidak ada zakat lagi 
sampai jumlahnya mencapai 100 ekor. Tidak boleh dipisahkan antara 
hewan-hewan ternak yang terkumpul dan tidak boleh dikumpulkan 
antara hewan-hewan ternak yang terpisah karena takut mengeluarkan 
zakat. Hewan ternak kumpulan dari dua orang, pada waktu zakat 
harus kembali dibagi rata antara keduanya. Tidak boleh dikeluarkan 
untuk zakat hewan tua (yang gigi-giginya telah rontok) dan yang 
cacat.” 


Az-Zuhri berkata, "Apabila orang yang memungut zakat 
datang, maka kambingnya dibagi menjadi masing-masing sepertiga. 
Sepertiga yang jelek, sepertiga yang pilihan dan yang sepertiga lagi 
yang sedang, lalu si pemungut zakat mengambil yang sedang." 

Az-Zuhri tidak menyebutkan tentang sapi." 

Ini merupakan hadits yang besar dalam bab ini. Banyak 
kesimpulan hukum yang bisa diambil pada hadits Tsumamah dari 


786 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Sufyan bin Husain dianggap tsigah 
oleh Ibnu Ma'in dan haditsnya dianggap kuat." 


-— Al Mustadrak 


Anas. Hanya saja Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan Sufyan 
bin Husain Al Wasithi dalam dua kitab keduanya. Padahal Sufyan bin 
Husain termasuk salah seorang imam hadits yang dinilai tsigah oleh 
Yahya bin Ma'in. Dia masuk ke Khurasan bersama Yazid bin Al 
Mahlab dan kemudian masuk ke Naisabur darinya. Segolongan guru 
kami dari Oahandazi telah mendengar hadits darinya, seperti 
Mubasysyir bin Abdullah bin Razin dan saudara laki-lakinya Umar 
bin Abdullah dan lain-lain. Hadits Abdullah bin Al Mubarak dari 
Yunus bin Yazid dari Az-Zuhri dinyatakan shahih sesuai syarat Al 
Bukhari dan Muslim. Sekalipun mursal, tapi dia merupakan syahid 
bagi hadits Sufyan bin Husain. 


Cg NA GA as HM at5a —alvett 
0 £ . "4 . tg 3 o,, 5 
daya at GT NG Ga STA SAN KE 13 AA Sh, 
BA 35 Wi GP ot 3 ore Gi, As 3 LA 
0-30 3 3 .. 
3 KUN NUN sa 

Ea ban dah eng 33 KA Aa Ea 
SI ui 3 Xx tara celaka 03 kaan ep & Xx Kare Ta 
II Ie pan AE TE Sih IG CAS IP Ca 
BA JB abal 3 A3 IT ia Lag Titan CS lag ae 
D3 3 IP Ea A3 AL HI JL all Aga 


Loe Door, ee 2.3 30, 30 301 ec 30 AI n.N 


KE Ig Pi ME AA og HA AS ui ae SI 
AS AS KY Sg Ap Jaa, Aa “2G Eva Je oa 3 
Bdg Saki DNAN US Ia IP da Ja 3 Ap 


Al Mustadrak — 


Ha Jab AA inna! Op JAE IS dh KAL Aa USA 
IA RP BEI HN LE MPR, la 
Hi SI Ga LAN ak BP pp jas db 38 AA 


s0. 9 


LAN BB cik Laba AS HAL Uas Va & LAI bp das 
Me an uan 


3 0 


MO Ga ea di Ia Bp pen 
Ea LS BP Cah Ka af Lb HP, 
AA AP Kan SPAN SP ai 
Ce—a ba Sp Kao Cia GA IA Uh 
ad Tni SA ISI dini di in pol UI Yaa 
SH HE dh Saje AS SJ Gb Ki 
BI dita Garneg Ws di Spa DE MN Ud Te GS 
Aa 3 tg ti Ping pi La Ud Ran Cap 
bani Wa di pa Li Hi Udi BL) Sal LS Wp 
Ag 3 Bli LN Ya Tg Ia LAS GP 


H3 So AG SI Ui Han al LIS B3 naa 


HE pa TK aa Si LG ab 


os Ep Dan Ui 3 LAS Sh can Sa Kg 


Sia SE Upi Hay Ganti LAS BP dit Sail, Ula di AH 


— Al Mustadrak 


- “3 0” e “ ea Ten 2 0.2 20 . too a . x Pa. 3 
led IU KAS Ih Gta) Cngondy laa Alas GP Oya cola LL) 
0 


GA ia Sa ah GEN el pa SE aa at 
BB Inn Af Bap AN ip Vj ia gs 
SY dh Sape AF SA ai NG ad LA G3 


id ., 0 Hi Lana ”g Ag & 2 in . -£ Aa - o - - 
A3 LS II Ceyaita Ae Eh DEL Upah A1) Gabe SAI 
- Hg - 3 d . 2. 2d PJ 2 - ed g 
ayu. ih Da PN CERITA Ka 2 2.10 & 2 5 PARE LANUA 0 
ola ato ds DS kp AU Ala olah S6 Lead Uya) 
Lag £ 2 - se “Xx Png cat je & 71 38 Yi 2... ort 
— Old Wa) Uas BLS Itangyl Als (ap olah DU YI Up el 


- PJ 2 2... - 2. 
os & . 3 0.0. . 7.00 8. 1 -. 0. og 
. - - - Fe .. 1 aa AG: .y. .1. 3. Pe . - 
HS — el yaa? Upah Aanma2 Salp 153 COLA Atacwo2 les 
- 


. 
2 oc ... 


23 Pd 2... - Pd 
og” Gi - - 011 ie -.. 3 - - s 
G1 & 8. -.? F »..- ang RN gg « 
Ae eP Ole gem Up taman Camlo I5L COLA Ka Upah GLS tata 
- 
ac...“ Tog Ge BN Ah WAN AN Aa LAN HKN Pan 21 2 ai 
NN) Loe olah Ol Lemas ol Ataslas Kab Sila cola Atoslos 
Papi - ee Ne ". g Pap . 2 , Pa 
£ 
# 


Tom ti Ure k Pa aa aa 
SE cats BT AAS AL Olah HI ad IS dsk LA GP GL 


wing .17a aa PA AG ... Pa - PA eri ate 
HE an US Ii Ula PP Uh A3 Ul ah 


1444/18. Abu Al Abbas Muhammad bin Ahmad Al Mahbubi 
dan Abu Bakar Muhammad bin Ahmad Al Muzakki Al Marwaziyyan 
mengabarkannya kepada kami di Marwa, keduanya berkata: Abu Al 
Muwajjih Muhammad bin Amr memberitakan (kepada kami), Abdan 
bin Utsman memberitakan (kepada kami), Abdullah bin Al Mubarak 
memberitahukan (kepada kami), Yunus bin Yazid mengabarkan 
kepadaku. 


Asy-Syaikh Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan 
kepada kami dengan redaksinya, Abu Al Mutsanna memberitahukan 
(kepada kami), Abdullah bin Muhammad bin Asma' menceritakan 


Al Mustadrak — 


kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami 
dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dia berkata: Ini adalah teks surah 
Rasulullah SAW yang didalamnya berisi keputusan zakat, surah ini 
ada pada keluarga Umar bin Khaththab. 


Ibnu Syihab berkata: Salim bin Abdullah bin Umar 
membacakannya kepadaku dan aku memahaminya dengan baik sesuai 
isinya. Surat inilah yang disalin oleh Umar bin Abdul Aziz dari 
Abdullah bin Abdullah bin Umar dan Salim bin Abdullah ketika dia 
menjadi gubernur Madinah. Lalu dia memerintahkan para pegawainya 
untuk mempraktekkannya. Setelah itu dia menulis kepada Al Walid 
lalu Al Walid memerintahkan para pegawainya untuk menerapkannya. 
Kemudian para khalifah senantiasa menyuruh hal tersebut setelahnya. 
Kemudian Hisyam menyuruh untuk menulisnya kepada semua 
pegawai muslim dan menyuruh untuk menerapkannya sesuai 
ketentuan yang berlaku dan tidak melampaui peraturan yang telah 
ditetapkan. Inilah isi suratnya, Zakat unta tidak wajib dikeluarkan 
sampai dia mencapai lima ekor. Apabila telah mencapai 5 sampai 10 
ekor maka zakatnya seekor kambing. Apabila telah mencapai 10 
sampai 15 ekor, maka zakatnya dua ekor kambing. Apabila telah 
mencapai 15 sampai 25 ekor maka zakatnya empat ekor kambing. 
Apabila telah mencapai 25 sampai 35 ekor, maka wajib mengeluarkan 
zakatnya yaitu seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak 
tahun kedua: jika tidak ada maka zakatnya seekor anak onta jantan 
yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Apabila telah mencapai 
36 sampai 45 ekor, zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya 
telah menginjak tahun ketiga. Apabila telah mencapai 46 hingga 60 
ekor, zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak 
tahun keempat dan bisa dikawini onta jantan. Apabila telah mencapai 
61 hingga 75 ekor, zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya 
telah masuk tahun kelima. Apabila telah mencapai 76 hingga 90 ekor, 
zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak 
tahun ketiga. Apabila telah mencapai 91 hingga 120 ekor, 


— Al Mustadrak 


sk 


zakatnya seekor dua ekor anak onta betina yang umurnya telah 
menginjak tahun keempat dan dapat dikawini onta jantan. Apabila 
telah mencapai 121 hingga 129 ekor, zakatnya seekor tiga ekor anak 
onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Apabila telah 
mencapai 130 hingga 139 ekor, zakatnya seekor dua ekor anak onta 
betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga dan seekor anak 
onta betina yang umurnya telah menginjak tahun keempat. Apabila 
telah mencapai 140 hingga 149 ekor, zakatnya seekor dua ekor anak 
onta betina yang umurnya telah menginjak tahun keempat dan seekor 
anak onta betina yang umurnya menginjak tahun ketiga. Apabila telah 
mencapai 150 hingga 159 ekor, zakatnya seekor tiga ekor anak onta 
betina yang umurnya telah menginjak tahun keempat. Apabila telah 
mencapai 160 hingga 169 ekor, zakatnya empat ekor anak onta betina 
yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Apabila telah mencapai 
170 hingga 179 ekor, zakatnya tigak ekor anak onta betina yang 
umurnya telah menginjak tahun ketiga dan seekor anak onta betina 
yang umurnya telah menginjak tahun keempat. Apabila telah 
mencapai 180 hingga 189 ekor, zakatnya dua ekor anak onta betina 
yang umurnya telah menginjak tahun keempat dan dua ekor anak onta 
betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Apabila telah 
mencapai 190 hingga 199 ekor, zakatnya tiga ekor anak onta betina 
yang umurnya telah menginjak tahun keempat dan tiga ekor anak onta 
betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Apabila telah 
mencapai 200, zakatnya empat ekor anak onta betina yang umurnya 
telah menginjak tahun keempat atau lima ekor anak onta betina yang 
umurnya telah menginjak tahun ketiga. 

Pada tahun kapan pun bila telah wajib zakat, maka wajib 
mengeluarkannya sesuai yang telah kami tulis dalam kitab ini. 
Kemudian untuk zakat onta wajib dikeluarkan sesuai yang telah kami 
sebutkan tadi. 


Untuk kambing tidak ambil zakatnya hingga dia mencapai 40 
ekor. Jika telah mencapai 40 hingga 120 ekor maka zakatnya seekor 


Al Mustadrak — 





kambing. Apabila mencapai 121 hingga 200 ekor, zakatnya dua ekor 
kambing. Apabila mencapai 201 hingga 300 ekor, zakatnya tiga ekor 
kambing. Jika lebih dari 300 ekor kambing, maka zakatnya hanya tiga 
ekor kambing hingga mencapai 400 ekor. Apabila mencapai 400 
hingga 500 ekor, zakatnya empat ekor kambing. Apabila mencapai 
500 hingga 600 ekor, zakatnya lima ekor kambing. Apabila mencapai 
600 ekor, maka zakatnya enam ekor kambing. Apabila mencapai 700 
hingga 800 ekor, zakatnya tujuh ekor kambing. Apabila mencapai 800 
hingga 900 ekor, zakatnya delapan ekor kambing. Apabila mencapai 
900 hingga 1000 ekor, zakatnya sembilan ekor kambing. Apabila 
mencapai 1000 ekor, zakatnya sepuluh ekor kambing. Kemudian 
setiap bertambah seratus kambing zakatnya (ditambah) seekor 


kambing'."73 


Di antara yang memperkuat ke-shahih-an hadits ini adalah: 





P3 Aa (3 P3 

CA Up jAN A5 edi jd oan U —ya/Vtto 
bh NA OB 3 ai taat Gaal Pa ea 
Ao Jo J9. 4 0 


A5 5 Kama SEN Wahh pnp us AA 
je BRI Io md ae rb ol HI GA GA 
SKALA Gp pn ny SPA lo AN IP rod Haa JI 
PAN H3 SE AE Abi 5 Ab Jl Le Ia 
PRA ga ap Ng IR Ie NS Yen 
H3 en 2 Gaal ol ban Je V5 yA Ke 


Aa Kai Pant) Ie Je DI UJAN S0 Ud 


27 1 ih. hadits no. 1443. 


— Al Mustadrak 





SA SP Lead Ky H9 aya le DA GP dah Gaya 
UI oo AN IN SAKIP deh Sapa Ki di Spa 
SEN AS segi Ui SPAN AE Lo Up mal 
1445/19. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakannya kepada kami, Muhammad bin Ishag Ash-Shaghani 
menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada 
kami, Ibnu Ishag dan Habib bin Abu Habib menceritakan kepada kami 
dari Amr bin bin Haram, bahwa Abu Ar-Rijal Muhammad bin 
Abdurrahman Al Anshari menceritakan kepadanya bahwa Umar bin 
Abdul Aziz ketika diangkat menjadi khalifah dia mencari dokumen- : 
dokumen Nabi SAW tentang zakat di Madinah, lalu dia menemukan 
pada keluarga Umar bin Khaththab sebuah surah yang ditulis Umar 
kepada para pegawainya yang berisi aturan-aturan zakat yang sama 
seperti surah yang ditulis Nabi SAW kepada Amr bin Hazm. Maka 
Umar bin Abdul Aziz memerintahkan para pejabatnya yang 
mengurusi masalah zakat untuk menetapkan berdasarkan yang 
terdapat dalam dua surah tersebut. Di dalam keduanya tertulis: Onta 
yang jumlahnya 91 ke atas hingga 120 ekor, zakatnya dua ekor anak 
onta betina yang telah menginjak tahun keempat. Jika lebih dari 120 
hingga 129 ekor, zakatnya 3 ekor anak onta betina yang umurnya 
menginjak tahun ketiga. Jika ontanya lebih dari itu, maka yang kurang 
dari 10 ekor tidak wajib zakat sampai dia mencapai 10 ekor.'" 


Tentang surah Nabi SAW kepada Amr bin Hazm, maka 
sanadnya termasuk dalam syarat kitab ini. Karena itu, kami 
menyebutkannya dengan redaksinya yang panjang. 


788 Y ih. hadits no. 1443. 


Al Mustadrak — 


Sia A3 A x5 2 ESA KA Wet —y lean 


ni A5 La Bas aa Ba na 
“ 1G. 3. 


o 2 Ne ta os Oo Pd Pa o- . 0. 0. 
Lp Na Ne ge Dk ngan 
BP gor ag ala ale Ko 8 J5 sad AI 


Pe Cap sa IS di ana "3 Ha 

1446/20. Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Asy-Syafi'i 
mengabarkan kepada kami di Baghdad, Ismail bin Ishag Al Oadhi 
menceritakan kepada kami, Ismail bin Abu Uwais menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Abu 
Bakar dan Muhammad, dua putra Abu Bakar bin Amr bin Hazm, dari 
ayah keduanya, dari kakeknya, dari Rasulullah SAW, yaitu surat yang 
ditulis Rasulullah SAW untuk Amr bin Hazm. "Apabila nilai emas 
telah mencapai 200 dirham, maka setiap 40 dirham zakatnya satu 
dirham." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim. Ini merupakan dalil 
atas kitab yang dijelaskan secara rinci. 


Kara . 


es KA Jian 2 KA aa # -ya/veev 
Hse TN: aa Jai 2 3 SA PAN Il Es Keara 


79 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 








M5 AE AA Ai Ban, 


Hap SE db NE Aa Ae oi mal Gi ESA 
D3 ap APE AK 
LI yah BE Pa sb ah SAK GAN, 
PI IAI og PE GAS DN pig GS 
ge 3 JI JAS Gi ea) JI AE Gi SA JI IE 


Na NP 2... “Nata 


JA 3 Bait, ASI) aan ab dng ET AA BA 
KE EA 3 AAN Ga Sana SEA AA Ca 
MN AT pa DNAN YAN Laga NA en Ta DAA 
Hana AI) Fa Lalai dah IIA el Al 9 cal 
s2 PAN Tea Pane 2 Pan - SEA 
pl 3 of Hii Aailuadh JYI ye yee JS TI ea 
Ok GAS TI Upah yA) 3) de Aa) LSG IS (onrae 
He SG BB aU Kas dl ol Id 
ob denah Tanto JI) Dp SI Ya Sy HN Kana 
Sad Ng Ah Ta ai Saha KAS Ji Fo 235 
Lan Oh Ah Han Va Sl on Je DI Op din 
o 2 5 9 . 5 e g 
Of Hi or BI Kei Tata Kan IE ASI OB cina) 


JH Ga gt aah Si Je Kl 2 DP tai 


Al Mustadrak — 


z3 3 


ba JI Ab Ta Sapas IE LG drh Gyar SE UI 
Sa TN IT A3 JA Bb ir bana IS bi GA 
KA A8 Sen IS dh AAN an IS 3 
Lai Knp Re ja lb DAN OI eh ajaa Ol AG 
BE Da IE bi SA SIG Oh sort dia pe 
KAN HA Vp Bb AA Th IS HI DI Op dai 
Kana se ol Y aa 25 ana Pra 2S V7 clans V9 22 A 
aa dat Gg WINA Tie gabah Gi BAY) (BA Gi Kai 
OS oi J3 aj Hee VA DSA CA badai 
Aa ya aa Cha Sbd IS BI Gp gala TAS BI 
ani AND) ia Gas Sa IS dh ep Sl as D3 
AI Ha SP DN IA JAN Yy MAS 
AT Sa Sh IE G9 AI Jala Ce Al 
GS PAN op Wa PG DSN LA WAY, ati 
HP Ip aye 
LAGI (35 A1 Ae En “ai 3 AI S0 1JU 
OA jala SIBG ja GAN oa J3 SL BCA 
CN IN PEN Ih ALA 10) IG ie3 
dab y AB Oni V9 LEAN AA oh (AI Ju 3 


- 
3 -o. 3,9 


— Al Mustadrak 


AR HI Y, KE SEE, SIN J3 DL Y, 
AA ai Yg pa Tae Sp SA Gl Yg 3 ah 
VI BL PS UPI ya os 3 05, 

HM Ho AI be IL TAN sei HO AI Ta Pes 
LAN 3 Pa AR 33 KAN DU 5) AAN 135 gl 


5 0 4 . P3 . 4 
H3 AA era 3 KAI La 3 KM SI 5 KI 


A39 


SEE ad 3 AA EE nAt gg HA Has se YEN 
AA Gp Se IS H3 IA ia AS pas IAI 3 UI 
A3 JAN 2 AS eh P3 UII AE JENIS 
AU gt IE SI, JA JAN Op PN De 33 Tepi 
39 2 


1447/21. Abu Nashr Ahmad bin Sahl Al Fagih 
mengabarkannya kepada kami di Bukhara, Shalih bin Abdullah bin 
Muhammad bin Habib Al Hafizh menceritakan kepada kami, Al 
Hakam bin Musa menceritakan kepada kami. 


Abu Zakaria Yahya bin Muhammad Al Anbari menceritakan 
kepada kami, Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim bin Sa'id Al 
Abdi menceritakan kepada kami, Abu Shalih Al Hakam bin Musa Al 
Oanthari menceritakan kepada kami, Yahya bin Hamzah menceritakan 
kepada kami dari Sulaiman bin Daud, dari Az-Zuhri, dari Abu Bakar 
bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnya, dari kakeknya, dari 
Nabi SAW, bahwa menulis surah kepada penduduk Yaman yang di 
dalamnya berisi penjelasan tentang hal-hal yang wajib, hal-hal yang 


Al Mustadrak — 





sunnah dan diyat. Surat tersebut dikirim bersama Amr bin Hazm lalu 
dia dibacakan di hadapan penduduk Yaman. Inilah teksnya, 
"Bismillahirrahmanirrahim. Dari Nabi Muhammad SAW untuk 
Syurahbil bin Adbu Kulal, Nu'aim bin Abdu Kulal, dan Al Harits bin 
Abdu Kulal yang dijuluki Dzu Ru'ain, Ma'afir dan Hamdan. Amma 
Ba'du, Utusan kalian telah pulang dan kalian telah diberi seperlima 
dari harta rampasan perang. Zakat yang diwajibkan Allah atas 
orang-orang beriman pada tanah adalah sepersepuluh. Tanaman 
yang disiram dengan air hujan atau yang dibajak atau yang menyerap 
air dari tanah zakatnya adalah sepersepuluh bila telah mencapai 5 
wasag. Tanaman yang disiram dengan tenaga manusia dan timba 
zakatnya adalah seperduapuluh. Setiap 5 ekor onta yang mencari 
makan sendiri hingga 24 ekor zakatnya adalah seekor kambing. 
Apabila lebih dari 24 sampai 35 ekor maka zakatnya seekor anak onta 
betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua, Jika tidak ada 
maka zakatnya seekor anak onta jantan yang umurnya telah 
menginjak tahun ketiga. Jika lebih dari 35 sampai 45 ekor, zakatnya 
seekor anak onta betina yang telah menginjak tahun ketiga. Jika lebih 
dari 45 hingga 60 ekor, zakatnya, zakatnya seekor anak onta betina 
yang sedang menginjak usia empat tahun dan dapat kawini onta 
jantan. Jika lebih dari 60 sampai 75 ekor, zakatnya seekor anak onta 
betina yang usianya sedang menginjak lima tahun. Jika lebih dari 75 
sampai 90 ekor, zakatnya seekor anak onta betina yang usianya 
menginjak tiga tahun. Jika lebih dari 91 sampai 120 ekor, zakatnya 
dua anak onta betina yang usianya sedang menginjak empat tahun 
dan dapat dikawini onta jantan. Jika lebih dari 120 ekor, maka setiap 
40 ekor zakatnya seekor anak onta betina yang usianya sedang 
menginjak tahun ketiga dan setiap 50 ekor zakatnya seekor anak onta 
betina yang usianya sedang menginjak tahun keempat dan dapat 
dikawini onta jantan. Setiap 30 kawanan sapi zakatnya seekor anak 
sapi yang umurnya telah menginjak tahun kedua. Setiap 40 kawanan 
sapi zakatnya seekor anak sapi betina. Setiap 40 sampai 120 ekor 


— Al Mustadrak 





kambing yang mencari makan sendiri zakatnya seekor kambing. Jika 
lebih dari 120 sampai 200 ekor zakatnya dua ekor kambing. Jika lebih 
dari 200 sampai 300 ekor zakatnya tiga ekor kambing. Jika lebih dari 
300 ekor, maka setiap 100 ekor zakatnya seekor kambing. Dan tidak 
boleh dikeluarkan sebagai zakat kambing yang tua (yang telah rontok 
giginya), yang kurus, yang cacat, maupun domba jantan kecuali jika 
pemiliknya menghendaki. Tidak boleh dikumpulkan antara hewan- 
hewan ternak yang terpisah dan tidak boleh dipisahkan antara 
hewan-hewan ternak yang terkumpul karena takut mengeluarkan 
zakat. Hewan ternak kumpulan dari dua orang, pada waktu zakat 
harus kembali dibagi rata antara keduanya. Setiap perak yang 
mencapai 5 Ugiyah zakatnya lima dirham, jika lebih maka setiap 40 
dirham zakatnya satu dirham, dan untuk yang kurang dari 5 Ugiyah 
tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Setiap 40 dinar zakatnya satu 
dinar. 


Sesungguhnya zakat tidak halal bagi Muhammad dan 
keluarganya. Zakat hanyalah untuk menyucikan diri dan diberikan 
kepada orang-orang fakir yang beriman, kepada mereka yang berada 
di jalan Allah dan Ibnu Sabil. Budak, sawah dan para penggarapnya 
tidak wajib mengeluarkan zakat jika zakatnya telah diberikan 
sepersepuluhnya. Seorang budak muslim dan kudanya tidak wajib 
dikeluarkan zakatnya." 


Dia lanjut berkata: Di dalamnya juga tertulis, "Sesungguhnya 
dosa-dosa yang paling besar disisi Allah pada Hari Kiamat adalah: 
Menyekutukan Allah, menghilangkan nyawa seorang mukmin tanpa 
alasan yang benar, lari dari medan perang, durhaka kepada kedua 
orang tua, memfitnah wanita-wanita baik (melakukan zina), 
mempelajari sihir, memakan riba, memakan harta anak yatim. Umrah 
adalah haji kecil. Al Our'an tidak boleh dipegang kecuali oleh orang 
yang suci. Tidak ada talak sebelum memiliki (akad nikah) dan tidak 
ada pembebasan (budak) sebelum pembelian. Tidak boleh salah 
seorang dari kalian shalat dengan memakai satu pakaian sedang 


Al Mustadrak — 


bagian pinggirnya kelihatan. Tidak boleh salah seorang dari kalian 
shalat dengan menjalin rambutnya, dan tidak boleh salah seorang 
dari kalian shalat sedang di kedua bahunya tidak ada apa-apanya." 


Dalam surat tersebut juga tertulis, "Barangsiapa yang 
membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang benar dan tanpa 
alasan yang jelas, maka dia harus digishash. Kecuali bila wali korban 
merelakannya. Nyawa itu diyatnya yaitu 100 ekor onta. Hidung yang 
terpotong ada diyatnya, lidah ada diatnya, dua bibir ada diyatnya, 
dua biji pelir ada diyatnya, penis ada diatnya, tulang iga ada 
diyatnya, dua mata ada diyatnya, satu kaki diatnya separo, luka 
dalam pada kepala ada diyatnya yaitu sepertiga, perut yang tertusuk 
ada diyatnya yaitu sepertiga, luka yang menyebabkan tulang-tulang 
kecil keluar ada diyatnya yaitu 15 ekor onta, setiap satu jari tangan 
dan kaki diyatnya 10 ekor onta, gigi diatnya 5 ekor onta, luka yang 
menyebabkan tulang yang putih kelihatan ada diyatnya yaitu 5 ekor 
onta. Dan orang yang terbunuh karena perempuan dan bagi yang 
memiliki emas diyatnya adalah 1000 dinar." 


Ini merupakan hadits panjang yang merinci bagian zakat dalam 
bab ini. Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz menyaksikannya dan 
para ulama pada masanya, yaitu Muhammad bin Muslim Az-Zuhri 
menyatakan ke-shahih-annya, sebagaimana yang telah aku uraikan 
sebelumnya. Sulaiman bin Daud Ad-Dimasygi Al Khaulani terkenal 
dengan sebutan Az-Zuhri. Sekalipun Yahya bin Ma'in menyindirnya 
tapi yang lain menganggapnya adil. Hal ini sebagaimana telah 
dikabarkan kepadaku oleh Abu Ahmad Al Husain bin Ali, 
Abdurrahman bin Abu Hatim menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar ayahku ditanya tentang hadits Amr bin Hazm yang 


790 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, "Sulaiman bin Daud Ad-Dimasygi Al 
Khaulani dikenal dengan sebutan Az-Zuhri. Sekalipun Ibnu Ma'in 
menyindirnya, tapi yang lain menganggapnya adil." 

Abu Hatim berkata, "Menurutku dia tidak apa-apa." Begitu pula yang dikatakan 
Abu Zur'ah. 


— Al Mustadrak 








berisi surah Rasulullah SAW tentang zakat yang ditulis untuknya. 
Maka dia berkata kepada Sulaiman bin Daud Al Khaulani, "Menurut 
kami dia tidak apa-apa." 

Abu Muhammad bin Abu Hatim berkata: Aku mendengar Abu 
Zur'ah berkata demikian. 


Al Hakim berkata, "Aku telah berupaya semaksimal mungkin 
untuk meriwayatkan hadits-hadits yang mufassar ini berkenaan 
dengan zakat, sehingga tidak lagi memerlukan penjelasan. Tentang ke- 
shahih-annya aku berargumen dengan sanad-sanad yang shahih dari 
para khalifah dan para tabiin yang telah menerima dan 
mengamalkannya sehingga itu hal telah cukup bagi orang yang ingin 
menyelidikinya. 

Imam kami, Syu'bah berkata tentang hadits Ugbah bin Amir 
Al Juhani tentang wudhu, "Seandainya hadits ini sah dari Rasulullah 
SAW, maka itu lebih aku sukai daripada diriku, hartaku dan 
keluargaku." 


Itu adalah hadits tentang shalat Sunnah, maka bagaimana 
dengan hadits di atas yang isinya merupakan pondasi ajaran Islam. 
Hanya Allah yang dapat memberi taufik, cukuplah Dia bagiku dan 
Dia-lah sebaik-baik pelindung. 


BIA Td OA A3 Aan ST NBA PYJ UEA 
SH IN WNA AL EN GA Gi GUSI 

PN Le MA Age ea PAN PA Wang an Pb Hp 

J0 30. 6G oe 9 


1 Ud 3 Uji AA EA an Ip DIY KE Gi AKA 
- , - , 
23 3g Pa o. XI - h7 e £ 0. Ta ad 
IBI IS SI lg Kila Ih Ko Spa) hal 1JB cok 
"4 . Pa 


Al Mustadrak — 


$ 23 to 2... ai 3 SI 2 Jas Oi na 
Ppap WE ya gala 3 Jl BRO Sani IS da 
AG Ap on Tp ah Jan daya Up ab ih WA 
a. Ada K1 Gaia ha 
21 ea Kan JI IE 


1448/22. Abu Bakar Ahmad bin Salman Al Fagih 
menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Mukram menceritakan 
kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Bahz bin 
Hakim menceritakan kepada kami. 


Ahmad bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, Ahmad bin 
Isa menceritakan kepada kami, Abu Ma'mar menceritakan kepada 
kami, Abdul Warits bin Sa'id menceritakan kepada kami, Bahz bin 
Hakim menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari kakeknya, dia 
berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Setiap 40 ekor 
onta yang dilepas mencari makan sendiri zakatnya adalah seekor 
anak onta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Onta- 
onta tidak boleh dipisahkan dari hitungannya. Barangsiapa yang 
memberikannya agar mendapatkan pahala, maka dia akan 
mendapatkan pahala. Dan barangsiapa yang menolak 
memberikannya, maka kami akan mengambilnya. Separuh dari 
ontanya adalah salah satu kewajiban yang telah ditetapkan Tuhan 
kita, yang tidak halal bagi keluarga Muhammad sedikit pun." 


Sanad hadits ini shahih sesuai yang telah kami sebutkan 
tentang sahnya surah tersebut. Keduanya tidak meriwayatkannya. | 


Ken TU KA Yan DI AE ah ANAK EtA 


o- Jo 


— Uji Pi ga & AAA Ba GG yha Pj Ga sai IS ji 


71 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, "Kami telah menyatakan sebelumnya 
bahwa surat tersebut sah." 


— Al Mustadrak 





NE ala Ko AA dpan Ol Ja Ii RAP (ajah 
bni JS ah HE AK IS on aa Set aah ad 
Bea Uh aa dn ISS ag dibaah G 


1449/23. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya gub menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Abdul Jabbar menceritakan kepada kami, 
Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, Al A?' masy menceritakan 
kepada kami dari Abu Wail, dari Masrug, dari Mu'adz bin Jabal 
bahwa Rasulullah SAW mengutusnya ke Yaman dan menyuruhnya 
mengambil dari setiap 30 ekor sapi seekor anak sapi yang sedang 
menginjak tahun kedua, setiap 40 ekor zakatnya seekor anak sapi yang 
umurnya telah menginjak tahun ketiga, setiap yang sudah baligh 
zakatnya satu dinar atau yang sebanding dengannya yaitu sebuah 
pakaian Yaman."?2 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 
Ba dai Bea HE So Af Bis yel to, 
Ol AGAN BAL GP Akta Gi oa DP MEMANI S yi Ab 
t 0 le Pad KE EA 8. Noor. o. NX “ » 03 
mi tag Jl Met AG eka Ale AN ato Al Jiya 


Hasil If UB aga ala AN eko Ia mona 


79 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — 








ne Jo dpn IS kb Io MI 
Op Ba ee & Pn US, BA ep GET SU 
IE SJ Pi 2 saka JB Je) PRT AN AOA 
IU 55 3-5 Ky nba SA ka Hi Bi 

ha LA ata ab Ai di AI KG GIA NY yelas 
— Se di Ig tai P LI Ho : JS 
LI WI SS 2 tag Ja gate ah An aan 
A3 Y, AD ad SS Ls Su) In BI Jas cola 
LA AS Ia IR HUB GAN Led IU J Aa 


ANA 


HAK pas Ke Oma ii SJ ag ai 
HE ME Ap an s3 3 3 eh Ul ale ju 
AS pa di Ia pa le Ai eta Ai Je ol 31 
IL JB aa An ale Io Dare LI 2 
gag 2036 2 ate Jah Je, UP sal Aa de, uda au 
1450/24. Abu Bakar Ahmad bin Ishag Al Fagih menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Ibrahim bin Milhan menceritakan kepada 
kami, Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami, Al-Laits 
menceritakan kepada kami, Hisyam bin Sa'ad menceritakan kepadaku 
dari Abbas bin Abdullah bin Ma'bad bin Abbas, dari Ashim bin Umar 


bin Oatadah Al Anshari, dari Oais bin Sa'ad bin Ubadah Al Anshari, 
bahwa Rasulullah SAW mengutusnya untuk jalan kaki, lalu ayahnya 


— Al Mustadrak 











berkata, "Jangan keluar sebelum Rasulullah SAW memberikan 
wasiatnya kepadamu." Ketika dia hendak keluar dia mendatangi 
Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, 
"Wahai Oais, jangan sampai pada Hari Kiamat nanti kamu datang 
sementara di lehermu ada onta atau sapi atau kambing yang 
mengeluarkan suaranya, dan janganlah kamu seperti Abu Righal." 
Maka Sa'ad bertanya, "Siapakah Abu Righal?" Beliau menjawab, 
"Dia seorang pemungut zakat yang diutus Nabi Shalih AS, lalu dia 
mendapati seorang laki-laki di Thaif yang memiliki kawanan kambing 
Jumlahnya hampir mecapai 100 ekor yang semuanya tidak mempunyai 
air susu (atau air susunya sedikit) kecuali seekor kambing. Laki-laki 
tersebut bersama seorang anak laki-laki yang tidak ada ibunya, dan 
kambing tersebut memberikan susu yang merupakan makanan anak 
tersebut. Sang pemilik kambing bertanya, 'Siapa kamu?' Dia 
menjawab, 'Aku adalah utusan dari seorang utusan Allah'. Laki-laki 
tersebut lantas menjamunya dengan baik, lalu dia berkata, 'Ini adalah 
kambing-kambingku, ambillah mana saja yang kamu suka'. Maka Abu 
Righal melihat kambing yang susunya banyak lalu dia berkata, 'Yang 
ini'. Maka laki-laki tersebut, 'Anak ini sebagaimana yang telah kamu 
ketahui tidak memiliki makanan dan minuman selain kambing ini'. 
Abu Righal berkata, Jika kamu suka susu maka aku juga suka susu' 
Kata laki-laki tersebut, 'Ambillah dua kambing sebagai gantinya'. Abu 
Raghal lalu menolak sehingga laki-laki tersebut menambahnya 
sampai menjadi 5 ekor kambing yang susunya sedikit sebagai 
gantinya. Ketika laki-laki tersebut melihat demikian maka dia 
mengambil anak panahnya lalu memanahnya hingga Abu Righal 
tewas. Lalu dia berkata, 'Tidak ada seorang pun yang boleh 
memberitahukan hal ini kepada utusan Allah sebelumku'. Maka si 
pemilik kambing mendatangi Nabi Shalih AS dan memberitahukan 
kepadanya. Nabi Shalih lalu berkata, 'Ya Allah, kutuklah Abu Righal: 
Ya Allah, kutuklah Abu Righal'." 


Al Mustadrak — 


2 


Maka Sa'ad bin Ubadah berkata, "Wahai Rasulullah, 
maafkanlah Oais akibat Sigayah."'” 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. Hadits ini memiliki syahid yang 
ringkas sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. 


aya Ia dota 5 33 Hi Ika Ki al atgl —yol Von 


GA pn Sg Ca sed 2) oi 53 MG 


ML gp) Gb gl app BU Ip eka e 2 Sip Ce 
3 Jo Jos La 20. 0 £ or x, is y 0838 
Gp da BP 3 Aa SA uh AP 3 uh Bi Jaan DI 


Y, CearrY -JG salah 3 AE Sea LA $ ai HA # la Bu) Pai 


Ka ox) 2 


1451/25. Abu Bakar Muhammad bin Daud bin Sulaiman 
mengabarkan kepada kami, Ali bin Al Husain bin Al Junaid 
menceritakan kepada kami, Sa'id bin Yahya bin Sa'id Al Umawi 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami dari 
Yahya bin Sa'id, dari Nafi”, dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah 
SAW mengutus Sa'ad bin Ubadah untuk memungut sedekah, lalu 
beliau bersabda, "Hai Sa'ad, jangan sampai pada Hari Kiamat nanti 
kamu datang dengan membawa onta yang mengeluarkan suaranya." 
Maka dia berkata, "Aku tidak akan menemukannya dan aku tidak akan 
datang “ dengan membawanya." Rasulullah SAW lalu 
memaafkannya.'“ 


78 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Justru hadits ini mungathi', karena 
Ashim tidak bertemu dengan Oais." 

78 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 


HA CAS Obi pn Sania ul vton 
Se Ui en) 2 Sa Ci € Pagi Ja 
GH pp oi JS YK PA LS AA Ibn gl 


or So 3 2... 


SS Ka N AN 
ba 3 dita Ta dia Ho LA “JG Rp) 
ai AAA AA AN aa al IL JS 
St aka SI, Cab Yp IUD LI MS PP ALA 
Ipa ng en AI Ae akan AS ia MAS Koin Tadi 
Lala P3 ab oz al up Kap bg SA dl 


36. 


IS Es Ula 335 ol, 5 AS Oh 23 op Jas ae na 
Es Le Pp Bau PP jak :JB je P3 
US Ig PU Au IG ae dl Je Di Jne 


N 


da Ba dh UM ji Fto or 
GI Vas Be ola Kdi US 2 A3 pa Ip td 
Han An bp SP Gan Ga ya 
J3 aib AI Jp) Up an B3 Yah Hb sb au 
Pa aa op Ole ea Uh ika ale RI lo Jp) & 


Va Ve 38 Di Ipa Vena Gi HI data alay ag Baal 


. 
2... 


JG 3 3, Agni lg ala Aa Ko bi Nag AG 1JB oi 
SA 


Al Mustadrak — 


1452/26. Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i mengabarkan kepada 
kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepadaku, Ya'gub bin Ibrahim menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami dari Abu Ishag, 
Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm 
menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abdullah, dari Umarah bin 
Amr bin Hazm, dari Ubai bin Ka'ab RA, dia berkata: Rasulullah SAW 
mengutusku untuk memungut sedekah, lalu aku melewati seorang 
laki-laki. Dia mengumpulkan hartanya untukku dan aku tidak 
menemukan kecuali seekor anak onta betina yang usianya telah 
menginjak tahun kedua. Maka aku berkata kepadanya, "Berikanlah 
anak onta tersebut karena itu merupakan zakatmu." Maka dia berkata, 
"Onta itu tidak memiliki susu dan belum besar, tapi ini ada onta betina 
yang besar lagi gemuk, ambillah ini." Maka aku berkata kepadanya, 
"Aku tidak mau mengambilnya selama aku tidak disuruh 
mengambilnya. Ini ada Rasulullah SAW. Beliau berada dekat 
denganmu. Jika kamu mau mendatanginya datangilah beliau dan 
tawarkanlah keinginanmu kepadanya seperti yang kamu tawarkan 
kepadaku. Jika beliau menerimanya maka aku akan menerimanya, tapi 
jika beliau menolak maka aku juga menolaknya." Laki-laki tersebut 
berkata, "Aku akan melakukannya." Dia kemudian pergi bersamaku 
menemui Rasulullah SAW dengan membawa onta betina tersebut 
hingga kami tiba di hadapan beliau. Lalu dia berkata, "Wahai Nabi 
Allah, utusanmu ini mendatangiku untuk mengambil zakat hartaku. 
Demi Allah, sebelumnya tidak ada utusanmu atau engkau yang 
mendatangiku untuk mengambil zakat. Aku kemudian mengumpulkan 
hartaku, lalu dia menyangka bahwa aku hanya memiliki seekor anak 
onta betina yang usianya menginjak tahun kedua, padahal hewan itu 
tidak memiliki susu dan belum besar. Kemudian aku menawarkan 
kepadanya seekor onta betina yang besar agar dia ambil, tapi dia 
menolaknya. Maka aku bawa onta ini kepadamu, wahai Rasulullah, 
ambillah dia!" Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Itu adalah 


— Al Mustadrak 


kewajiban yang harus kamu tunaikan! Jika kamu benar-benar 
mengharapkan kebaikan maka Allah akan memberimu pahala dan 
akan menerima amalmu." Dia berkata, "Ini ontanya, wahai Rasulullah, 
aku membawanya untukmu, ambillah dia!" 


Ubai lanjut berkata, "Rasulullah SAW kemudian menyuruh 
untuk mengambil dan mendoakan keberkahan bagi harta orang 
tersebut."7?5 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


Ap PA OP dah sena 33 St oa yu tor 


Pd 


Je Jo 


2 ON an Menag ..$ » 2... X9 0 

J5 lag ap BN AS ur er Kang JB Cybad op aa 
0 £ ik ap ca pa Ca, « na 2 ore 4 ap a 2 Li . - : 
— AS UN HEM ian ale AI eko Ml Sya) JU 
33 

1453/27. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih mengabarkan kepada 

kami, Al Hasan bin Ali bin Ziyad memberitakan (kepada kami), Sa'id 
bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muslim 
memberitakan (kepada kami), Amr bin Dinar menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdullah RA berkata: 


Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada zakat pada perak hingga dia 
mencapai 200 dirham." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


78 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 
76 Adz-Dzahabi berkata dalam dt-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim. 
Hadits ini memiliki Syahid —kemudian dia menyebutkan hadits no 1454—." 


Al Mustadrak — 


aa 


Syahid hadits ini dengan penjelasannya adalah hadits Ashim 
bin Dhamrah: 


BS Dan BASA AI X5 Tata yan toe 


? 
o SG. LX Lo PI Au 


Lg AN Gas Aan Sina CP Ui KALA Pa WAS 
- H7 - 30. Ne 23 e 0. Tee, si £. .. “1. 9. 

DP ERA Cop PEP Gia Oi PP Alba al 

LJ Fa o et kena La Be ag . o 0. or ki La or 4, 1 

o—a om ISP terb Ata Uraad (S Ud IU pelan dal MI lp 

3 - 

Haa ea gai 


1454/28. Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub Al Hafizh 
mengabarkannya kepada kami, Yahya bin Muhammad bin Yahya 
menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, 
Abu Uwanah menceritakan kepada kami dari Abu Ishag, dari Ashim 
bin Dhamrah, dari Ali RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Untuk 
190 tidak ada zakatnya namun bila telah mencapai 200 (dirham) 
maka zakatnya 5 dirham." 


JUAN AI EPA X5 Togel —ya/vtoo 
— ea Ska SPIN pai CE 33 ASN ee, 
MA ten Gi AP Up Ai 1G ap jl Ul NG AG 
De ia To gp pb Ii Ih Ip adl 
Ag aa Ke Ip IG db Ja 213 JS 


77 L ih. hadits no. 1453. 


— Al Mustadrak 











Ih SP SI 


BE ai Ja Jagat AA dp Saban) cab Gakah del 
G3 — Hp en JAN UB S3 lh Jaa 
Tg Je Bea ea ae dana 
Aa d3 3 BA AG GS up BU LIS ig ale Le AI 


1455/29. Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Ash-Shaffar 
mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Yunus Adh-Dhabbi 
menceritakan kepada kami. 


Muhammad bin Ahmad bin Tamim Al Oanthari mengabarkan 
kepada kami di Baghdad, Abu Oilabah menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Sufyan, 
dari Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, dari Wail bin Hujr, dari Nabi 
SAW bahwa beliau mengutus seseorang kepada seorang laki-laki. 
Lalu laki-laki tersebut mengirimkan onta yang kurus kepada beliau. 
Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, "Seorang pemungut zakat dari 
Allah dan Rasul-Nya mendatanginya tapi dia hanya memberikan onta 
yang kurus. Ya Allah janganlah engkau beri berkah pada ontanya." 
Rupanya, hal tersebut sampai kepada laki-laki tersebut, maka dia pun 
mengirim untuk beliau seekor onta betina di antara onta-ontanya yang 
paling bagus. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Si fulan telah 
mendengar apa yang dikatakan Rasulullah SAW lalu dia mengirim 
seekor onta betina yang termasuk di antara yang paling bagus. Ya 
Allah, berilah berkah padanya dan pada onta-ontanya."'”" 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


798 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 


PAI EA CA NARAN Jap Gi SA Up —r IN ton 

Geng LI Ke EA AN 1 IA Cia Jb AG 
Ia LA Ae IE SA oi TE 1 Bh Si Bo ta 
Me NG CA UE dh DP NU Ya 
JB Bao HA 08 Ia Oo lt 3 
HT SSI Pap Ja pg alan ea J5 


ana o 4 


TI ta ONE 

1456/30. Muhammad bin Musa Ash-Shaidalani mengabarkan 
kepada kami, Ibrahim bin Abu Thalib menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Abu Ishag, dari Haritsah bin 
Mudharrib, dia berkata, "Beberapa orang dari Syam mendatangi Umar 
RA lalu mereka berkata, 'Kami telah mendapatkan harta yaitu kuda 
dan budak, dan kami ingin memberikan zakatnya untuk 
mensucikannya'. Maka Umar berkata, 'Apa yang dulu dilakukan dua 
sahabatku akan kulakukan'. Lalu Umar meminta pendapat kepada Ali 
RA dan beberapa sahabat Rasulullah SAW. Maka Ali berkata, 'Itu 
bagus jika tidak ada Jizyah yang dipungut dari mereka secara rutin". 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya dari Haritsah. Aku menyebutkannya di tempat ini 
hanya untuk menjelaskan pungutan-pungutan wajib yang diwajibkan 
dalam |...1"0 


79 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 
300 Antara dua tanda kurung siku ini tidak terdapat tulisan pada manuskrip asli. 


— Al Mustadrak 





ra On Se de Sara Se Ez —yra/rtov 
Ao 8. Lo L-— 0 -.... 


SP IE EA ta DA ES la yi KA 3 ia 
AU Ig de Sp op JSI MA LAS Vi 
PB ASN me KA Gp HA 


1457/31. Abu Ali Al Husain bin Ali Al Hafizh mengabarkan 
kepada kami, Ja'far bin Ahmad bin Sinan menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Sinan menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin 
Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami 
dari Amr bin Utsman, dari Musa bin Thalhah, dia berkata: Kami 
memiliki surah dari Nabi SAW untuk Mu'adz bin Jabal. Di dalamnya 
tertulis, "Sesungguhnya zakat hanya wajib diambil dari gandum 
kualitas baik, gandum, anggur kering dan kurma."''! 


Seluruh periwayat hadits ini dibuat hujjah. Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkan hadits ini. Musa bin Thalhah adalah 
tabiin besar yang tidak diingkari bahwa dia pernah hidup pada masa 
Mu'adz bin Jabal RA. 


3 e- 


Dan AT SA Gi GAN AP el —y/NteA 


: 2 3 0. an -0 0 003 9. 
Sembah PN Hal SU Ah AN Ke BIS ada Gi yAP Cab 
30 0, 0 Lap Sri 3 0. 8. 0. , Kh Da Ta 3 0 2 30 


“ed AAN aa ap 138 ag ale Ma La Manan Ol uje 


801 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — 





Lana SN 3 e P 1 Pn 5 o 2.5 Pa 
So Ls, usa Hai meraih Ea Cody Cia! Jari) 
-. 9 4 s 5 » » 4 9. sz e, Aan Ky, 5 
A3 LAN, VAN Jeda, SI Ul) co gadi abad, HI 

ag en Io MI 2 La 


1458/32. Abdurrahman bin Al Hasan Al Oadhi mengabarkan 
kepadaku di Hamdan, Umair bin Mirdas menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Nafi” Ash-Shaigh menceritakan kepada kami, Ishag bin 
Yahya bin Thalhah bin Ubaidillah menceritakan kepadaku dari 
pamannya Musa bin Thalhah, dari Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah 
SAW bersabda, "Tanaman yang disiram dengan air hujan, tanaman 
yang menyerap air dari tanah dan tanaman yang diairi dengan air 
selokan zakatnya adalah sepersepuluh. Sementara tanaman yang 
disiram dengan tenaga manusia zakatnya seperduapuluh. Yang 
demikian itu hanya pada kurma, gandum dan biji-bijian. Adapun 
ketimun, semangka, delima dan tebu, maka Rasulullah SAW telah 
membebaskan zakatnya."'? 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


Hadits ini memiliki syahid yang shahih. 


Pa SK Bela Ko Hatsgl —rrlN toa 


3035. 3 GG 


ea Ya PNb-a tapa Tera IE LA Ci YG SIA 
JB Haa) Cegaya de By Reka Kebab M5 Ola 
Sa IE aa At ban bang oa Cbr 





?02 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


—- Al Mustadrak 








2063 


dbatadly mal ARTI SAR ya VI BALA Wib Y peao AL AI 
AN, 3G 


1459/33. Abu Bakar bin Ishag dan Abu Bakar bin Abu Nashr 
Al Marwazi mengabarkannya kepada kami, keduanya berkata: 
Muhammad bin Ghalib menceritakan kepada kami, Abu Hudzaifah 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari 
Thalhah bin Yahya, dari Abu Burdah, dari Abu Musa dan Mu'adz bin 
Jabal ketika keduanya diutus Rasulullah SAW ke Yaman untuk 
mengajarkan perintah-perintah agama, "Janganlah kalian mengambil 
zakat kecuali kecuali dari keempat jenis ini: gandum kualitas baik, 
gandum, anggur kering dan kurma. Li 


3036. 3 as 


33 IAI CAS GIA Gi lo Hi Kaban Gis Ten 
Ne an aa Pa BAL Ah gp 


. pr 


| H3 SY Hanap Asi JB 


1460/34. Muhammad bin Shalih bin Hani' menceritakan 
kepada kami, Al Fadhl bin Muhammad bin Al Musayyab 
menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Maryam menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Muslim menceritakan kepada kami dari 
Amr bin Dinar, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, "Seorang laki-laki muslim tidak wajib mengeluarkan zakat 
untuk anggurnya dan tanamannya jika kurang dari lima wasag." 


803 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 
804 A dz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — | 791 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. | 


ai NE adik IAI 3 Up Gis pe 


mop AO Bana BAL NG aa 3 aah 


3 2 A3) af “aga Ka (hat ui Ja 9 Pan Pi Cs al 
Ig 0 Oa YA Da Pe ab db 


op 0 AK 7G na 3 30 Fe LB. Lo 3g. 0 
G3 GP 13 BILA SPS BU 3 Oya ol US) 
Da Ra SSI V9 SB AI Ia 

1461/35. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, 
Abu Al Mutsanna dan Muhammad bin Ayyub menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Abu Al Walid menceritakan kepada kami, 
Sulaiman bin Katsir menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari 
Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, dari ayahnya, bahwa Nabi SAW 
melarang dua warna kurma: Al Ju'rur dan Al Hubaig. 


Dia lanjut berkata, "Dulu orang-orang memilih buah-buahan 
mereka yang buruk-buruk lalu mengeluarkannya untuk zakat. Maka 
mereka pun dilarang mengeluarkan zakat dari dua jenis ini. Lalu 
turunlah ayat, 'Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu 
kamu nafkahkan daripadanya'." (Os. Al Bagarah (21: 261 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun keduanya 
tidak meriwayatkannya. Hadits ini diperkuat oleh Sufyan bin Husain 
dan Muhammad bin Hafshah dari Az-Zuhri. Adapun hadits Sufyan bin 
Husain adalah: 


305 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari. 
Hadits ini diperkuat oleh Sufyan dan Muhammad bin Abu Hafshah." 


— Al Mustadrak 


Pt o. 4 Tn .. 3 


Ga CSI Head ppi MASA Gp aa WA —rUN 

| bana See Oa Ip Kena ES ajah AE 13 UE 
IP Tea yg AP EA Ge oi Io 
KE KE gp PES Ab ii Gg ab Ih Jan An d5 AA 
AN IL SI Jp JB AA AI H0 IS 
SI IS pegan mpsap DS Ma 2 Iya ialah 
Ip HE) IA Bath LN JSI Sp 
Hi Akan) os Did ga h jaa 

BE AS oo HUI KAN JU H5 TAN 


1462/36. Ja'far bin Muhammad bin Nushair Al Khuldi 
mengabarkannya kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan 
kepada kami, Sa'id bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Abbad 
bin Al Awwam menceritakan kepada kami dari Sufyan bin Al Husain, 
dari Az-Zuhri, dari Abu Umamah bin Sahl, dari ayahnya, dia berkata: 
Rasulullah SAW menyuruh untuk memungut zakat. Lalu datanglah 
seorang laki-laki dengan membawa anak biri-biri dan kurma-kurma 
jelek —Sufyan berkata: Yakni Asy-Syish (kurma jelek—. Maka 
Rasulullah SAW bertanya, "Siapa yang datang dengan membawa 
ini?" Biasanya, setiap ada orang yang datang dengan membawa 
sesuatu, beliau akan menisbatkannya kepada orang yang 
membawanya. Maka turunlah ayat, "Dan janganlah kamu memilih 
yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya." 


Dia lanjut berkata, "Rasulullah SAW melarang Al Ju'rur dan 
Al Hubaig diambil sebagai zakat." 


Al Mustadrak — | 793 





Az-Zuhri berkata, "Yaitu dua macam warna dari kurma-kurma 
yang dikeluarkan untuk zakat." 


Adapun hadits Muhammad bin Abu Hafshah adalah: 


AE deg 3 ip SAI dat -yvI et 

kie AU KA 6 SAN was Gong Gagal 

ad 2 IE cad ya Je Oa PAN G3 
15. 


ena Go 2 AG aka 0 Pa Na en UN 
Tn BEM "J3 — AI Igb ead Ia OA 


A 6: , 03. PP MNRI s . 3 LX 1. 
Ao Siah HP d3 Yan 3d IL ANE LI aja 


PE yA po pu ae 


1463/37. Abu Al Hasan bin Hakim Al Marwazi 
mengabarkannya kepada kami, Abu Al Muwajjih memberitakan 
(kepada kami), Abdan memberitakan (kepada kami), Abdultah bin Al 
Mubarak memberitakan (kepada kami) dari Muhammad bin Abu 
Hafshah, dari Az-Zuhri, dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, dari 
ayahnya, dia berkata, "Orang-orang memilih buah-buahan mereka 
yang buruk-buruk (untuk dikeluarkan sebagai zakat). Maka Allah 
Azza wa Jalla menurunkan ayat, 'Dan janganlah kamu memilih yang 
buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri 
tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata 
terhadapnya'." | 


Dia lanjut berkata, "Maka Rasulullah SAW melarang dua jenis 
warna kurma ini: Al Ju'rur dan Al Hubaig." 


806 Y ih. hadits no. 1461. 
807 Y ih. hadits no. 1462. 


— Al Mustadrak 


ae aa Na AN Can an 


4 


SAA ES CAN GIA yaaa yA Bi YAN V1 
8.5 Pen 0. 3103 0. -G- . Joe. 30 
Aa Uodoe CpPr j3 CB Laden CB) ya Uji 


0 ..o 3 y 3 o- ih ... tc 


KAA Kp ES ge ja LA Cah, 


Pa se .9- NG 7 Or s- .. 7. 
Jk aah Sab :YG AI Kg Ge hara ud aa 3 aa 
PN) 30 -— 0 ... SIA Oa. .. ec aa Sa ab Ran 
Br TA RN . 3 . 0 1 £ apr pn . oo. oo. 4 
Akang Ji SA 3 333 UU 105 (Ra S3 Ja PE 
5 .. . 5 0 Pa a 5 P3 2 . 2 4 8, Ca 
Ol II 1,33) dpia Aoa Il Iellag le AI ale 


3 1.1 S8 PN LN te gta ee | “ak 
BN P3 CI 3 kah LA CI ye gd 








1464/38. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Marzug menceritakan kepada kami, Wahb 
bin Jarir menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada 
kami. 

Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i mengabarkan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku, Yahya dan Abdurrahman menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Aku mendengar Khubaib bin Abdurrahman menceritakan 
dari Abdurrahman bin Mas'ud bin Niyar, dari Sahl bin Abu Hatsmah, 
dia berkata: Kami pernah didatangi ketika sedang di pasar, lalu dia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Apabila kalian telah menaksir, 
maka ambillah dan tinggalkan yang sepertiga, jika kalian tidak 
mengambilnya atau meninggalkan sepertiga." —Syu'bah ragu-ragu 
tentang sepertiga—, maka tinggalkanlah yang seperempat. ke 


808 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih. Hadits ini memiliki 
syahid yang shahih —kemudian dia menyebutkan hadits no 1465—." 


Al Mustadrak — 








Al Hakim berkata, "Aku sepakat antara Yahya dan 
Abdurrahman, dan dalam hadits Wahb bin Jarir tidak terdapat 
keraguan Syu'bah." 


Sanad hadits ini shahih. Hadits ini memiliki Syahid yang 
sanadnya disepakati ke-shahih-annya pada Umar bin Khaththab yang 
telah memerintahkannya. 


Cb ad At Gi Bah KA suga —pa/N t1o 
oo 3036. A6. 3G. 3 


Ia op pb OP thea PP II 3 US WAS (dhuma 


An an Asy PNS doi Jep 


BAK uga 3 Ko CA "69 AI ep 


1465/39. Abu Bakar bin Ishag mengabarkannya kepada kami, 
Abu Al Mutsanna memberitakan (kepada kami), Musaddad 
menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada 
kami dari Yahya bin Sa'id bin Sa'id dari Basyir bin Yasar dari Sahl 
bin Abu Hatsmah, bahwa Umar bin Khaththab RA pernah 
mengutusnya untuk menaksir kurma dan berkata, "Apabila kamu 
mendatangi suatu tanah (kebun atau sawah) maka taksirlah 
(tanamannya) dan tinggalkanlah untuk mereka sekadar yang dapat 


mereka konsumsi." 


Ao 3 CB Pep veer Aa tg Ivana 


“ul . I&90 309 -— Pe 


2g B3 ara Oya Wang Oa CD gag uya Laga Janam UI 


JB Ae do dn ea Nag Pa ab LI 


809 Y ih. hadits no. 1464. 


— Al Mustadrak 


ya Bb 53 dia pes SU La Ap din 
AI HA Ip TE del Tu da erna BU 
AN Jp Can GI Ri UE BG yi Gus, BU) RA 
AA BNI OA an hi dn Ia 
LG dat 33 Pa GNI Y Va Wa ag basa Ugiaomi 
1 at, Tai aib US AA ek da daun os 
Mn 
op dat te AB ih dah Ke UN oat Hj 
Si Io IG da Gaba J SA Oo Ia 
GA SANA Wajat Akang Aa Aa ale Ke 
Renda nb H3 at, ah Sah, 0 us ia 
se Pa Giaa ana on ja ti Mana 
Rr ka Se LAN GA gali KN Gan Hip 
Ay KAI Ha 28 AA AI GAN 5 3 LA 
SI E J j3, Ga at, SA 


1466/40. Abu Al Abbas Muhammad bin Ahmad Al Mahbubi 
mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Mas'ud menceritakan kepada 
kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Syu'bah 
memberitakan dari Oatadah, dari Abu Umar Al Ghudani, dari Abu 
Hurairah, bahwa ada seorang laki-laki dari bani Amir yang lewat di 
hadapannya lalu dikatakan kepadanya, "Orang ini termasuk yang 
paling banyak hartanya." Abu Hurairah kemudian memanggilnya dan 


Al Mustadrak — 


menanyakan tentang hal tersebut. Maka dijawab oleh orang tersebut 
"Memang, aku punya 100 onta merah, 100 onta sawo matang, dan aku 
juga memiliki kambing-kambing yang begini dan begitu." Abu 
Hurairah lalu berkata, "Berhati-hatilah kamu dengan telapak kaki onta 
dan berhati-hatilah dengan kuku kambing, karena aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak seorang pun yang mempunyai onta 
dan dia tidak menunaikan kewajibannya, baik dikala susah maupun 
senang, dikala miskin maupun kaya, kecuali onta tersebut akan 
tampak dihadapannya di tanah lapang yang licin lalu onta-onta 
tersebut akan mendatangi tempat tersebut seperti onta-onta yang 
paling cepat dan paling gemuk serta paling besar —Syw'bah ragu—, 
lantas dia akan menginjaknya dengan kakinya dan menyeruduknya 
dengan tanduknya. Setiap kali onta yang terakhir selesai melewatinya 
maka yang pertama akan dikembalikan lagi (untuk melewatinya), 
dalam satu hari yang lamanya seperti 50.000 tahun sampai manusia 
diadili dan dia bisa melihat jalannya. Tidak seorang hamba pun yang 
mempunyai sapi yang tidak dia tunaikan kewajibannya baik dikala 
susah maupun senang'." 


Rasulullah SAW juga bersabda, "Baik di kala susah maupun 
senang, dikala kaya maupun miskin kecuali sapi tersebut akan tampak 
di tanah lapang yang licin lalu dia akan mendatanginya seperti sapi 
yang paling cepat dan paling gemuk serta paling besar, lalu dia akan 
menginjaknya dengan kakinya dan menyeruduknya dengan 
tanduknya. Setiap kali yang pertama lewat maka dikembalikan lagi 
yang terakhir dalam satu hari yang lamanya seperti 50.000 tahun, 
sampai Allah selesai mengadili manusia dan dia baru melihat 
jalannya." 


Al Abbas bertanya kepadanya, "Apakah hak unta itu wahai 
Abu Hurairah?" Dia menjawab, "Memberi hewan yang bagus, 
menghadiahkan yang banyak susunya, meminjamkannya untuk 


— Al Mustadrak 





muatan, meminjamkannya sebagai pejantan, dan memberi minum 
orang lain dengan air susunya." "10 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. Muslim hanya meriwayatkan sebagian redaksinya 
dari hadits Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah dan Abu Amr Al 
Ghaddani yang disebut-sebut sebagai Yahya bin Ubaid Al Bahrani. 
Jika demikian halnya maka berarti Muslim berhujjah dengannya. Aku 
tidak mengetahui ada seseorang yang meriwayatkannya dari Syu'bah 
dari Yazid bin Harun dan tidak pula menulisnya secara umum kecuali 
dari Abu Al Abbas Al Mahbubi. Yang menceritakan kepada kami 
adalah Abu Zakaria Al Anbari, Ibrahim bin Abu Thalib menceritakan 
kepada kami, Abdah bin Abdullah Al Khuza'i menceritakan kepada 
kami. 


Abu Ali Al Hafizh menceritakannya kepada kami, Abu 
Abdurrahman An-Nasa'i menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Sahl menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Yazid bin Harun 
menceritakan kepada kami dengan redaksi yang serupa. 


3 Jaa BIL GA yi ale Hi ALA ES IVA 


. 
2... 


(BJ 5 Ia 3 SITI GP ya JI AS sa oi bah YP 
Ka 2... 2.1 Lean Peran rd or A e, , 042 - - 
Gatal LAN ALA 3 AS AG Ale AI ale AN iya) ol aah 


Jo. A 


AP L9p3 ab US eat Gada WE 53 JI alas AT) 


810 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih. Muslim 
meriwayatkannya darinya dari hadits As-Samman dari Abu Hurairah dan Abu 
Amr Al Ghudani yang bernama Yahya bin Ubaid Al Bahrani. Yazid bin Harun 
meriwayatkannya secara menyendiri dari Syu'bah." 


Al Mustadrak — 


— PI Una IA ala At Ji Ai Ja al dng JG 


2 - 
o 


GEN AU Abad 3 A6 dab YG NAK KOP : ska 3 an 
1467/41. Muhammad bin Shalih bin Hani' menceritakan 
kepada kami, Al Fadhl bin Muhammad bin Al Musayyab 
menceritakan kepada kami, Nu'aim bin Hammad menceritakan 
kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami 
dari Rabi'ah bin Abu Abdirrahman, dari Al Harits bin Bilal bin Al 
Harits, dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW memungut zakat dari 
barang-barang tambang di Oabaliyah, dan bahwa beliau memberikan 
seluruh kepada Bilal bin Al Harits. Ketika Umar RA memerintah dia 
berkata kepada Bilal, "Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak 
memberikannya kepadamu untuk kamu pribadi, akan tetapi agar 
dimanfaatkan." 


Dia lanjut berkata, " Umar kemudian memberikan agig itu 
kepada orang-orang.""!! 


Al Bukhari berhujjah dengan Nw'aim bin Hammad dan 
Muslim berhujjah dengan Ad-Darabardi. Hadits ini shahih, namun Al 
Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. 

G3 ap 9 Ia A3 Sabah Sa At Gas —£YIN AA 
-. Aa ana Ato SER Ea aa 3 IS 3 SL 

Lan Ki AN X2 IS Kail AL 1 Ah 
Dk ya dah Kata Para al ujan 
Sapa de baJa iSpn gan Sean Ao 


811 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 





Sg KA SI BN de OP De 
Ir HS gps Y Belah OI Ok dg ale NA 
al ot dp 

1468/42. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balawaih 
menceritakan kepada kami, Ishag bin Al Hasan bin Maimun 


menceritakan kepada kami, Affan bin Muslim menceritakan kepada 
kami, Syu”bah menceritakan kepada kami. 


Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada 
kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al Hakam, dari Ibnu 
Abu Rafi”, dari Abu Rafi”, bahwa Rasulullah SAW pernah mengutus 
seorang laki-laki dari bani Makhzum untuk memungut zakat. Lalu 
laki-laki tersebut berkata kepada Abu Rafi”, "Sertakanlah aku agar 
kamu bisa mengambil bagiannya." Maka Abu Rafi' berkata, "Tidak, 
sebelum aku mendatangi Rasulullah SAW." Lalu dia pergi menemui 
Nabi SAW dan menanyakan kepada beliau. Nabi SAW lalu bersabda, 
"Sesungguhnya zakat tidak halal bagi kami, dan hamba sahaya suatu 
kaum itu termasuk bagian dari kaum tersebut. maha 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


CA Ga Pb adi ep MS US —erl vena 
(Be na Dengan Gt Oya Ap 333 tara Kata gi Ii SB 


-. 
. 


812 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — 








oo... 


X0 IL 0 Ba Ke . 0 o- 0. e- # 
JAS Gp RAS GP talaga 01 ya AP LP tera ali Raj LP 
4 - 2 0. ka Pe OM or , - , o ed 0 S :a 
Ap Je Y Iga lay SAE AI Ke MI Spa) eat :JB 
EA ga OA YAI Ju Ae 


1469/43. Abdullah bin Al Husain Al Oadhi mengabarkan 
kepada kami di Marwa, Al Harits bin Abu Usamah menceritakan 
kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag memberitahukan (kepada kami) dari Yazid bin 
Abu Habib, dari Abdurrahman bin Syimasah, dari Ugbah bin Amir, 
dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan 
masuk surga orang yang menarik pungutan liar." 


Yazid bin Harun berkata, "Yakni yang mengatasnamakan 
zakat."813 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


aa Gam AA RA Gal ui Tee Hen! SA AN TAKAA 
Oa naa CA ME Ay AS GAS Oa 3 MAA pi 


0. 40 


.9 - o T - S- 0, 0co.o. 2. 
Il de Aa ena Ea IG Koi oi PP LA 


PA £ 2 ta Pd - hi - 3-9 2 0. .7.A. Naina Mai or. 
sb Sh Open delomsol ya Jlery Ode Upi AA Lah ala dala 


Ta AA Ea Aa LE AA Sa ea We Ma RA NS pa 
AI Span JELAS Ga NS NAS Beo (Sl Sip) VJ Jr 


'13 Adz-Dzahabi mendiamkannya dalam At-Talkhish. 
Al Munawi berkata dalam Al Faidh: Al Hakim berkata, "Hadits ini shahih." 
Dalam Al Mannar disebutkan, "Di dalamnya terdapat Ishag yang 
diperselisihkan." 


— Al Mustadrak 





SAW O| JAN JS UB Ga NIS LAS lag ale Ke 
ale Io 3 Iga JS AAL0 IS ARIS La ih Uje 
CSI KM ap KA KS Ya SE Am) UU ang 
DS Dt Jp ipa JS JB SH S3 HI AS 
Ha SA LS SG ae) KA) A3 UU IE 


SAN YG Al 2 nj Ep JG tp 
1 da db 3 MEN Ah sibah Ft aa up TA 


1470/44. Abu Bakar Ahmad bin Ishag Al Fagih mengabarkan 
kepadaku, Ahmad bin Ibrahim bin Milhan memberitahukan (kepada 
kami), Amr bin Khallid Al Harrani menceritakan kepada kami, 
Ubaidillah bin Amr Ar-Ragi menceritakan kepada kami dari Yazid bin 
Abu Unaisah, dari Al Gasim bin Auf Asy-Syaibani, dari Ali bin Al 
Husain, dia berkata: Ummu Salamah menceritakan kepada kami 
bahwa ketika Nabi SAW sedang berada di rumahnya bersama 
beberapa orang sahabatnya dan berbincang-bincang dengan mereka, 
tiba-tiba datanglah seorang laki-laki lalu dia bertanya, "Wahai 
Rasulullah, berapakah zakat kurma yang jumlahnya segini dan 
segitu?" Rasulullah SAW menjawab, "Zakatnya adalah kurma yang 
jumlahnya sekian dan sekian" Seorang laki-laki lantas berkata, 
"Wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulan berbuat zhalim terhadapku 
dengan mengambil segini dan segitu lalu menambah satu sha'." 
Rasulullah SAW bersabda, "Bagaimana bila salah orang yang 
berbuat zhalim kepada kalian menamai kalian dengan sesuatu yang 
lebih berat dari ini?!" Maka orang-orang pun berbincang-bincang 


Al Mustadrak — 





TA 


panjang lebar hingga seorang laki-laki dari mereka berkata, "Wahai 
Rasulullah, apabila seseorang jauh darimu dan dia memiliki onta, 
binatang ternak dan tanaman lalu ada orang yang berbuat zhalim 
kepadanya, apa yang harus dia lakukan sedang tidak ada di 
hadapanmu?" Rasulullah SAW menjawab, "Barangsiapa 
mengeluarkan zakat hartanya dengan ikhlas semata-mata karena 
Allah dan hari akhirat tanpa menyembunyikan sesuatu pun dari 
hartanya, menunaikan shalat dan zakat, lalu ada yang menzhaliminya 
sehingga dia mengambil senjatanya lalu berusaha mempertahankan 
hartanya dan dia tewas, maka dia mati sebagai syahid." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


ESA Aa oi Bal tg —so/rava 

Ai adi PA Aa dpan ya 1 
AE ip Gel gp IP ai gi ap 
pi app II Ab 3 pb SPM sen, dea He 
DA AE oi ajak JI Ta mat Ab AN KE 
Hg 3 2 Ka ad Ul 379 5 IE Ca 
Gu dut an dut Bungsu 
Ge pita lal A TS usate Wat, dite 
db or an ii SA JS GI G3 ae dil ps CB 
S5 II TU eri II 


814 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


—— Al Mustadrak 


a 1 0127 0x01. ore. - o- e 2:3 0x” io. o 2... 
AB pg AA le Lag yag ah JM JSI Yaa dlam mali 
Ke an sana Pe Tana Pan 3 
— 7 Ti (ap 3 ma Be calo, 
ut: Ia dea DN JB asa ai Hak SA ada 
AA SU tas ay datuk Vglts dam y 29 
AI en AB as Ga SA aa di 
ai la Ls Alas Kelar CL Ikat 4 A3 ar Ts 2 JL ya 
Hi Je Mp3 alatas HE Bea 5 5 ST uh, 
Sei Iya le 3 5 53 Up Wap sat 9 al ala 
HB Ia Sel EM GT Bu olah la di 

MA ae 

1471/45. Abu Ishag bin Firas Al Fagih mengabarkan kepada 

kami di Makkah, Bakar bin Sahl Ad-Dimyathi menceritakan kepada 
kami, Syu'aib bin Yahya At-Tujibi menceritakan kepada kami, Al- 
Laits bin Sa'ad menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Sa'ad, dari 
Zaid bin Aslam, dari ayahnya, bahwa pada waktu tahun paceklik dan 
bumi kekeringan, Umar bin Khaththab mengirim surah kepada Amr 
bin Al Ash: "Dari hamba Allah Amirul Mukminin Umar untuk Amr 
bin Al Ash. Al Umari mengabarkan kepadaku bahwa kamu tidak 
peduli ketika kamu sedang gemuk, padahal sebelummu aku kurus dan 
sebelumku (juga demikian), alangkah memprihatinkan." Setelah itu 
Amr membalas surah tersebut: "Keselamatan semoga terlimpahkan 


kepadamu. Amma Ba'du, memang benar, telah datang kepadamu 
kafilah pertama yang menjadi milikmu dan kafilah kedua menjadi 


Al Mustadrak — 


milikku, padahal aku berharap dapat menemukan dua jalan agar bisa 
dibawa lewat laut." 


Ketika kafilah pertama datang, dia memanggil Zubair dan 
kerkata, "Keluarlah untuk menyambut kafilah pertama besok pagi, 
kemudian bawalah kepadaku setiap keluarga yang kamu mampu 
membawanya, bagi yang kamu tidak mampu membawanya, suruhlah 
setiap keluarga untuk membawa onta dan berkumpul dengan orang- 
orang sebagaimana mereka datang, lalu hendaknya mereka 
menyembelih onta dan membawa bulunya, merebus dagingnya dan 
menggunakan kulitnya, kemudian hendaknya mereka mengambil 
sepotong daging dan sepotong lemak serta senampan terigu dan 
kemudian mereka masak dan dimakan sampai Allah memberi rezeki 
kepada mereka." Tapi Zubair menolak keluar. Maka Umar berkata, 
"Demi Allah, kamu tidak akan menemukan yang seperti ini sampai 
kamu keluar dari dunia ini." 


Kemudian dia memanggil orang lain yang menurut dugaanku 
orang tersebut Thalhah, kemudian Thalhah datang. Lalu dia 
memanggil Abu Ubaidah bin Al Jarrah, maka Abu Ubaidah keluar 
untuk melaksanakan perintahnya. Ketika dia pula Umar mengirim 
untuknya seribu dinar. Abu Ubaidah lantas berkata, "Wahai Ibnu 
Khaththab, sesungguhnya aku tidak bekerja untukmu, aku hanya 
bekerja karena Allah semata dan aku tidak mau mengambil sesuatu 
pun darinya." Maka Umar berkata, "Dulu Rasulullah SAW memberi 
kami sesuatu yang dikirimkan kepada kami dan kami tidak suka 
menerimanya, tapi Rasulullah SAW tidak mau pemberiannya ditolak. 
Karena itu terimalah, wahai saudaraku, dan pergunakanlah untuk 
urusan duniamu." Mendengar itu Abu Ubaidah bin Al Jarrah 
menerimanya." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


'15 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 








BELI 3 KE OKE ape AG Sk UN LVI 


4 o- AS 30 J- 0 


KS Wa Pe Pi ea Pa Ke Pa 


7. 


ae Inna tah 


os 4 0 


sa aan uan (AN ata GP tag Lag 
By MEA FB Je MEA oya 15 pa ale Jo AN ge 
Aa se ln raat 

1472/46. Abu Amr Utsman bin Ahmad bin As-Sammak 
mengabarkan kepada kami di Baghdad, Ahmad bin Hayyan bin 
Mula'ib menceritakan kepada kami, Abu Ashim menceritakan kepada 
kami, Abdul Warits bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Husain 
Al Muw'allim, dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, dari Nabi 
SAW bersabda, "Barangsiapa yang kami angkat untuk menangangi 


suatu pekerjaan kemudian kami memberi upah kepadanya, maka apa 
yang dia ambil setelah itu merupakan tindakan curang." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Tag Gi JAS Ep Lina yaa y Sea 
BA Aa Gi SA Gis GIA AA AN SAS. da 
Ga NI 9—£ Corab 3 He In ebay Jaa 
PA aa gp AE Ai AAN app Sa 
Sue DOS AJA pa Sa uk GA ga LD JB oa 


os 


KI 1 Una LK pat SG dl ap an 5 


816 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — 





Tg laa Se at ayun AN ea m5 S3 Ka 
8 - - PN AP PNeP, 
BP ED TIGA up 1JE 


1473/47. Abu An-Nadhr Muhammad bin Muhammad bin 
Yusuf Al Fagih mengabarkan kepadaku, Al Husain bin Idris Al 
Anshari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin 
Ammar bin Al Maushili menceritakan kepada kami, Al Mw'afa bin 
Imran menceritakan kepada kami, dari Al Auza'i, Al Harits bin Yazid 
menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair, 
dari Al Mustaurid bin Syaddad, dia berkata: Aku mendengar Nabi 
SAW bersabda, "Barangsiapa yang menjadi pegawai kami, maka dia 
hendaknya mencari isteri. Jika dia tidak mempunyai pembantu, maka 
dia hendaknya mencari pembantu. Barangsiapa yang tidak 
mempunyai tempat tinggal, maka dia hendaknya mencari tempat 
tinggal." 


Al Mustaurid berkata lebih lanjut, "Aku juga diberitahu bahwa 


Nabi SAW bersabda, 'Barangsiapa yang mengambil selain itu berarti 


orang yang curang atau pencuri" "1! 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun Al Bukhari 
dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


pH GAS Dian BASA adi AN EA —enl evi 

SR ME Ap KA GaS STAN yA 3 yA K3 
Pi 2. at XL . Kn an mna NAN 0 0 Ha 
hay le Al Selo Al Sya) JB : JB CI Ih OP ad 


817 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari." 


— Al Mustadrak 


1474/48. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Abu Zur'ah Abdurrahman bin Amr Ad-Dimasygi 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid Al Wahbi 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishag menceritakan 
kepada kami dari Ashim bin Umar bin Gatadah, dari Mahmud bin 
Labid, dari Rafi” bin Khadij, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
"Orang yang memungut zakat secara benar adalah seperti orang yang 


berperang di jalan Allah sampai dia pulang ke rumahnya. ne 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


CA CAN "AS Ip IA Al AG jl Coast AJ evo 
EA op ata UR SA LP SAS Ui BAGI 5 Sa 


Bi ap 3 Gas SA tis, 
0. .. . () se a85 .d e » Pt - o- 3 3 
us ALI IS 8. awan us , Tg Oli Ga Pa we 
“ 8 Pn Na 8, PN NA 3 » 7. .. 3 33 
AYI Ig Ha Ho WAS Oki JB cias oh was Aa ai 
Pa ore A4 H3 y Tn PG . rena oo. aa 4 Aa 
Aek le dl elo Al Sya) JB JB Coli play tele AI (ola 
“9 s : 2, Eh s Pe) -, sa 
TAI P3 (SD ds Sal Jat 
1475/49. Abu Abdillah Muhammad bin Ali Ash-Shan'ani 
menceritakan kepada kami, Ishag bin Ibrahim Ash-Shan'ani 
menceritakan kepada kami, Abdurrazzag menceritakan kepada kami, 
Ma'mar memberitahukan (kepada kami) dari Az-Zuhri. 
Abu Bakar bin Ishag menceritakan kepada kami, Bisyr bin 
Musa memberitahukan (kepada kami), Al Humaidi menceritakan 


818 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 


kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari 
Humaid bin Abdurrahman, dari ibunya Ummu Kultsum binti Ugbah. 
Sufyan berkata: Dia pernah shalat menghadap dua kiblat bersama 
Rasulullah SAW, beliau berkata, "Zakat yang paling utama adalah 


kepada keluarga yang memusuhi kita."'? 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


Hadits ini memiliki Syahid dengan sanad yang shahih. 


Pt e dgn 368. 3 3. 


Ga AI ai hi KA al Ad aa —0./y eva 
Gp gia Gani ba Et GA Ra 
Jgn Ole Gi Ola 3 ge al Ap 1 Gp 
Hi Sita oh Ji 4 sa | 3 dg aa Jd 
Alan eta 205 P3 S3 Ie 


1476/50. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakannya kepada kami secara imla', Al Hasan bin Mukram Al 
Bazzar menceritakan kepada kami, Utsman bin Umar menceritakan 
. kepada kami, Ibnu Aun memberitakan dari Hafshah binti Sirin, dari 
Ummu Ar-Rayih binti Shulai', dari Salman bin Amir, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya sedekah (zakat) kepada 
orang miskin adalah sedekah, sedangkan sedekah kepada sanak 
saudara nilainya dua: yaitu sedekah dan menyambung tali 
silaturrahim." 2 


319 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 
820 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 














eneg PAI Je KA His -01/ New 
Good fo. - #0. 01 o- oo Aa, - o- 40 
PN aa ha Bo Or gr Okta Lo a— seng TH 
- Je s 2 0” P3 Sh 
eng Pp SA YG PA Tita Ja Y 10 ala 
1477/51. Abu Bakar bin Ahmad bin Salman Al Maushili 
menceritakan kepada kami, Ali bin Harb menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Abu Hazim, 
dari Abu Hurairah, dia menyampaikan (hadits), "Tidak halal sedekah 
kepada orang kaya dan orang yang masih kuat dan sehat secara 
fisik. "2 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Syahid-nya adalah hadits Abdullah bin Amr. 


aan Aa) SAS Adaa PI Watt —0y/NevA 
o . 0... 2036. 3 i9- 80 £. 0 Ag 


3... | - 
23 Wah GAS CMS ep Karun Lido 3 menga ea Kira 
£ 5 


. 


Tn. “3 


ag 
oo 2) : S Haa dtaa ola 5 ae Gasa, 


ed 
& 
LD 


al YP cak Ii SAI GAS 
2 Ha Cie CP La 2 PEN AS UE, 
SPA oi AR ap 3 C5 CA AN yaa 
AA Jo Dop Opa oi BE 2 ai 3 5 


821 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — 





».. 3 aa ai Lay Ap Sea Pn era 2 . Tn 
ARA S3 JENIS Gp Ip Sal YG CI SA Ja Y JB 
P3 - o- A0 0 0 - .. 

AS ye HA Op eRl al Lad 

1478/52. Abu Al Abbas Muhammad bin Ahmad Al Mahbubi 
mengabarkannya kepada kami, Ahmad bin Sayyar menceritakan 


kepada kami, Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Ibrahim. 


Ahmad bin Salman Al Fagih menceritakan kepada kami, Abu 
Bakar bin Abu Al Awwam menceritakan kepada kami, Ibrahim bin 
Sa'ad menceritakan kepada kami dari ayahnya. 


Abdurrahman bin Al Hasan Al Oadhi mengabarkan kepada 
kami, Ibrahim bin Al Husain menceritakan kepada kami, Adam bin 
Abu Iyas menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada 
kami dari Sa'ad bin Ibrahim, dari Raihan bin Yazid, dari Abdullah bin 
Amr, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidak halal sedekah (Zakat) 
kepada orang kaya dan orang yang masih kuat dan sehat Jisiknya." 


Demikianlah yang dikatakan oleh Ats-Tsauri dan Syu'bah. 
Dalam hadits Ibrahim bin Sa'id, "Sawiyyin." (orang yang sehat secara 
fisik) 2 


£ Pe 


La Aan yh Ai Kabah jasa jd tas —oyp/ EVA 


0 P3) 


TU AB 2130 a. ab | Pa ANA ANN MORE 0, 
hat Oi Obi AS ST IP PE BIS USA OLS yi IE 


e- 0 “0 40 05 30. Zoo JG. 1 0. 03 Ao 0. 


. 
, 


” "2 Adz-Dzahabi mendiamkannya dalam At-Talkhish. 

Adz-Dzahabi berkata dalam Al Mizan, "Raihan bin Yazid (menceritakan) dari 
Abdullah bin Amr. Dan juga meriwayatkan darinya Sa'ad bin Ibrahim seorang 
periwayat yang majhul. Ibnu Ma'in menganggapnya tsigah. Haditsnya adalah, 
"Sedekah itu tidak halal bagi orang kaya dan orang yang kuat." (Al Mizan, 2/62) 


— Al Mustadrak 














1 ANA Ea Oa A2 3 3 AA, «5 Ne Pn AD yk o- 
aka La da ja telah le Ko M Spa JB JB al 
Pa Ot 0 .. Fa o A5 Pr Lai aa Pa? Ge 
2 #I—s na, » CS 51) (IND era Pj ab ea aa ( glb- 
JB RAI Ip ea Y Cip OLS EN GG ki IS 
Yos an Of Jin TOGA OK AL KS JB TI 
Bj ag AE 
1479/53. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Al Hasan bin Ali bin Affan Al Amiri menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Sufyan bin 
Sa'id menceritakan kepada kami dari Hakim bin Jubair, dari 
Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid, dari ayahnya, dari Abdullah, 
dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang meminta- 
minta padahal dia kaya, maka pada Hari Kiamat nanti dia akan 
datang dengan wajah yang bercak dan penuh luka." Rasulullah SAW 
lalu ditanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang kaya itu?" Beliau 
menjawab, "Orang yang memiliki uang 50 dirham atau emas yang 
senilai dengannya." 


Yahya bin Adam berkata: Abdullah bin Utsman berkata 
kepada Sufyan: Dalam hapalanku Syu'bah tidak meriwayatkan dari 
Hakim bin Jubair. Sufyan berkata: Zubaid menceritakan kepada kami 
dari Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid. 2 


"28 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish: Dikatakan kepada Sufyan bahwa 
Syu'bah tidak meriwayatkan dari Hakim. Maka Sufyan berkata, "Zubaid 
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Abdurrahman." 


Al Mustadrak — 





Ana tt Cara Sel 3 AU “2 —06IN EA, 


01 £o 


LAN Naa Aoa us ja 
Ju AI Kep Ka ah OA gi Aa Sp Gea gi Mi 
5) Ka Y YG Sabah J3 Aa ala Ai Ko AI Ip 
Pa OS II 3 Jade Jas Pi Ja 

IK ah AG ah Ja 215 


1480/54. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih mengabarkan kepada 
kami, Al Husain bin Ali bin Ziyad memberitakan (kepada kami), 
Ibrahim bin Musa menceritakan kepada kami, Abdurrazzag 
menceritakan kepada kami, Ma' mar memberitakan (kepada kami) dari 
Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Sedekah itu tidak halal bagi 
orang kaya kecuali untuk lima orang: (Orang yang berperang di jalan 
Allah, yang bekerja di jalan Allah, orang yang punya utang, orang 
yang memiliki tetangga miskin untuk dia sedekahkan kepada 
tetangganya yang miskin) sehingga si miskin memberikan hadiah 
kepada si kaya." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya karena Malik bin Anas 
meriwayatkannya secara mursal dari Zaid bin Aslam. 


Tn IA jai 3 SKA Wol —00/ 1 LAN 
ne 0 Ao £ 


pH AH 5P MG Jet Use (ea Ci (erna Sp KA 


8 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 


sd 1g La Ana s5. NX 3, ks sa 0 £ o ni o- #0 

VI Tah RAN Ko AI Ipa JS op sb Lp 
Sang . sea " 2 Rey 3 
SAI S3 Kemal VI XL j3 


1481/55. Abu Bakar bin Abu Nashr Al Marwazi mengabarkan 
kepada kami, Ahmad bin Isa menceritakan kepada kami, Al Oa'nabi 
menceritakan kepada kami berdasarkan yang dibacakan di hadapan 
Malik, dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, bahwa Rasulullah 
SAW bersabda, "Sedekah tidak halal kecuali untuk lima orang." Lalu 
dia menyebutkan haditsnya.? 


Ini termasuk syaratku dalam pembukaan kitabku bahwa hadits 
ini shahih. Malik terkadang meriwayatkan secara mursal dan 
terkadang meriwayatkan secara maushul atau secara musnad. Selain 
itu dia seorang yang tsigah. Pendapatnya adalah pendapat orang tsigah 
yang meriwayatkan secara maushul dan secara musnad. 


3 7 Pk . . 2. 2 10. | 
PE an (jr aa ui ai b —01A LAY 

Sa ka $ oc “ £ 2 0. -“. 2. 4 
LG taat Up CO A3 Its GT dit Ita Ga cotae GI trah 
“.., MN “ , dg ka Pa 40 - o - Era 
CA Hang dal Al ea) dm) JB :J8 Dyna 1 GP Gb 

P) TN, 2 11,0 y “oto 3 3 .o P3 aa 0 
LS UB UI 1 ABU ag AL IG Bu Lo 
dee JA oya EL 
1482/56. Al Hasan bin Hakim Al Marwazi mengabarkan 
kepada kami, Abu Al Muwajjih memberitakan (kepada kami), Abdan 
memberitakan (kepada kami), Abdullah memberitakan (kepada kami), 
Basyir bin Salman memberitakan dari Sayyar, dari Tharig, dari Ibnu 


Mas'ud, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang 
mengalami kemiskinan lalu dia mengadu kepada manusia maka 


825 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini mursal." 


Al Mustadrak — 


kemiskinannya tidak akan dihilangkan. Barangsiapa yang ditimpa 
kemiskinan lalu dia mengadu kepada Allah, maka Allah akan segera 
memberinya kekayaan, baik dengan kematian yang tertunda atau 
kekayaan yang segera." 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


IA KG EA Cai A5 Yi LSN Up —ovI Ar 

In Ip 36138 Aa gi ga dip ep AI eri 

BH Ab 3G AE ga eh dl AM Ie 
Bah 1 Soni Vp Bini B3 SEN YEN Na 


1483/57. Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i mengabarkan kepada 
kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepada kami, Ubaidah bin Humaid Al Ammi 
menceritakan kepada kami, Abu Az-Za'ra' menceritakan kepadaku 
dari Abu Al Ahwash, dari ayahnya Malik bin Nadhlah, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Tangan itu ada tiga: Tangan Allah itu 
yang paling tinggi, kemudian tangan orang yang memberi, sedangkan 
tangan peminta-minta adalah tangan yang terendah, maka berikanlah 
kelebihan harta dan jangan melemahkan dirimu." 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


826 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 

8! Adz-Dzahabi mendiamkannya dalam At-Talkhish. 
Imam As-Suyuthi menyebutkannya dalam Al Jami' Ash-Shaghir dan men- 
shahih-kannya. Dia menisbatkannya kepada Ahmad, Abu Daud dan Al Hakim. 
Tapi Al Munawi tidak memberikan komentar dalam Al Faidh. 


— Al Mustadrak 


Syahid-nya adalah hadits yang dihapal dan terkenal dari 
Abdullah bin Mas'ud. 


“ 4 H £ 
NA kaya Sahni ji Spa aa wa ge Hua —6AA LAL 


HN 3 AS Je Gi SP ES UP Ae Si 
PA op AL KE 3 LA PPN Ul kata JG GM pllad 
“ si maa SU PA Oa o.A s8 je an 

AN GA JG IG le AN Ko ol 

1484/58. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakannya kepada kami, Humaid bin Ayyasy Ar-Ramli 
menceritakan kepada kami, Muammal bin Ismail menceritakan kepada 
kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Ibrahim bin Muslim Al 
Hajari, dia berkata: Aku mendengar Abu Al Ahwash menceritakan 


dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi SAW bersabda, "Tangan itu 
ada tiga."'B 


Riwayatnya gugur sehingga haditsnya tidak sempurna. 


Ce Hot y, 3 0 Pa 


LA Up l IG Cab ujian 5 KM CG -oa| 1 £A0 
ASN SA Maa aa Me ate Ja 
Ha Ia Io IEEE PA AI 
JAN 23 Aa AI ga 3g dalah A1 1 RE ea 
TEE IPA jp Tia AI Cp JI dita 


1485/59. Ahmad bin Ja'far mengabarkan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku 


828 1 ih. hadits no. 1483. 


Al Mustadrak — 








menceritakan kepadaku, Muhammad menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami dari Ibrahim Al Hajari, dari Abu 
Al Ahwash, dari Abdullah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
"Tangan itu ada tiga: Tangan Allah adalah yang paling tinggi, tangan 
orang yang memberi adalah yang selanjutnya, dan tangan peminta- 
minta adalah yang terendah hingga Hari Kiamat. Maka hindarilah 


meminta-minta semampumu." 2 


o- 4 4 


Ba ce 23 Jie yAS yh asah IN tan 
ETAP RAS as Si BT al SA 
2 g “8. 2 5 1 Pe :: 
IG y—£ Ipin 1d JG) tnya OS USA ala 
2 SA Pe | 
1486/60. Abu Amr Ismail bin Nujaid mengabarkannya 
kepadaku, Muhammad bin Ayyub menceritakan kepada kami, Yahya 
bin Al Mughirah memberitakan (kepada kami), Jarir menceritakan 
kepada kami dari Ibrahim bin Muslim Al Hajari. Lalu dia 
menyebutkan haditsnya dengan makna yang serupa lalu dia berkata, 
"Maka hindarilah meminta-minta semampu kalian." 


1 B- 3 3 9 PA tegar | 


Pet) . 3 PP Po () 
CA WA Talia op Kabah Ly KA Ugal IN KAV 


Pt . 2 1 ey o- 03 . an “ 5 0. an Aa 
CA (BA 33 KE 53 IP BA CA Ala Gp Ulas 


3 0 Lo. o- Lx” 01 0 Kn - 3 La To ac 2. 
Di AA GP gal Gi ONE Pul WAS SIP Jar aa 

P0 Taun BE AA UG wa “Min. 2 - 3 - 3 0. P3 
ok ISU SE MLS AN Cp) AP Oi OP era LP cal 


. 


829 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Jarir meriwayatkannya dari Al 
Hajari." 


(880 Y ih. hadits no. 1485. 


— Al Mustadrak 


inai Je M3 4 LG IM KA Lily 
Tp Ud Gl Kena 3 La 
II Yok MO JB AN aib DAA Je 5 
0 SE IS SG Snp Gap IG SIG 05 HIU 
u PN eng ari up » Ns Pa 2 LI Gt“ K pa 
Ying see al lo da) JB 3 LAS S3 IE (HS Lag 
AAN ia GI) 3) anta KAS PET yu SA 

Habib GS ENI, KALI 


1487/61. Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al Anazi 
mengabarkan kepada kami, Utsman bin Sa'id Ad-Darimi 
menceritakan kepada kami, Ali bin Abdullah Al Madini menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Ya'la Al Muharibi menceritakan kepada 
kami, Abu Ghailan bin Jami” menceritakan kepada kami dari Ja'far 
bin Iyas, dari Mujahid dari Ibnu Abbas RA, dia berkata: Ketika turun 
ayat, "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak" (Os. At- 
Taubah (9): 34), maka hal tersebut terasa berat bagi orang-orang 
Islam. Kemudian Umar berkata, "Aku akan membantu kalian 
memecahkan masalah ini." Lalu dia mendatangi Nabi SAW lantas 
berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayat ini terasa berat bagi 
sahabat-sahabatmu." Maka Nabi SW bersabda, "Sesungguhnya Allah 
tidak mewajibkan zakat kecuali untuk membersihkan sisa harta 
kalian, dan bahwa Allah menetapkan warisan —dan beliau menyebut 
suatu kalimat— untuk orang-orang sesudah kalian." Maka Umar pun 
takbir, lalu Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kamu kuberitahu 
harta simpanan yang terbaik?! (yaitu) wanita shalihah, apabila 


Al Mustadrak — 


dipandang dia akan membuat senang, apabila diperintah dia taat dan 


apabila suaminya tidak ada, dia selalu menjaga dirinya." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


SI 2 LA AN KA SESI ES AYI AA 


NA Ge 2 bas an Ti da at) 
ui rata aon eta ae es 
HASAN JASA Ii OA EA AAA ta II daa Ea 
asi anta Dal buku penat enke kang Bas 

: 3 APA BAN A3 en EN AS LI YAI 
Ad dn NE an op daha 
bg eco ga Free Jadi 153 ol, la 
TEA BEA aan Ar IS Led BAN J3 af up “3 Val 

SAE ip BKP “gas KA 


1488/62. Al Hakim Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Al 
Hafizh menceritakan kepada kami secara imla" pada bulan Shafar 
tahun 396 (H), Abu Al Hasan Ahmad bin Muhammad bin Ismail bin 
Mihran Al Ismaili mengabarkan kepadaku, ayahku menceritakan 
kepadaku, Mahmud bin Khalid Ad-Dimasygi menceritakan kepada 
kami, Marwan bin Muhammad Ad-Dimasygi menceritakan kepada 
kami, Yazid bin Muslim Al Khaulani menceritakan kepada kami, dia 


831 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 





seorang syaikh yang jujur dan Abdullah bin Wahab menceritakan 
darinya, Sayyar bin Abdurrahman Ash-Shadafi menceritakan kepada 
kami dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Rasulullah 
SAW mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan puasa dari perkataan 
yang tidak berguna dan kotor serta untuk memberi makan orang-orang 
miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat maka itu 
merupakan zakat yang diterima, dan barangsiapa yang menunaikannya 
setelah shalat maka itu merupakan sedekah biasa."? 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun Al Bukhari 
dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


CAS LAN SAS up dab Ip KG Urget —arIN AA 
HA AA EA ANA DA Ea pd Jia 2 Kata Ae 


5 GB Ta Le c 200 Neo 3 e - ato G. A0 
AN OS IE AA gp) PS Ol op UP ah) AG 


, AF AN Se .o1- co. Mai Na anna 3G 0 
CL palang Al Al Geo Al Sin) AP IP Jail TX Ope pi 


1489/63. Bakar bin Muhammad bin Hamdan Ash-Shairafi 
mengabarkan kepada kami, Abdushshamad bin Al Fadhl Al Balkhi 
menceritakan kepada kami, Makki bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami, Abdul Aziz bin Abu Rawwad menceritakan kepada kami dari 
Nafi”, dari dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Pada masa Rasulullah 
SAW orang-orang mengeluarkan zakat fitrah satu sha? kurma atau 
satu sha? gandum atau gandum putih atau anggur kering." 


Hadits ini shahih. Abdul Aziz bin Rawwad adalah periwayat 
yang tsigah dan seorang ahli ibadah. Nama Abu Rawwad adalah 


882 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari." 
333 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, "Hadits ini shahih. Abdul Aziz bin Abu 
Rawwad adalah periwayat yang tsigah dan seorang ahli ibadah." 


Al Mustadrak — 





Aiman. Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya dengan 
redaksi ini. 


- 
LG 


0 A0 9 “ - n . 0. 208. 

Oa BA EA keep Pe 5 IE Bab —1slA ta, 
ENI AE 2 Ain GAS YG SALA Ip A1) Hb ji 
JI GAP PI gp 3 5 ed yP Ola Gi ab Es 
HA De Bana ke Ba ap Una LP y 0g. $£ 0 — 
bil ane PP Oe idis png MS AM lho MI Jgn Langka 
0 Lapan DN DP Ea - Pe » £ e. P0 
PIN PEN OS cmeB ya Lelo C3 ya telp 
1490/64. Ali bin Isa Al Hiri menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Abu Thalib dan Abdullah bin Muhammad menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Muhammad bin Abdul A'la 
menceritakan kepada kami, Al Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan 
kepada kami dari ayahnya, dari Nafi”, dari Ibnu Umar, dia berkata: 
Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika zakat fitrah 


diwajibkan, "Satu sha' kurma atau satu sha' gandum." Tapi beliau 
tidak mengeluarkan kecuali kurma. 4 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim dan 
keduanya tidak meriwayatkan redaksi "Kecuali kurma." 


Uas dgan Lia Har aga Mug nela 
Pt 8 as o- So 3G. 4 


CA CR KAA Op Jini BIS Sena AN Ae 2 NASA 
. 5 9 3 - P3 “3 - 
aa « pan Ka meli Ka 3 kes Ke Aa Ka (Oka Wax 3 


88 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim. Keduanya tidak meriwayatkan redaksi akhirnya" 


— Al Mustadrak 


S1 Ja Ip CA IG ara 3 SP UB 
KA Is UB BEN d3 Jadi data JA ale 
Aa PE H3 dh 


1491/65. Abu Sa'id Ahmad bin Ya'gub Ats-Tsagafi 
mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ubaidillah Al Hadhrami 
menceritakan kepada kami, Ja'far bin Muhammad Ats-Tsa'labi 
menceritakan kepada kami, Waki” menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Salamah bin Kuhail, dari Al Gasim 
bin Mukhaimirah, dari Abu Ammar Al Hamdani, dari Oais bin Sa'ad, 
dia berkata, "Rasulullah SAW menyuruh kami (mengeluarkan) zakat 
fitrah sebelum turun ayat tentang zakat. Ketika turun ayat tentang 
zakat beliau tidak lagi memerintah kami dan tidak pula melarangnya 
namun kami tetap melakukannya." 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. Aku hanya menjadikannya sebagai 
perbandingan terhadap hadits Abu Ammar yang menunjukkan 
Sunnah, sedang yang ini menunjukkan wajib. 


oto. 20 4G. 4 


EA an HA ASI jt Gis YUI LAY 

2 IE EA em Ip SS EA SENIN JP Ii MASA NAS 
" ya ., , - .. Pe or 4 8, PI Mb Be 
MEA ja Cage AN Ag Ale elo Ml dya) ol topg 


835 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
, dan Muslim." 


Al Mustadrak — 


Mn ee an 


1492/66. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ali Al Warrag yang julukannya 
Hamdan menceritakan kepada kami, Daud bin Syabib menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Abbad menceritakan kepada kami, salah 
seorang manusia pilihan, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami dari 
Atha', dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW menyuruh dengan 
menyeru di lembah kota Makkah, bahwa zakat fitrah merupakan 
kewajiban atas setiap muslim baik yang kecil maupun yang besar, 
laki-laki maupun perempuan, orang merdeka atau budak, orang kota 
maupun orang desa, dengan satu sha? gandumg atau kurma. 


Hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya dengan redaksi ini. 


... Pol s0sG. 


Casa Blah Gp yani Gp Naba gia - —1VAN LAY 
PP tega Gi OA 18 AI 3 3G SAS aa Hi TK apa 
SA Ke ANN EGA AN IP EA Aap PI 
Po ek NI IS di alan Tia Jp Ga Flag 
ES on Ala HI ep op Mela 
1493/67. Muhammad bin Ya'gub bin Ishag Al Oulusi 


menceritakan kepadaku, Bakar bin Al Aswad menceritakan kepada 
kami, Abbad bin Al Awwam menceritakan kepada kami dari Sufyan 


886 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Justru hadits ini sangat mungkar. Al 
Ugaili berkata, Riwayat Yahya bin Abbad dari Ibnu Juraij menunjukkan 
kedustaan'." 

Ad-Daraguthni berkata, "Hadits ini dha'if." 


— Al Mustadrak 


AN 





bin Husain, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu 
Hurairah, bahwa Nabi SAW sangat menganjurkan bersedekah pada 
bulan Ramadhan terhadap semua orang, yaitu dengan satu sha' kurma 
atau satu sha” gandum atau satu sha? gandum kering.?7 


Hadits ini shahih. 
Hadits ini juga memiliki syahid yang shahih: 


Jo. 48 2. 


Ah Olla 23 AA 23 2 AP See IA Era —- YAA 44 

03 420 D0 6 me AG Ld Lo 
IA Et APE op KA ESA IA CA, 
Ao No Jo 


AA Kita ES NG BACA BA 3 JA B3 AI 


7, 
. 
. 


3 PL lg SU 0 PS uji 3 Ng Ga Na ErPA Pe 1 “ya DI 
Pe NN Mn Pa PN .X e, y @ Pa un 
oa Eta Jadi 1) PB lg le AN Ko Jah Ol Uas Di 

Pd - 2. »”3 Pa Pe £ A5 

Combi Gp MTS ES Te on era 

— 1494/68. Abu Muhammad Ahmad bin Abdullah bin Sulaiman 

Ibnu Al Hadhrami menceritakannya kepada kami, Zakaria bin Yahya 

bin Shubaih menceritakan kepada kami. 

Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balawaih 
mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Al Kharraz menceritakan 
kepada kami, Ismail bin Ibrahim At-Turjumani menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Sa'id bin Abdurrahman Al Jumahi 


menceritakan kepada kami, Abdullah bin Umar menceritakan kepada 
kami dari Nafi”, dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW 


837 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Bakar bukanlah periwayat yang dibuat 
hujjah." 


Al Mustadrak — 





mewajibkan zakat fitrah satu sha? kurma atau satu sha? gandum bagi 
orang merdeka atau budak, baik laki-laki maupun perempuan dari 


kalangan umat Islam.” 


II NAN 2 Betah 23 Gi —xa/ A0 
KE AS A Ea ga Jadi IAI GAS AN) 


Aa ee Pa or ta 3 “1 ox. o- 2 TN 3 Pad 
on Elo pel Ala il ala Al Jay NS PPAS UI 


2 IR las ga Cttp ema oa Co ban ya Elo eh 
Bogo 3 . Es 2... . - “ 3 
WEI Y GA 3 Ob VJ (LS 03 oa ME La Ja 

. 5 ta 3 - 

Ha Ji Y, 

1495/69. Ahmad bin Ishag bin Ash-Shaidalani Al Adl 
menceritakan kepada kami secara imla', Al Husain bin Al Fadhi Al 
Balkhi menceritakan kepada kami, Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal 
menceritakan kepada kami, Ismail bin Ulayyah menceritakan kepada 
kami dari Muhammad bin Ishag, dari Abdullah bin Abdullah bin 
Utsman bin Hakim bin Hizam, dari Iyadh bin Abdullah bin Sa'ad bin 
Abu Suraij, dia berkata: Abu Sa'id berkata ketika disebutkan disisinya 
tentang zakat fitrah, "Aku tidak mengeluarkannya kecuali seperti yang 
pernah kamu keluarkan pada masa Rasulullah SAW, yaitu satu sha' 


kurma atau satu sha? gandum atau satu sha' keju." Seorang laki-laki 
lalu bertanya kepadanya, "Atau dua mud gandum." Dia barkata, 


888 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 


"Tidak, itu timbangan Muawiyah, kami tidak menerimanya dan kami 
tidak mengamalkannya." 9 


Sanad-sanad yang kami sebutkan di atas tentang satu sha” 
gandum semuanya shahih, dan yang paling terkenal adalah hadits Abu 
Ma'syar dari Nafi” dari Ibnu Umar yang kami riwayatkan secara ali, 
akan tetapi aku meninggalkannya karena dia tidak termasuk dalam 
syarat kitab ini. Hadits ini juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib 
RA. 


PN PO IU NB sa Bs ana 

SAN HL Jia jd abi —v IN A1 
PA en Dana Me aga rta 
" 308... 0. Na . Boi “.. 9. 0 & 
: : PP atas AM . er Aa - ” - Jo. tah . . 
Pi Td JB plg EA elo gp AA gp) 
i og 8. 9 Y Dt o "TE —, .. SA an 
Koki Got ae ISI na S UP 
1496/70. Abu Al Fadhl Muhammad bin Ibrahim Al Muzakki 
menceritakannya kepada kami, Ahmad bin Salamah menceritakan 
kepada kami, Al Hasan bin Ash-Shabbah menceritakan kepada kami, 
Abu Bakar bin Ayyasy menceritakan kepada kami dari Abu Ishag Al 
Hamdani, dari Al Harits, dari Ali bin Abu Thalib RA, dari Nabi SAW, 
bahwa beliau bersabda tentang zakat fitrah, "Untuk anak kecil maupun 


dewasa, orang merdeka maupun budak adalah satu sha' gandum atau 
satu sha' kurma." 


839 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Ini merupakan hadits-hadits shahih 
tentang satu sha' gandum. Yang paling terkenal adalah hadits Abu Ma'syar dari 
Nafi”, dari Ibnu Umar RA, tapi aku meninggalkannya karena dia tidak termasuk 
dalam syarat kitab ini." 

840 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini diriwayatkan oleh Salamah 
bin Rauh. Agil bin Khalid menceritakan kepada kami dari Abu Ishag, dari Al 
Harits, dari Ali RA secara mauguf." 


Al Mustadrak — 





Demikianlah, hadits ini diriwayatkan secara musnad dari Ali 
dan diriwayatkan secara mauguf oleh lainnya. 


day AN It ap 21 AAA Sabah ad Urat —va IN ea 


, & PN - Na! tar” 0 .. - o 0... 0. 
| LAI 2 talang Sl) A3 wi 3. das Pr 
ID .. 0 .z. Dc PLN AA at - 0G ge 0 
Ce IA eko #JsAs Jail Tana Ab Abi OP 
s5 Pn Yaa In le Jab un 
1497/71. Abu Al Hasan Muhammad bin Abdullah Al Umari 
mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ishag menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Aziz Al Aili menceritakan kepada 
kami, Salamah bin Rauh menceritakan kepada kami dari Ugail bin 
Khalid, dari Abu Ishag Al Hamdani, dari Al Harits, bahwa dia 
mendengar Ali bin Abu Thalib memerintahkan mengeluarkan zakat 
fitrah dengan berkata, "Satu sha? kurma atau satu sha” gandum atau 
satu sha? gandum atau satu sha? gandum putih atau anggur kering." 41 


Hadits ini juga diriwayatkan dengan sanad-sanad yang serupa 
dalam hadits-hadits syahid dari Zaid bin Tsabit RA dari Nabi SAW. 


LG GI Bis agya JI YA WAS —VYIV LAM 
PAN AP Kai HA op ai Ip Oa ia 


.. 2 sa ear PETA or A, “ g . 7. A1 1 : £ 
hip OLS aya JUS play AP AN Gdko Al Jiya) Ulas :JU esrab 


841 Y ih. hadits no. 1496, dan di antara hadits-hadits syahid-nya adalah no 1498. 


— Al Mustadrak 


» £ og - 0 - 0 8. - 0,5. cat MT 
ni San Ong! Lp 3 GUA Uh on pas Bila Fb 
2 - 0 £ - - o £ - - 

“au CO Bag 3 te j YA ea 3 HB ya Sari 

1498/72. Abu Al Walid Al Anazi menceritakannya kepada 

kami, Abbad bin Zakaria menceritakan kepada kami, Sulaiman bin 
Argam menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Gabishah bin 
Dzuaib, dari Zaid bin Tsabit, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
"Barangsiapa yang memiliki makanan, maka dia hendaknya 
bersedekah dengan satu sha' gandum atau satu sha' jewawut atau 
sha' kurma atau satu sha' terigu atau sha' anggur kering atau sha' 


gandum putih." 


BG. 3 31036. 4 


AS Da NAS AT Ep Pra 
data DE ad Klu Ah ala da Se Ai ee 


42 Adz-Dzahabi mendiamkannya dalam At-Talkhish. 
Adz-Dzahabi berkata dalam Al Mizan, "Sulaiman bin Argam adalah Abu Mu'adz 
Al Bashri, yang ditinggalkan oleh para ulama." 
Ahmad berkata, "Tidak diriwayatkan darinya." 
Abbas dan Utsman berkata dari Ibnu Ma'in, "Dia bukan apa-apa." 
Al Jauzajani berkata, "Perawi yang gugur." 
Abu Daud dan Ad-Daraguthni berkata, "Dia adalah periwayat matruk." 
Abu Zur'ah berkata, "Orang yang haditsnya hilang." 
Muhammad bin Abdullah Al Anshari berkata, "Kami dilarang duduk-duduk 
dengan Sulaiman bin Argam." 
Lalu dia menyebutkan darinya sesuatu yang besar. (4! Mizan 2/196) 


Al Mustadrak — 


1499/73. Abu Nashr Muhammad bin Muhammad bin Hamid 
At-Tirmidzi mengabarkan kepadaku, Muhammad bin Jibbal Ash- 
Shan'ani menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair menceritakan 
kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami dari Agil, dari 
Hisyam bin Urwah bin Az-Zubair, dari ayahnya, dari ibunya Asma 
binti Abu Bakar RA, bahwa dia menceritakan kepadanya, bahwa 
mereka mengeluarkan zakat fitrah pada masa Rasulullah SAW satu 
mud sesuai yang biasa dijadikan takaran makanan pokok rumah 
tangga atau dengan satu sha', seluruh penduduk Madinah 


melakukannya semua. 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. Hadits ini merupakan dalil bagi 
diskusi antara Malik dan Abu Yusuf, semoga rahmat Allah 
terlimpahkan kepada keduanya. 


3 Sa . an HA pe GP —vtI No 
. LI 0 y, 3502 na s »- o Ba A3 90 2. Pt Panen 
(la ya ARI at aldo SYAS 0 ebta p Pu Ld Jali 


IN S3 Sih DE 3 II AP ee 3 ARA il El 
PO Tatan Haa 4 “ P3 NN 2 aa PN or PA “5 

J— ta Sae AM ak Al Sya) JB :J8 Calung dala Al uda 

API me PE 0 IS yA 

5 4 5 pa 

ep dg Y 0G 

1500/74. Abu Umar Muhammad bin Ja'far bin Muhammad Al 

Adl mengabarkan kepadaku, Yahya bin Muhammad bin Al Bakhtari, 

| Ubaidillah bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ayahku Syu'bah 

| menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Abu Al Ulayah, dari 


843 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 


Tsauban maula Rasulullah SAW, dia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Siapakah yang mau memberi jaminan kepadaku bahwa dia 
fidak akan meminta-minta kepada manusia maka aku akan 
menjaminnya masuk surga." Maka Tsauban berkata, "Aku." Maka dia 
pun tidak meminta-minta kepada manusia." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


3036. 4 


3 Sea EL ia 2 de Ii LIA ia —Ve/ro. 

3 BA EL egatdi K XE BAL UedRI Oles 
.0 G o 0. Tag Pn aa Ke. Ana 
PNP NA YA A3 dai 
. Td . N 5 2. Kisa 4 o,, 

lag ale Iko AI Ip JB 06 AS AI PK da 
Bp skm 3 2 KG AN JUS MK Fi all sa Sh 
PMA Ae en Lan Jl Jaa Ui 


AI su 

1501/75. Muhammad bin Shalih bin Hani' menceritakan 
kepadaku, Sahl bin Mihran Al Baghdadi menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Bakar As-Sahmi menceritakan kepada kami, Mubarak 
bin Fadhalah menceritakan kepada kami dari Tsabit Al Bunani, dari 
Abdurrahman bin Abu Laila, dari Abdurrahman bin Abu Bakar RA, 
dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Apakah di antara kalian ada 
yang telah memberi makan orang miskin pada hari ini?" Abu Bakar 
berkata, "Aku saat itu masuk masjid, tiba-tiba ada seorang pengemis 
yang meminta sesuatu, lalu aku temukan sepotong roti di tangan 


W Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih, Sesuai syarat 
Muslim." 


Al Mustadrak — 


Abdurrahman, kemudian aku mengambilnya dan memberikannya 


kepadanya. 33 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


48. 4 Pa Na - 0316. 3 


Kaban Sa Kaya H ASA ASI AN Gis VAN VON 
Ii oi Jae p Appa GI Bas Hal Blm gi 
Ii Je 1 Iya UG Ie ep ME PAN 
ng dee AL SE 93 PAP al Sa pg ae & 
AS Cas SA SA ca KY, dar 3 
Ps Botani A6 


1502/76. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ishag Ash-Shaghani menceritakan 
kepada kami, Al Ahwash bin Jawwab menceritakan kepada kami dari 
Ammar bin Zuraig, dari Al A?masy, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, dia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang meminta 
kepada kalian dengan nama Allah, maka beri kepadanya. 
Barangsiapa yang meminta perlindungan kepada kalian dengan nama 
Allah, maka berilah perlindungan kepadanya. Barangsiapa yang 
mengundang kalian maka penuhilah panggilannya. Barangsiapa yang 
memberi hadiah kepada kalian, maka balaslah dengan yang serupa. 
Jika kalian tidak bisa membalasnya dengan yang serupa maka 
doakanlah dia sampai mereka melihat bahwa kalian telah 


membalasnya dengan yang seimbang." 4S 





845 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 
846 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. Abu 
Awanah, Jarir bin Abdul Hamid, Abdul Aziz bin Muslim Al Oasmali 
memperkuat hadits Ammar bin Ruzaig dari Al A'masy sehingga 
menjadikan haditsnya semakin shahih. 


Adapun hadits Abu Awanah adalah: 


3 aa tv HI AE en Aa -YYA o.Y 
Kpn Pakta Gas Bi laka Tea Ge pa ai ana 


1503/77. Abu Al Abbas Al Mahbubi mengabarkannya kepada 
kami, Muhammad bin Isa Ath-Tharthusi menceritakan kepada kami, 
Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Abu Awanah 
menceritakan kepada kami.” 


Adapun hadits Jarir adalah: 


OI Aa Gas Belah 5 IN AEASa -YAN o.£ 


HA EN AG YAN la (Ag aah 


1504/78. Abu Bakar bn Ishag menceritakannya kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Zuhair 


Hadits ini diriwayatkan oleh Jarir dan Abu Uwanah serta lain-lainnya dari Al 
A'masy dengan redaksi yang s 
Muhammad bin Abu Ubaidah bin Ma'an berkata: dari ayahnya, dari Al A'masy, 
dari Ibrahim At-Taimi, dari Mujahid. 
Pada riwayat Al A'masy terdapat sanad lain yaitu riwayat Al Aswad bin Amir: 
Abu Bakar bin Ayyasy telah menceritakan kepada kami dari Al A'masy dari 
Abu Hazim, dari Abu Hurairah secara marfu' dengan redaksi yang serupa. 
Hadits ini shahih. 

"7 Lih. hadits no. 1502. 


Al Mustadrak — 


bin Harb menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada 
kami 38 
Adapun hadits Abdul Aziz bin Muslim adalah: 


Pan 3 0 3G 2, IG 


SA BIL GIS 3 Ie AAA ak —ya/Noo 

1505/79. Muhammad bin Shalih bin Hani' menceritakan 
kepada kami, As-Sari bin Khuzaimah menceritakan kepada kami, 
Muw'alla bin Asad menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muslim 
menceritakan kepada kami. 49 i 

Sanad-sanad. yang disepakati ke-shahih-annya tidak 
menjadikan hadits Muhammad bin Abu Ubaidah bin Ma'an dari 
ayahnya dari Al A'masy dari Ibrahim At-Taimi dari Mujahid beri- 
illat. Dalam riwayat Al A'masy terdapat sanad lain yang shahih sesuai 
syarat Al Bukhari dan Muslim. 


BS Ga AB GAS HAN A6 Ula INO 1 
Seda aa ae rd in anu ai wi 
Jr) JB IE SP Ae CARE pp LA 
BA SSGEM oh ae AU Sta ala So 
ant S3 Uh ariel 
1506/80. Abdullah bin Al Husain Al Oadhi mengabarkan 
kepada kami di Marwa, Al Harits bin Abu Usamah menceritakan 


. 88 Lih. hadits no. 1502. 


849 Lih. hadits no. 1502. 


— Al Mustadrak 


kepada kami, Al Aswad bin Amir bin Syadzan menceritakan kepada 
kami, Abu Bakar bin Ayyasy menceritakan kepada kami dari Al 
A'masy, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, "Barangsiapa yang meminta kepada kalian dengan 
nama Allah maka berilah, barangsiapa yang meminta perlindungan 
kepada kalian dengan nama Allah maka berilah dia perlindungan, 
dan barangsiapa yang mengundang kalian maka penuhilah 
panggilannya." | 

Sanad hadits ini shahih. Kedua sanad dalam hadits Al A' masy 
sama-sama shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. Kami tetap 
berpedoman pada pendapat kami yaitu menerima tambahan yang 
diberikan periwayat tsigah dalam sanad dan redaksi. 


Sia PAI Gaba I yA X2 Val -AMI NOV 

KS IE MA (3 MA MK ASP ad 5 
— 3 Fat Ja IR Ma Yel de Ip Jp 
BAN AS ah WA Da asah LI AI Ip, CJ 
S3 JB on Se la AA Jb AN Uji He pb An 
AS) j5 3 6 Sa Ge US Ju JS La) 
Ig Se Lo MI OisG ul op 36 5 an eh 
BRA be A1 Ta IS AA Ben SUN da isi 


350 | ih. hadits no. 1502. 


Al Mustadrak — 





GE ah IT 3 BK sih JAS Dls Cg SIA gb tel, 


BS 3 PAP gai pi 


1507/81. Abdurrahman bin Al Hasan Al Gadhi mengabarkan 
kepada kami di Hamdan, Ibrahim bin Al Husain menceritakan kepada 
kami, Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishag, dari 
Ashim bin Umar bin Oatadah, dari Mahmud bin Labid, dari Jabir bin 
Abdullah Al Anshari RA, dia berkata: Ketika kami sedang bersama 
Rasulullah SAW, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dengan 
membawa emas sebesar telur, lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah 
SAW, aku mendapatkan ini dari barang tambang, ambillah dia sebagai 
zakat, aku tidak memiliki yang lain." Maka Rasulullah SAW berpaling 
darinya. Kemudian laki-laki tersebut mendatangi beliau dari rukun 
sebelah kanan dan berkata seperti tadi, tapi Rasulullah SAW tetap 
berpaling darinya. Lalu dia mendatangi beliau dari rukun sebelah kiri 





tapi Rasulullah SAW tetap berpaling darinya. Setelah itu dia 


mendatangi beliau dari belakang, maka Rasulullah SAW 
mengambilnya lalu melemparnya yang sekiranya dia mengenai 
seseorang maka akan membuatnya kesakitan. Lalu Rasulullah SAW 
bersabda, "Salah seorang dari kalian datang dengan sesuatu yang dia 
miliki lalu mengatakan bahwa ini sedekah, tapi kemudian dia duduk 
untuk meminta kepada manusia. Sesungguhnya sedekah itu hanya 
. boleh bagi orang yang kaya.""! 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


851 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 


ara al MR Gi ja is Sab —AYIN O0A 
OP C3 ONE gl yk Obi aa era BAL eka 
aa KA 3 Ya AA Kep ak Wa sai Da 


Pe TA Sg UG Haa AA 


“3 


1508/82. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, 
Bisyr bin Musa menceritakan kepada kami, Al Humaidi menceritakan 
kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari 
Iyad bin Abdullah bin Sa'ad, dia mendengar Abu Sa'id Al Khudri 
berkata, "Seorang laki-laki masuk masjid lalu Nabi SAW menyuruh 
mereka melemparkan (memberikan) pakaian untuknya. Maka mereka 
pun melempar pakaian untuknya. Lalu Nabi SAW menyuruh agar dia 
mengambil dua pakaian, kemudian beliau menganjurkan sedekah, lalu 
dia datang dan melemparkan salah satu dari dua pakaiannya seraya 
menjerit. Lantas Nabi SAW bersabda, 'Ambillah pakaianmu' "2 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


1. 


2 GP kai oten 3 SG toge —arInesa 


AP pager ap y SA EN aa 
Kh da TA OA da Kp Sp da 


JA Iya Kar (Jali 43 106 Sal 


882 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 


1509/83. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih mengabarkan kepada 
kami, Ahmad bin Ibrahim memberitakan (kepada kami), Ibnu Bukair 
menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami dari 
Abu Az-Zubair, dari Yahya bin Ja'dah, dari Abu Hurairah RA bahwa 
dia bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama?" 
Beliau menjawab, "Sedekah orang yang tak punya, dan mulailah 
(memberi sedekah) kepada orang yang banyak tanggungannya. nara 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak merayakannya: 


o- 3015. 3 Y, Lo 


Ao bae Kb dnie org ato 
Aan Gis ea jl Cas ai oi NA KAP EN 
sah 3 jap Geby Oa up ge gi Ga 
NS ada SA Ia ES 33 
0 KU ge PAI LB usale YG UI G3 GX 
Ca Sae Mn kada Ie di (BE iba Lama Wp 
S Uu IU dat CS KA Ip Ai ta 
Kerak Sen Pata JB sang ciu 
ada 


1510/84. Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah bin Dinar Al 
Adl mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Nushair 
menceritakan kepada kami, Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, 
Hisyam bin Sa'ad menceritakan kepada kami dari Zaid bin Aslam, 
dari ayahnya, dia berkata: Aku mendengar Umar bin Khaththab RA 


| 488 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 


berkata: Pada suatu hari Rasulullah SAW menyuruh kami bersedekah 
dan kebetulan giliran hartaku, lantas aku berkata, "Hari ini aku akan 
mendahului Abu Bakar." Lalu aku datang dengan membawa separuh 
hartaku. Melihat itu Rasulullah SAW bertanya, "Apa yang kamu 
tinggalkan untuk keluargamu?" Aku menjawab, "Aku meninggalkan 
yang sama dengannya." Lalu Abu Bakar datang dengan membawa 
seluruh hartanya. Nabi SAW bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang 
kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Dia menjawab, "Aku 
meninggalkan Allah dan Rasul-Nya untuk mereka." Aku lantas 
berkata, "Aku tidak bisa bersaing lagi denganmu untuk selamanya." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


aa ea 3 en en 3G. A Y, x0- Fi IG 
bat Dn j3 Sabun II LS SAS —Ao/NONA 
Coco. 3036. 3 6 - 


2 1 8. KY To Bu PEP 
PE We Ba BE ey Sabun Lal SNI 2 33 JS Ci 


Ag 2 ta (3 0 0. PA ana - 4 o 0. 0 PISA Ia 
Al op) SLS op da HP Kejam) tema gp dartn 1P 33 "6 


Ca aa Kata BN IS gl daa Jo 1 Ads 


1511/85. Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub Al Hafizh 
menceritakan kepada kami, Ali bin Al Hasan Al Hilali menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ar'arah menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami dari Oatadah, dari Sa'id bin Al 
Musayyab dan Al Hasan, dari Sa'ad bin Ubadah RA bahwa dia 
mendatangi Nabi SAW dan bertanya, "Sedekah apakah yang paling 
membuatmu kagum?" Beliau menjawab, "Memberi minum dengan 


air "855 


'84 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 
85 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Tidak, karena dia tidak muttashil." 


Al Mustadrak — 


Hadits ini diperkuat oleh Hammam dari Oatadah. 


Chat Hi On Eta dari ap 3 2 AMIN ON 
3 12 celah tara HS Yi ON Pa Hn | pn DAS AYI 
IR alah ale Io SEA raya ea ol ta se 
Adi 3G sat La san 
1512/86. Abu An-Nadhr Al Fagih mengabarkan kepada kami, 
Utsman bin Sa'id dan Muhammad bin Ayyub menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Muhammad bin Katsir menceritakan kepada 
kami, Hammam menceritakan kepada kami dari Gatadah, dari Sa'id, 


bahwa Sa'ad RA mendatangi Nabi SAW dan bertanya, "Sedekah 


apakah yang paling engkau kagumi?" Beliau menjawab, "Memberi 


minum dengan air."36 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


SD Kan agen ver Ai st Gas —AV/NO1Y 


ae ea en Aa 


— mai as GP Kata Na naa ES 1 al 
(Bl) 2 Tabah sak Fa ara K3 an 3 (aa pada d 


856 T ih. hadits no. 1511. 


— Al Mustadrak 


$ Lita ar Pn an beta - t, PP . Pn ta or 4, 2 - 
Te JAN Wah Lb JI IS KG ea Ae Ke 
Oia " - x PN PG PA AP or Aa 3 y - En 
SS ANU an SAT JS Cin al AI lte AI Syah 
BA SA 05 liat Gabsl 

1513/87. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Asad 
bin Musa menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah menceritakan 
kepada kami dari Muhammad bin Ishag. 

Abu Zakaria Yahya bin Muhammad Al Anbari mengabarkan 
kepadaku, Ibrahim bin Abu Thalib menceritakan kepada kami, 
Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, Abdah menceritakan 
kepada kami dari Muhammad bin Ishag, dari Bukair bin Abdullah bin 
Al Asyaj, dari Sulaiman bin Yasar, dari Maimunah isteri Nabi SAW, 
dia berkata: Aku pernah mempunyai budak perempuan lalu aku 
merdekakan, setelah itu Rasulullah SAW masuk menemuiku dan 
bersabda, "Semoga Allah memberimu pahala, seandainya kamu 


memberikannya kepada paman-pamanmu maka pahalamu akan lebih 
bes ar." 857 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


B5 AAN Gg Gi Ana Url AAN ON 
SER Ei5 dla ES IA al Si de AH 

Pn naa 5 Ia gr ab Ap bana Gaet, 

en AI Gp 0 2 2 daa ya ati GP os 3 Sa ta 


857 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 





HI JL @ena Aa le An Ke AI Gi de GIA up 
SA 30 dahak dp 4 Siah 108 lap eeaie AI Ji 
& » Gaal -JE ci Gas -JB Bah, & » Gara -JG ga 
Bila 25 CAT teks IG ME Se Je 

Sat AE CET gais 1G Dl 


1514/88. Muhammad bin Ali Asy-Syaibani mengabarkan 
kepada kami di Kufah, Ahmad bin Hazim bin Abu Barzah, Oabishah 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami. 

Muhammad bin Ahmad Al Mahbubi mengabarkan kepada 
kami, Ahmad bin Sayyar menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Katsir menceritakan kepada kami, Sufyan memberitakan dari . 
Muhammad bin Ajlan, dari Al Magburi, dari Abu Hurairah, dia 
berkata: Nabi SAW menyuruh bersedekah, lalu seorang laki-laki 
berkata, "Wahai Rasulullah, aku punya satu dinar." Nabi SAW 
bersabda, "Sedekahkanlah untuk dirimu sendiri." Dia berkata, "Aku 
punya yang lainnya." Nabi SAW bersabda, "Sedekahkanlah untuk 
anakmu." Dia berkata, "Aku punya yang lainnya." Nabi SAW 
bersabda, "Sedekahkanlah untuk isterimu." Dia berkata, "Aku punya 
yang lainnya." Nabi SAW bersabda, "Sedekahkanlah untuk 
pembantumu." Dia berkata, "Aku masih punya yang lainnya." Maka 
Nabi SAW bersabda, "Kamu lebih tahu (apa yang harus 
dilakukan)."8 : : 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


358 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 











4 e 
3 Sa 2 Ie an 
Tani GI Cp & OP d— cola 
& - - 3 0 aa 3 -1 : £ ud 
BA oten KA SAS up ea Cah 
e () 8.3 
40 J- 0 


2 Kana JE D AA | gi (Gaal u PS 21 Ul, 
Hg 3 lte Af SAS deg Yah Oia Ci NG Cia 
: C3. ta 2 aask - - Fan 0). 0 o- 8 oi? - o 
J3 J3 elags WI PE ALS os UP Ie 
3 ON MANA AA Tr P4 Ba Ag PEP or tah 5 no 
ayah Uya merah OI AI AS el AE AN Iko Sl Spa 
1515/89. Abu Amr Utsman bin Ahmad bin As-Sammak 
mengabarkan kepada kami di Baghdad, Al Hasan bin Salam 
menceritakan kepada kami, Gabishah menceritakan kepada kami. 


Abu Al Abbas Al Mahbubi mengabarkan kepada kami, Ahmad 
bin Sayyar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Katsir 
menceritakan kepada kami. 


Abu Bakar bin Ishag mengabarkan kepada kami, Ahmad bin 
Ghalib memberitakan (kepada kami), Abu Hudzaifah menceritakan 
kepada kami, mereka berkata: Sufyan —yaitu Ats-Tsauri— 
menceritakan kepada kami, Abu Ishag menceritakan kepada kami dari 
Wahb bin Jabir Al Khaiwani menceritakan kepada kami, dari 
Abdullah bin Amr RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
"Seseorang cukup dianggap berdosa bila dia menelantarkan orang- 
orang yang menjadi tanggungjawabnya." 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. Wahb bin Jarir termasuk tabiin senior dari Kufah. 


859 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


PJ o 20 CS co E Koo I ..» £ 

JS P3 dm PI Up AS Us Aa. /No 11 

& “3 Ba P3 up ” -) Lin - € AS $ Lo o Lo. 
NS Ke 395 yelp daa Ale yi SAS OB 3 jak 


8 PN 
2 


Pepe 


“ Je X9 Lo 090 Pa - Na SNN DIAN at HN krg 
By yi abhi Ca CD ghng Uj3 Babua pall 4 WI 
1 0 0. an Pa Na a 0. Ao J3 3 2.3 3 9 d0, Ag 
Oi Doa op Uas Kanan UU Lena Gi GAY Ga ot ya Sae 
ie SIP US ale SI yi Aa ap da 
La 38 Fe AU NT Pa 9, , o 2 ag Tit 
LS cpet SU JUS ey kilo Al lo Ml Jia) Us :JE 
Pa 2» Pa ed “. £ o ? (aa 3 Pe Gen ata 
: Ji AA dj JI AA (bdk (SUS OS Ha Ca 
3 CT 5 20 0d ar aa 
NYA pai 2 Al) Sd pelais 


1516/90. Mukram bin Ahmad Al Oadhi mengabarkan kepada 
kami, Yahya bin Ja'far bin Az-Zibrigan menceritakan kepada kami, 
Abu Amir Al Agdi dan Abu Daud Ath-Thayalisi menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami. 


Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan kepada 
kami, Ibrahim bin Marzug menceritakan kepada kami, Bisyr bin Umar 
dan Wahb bin Jarir menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Syu'bah menceritakan kepada kami dari Amr bin Murrah, dari 
Abdullah bin Al Harits, dari Abu Katsir, dari Abdullah bin Amr, dia 
berkata: Rasulullah SAW pernah berkhutbah lalu beliau bersabda, 
"Berhati-hatilah kalian dari sifat kikir dan rakus terhadap dunia, 
karena hancurnya orang-orang sebelum kalian adalah karena sifat 
| ini: dia menyuruh mereka bersifat bakhil lalu mereka bersifat bakhil, 
menyuruh mereka memutuskan persaudaraan lalu mereka 


— Al Mustadrak 


melakukannya, menyuruh mereka berbuat durhaka lalu mereka 


melakukannya." 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. Abu Katsir Az-Zubaidi termasuk salah seorang 
Tabiin besar. 


SN AG asin a33 5 Gasa GT an Nov 
DE Aja Dana gp da dn ae Gl daa Ii 
an Ai mn Ga Pa Wat oan Ta 
sn JP SEA IS pa lan ata ai da Men 
PI SS JB PA Jai & 

2 Ah PBL ae Ad Pn Car ag Jb 
FT Pr , Tg “33 
1517/91. Al Hasan bin Hakim Al Marwazi memberitakan 
(kepada kami), Abu Al Muwajjih memberitakan (kepada kami), 
Abdan memberitakan (kepada kami), Abdullah memberitakan (kepada 
kami), Harmalah bin Imran menceritakan kepada kami bahwa dia 
mendengar Yazid bin Abu Habib menceritakan kepadanya, bahwa 
Abu Al Khair menceritakan kepadanya, bahwa dia mendengar Ugbah 
bin Amir berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Setiap 


orang di bawah naungan sedekahnya sampai manusia diadili —atau: 
sampai manusia diberi putusan hukum—." 


860 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih. Abu Katsir Az- 
Zubaidi termasuk Tabiin besar." 


Al Mustadrak — 


”  MYazid berkata, "Dan Abu Al Khair itu tidak berbuat salah 
sehari pun dan selalu bersedekah meski dengan kue atau dengan 
bawang merah"! 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


BA Ag NA YES ya jP Up —A1I NONA 
tia IE APP oa Hi PAD US OS Ke 3 Jadi 
Kis ui anta IS ME JI Ol 93 


1518/92. Abu Al Abbas Muhammad bin Ahmad Al Mahbubi 
mengabarkan kepada kami, Al Fadhl bin Abdul Jabbar menceritakan 
kepada kami, An-Nadhr bin Syumail menceritakan kepada kami dari 
Ourrah, dia berkata: Aku mendengar Sa'id bin Al Musayyab 
menceritakan dari Umar bin Khaththab RA, dia berkata: Disebutkan 
kepadaku bahwa amal-amal itu saling membanggakan diri, lalu 
sedekah berkata, "Akulah yang paling utama. sai 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
. keduanya tidak meriwayatkannya. 


() . . - 5 1 » P3 o aa 
SESI AA Ea dak Gi SA akal jl GAS —ay/ VoYa 


, 6. Tan 0 


 I—asaa kata Cot £ Morata aa €paaan 4 Pari A33 Uji 
Jas Aa ? . Goo. .. P4 .. . re o te 0. AA ” 
Poas P3 TA NP El ta IA SP Oms 


861 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 
82 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 








U 16 ali ita B3 Gasa Ay ala es AN Ip JB J6 
ia Ot R5 2 KAN in Cg GE BS AI V3 
EU PP or 3S JL UAN TAS KAIN 
1519/93. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya' gub menceritakan 
kepada kami, Abu Bakrah Bakkar bin Outaibah Al Oadhi 
menceritakan kepada kami di Mesir, Shafwan bin Isa menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ajlan menceritakan kepada kami dari 
Zaid bin Aslam, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah RA, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Satu dirham mendahului seratus ribu." 
Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana satu dirham bisa 
mendahului seratus ribu?" Beliau menjawab, "Seorang laki-laki 
memiliki dua dirham lalu mengambil satu dirham kemudian dia 
sedekahkan. Sementara ada orang lain yang memiliki banyak harta 
kemudian dia enam seratus ribu untuk diberikan demi 
(menunjukkan) prestisenya."'? 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 


Muslim tidak meriwayatkannya. 
MEN BE Hore as Mug aster. 


AN 


“II Sen Ba se Ms SA Gi da lag 
as 
Aa Wa YG BAU 
Ka Ip NA 136 dng Pan ral un 


AN in Ea la Kg 


'8 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 


IN Ap Alih DE AN LP Ala Gi eh Pp Opah 
ba Pa an de da Aap 
Ht ats Up AA Lab bad DI UP 
GS pad op Ja GE kab maki 
AA as HA P3 dbs ai, MY ba 
Pant uga TE AB ee Kp JB Jas Cai 1 
Si PPA YA Ja fp de PA 
SE AN, AP AN Mean Sa DU gi 

(an 


1520/94. Abu Amr Utsman bin Ahmad bin As-Sammak 
mengabarkan kepada kami di Baghdad, Ali bin Ibrahim Al Wasithi 
menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun dan Wahb bin Jarir 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan 
kepada kami. 


Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i mengabarkan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepadaku, Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Manshur, dari 
Rib'i bin Hirasy, dari Zaid bin Zhabyan, dari Abu Dzar RA, dari Nabi 


| SAW bersabda, "Ada tiga golongan yang disukai Allah dan ada tiga 


golongan yang dibenci Allah. Adapun tiga golongan yang disukai 
Allah adalah: (1) Orang yang mendatangi suatu kaum untuk meminta 
kepada mereka karena Allah dan bukan karena kekerabatan di antara 
mereka. Kemudian ada seseorang dari kaum tersebut yang 


| mengikutinya dan memberikan kepadanya secara rahasia hanya 


diketahui oleh Allah dan orang yang diberi. (2) Rombongan orang 


— Al Mustadrak 





yang berjalan di malam hari hingga ketika mereka ingin tidur mereka 
pun berhenti dan beristirahat, lalu ada seseorang (dari mereka) yang 
terjaga dan membawa ayat-ayat Tuhan. (3) Seseorang yang 
bergabung bersama detasemen lalu mereka bertemu musuh dan 
kalah, lalu dia maju hingga gugur atau menang. Sedangkan tiga 
golongan yang dibenci Allah adalah: (1) Orang tua yang berzina, (2) 


orang miskin yang sombong dan (3) orang kaya yang zhalim. 103 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


1035. A4 na 


3 Gal Cia GIRI lo ep Ia Ugal —ao/ vera 


0. 30 31G- 4 Pa Co oo2 


Lu ai gan Pi) Carr CE oi ka e Ian Uu (dag P- 
$ o 4. An akun Ni Pd oto. Ce 0.3 0 - .. 
AI Ih JS 2G ASN ph MP RT JA GP SN 
co. G La Bo oa - . , #5. 5 Ui - Pn LP x : 
ee Ula io Binal oa sega JP TPA ielag Ade Al lo 
ANE Si 5 


1521/95. Muhammad bin Shalih bin Hani' mengabarkan 
kepada kami, As-Surri bin Khuzaimah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Sa'id bin Al Ashbahani menceritakan kepada kami, 
Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibnu 
Buraidah, dari ayahnya RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
"Tidak seorang pun keluar dengan membawa sedekah kecuali rahang 
70 syetan yang terdapat padanya dibuka." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


868 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih. Hadits ini juga 
sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim." 

868 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih sesuai syarat Al 
Bukhari dan Muslim." 


Al Mustadrak — 


AE GA aral MEA Ep JS Gis A1 NON Y 
at Oi Kat 20 ear YG sn Yan (9 PER 2.8 Sapa IN Gi Oa 


. 


0 3G. 3 Do 4 o- Na 0. 


Ka AA KA ap MA Lt GA 
ka sala ala mek ana 


1522/96. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, 
Ubaid bin Syarik Al Bazzaz dan Al Fadhl bin Muhammad bin Al 
Musayyab menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sa'id bin 
Abu Maryam menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad 
menceritakan kepada kami dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi”, dari 
Ibnu Umar RA, bahwa Nabi SAW menyuruh untuk menyerahkan 
seikat kurma basah dari hasil kebun untuk diberikan kepada masjid. 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


Syahid-nya adalah hadits shahih sesuai syarat Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


86 Adz-Dzahabi mendiamkannya dalam At-Talkhish. 
Adz-Dzahabi berkata dalam AI Mizan, "Abdul Aziz bin Muhammad Ad- 
Darawardi adalah periwayat yang sangat jujur (shadug) dan termasuk salah 
seorang ulama Madinah. Tapi selain dia lebih kuat." 
Ahmad bin Hambal berkata, "Apabila dia meriwayatkan hadits dari hapalannya 
maka dia keliru, dia bukan apa-apa. Tapi bila dia meriwayatkan dari bukunya 
(catatannya) maka baru bagus." 
Ahmad juga berkata, "Apabila dia meriwayatkan berdasarkan hapalannya maka 
hadits-haditsnya batil." 
Ibnu Al Madini berkata, "Dia adalah periwayat tsigah tsabat." 
Abu Hatim berkata, "Dia tidak dijadikan hujjah." 
Yahya bin Ma'in berkata, "Dia lebih konsisten dari Fulaih." 
Abu Zur'ah berkata, "Hapalannya buruk." (Al Mizan: 2/633) 


— Al Mustadrak 


5 Adi CAS Jadi MAL Ii Ap As —av/ ory 
Pe MEN YG ma Gran aa 
AI Ip of gia AN 23 AN IS AS PO goal 
DIN, AN, SANTA 3 53 dh ale Lo 
HN Tai j3 oo Ia PS 5 Rn, 
| Se 


. 


1523/97. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakannya kepada 
kami, Al Abbas bin Al Fadhl dan Muhammad bin Ayyub 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sahl bin Bakkar 
menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan 
kepada kami dari Muhammad bin Ishag, dari Muhammad bin Yahya 
bin Hibban, dari pamannya Wasi” bin Hibban, dari Jabir bin Abdullah 
RA bahwa Rasulullah SAW memberi dispensasi pada Ariyyah (hibah 
dari pemiliki kebun kurma dengan memberikan hasil buah-buahannya 
selama satu tahun kepada orang-orang yang membutuhkan) satu 
wasag, dua wasag, tiga wasag sampai empat wasag. Beliau bersabda, 
"Setiap tangkai yang masing-masing terdiri dari sepuluh wasag 
(diambil) satu ikat untuk orang-orang miskin dan masjid." 


HAN Ha 3 Jie ii KA gg —aal hore 


. 


, 1.0. 6.3 3. 


2 3 . - 
Ta Kinta GAS dil CLD yi Kaban Gi lo Gas TA 


nia doi dana IP agita ii Gia Jani Dau 


"67 Adz-Dzahabi tidak berkomentar tentang hadits ini dalam At-Talkhish. 


Al Mustadrak — 


- - no1G . 


e- Tar 3 - Ki Ta - - if o- 4 e 0 o- 
Casa P1 BI lb didor U dj 3 & Ia yi ae 
- Pe LX “5 S Cox 0 —-. 9. - 0 co. 90. 20 
LT cekag ALE AI Iko AI J2 SG AL al utas Lag, 
C3 3 Ioi 3 ab SP paid HK OLI AN Iya, CG 
ay Oa. LL... 5. 2 pA aa - bae 3 o 
WB ai dh seling ala aa Jae At Ir BJ SU aksi 
II HI ken LA UB VI 3) Kes 
1524/98. Ahmad bin Sahl bin Hamdawaih Al Fagih 
mengabarkan kepadaku di Bukhara, Shalih bin Muhammad bin Habib 
Al Hafizh menceritakan kepada kami, Sa'id bin Sulaiman Al Wasithi 
menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'id menceritakan kepada 
kami dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari Abdurrahman bin Bujaid saudara 
bani Haritsah, bahwa neneknya menceritakan kepadanya, yaitu ibunya 
Bujaid yang menyangka bahwa dia termasuk orang yang pernah 
membaiat Rasulullah SAW, dia berkata, "Wahai Rasulullah, ada orang 
miskin yang berdiri di depan pintu rumahku sedang aku tidak 
memiliki sesuatu yang bisa kuberikan kepadanya." Rasulullah SAW 


lalu bersabda kepadanya, "Jika kamu tidak menemukan kecuali kuku 
binatang yang terbakar, maka berikanlah kepadanya." 


Sanadnya shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


Kas PEN Ya AA AI Xp jl Ugl —aalvoyo 


LAGI KS BA BLS OB 1 dl C3 


868 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 





as - oto. 20 AG 32 Em 


A5 (yana tt SN X Kara YG S9 3 46. 2 


: 3 o- 0. 2 e o- 0 - £ 
AE Oi AAS 38 CI Got AN APP AM op NA IP 
Ld - - , 2 pt 
2 Ae ore te “2 $ 2 va Png 5 Ca o- 4, - - - 2. 
ObaP Alay KE AI ap Syeg JB JB AL ph AI 
“3 3 03 0 1 | PU AP 


A - .. 4 . e 0 - . - 9 
CI Vena UHN Ola) CA Uas NG CA Goal KAA 
3 - 5 ef Pa bana Aa 3 3 2 “£ naa A LA, .. o TN 
3 ge u ng CA Lea Ta JI 3 Sae cal Lenanu SPI, 


o . Pe AN 4 Bag Pa NRP NA sa Pan 4, LAI, 03 
SI ya LAI cal Vga Jar TX Il LAN CA ak 


A 3 (B3 
Ai Gas) 
1525/99. Abu Abdillah Muhammad bin Ali Ash-Shaghani 


mengabarkan kepada kami di Makkah, Ishag bin Ibrahim bin Ubadah 
menceritakan kepada kami, Abdurrazzag menceritakan kepada kami. 


Muhammad bin Ya'gub Asy-Syaibani memberitakan (kepada 
kami), Ishag bin Ibrahim dan Muhammad bin Rafi” menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Abdurrazzag menceritakan kepada 
kami, Ma'mar memberitakan dari Yahya bin Abu Katsir, dari Zaid bin 
Sallam, dari Abdullah bin Zaid Al Azdi, dari Ugbah bin Amir Al 
Juhani RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Ada dua cemburu 
yang salah satunya disukai Allah dan yang satunya dibenci Allah, dan 
ada dua kebanggaan yang salah satunya disukai Allah dan yang 
satunya dibenci Allah. Cemburu yang disukai Allah adalah cemburu 
dalam hal yang meragukan (yang ada alasannya), sedangkan 
cemburu yang dibenci Allah adalah cemburu tanpa ada keraguan 
(cemburu yang tak beralasan). Bangga yang disukai Allah adalah 
apabila seseorang bersedekah, sedangkan bangga yang dibenci Allah 
adalah yang termasuk kesombongan." 


869 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


ad ola HE Kd Bis Nora 

ON dana Ot coy ep kara (KA FAN SI Saka 

De ISA ana ca 3 2 Ayi SA 2 Bel 

ngan 1103 g3 Ai Ja -JG Ag Para A sie A ng ara 

SGB do GAN A9 en 3) AA Hb ca 
SAI CT) cola, 


1526/100. Abu Bakar Ahmad bin Salman Al Fagih 
menceritakan kepada kami secara imla' di Baghdad, Al Hasan bin 
Mukram menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ishag memberitakan dari Al Ala' bin 
— Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, 
| beliau bersabda, "Allah Azza Wa Jalla berfirman, 'Aku telah 
meminjam kepada hamba-Ku tapi dia tidak memberi-Ku pinjaman, 
dan hamba-Ku mencelaku sedang dia tidak menyadarinya, karena dia 
berkata, "Aduh masa, aduh masa". Padahal Akulah (yang 


menciptakan) masa" 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. | 


870 Adz-Dzahabi berkata dalam .4t-Talkhish, "Hadits ini shahih sesuai syarat Al 
Bukhari dan Muslim." 


— Al Mustadrak 


re “2 


SN Na AI Musi or 
AG EN aa Ii He 0 IE Gas Ji ga 3 AI X2 2 Gi 
s5 Ly dh Ea Pi En 
Ida sd aa Mag Krian 1 paha Gi Kab Oa 
J8 ah aje aa SLS cad 2 LI TEA 
2 AN Pan Di Ih ba 
Ca Ea sa Se S3 eaaa Al BALI d3 IE, 
UR at na Ta dalan ala daan Io MI 
AN Ela ay sa Al Jha DI Jo at € Ego 
ba UR HIU au 3 os LI EK IA 
“uu Lgi KA 9 Ag Ui da ala Di ae BJ 
Sa 5 Bli 3 san Nu aa SP 
te IS KENA ani DRA JA JB HP 
an na Blu ea ba la ala 
Ag SN yna Ab PAKSA 
Sg pai Png dea Jo AI Bi ds ati 
oo JIE ae TI ai Kei SG III AG (3 0 
5 Ih Al Jaa HE In DUA G5 Jan 0 
BSE Sian Ie Iu na Seto IS di 
JD AT dpt JG Kena Us abs BUS UU Lu 


Al Mustadrak — 


: o Pa Bea ar 25 - La PP - Tag Fa A, 2 e 2 - kd Pd 
Jsi (ad 1d SINI dig (IS ad Jdsis OI 261, 
re) Io “ 0 LI Au AN aan MO An sn Ng 
las 33 ui bas Is) sp, JW ot sii # Pra "2 al 
ag - a - “5 P: Hee ia 3 07 4 3. 358 
IG al res us Sule Idi 
o 2 La Aa 4 A5 PRA ag Ac 21 P3 e aa en ta PJ Ps Pa 
af S3 ja "ai Iskan (ai HSNI dia (ad Lagi dis 
$ - ana Gate Bo. AK Re SAAT Maa TA 
AI Je SB SN JI App M3 JS AB SA OS Jl 
LHS ML GR SA 1dyi3 KB aa 1S JUS 
() 5 Aa 4 3, P 5 23 . 2 PJ S5 Ng to 3 5 SEA , ) 1 
JI "aki d3 CAS P1 SINI ds (oaIS dia Ata Lt) 
to ne. hy ON. 2. an Ng en MAN - 2 AA Wa . .. 
AI Ke AI In La BU J3 IA es 6 Im ol DI 
Y . ARE an UT # soo Panu Per 2 Tni GOA mana 
A HE IT DI US YA KB AS) Je aah ale 
TAB Pp AB aa RS 
1527/101. Abu Al Abbas Al Gasim bin Al Oasim As-Sayyari 
mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Ali Al Ghazzal 
memberitakan (kepada kami), Ali bin Al Hasan bin Syagig 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak menceritakan 
kepada kami, Haiwah bin Syuraih memberitakan (kepada kami), Al 
Walid bin Abu Al Walid Abu Utsman menceritakan kepada kami, 
bahwa Ugbah bin Muslim menceritakan kepadanya bahwa Sufyan 
menceritakan kepadanya, bahwa dia memasuki kota Madinah dan dia 
melihat seorang laki-laki yang dikerumuni orang-orang. Dia berkata, 
"Siapakah orang ini?" Mereka menjawab, "Abu Hurairah." 
Dia berkata: Aku kemudian mendekatinya hingga duduk di 
hadapannya dan dia sedang menuturkan hadits kepada orang-orang. 


Setelah dia diam dan sendirian aku pun berkata, "Aku bertanya 
kepadamu dengan nama Allah tentang suatu kebenaran yang pernah 


— Al Mustadrak 


kamu dengar dari Rasulullah SAW dan telah diajarkan oleh beliau." 
Abu Hurairah berkata, "Baik, aku akan melakukannya. Akan 
kuceritakan kepadamu suatu hadits yang telah dituturkan kepadaku 
oleh Rasulullah SAW yang tetap aku ingat dan aku ketahui dengan 
baik." Lalu dia setengah tidak sadar sebentar dan terdiam sejenak, 
kemudian setelah sadar dia berkata, "Akan kuceritakan kepadamu 
suatu hadits yang telah dituturkan kepadaku oleh Rasulullah SAW 
ketika aku dan beliau sedang berada di rumah ini tanpa ada seorang 
pun selain aku dan beliau. "Kemudian Abu Hurairah setengah tidak 
sadar dan terdiam sejenak. Setelah dia sadar dia mengusap wajahnya 
dan berkata, "Aku akan melakukannya, akan kuceritakan kepadamu 
suatu hadits yang telah dituturkan kepadaku oleh Rasulullah SAW 
ketika aku dan beliau sedang berada di rumah ini tanpa ada seorang 
pun yang selain aku dan beliau." Kemudian Abu Hurairah setengah 
tidak sadar dan wajahnya hampir jatuh ke tanah sehingga aku 
menyandarkannya dalam waktu lama sampai dia sadar. Lalu dia 
berkata: Rasulullah SAW menceritakan kepadaku bahwa pada Hari 
Kiamat nanti Allah Azza wa Jalla akan menginspeksi hamba-hamba- 
Nya untuk mengadili mereka, ketika seluruh manusia duduk dengan 
bersandarkan kedua lutut mereka. Orang yang pertama kali adalah 
orang yang mempelajari Al Our'an, lalu orang yang gugur di jalan 
Allah lalu orang yang banyak hartanya. Allah bertanya kepada orang 
yang ahli Al Our'an, "Bukankah aku telah mengajarimu kitab yang 
telah Ku-turunkan kepada rasul-Ku?" Dia menjawab, "Benar, wahai 
Tuhan." Allah bertanya, "Lalu apa yang kamu amalkan dengannya?" 
Dia menjawab, "Aku mengamalkannya baik di malam hari maupun di 
siang hari." Allah berfirman, "Kamu bohong." Para malaikat juga 
berkata, "Kamu bohong." Lalu Allah berfirman, "Kamu hanya ingin 
agar disebut bahwa si fulan orang yang ahli Al Our'an (orang alim). 
Dan memang kamu dikatakan demikian." Lalu dihadapkanlah kepada- 
Nya orang kaya lalu Allah bertanya, "Bukankah aku telah meluaskan 
rezekimu sehingga kamu tidak meminta-minta kepada orang lain?!" 


Al Mustadrak — 


Dia menjawab, "Benar, wahai Tuhan." Lalu Allah bertanya, "Lalu apa 
yang kamu gunakan dengan harta yang telah Kuberikan kepadamu?" 
Dia menjawab, "Aku menyambung tali silaturrahim dan bersedekah." 
Allah berfirman, "Kamu bohong." Para malaikat juga berkata, "Kamu 
bohong." Lalu Allah berfirman, "Justru kamu hanya ingin agar kamu 
disebut orang sebagai orang yang dermawan. Dan memang kamu 
dikatakan demikian." Lalu dihadapkanlah kepada-Nya orang yang 
gugur di jalan Allah kemudian dia ditanya, "Untuk apa kamu gugur?" 
Dia menjawab, "Aku disuruh berjihad di jalan-Mu lalu aku berperang 
hingga aku gugur." Allah berfirman, "Kamu bohong." Para malaikat 
juga berkata, "Kamu bohong." Lalu Allah berfirman, "Justru kamu 
berperang agar kamu dikatakan sebagai seorang pemberani. Dan 
memang kamu dikatakan demikian." Kemudian Rasulullah SAW 
menepuk kedua lututku dan bersabda, "Wahai Abu Hurairah, itulah 
tiga golongan dari makhluk Allah yang pertama kali akan dibakar 
dengan api neraka pada hari kiamat." 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya seperti ini. Al Walid bin Abu Al Walid Al Adzari 
adalah seorang syeikh dari Syam. Al Bukhari dan Muslim tidak 
berhujjah dengannya. Keduanya sama-sama sepakat atau syahid- 
syahid hadits ini tanpa gaya redaksi ini. 


Ga AT sisa 23 AK 5S 3 NINA 
1g HB. 3G. 3 4 Pa 


Sa Ka— CA tara Ca Pi Wd— CIaben u En wo 


- 
7 003 0 0 wi. 0 
. 


A 2 Td Pa o Pa 0. 0. 

II 3 SIA LA Tar GP Kb G3 yah GP dll 
or. (3 .. AA S 2 y . 2 Mug ad “3 . KJ aa 2 

ya A5 lag IE AL ito Sipag DEL ca) JG cs 


"71 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 


AA ai dag Aang II ani V3 Ia Y3 Cat V3 

1528/102. Abdullah bin Al Husain Al Gadhi mengabarkan 
kepadaku di Marwa, Al Harits bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan 
kepada kami, Abu Ishag menceritakan kepada kami dari Amr bin Al 
Harits, dari Juwairiyah binti Al Harits RA, dia berkata, "Demi Allah, 
Rasulullah SAW ketika wafat tidak meninggalkan satu dinar pun 
maupun satu dirham, tidak pula seorang budak laki-laki maupun 
budak perempuan, kecuali baghal, senjata dan tanah yang beliau 
tinggalkan sebagai sedekah."?72 


Hadits ini shahih dan diriwayatkan oleh Al Bukhari. 


AE lagt oh gal 3 GAS Ul -a orI Noya 
opa pn Ea dan jan ANA da dag 
AN Nan Ke naa Pan 
Sy Iya matte Tara Tn AN Cop DUS Ii Da Gan . JG 
bs LI SG Tang Ol orAlaf Ja Ai SSI J6 5 3 
AJ ga pi Ga At Jp CAR yah YA 
6 


1529/103. Al Husain bin Al Hasan bin Ayyub mengabarkan 
kepada kami, Abu Hatim Ar-Razi menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Ja'far Ar-Ragi menceritakan kepada kami, Ubaidillah 


#7 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al 
Bukhari." 


Al Mustadrak — 


bin Amr menceritakan kepada kami dari Zaid bin Abu Unaisah, dari 
Abu Ishag, dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dia berkata: Ketika 
Utsman hampir wafat dia mengawasi mereka dari atas rumahnya lalu 
berkata, "Aku ingatkan kalian dengan nama Allah, tahukah kalian 
bahwa Ruumah (nama sumur) tidak boleh diminum oleh seorang pun 
kecuali dengan harga (yakni dengan dibeli), lalu aku membelinya dari 
hartaku kemudian aku sedekahkan untuk orang kaya dan orang miskin 
serta Ibnu Sabil?!" Mereka menjawab, "Ya." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


GULAI DI 12 17 ASAM X2 Ul AA elvor. 


.. 


16 - Ke 80 1-9 


GA Gi silat Uh BT 0 BAN Ola Ii IA Cin 
Kal 
AIA Oh KA ES WA ja Si KA dah 


Td 
2 .. 


AE can end IP SS Ka ah JA oi aj 
Laba KJA Ojak Baking MIA AI Ko Aa SP 1 IK 
£ - 2 £ Ha .... aa 9 PENA NAN o.- si 
IL II Lgi C3 AE Kg Ad Jari BEP kd 
2... - Pd 4 . 2. o o 2... y 
Wdlas C3 DS Ana pai CLS cak pak ol J3 3 
NAS Ja tan JB (eR AE A2 Bara Ol GAS Ja AI Uya 
AG 


. 3 o As .. 
Sela I3 II GS KD Iis, 


“9 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih sesuai syarat Al 
Bukhari dan Muslim." 


— Al Mustadrak 








Ma ia Tn SR an Ba an Apa, 


1530/104. Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Ash- 
Shaffar mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Mihran menceritakan 
kepada kami, Rauh bin Ubadah bin Khalaf bin Maklhad menceritakan 
kepada kami dari Malik. 


Abu Bakar bin Abu Nashr Al Marwazi mengabarkan 
kepadaku, Ahmad bin Muhammad bin Isa Al Oadhi menceritakan 
kepada kami, Al Oa'nabi menceritakan kepada kami berdasarkan yang 
dibacakan di hadapan Malik, dari Sa'id bin Amr bin Syurahbil bin 
Sa'id bin Abbad, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa dia berkata: 
Sa'ad bin Ubadah keluar bersama Nabi SAW dalam sebagian 
peperangan, lalu ibunda Sa'ad sekarat dan hampir meninggal. Lalu 
dikatakan kepadanya, "Berilah wasiat." Dia berkata, "Aku berwasiat 
agar hartaku menjadi menjadi milik Sa'ad." Tak lama kemudian dia 
pun wafat sebelum Sa'ad datang. Setelah dia datang maka 
diberitahukanlah kepadanya tentang wasiat tersebut. Maka Sa'ad 
berkata, "Wahai Rasulullah, apakah akan bermanfaat jika aku 
bersedekah atas namanya?" Nabi SAW menjawab, "Ya." Sa'ad 
berkata, "Kebun ini dan itu telah kusedekahkan atas namanya." Kebun 
tersebut diberi nama oleh Sa'ad.? 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


Hadits ini memiliki Syahid sesuai syarat Al Bukhari. 


Ea in 


CAS Ky oi AA AA ES -N Lol vera 

HS 45 Era Be kata (daa Gbu (yi Sabun 
An yap Kep ta ie JAN Gibaal 
os PPA NA PE PARI TE oi 


874 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


2.0 
23 0.5 


51 Bag, Ap a O6 : :JB aa Si J6 OS & ia 5 SS 
(33 bj Ld ka 
Nee S3 2. aer 


1531/105. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakannya kepada kami, Muhammad bin Ishag Ash-Shaghani 
menceritakan kepada kami, Rauh bin Ubadah menceritakan kepada 
kami, Zakaria bin Ishag menceritakan kepada kami, Amr bin Dinar 
mengabarkan kepadaku dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, bahwa 
seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa ibunya 
wafat, "apakah akan memanage pt jika aku bersedekah atas 
namanya?" Beliau menjawab, "Ya." Dia berkata, "Aku memiliki 
kebun kurma yang telah are dan aku nyatakan di hadapanmu 
bahwa aku telah menyedekahkannya atas namanya."'75 


"9 Adz-Dzahabi berkata dalam Ar-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari." 


— Al Mustadrak 


Hadits 


Hadits gudsi 


Atsar 


Periwayat 


Takhrij 


Sanad 


Sanad ali 


Sanad nazil 
(safil) 


DAFTAR ISTILAH 


: Ucapan, perbuatan, sikap, sifat dan pengakuan 


yang dinisbatkan kepada (atau diklaim berasal 
dari) Nabi SAW. 


: Firman yang disampaikan kepada Nabi SAW 


lewat ilham atau mimpi, lalu maknanya 
disampaikan oleh Nabi SAW dengan gaya 
bahasa sendiri. 


: Hadits, khabar, atau Sunnah. 


: Orang yang menyampaikan atau menuliskan 


dalam buku hadits yang pernah didengar dan 
diterima dari orang lain (gurunya). 


: Upaya menjelaskan hadits dari aspek derajat, 


sanad, dan periwayat yang telah diriwayatkan 
oleh penyusun kitab hadits. 


: Rentetan periwayat hadits yang 


menghubungkan matan (isi redaksi) hadits 
dengan Nabi SAW. 


: Hadits yang diriwayatkan oleh sedikit 


periwayat. 


: Hadits yang diriwayatkan oleh banyak 


periwayat. 


Al Mustadrak — 


Matan 


Imla' 


Mukhadram 


: Isi redaksi hadits. 


: Penyampaian hadits yang dilakukan dengan cara 


mendikte. 


: Orang yang hidup di masa jahiliyah dan masa 


Nabi SAW, namun belum pernah bertemu 
beliau dan masuk Islam setelah itu. 


Klasifikasi Hadits Berdasarkan Jumlah Periwayat 


Mutawatir 


Ahad 


Masyhur 


Hadits aziz 


Gharib 


Syahid 


: Hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah besar 


periwayat, yang menurut kebiasaan sangat 
mustahil para periwayat tersebut sepakat untuk 
berdusta atau memalsukan hadits. 


: Hadits yang memiliki satu, dua, tiga, atau lebih 


periwayat di setiap lapisan atau tingkatan para 
periwayat. 


: Hadits yang diriwayatkan oleh tiga atau lebih 


periwayat dan belum mencapai tingkatan 
mutawatir. | 


: Hadits yang diriwayatkan oleh dua orang 


periwayat, walaupun kedua periwayat tersebut 
hanya ada di setiap thabagah (tingkatan 
periwayat hadits), lalu hadits itu diriwayatkan 
oleh sekelompok orang. 


: Hadits yang hanya diriwayatkan oleh satu 


periwayat di setiap thabagah. 


: Hadits yang mengikuti hadits lain namun 


-— Al Mustadrak 





Mutabi' 


Hadits shahih 


Adil 


Dhabith 


Muttashil 


Mat 


sumbernya berasal dari sahabat lain. 


: Hadits yang mengikuti hadits periwayat lain 


yang berasal dari gurunya atau guru dari 
gurunya. 


Klasifikasi Hadits Ahad 


: Hadits yang dinukil oleh para periwayat adil, 


dhabith, muttashil (sanadnya tidak terputus), 
tidak ber-illat, dan tidak syadz. 


: Motivasi yang mendorong seseorang untuk 


selalu bertindak takwa, menjauhi dosa-dosa 
besar dan kebiasaan melakukan dosa-dosa kecil, 
serta meninggalkan perbuatan yang dapat 
menodai agama dan etika, seperti makan di 
jalan umum, buang air kecil di tempat terbuka, 
dan bergurau secara berlebihan. 


: Orang yang memiliki daya ingat yang kuat dan 


lebih banyak kebenarannya — daripada 
kekeliruannya. 


: Sanad yang bersambung dan tidak ada 


periwayat yang gugur. Maksudnya, setiap 
periwayat dapat saling bertemu dan menerima 
hadits secara langsung dari gurunya. 


: Cacat atau kekurangan yang samar yang dapat 


menodai ke-shahih-an sebuah hadits, baik 
dalam sanad maupun matan hadits. 


Al Mustadrak — 


Syadz 


Hasan 


Hasan lidzathih 


Hasan lighairih 


Hadits musnad 


Muttashil 


Marfu' 


: Hadits yang diriwayatkan oleh periwayat yang 


haditsnya diterima bertentangan dengan hadits 
yang diriwayatkan oleh periwayat lebih kuat, 
lantaran ada kelebihan jumlah sanad atau 
kelebihan ke-dhabith-an periwayat atau ada 


aspek penguat lainnya. 


: Hadits yang diriwayatkan oleh periwayat adil, 


kurang dhabith, sanadnya muttashil, tidak ber- 
illat, dan tidak syadz. 


: Hadits yang memenuhi syarat hadits hasan 


(diriwayatkan dari periwayat adil, ingatannya 
kurang kuat, sanadnya muttashil, tidak ada illat, 
dan tidak syadz). 


: Hadits dha'if yang bukan disebabkan oleh faktor 


kelupaan periwayat, banyak melakukan 
kesalahan, orang fasik, mempunyai mutabi' atau 
syahid. 


: Hadits marfu' (yang dinisbatkan kepada 


Rasulullah SAW) dan sanad-nya muttashil. 


: Hadits yang memiliki sanad bersambung sampai 


kepada Nabi SAW (muttashil marfu') atau 
hanya sampai kepada sahabat (muttashil 
mauguf). 


: Perkataan, perbuatan, atau pengakuan yang 


dinisbatkan kepada Nabi SAW, baik sanad-nya 
bersambung maupun terputus, baik yang 
menisbatkannya sahabat maupun lainnya. 


— Al Mustadrak 


Dha'if 


: Hadits yang tidak memenuhi salah satu atau 


beberapa hadits shahih atau hadits hasan. 


Hadits Dha'if Berdasarkan Kriteria Cacat yang Dimiliki 


Maudhu'! 


Matruk 


Munkar 


Ma'ruf 


Mu'allal 


Periwayat 


: Hadits yang dibuat oleh seseorang dan 


dinisbatkan kepada Rasulullah SAW secara 
palsu dan dusta, baik secara sengaja maupun 
tidak. 


“1 Hadits yang hanya diriwayatkan oleh satu orang 


periwayat dari orang yang dituduh telah 
melakukan kebohongan dalam meriwayatkan 


— hadits. 


: Hadits yang diriwayatkan oleh orang yang 


sering melakukan kesalahan dan kelalaian, atau 
orang yang kefasikannya bukan lantaran dusta 
yang terlihat jelas. Atau hadits yang 
diriwayatkan oleh periwayat yang tidak tsigah 
(dha'if), yang bertentangan dengan periwayat 
yang tsigah. 


: Hadits yang diriwayatkan oleh periwayat tsigah, 


yang bertentangan dengan periwayat tidak 
tsigah (dha'if). 


: Hadits yang setelah diteliti dan diselidiki 


terbukti mengandung unsur salah sangka dari 
periwayatnya dengan cara menganggap hadits 
yang sanadnya terputus (mungathi)) sebagai 
hadits muttashil, atau menyelipkan sebuah 
hadits ke dalam hadits lain. 


Al Mustadrak — 


Mudraj 


Maglub 


Mudhtharib 


Muhbarraf 


Mushahhaf 


Mubham 


Majhul 


: Hadits yang terbukti mendapat tambahan 


redaksi lain berdasarkan asumsi bahwa redaksi 
tersebut adalah bagian dari hadits tersebut. 


: Hadits yang mengalami kontradiksi dengan 


hadits lain, lantaran salah menempatkan, baik 
dengan cara disebutkan terlebih dahulu maupun 
di akhir (redaksinya terbalik). 


: Hadits yang mengalami kontradiksi dengan 


hadits lain, lantaran ada beberapa jalur 
periwayatan yang berbeda-beda dari periwayat, 
sehingga tidak mungkin digabungkan atau 
ditentukan mana yang lebih kuat. 


: Hadits yang mengalami kontradiksi dengan 


hadits lain, lantaran terjadi perubahan syakal 
(tanda baca vokal dan konsonan) kata, 
sementara bentuk tulisannya masih tetap ada. 


: Hadits yang mengalami kontradiksi dengan 


hadits lain, lantaran ada perubahan titik pada 
kata, sementara bentuk tulisannya tidak 
berubah. 


: Hadits yang di dalam matan atau sanad-nya ada 


periwayat yang identitasnya tidak disebutkan, 
baik pria maupun wanita. 


: Hadits yang periwayatnya disebutkan dengan 
| jelas, tapi ternyata dia tidak termasuk orang 


yang sudah dikenal keadilannya dan hanya ada 
satu orang periwayat tsigah yang meriwayatkan 


— Al Mustadrak 


Mastur 


Syadz 


Muhkthalith 


hadits darinya. 


: Periwayat tersebut diistilahkan dengan majhulul 


ain. 

Hadits yang diriwayatkan oleh orang yang 
sudah dikenal keadilan dan ke-dhabith-annya 
atas dasar periwayatan orang-orang tsigah, 
tetapi penilaian orang-orang tersebut belum 
mencapai kesepakatan.  Perawi tersebut 
diistilahkan majhul hal. 


“ Hadits yang diriwayatkan oleh periwayat 


magbul (tsigah), yang bertentangan dengan 
hadits periwayat yang lebih kuat, lantaran lebih 
dhabith, atau memiliki banyak sanad atau 
aspek-aspek lainnya yang dapat menguatkan. 


: Hadits yang diriwayatkan oleh orang yang 


hapalanya buruk lantaran lanjut usia, mengalami 
kecelakaan, itu buku-bukunya terbakar atau 
hilang. 


Hadits Dha'if Berdasarkan Kriteria Periwayat yang Gugur 


Mu'allag 


Mursal 


Mudallas 


: Hadits yang di awal sanad-nya ada satu 


periwayat atau lebih yang gugur. 


: Hadits yang di akhir sanad-nya ada periwayat 


setelah generasi tabiin yang gugur. 


: Hadits yang diriwayatkan berdasarkan asumsi 


bahwa hadits itu tidak memiliki cacat. 


Al Mustadrak — 


Mungathi' : Hadits yang memiliki seorang periwayat 
sebelum sahabat yang gugur (tidak disebutkan) 
di satu tempat atau ada dua periwayat sebelum 
sahabat di dua tempat dalam kondisi tidak 
berturut-turut. 


Mu'dhal : Hadits yang memiliki dua orang periwayat atau 
lebih yang gugur (tidak disebutkan) secara 
berturut-turut, baik sahabat bersama tabiin, 
tabiin bersama tabiut tabiin, maupun dua orang 
periwayat sebelum sahabat dan tabiin. 


Hadits Dha'if Berdasarkan Sifat Matan 


Mauguf : Hadits yang dinisbatkan kepada sahabat, baik 
ucapan maupun perbuatan, baik secara muttashil 
(bersambung) maupun mungathi' (terputus). 


Magthu' : Hadits yang dinisbatkan kepada tabiin, baik 
ucapan maupun perbuatan, baik secara muttashil 
(bersambung) maupun mungathi' (terputus). 


Gelar Para Imam Periwayat Hadits 


Amirul : Gelar ini diberikan kepada para khalifah setelah 

Mukminin Abu Bakar Ash-Shiddig, seperti Syu'bah bin Al 
Hajjaj, Sufyan Ats-Tsauri, Ishag bin Rahawaih, 
Ahmad bin Hanbal, Al Bukhari, Ad-Daraguthni, 
dan Muslim. 


Hakim : Gelar keahlian yang diberikan kepada Imam 
yang menguasai hadits yang diriwayatkan, baik 
matan maupun sanad, dan mengetahui jarh dan 
ta'dil para periwayat. Contohnya: Ibnu Dinar, 


— Al Mustadrak 


Hujjah 


Hafizh 


Muhaddits 


Musnid 


Ilmu Jarh wa 
Ta'dil 


Al-Laits bin Sa'd, Malik, dan Syafi'i. 


: Gelar keahlian yang diberikan kepada Imam 


yang sanggup menghapal 300 ribu hadits, baik 
matan maupun sanad, mengetahui prihal sejarah 
keadilan, cacat, dan biografinya. Contohnya: 
Hisyam bin Urwah, Abu Hudzail Muhammad 
bin Al Walid, dan Muhammad Abdullah bin 
Amr. 


“1 Gelar yang diberikan kepada orang yang dapat 


men-shahih-kan sanad dan matan hadits, serta 
dapat menetapkan jarh dan ta'dil periwayatnya. 
Menurut pendapat lain, hafizh harus menghapal 
100 ribu hadits. Contohnya: Al Iragi, Ibnu Hajar 
Al Asgalani, dan Ibnu Dagigil Id. 


: Gelar yang diberikan kepada orang yang 


mengetahui sanad, illat, nama para periwayat, 
sanad ali, sanad nazil suatu hadits, menguasai 
keenam kitab hadits referensi, Musnad Ahmad, 
Sunan Al Baihagi, Mu'jam Ath-Thabarani, serta 
menghapal minimal 1000 hadits. Contohnya: 
Atha' bin Abu Rabah dan Az-Zabidi. 


: Gelar yang diberikan kepada orang yang 


meriwayatkan hadits beserta sanad-nya. 


: Ilmu yang membahas hal-ihwal para periwayat 


hadits dari aspek diterima atau ditolak suatu 
riwayat. 


Al Mustadrak — 





Cara Menerima Riwayat (Thurug At-Tahammul) 


Sima' 


Oira'ah 
(Aradh) 


Ijazah 


Munawalah 


Mukatabah 


Wijadah 


: dari perkataan gurunya, baik dengan cara 


didiktekan maupun tidak: baik dari hapalannya 
maupun dari tulisannya. Inilah cara menerima 
hadits yang paling baik menurut jumhur. 


: Seorang  periwayat menyuguhkan atau 


mengemukakan haditsnya di hadapan gurunya, 
baik dengan cara membaca sendiri maupun 
dengan cara dibacakan oleh orang lain sambil 
dia menyimaknya. 


: Pemberian izin dari seseorang kepada orang lain 


untuk meriwayatkan hadits darinya atau dari 
kitabnya. 


: Pemberian naskah asli atau salinan yang sudah 


dikoreksi kepada murid dari seorang guru untuk 
diriwayatkan oleh muridnya. 


: Penulisan hadits yang dilakukan oleh seorang 


guru atau oleh orang lain untuk diberikan 
kepada orang yang berada di tempat lain atau di 
hadapannya. 


: Menemukan hadits orang lain yang tidak 


diriwayatkan oleh yang bersangkutan, baik 
dengan redaksi yang sama, gira ah, maupun 
lainnya dari pemilik hadits atau pemilik tulisan 
tersebut. 


— Al Mustadrak 


Washiyyah 


I'lam 


: Pesan yang disampaikan oleh seseorang yang 


akan menemui ajal atau ketika akan bepergian 
berupa sebuah kitab agar diriwayatkan. 


: Pemberitahuan guru kepada muridnya bahwa 


hadits yang diriwayatkannya adalah riwayat 
gurunya sendiri yang diterima dari guru lain 
tanpa menyuruh murid tersebut untuk 
meriwayatkannya. 


Tingkatan dan Ungkapan yang Digunakan dalam Men- 


fa'dil-kan Periwayat 


Pertama, menggunakan ungkapan yang berbentuk superlatif 
atau ungkapan yang memiliki makna yang sama, seperti: 


Autsagun-nas 


Atsbatun-naas 
hifzhan wa 
'adalah 


Ilaihil muntaha 
fits-tsabat 


Tsigah fauga 
—sigah 


: Orang yang paling tsigah (terpercaya). 


: Orang yang paling kuat hapalan dan 


keadilannya. 


: Orang yang paling tinggi keteguhan hati dan 


ucapannya. 


: Orang tsigah yang tingkatannya melebihi orang 


yang tsigah. 


Kedua, memperkuat ke-tsigah-an periwayat dengan cara 
membubuhi satu sifat yang menjelaskan ke-adil-an dan ke-dhabith- 
annya, dengan pengulangan kata dan kata yang maknanya sama, 


seperti: 


Al Mustadrak — 


Tsabat tsabat : Orang yang teguh lagi teguh. 


Tsigah tsigah : Orang yang tepercaya lagi tepercaya. 
Hujjah hujjah : Orang yang ahli lagi mumpuni. 
Tsabat tsigah : Orang yang teguh lagi tepercaya. 
Hafizh hujjah : Orang yang hapal lagi handal. 


Dhabith mutgin : Orang yang ingatannya kuat lagi handal. 


Ketiga, ungkapan yang menunjukan keadilan dengan satu 
kata yang mengandung makna kuat ingatan, seperti: 


Tsabat : Orang yang teguh hati dan ucapannya. 
Mutgin : Orang yang handal. 

Tsigah : Orang yang tepercaya. 

Hafizh : Orang yang kuat hapalannya. 

Hujjah : Orang yang ahli. 


Keempat, ungkapan yang menjelaskan ke-adil-an dan ke- 
dhabit-an periwayat, tapi dengan menggunakan kata yang tidak 
mengandung makna kuat ingatan dan adil, seperti: 


Shadug : Orang yang sangat jujur. 
Ma mun : Orang yang sangat amanah. 
La ba'sa bih : Orang yang tidak cacat. 


— Al Mustadrak 





Kelima, ungkapan yang menunjukkan kejujuran periwayat, 
tapi tidak dipahami ada aspek ke-dhabit-annya, seperti: 


Mahalluhu ash- : Orang yang berstatus jujur. 
shidg 


Jayyidul hadits : Orang yang baik haditsnya. 
MHasanul hadits  : Orang yang bagus haditsnya. 


Mugaribul : Orang yang | haditsnya mendekati hadits 
hadits periwayat tsigah. 


Keenam, ungkapan yang menunjukkan arti mendekati cacat 
disertai dengan kata insya Allah atau kata yang di-tashghir-kan atau 
dikaitkan dengan harapan, seperti: 


Shadug insya : Orang yang jujur insya Allah. 
Allah | 

Arjuu bian Ia : Orang yang diharapkan tidak cacat. 
ba'sa bih 

Shuwailih : Orang yang sedikit keshalihannya. 
Magbul “1 Orang yang diterima haditsnya. 
haditsuh 


Tingkatan dan Ungkapan yang Digunakan ketika Men-jarh 
Periwayat 


Pertama, ungkapan yang menunjukkan cacat periwayat yang 


sangat berlebihan dengan menggunakan bahasa superlatif atau bahasa 
lainnya yang semakna, seperti: 


Al Mustadrak — 


Audha'un-nas : Orang yang paling sering berdusta. 
Akdzabun-nas : Orang yang paling sering berbohong. 


Ilaihil muntaha : Orang yang paling tinggi kebohongannya. 
fil wadh'i 


Kedua, ungkapan yang menunjukkan cacat yang sangat 
berlebihan dengan gaya bahasa shighah mubalaghah (hiperbola), 
seperti: 


Wadhdha' : Orang yang suka memalsukan. 
Dajjal : Orang yang suka menipu. 


Ketiga, ungkapan yang menunjukkan bahwa periwayat 
tertuduh melakukan dusta, kebohongan, dan sebagainya, seperti: 


Muttaham bil : Orang yang dituduh berbohong. 

kadzib 

Muttaham bil : Orang yang dituduh memalsukan hadits. 
wadh'i 

Fihin-nazhar : Orang yang perlu diteliti lagi. 

Sagith : Orang yang gugur. 


Dzahibul hadits : Orang yang haditsnya hilang. 
Matrukul hadits : Orang yang haditsnya ditinggalkan. 


Keempat, ungkapan yang menunjukkan kondisi periwayat 
yang lemah, seperti: 


-— Al Mustadrak 


Mutbrahul : Orang yang haditsnya tidak dipakai. 
hadits 


Dha'if : Orang yang lemah. 
Mardudul : Orang yang haditsnya tidak diterima. 
hadits 


Matrukul hadits — Orang yang haditsnya ditinggalkan. 


Kelima, ungkapan yang menunjukkan sisi lemah dan 
kacaunya hapalan periwayat, seperti: 


La yuhtajju bih : Orang yang haditsnya tidak bisa dijadikan 
sebagai hujjah. 


Majhul : Orang yang tidak dikenal identitasnya. 
Munkirul hadits : Orang yang haditsnya tidak diketahui. 


'Mudhtharibul — : Orang yang haditsnya kacau. 
hadits 
Wahin : Orang yang banyak menduga-duga. 
Keenam, ungkapan yang menggunakan kata sifat yang 


menjelaskan sisi lemah periwayat, tetapi sifat tersebut berdekatan 
dengan sifat adil, seperti: 


Dhu'ifa : Orang yang haditsnya dinilai dha'if (lemah). 
haditsuh 

Fihi magal : Orang yang masih diperbincangkan. 

Fihi khalf : Orang yang disingkirkan. 


Al Mustadrak — 





Layyin : Orang yang lunak. 


Laisa fil hujjah : Orang yang haditsnya tidak dapat digunakan 


sebagai hujjah. 
Laisa bil : Orang yang tidak kuat. 
gawiyyi 
---00--—- 


-— Al Mustadrak 





